Shahih Bukhari 1-1000 



NoHdt 


Isi_Arab 


Isi_Indonesia 


1 


J ''j" U' '^'' > ^' ' "'^" v 
uj^j Ijjik ijls (jUiui l " ^ (Jla 

^ i <aj c_llla^JI ^jj ^)-ftC. dia a i u 

jilujj AjIc j&I ^glla jlll 

Lajlj CiIjjIIj (JLaC-VI LajI cJjiJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Humaidi Abdullah bin 
Az Zubair] dia berkata, 
Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
yang berkata, bahwa 
Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id Al Anshari] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ibrahim At Taimi], 
bahwa dia pernah 
mendengar [Alqamah 
bin Waqash Al Laitsi] 
berkata; saya pernah 
mendengar [Umar bin Al 
Khaththab] diatas 
mimbar berkata; saya 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Semua perbuatan 
tergantung niatnya, dan 
(balasan) bagi tiap-tiap 
orang (tergantung) apa 
yang diniatkan; 
Barangsiapa niat 
hijrahnya karena dunia 
yang ingin digapainya 
atau karena seorang 
perempuan yang ingin 
dinikahinya, maka 
hijrahnya adalah kepada 
apa dia diniatkan" 


2 


JUi ' ijji j_; (jj jlll Ijc. 
(jjilojiJI ^1 <Uijlc. (jc ^jc 
(J^wJJ (JLLj Ajc. Jdll i '^^J ^alliA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





U (Jlaa ^ilaj AjIc- auI (^gllo <&l 
^kjl! liliilj ■ y auI <J y^j 

(Jll li 4ic ' " 'J 1 "- J LS ""' 

i-illS J j'o', 1 ;> r-.U ",M< A 
4jjIj iaJj Ljic ilil f. l^ij «Lujjlc. 
e3^' cs4 cr="-J^ ^jIo ^ 


[Hisyam bin 'Urwah] 
dari [bapaknya] dari 
[Aisyah] Ibu Kaum 
Mu'minin, bahwa Al 
Harits bin Hisyam 
bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam: "Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
caranya wahyu turun 
kepada engkau?" Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "Terkadang 
datang kepadaku seperti 
suara gemerincing 
lonceng dan cara ini 
yang paling berat 
buatku, lalu terhenti 
sehingga aku dapat 
mengerti apa yang 
disampaikan. Dan 
terkadang datang 
Malaikat menyerupai 
seorang laki-laki lalu 
berbicara kepadaku 
maka aku ikuti apa yang 
diucapkannya". Aisyah 
berkata: "Sungguh aku 
pernah melihat turunnya 
wahyu kepada Beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada suatu hari 
yang sangat dingin lalu 
terhenti, dan aku lihat 
dahi Beliau 

mengucurkan keringat." 


3 


t— ilg i'i (jjl jjc (Jj» 1 *- (jc- Clylll 

£^^J La (Jjljlla l^ji (jjlajiill ^»1 
AjIc 2jl ( _ s Jj-a «ill J J±»J 
«L^JLLall 1jj^)]I ^-^3^1 (*i^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami dari [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



' ■ Ua raUl Jjlfi (JiLa Cjs-Li. 
jlij jKj (jll^ p5LaJI Aj]] 

jA j Aj3 iTi^'j* s.1 ja. 
^ jjj (jl (Jjl iHml\ CjljJ 

£?-jj p i2Ull ijjjjj aJa > J) 

^la, 1 3 ELaj* .Jj jjjS ^ aJ la J) 
«•I ja. jLi jAj JjsJI o*L> 

U1 U Jll Ijll Jlia Mil! 

JUS (^jl^jl p 3^aJ1 <^ia 
(^jikll ^Sjllj IjI La dia 1 j3l 

diSa S jal (Jlaa '''-'jl p ^ f 11 
( _ s lkj<i ^jikla Lsj^i ^1 ^° 
^LL Ijll JUa ^jLjl £j ^jllSlI 

jj-o jLuij^l (Jjla. (jjl=>. <-S^' 
L^ £^j3 ^Vl _^JJ ijSl 

iliuj aAIc. ^U^i auI J jj^j 

Ai^j^J JlaS Ajc. <_JA j 

( _ s it ' " Lj uaa ^al JJaJl Ia jlaJj 
La M j ii£ A-a J.la ClJUa ^ uiaj 
^jll <2£il lil auI jLj 

^jjjtill l— b (J5L1I (Ja^jj 

A-aj.Ia Aj i '«i Uil i JjiJI i_jjI jj 

aC. j^jjl (_£ j»JI jjt (jj jU 
^ j ■ a JJ jij I jJal (jL^j A a 

tj\2sil 4 '^j jlS) AjIaUJI 

JjajYI (j-a ' ■ lUSji j^jl^jaJI 
lljjSo (jl iil pLua La Ajjl jjaJLi 
dlSUa ^at jS LiAJu (jl^j 

(j-a £auiI (jjl Lj A 7- j la Aj" 
(JjI Lj aJj3 aJ (JLal i21rkl jj| 
A\\ J _J^J (_J jj IjLa 

La jii. j»jj^J Ajlft illl u 

(jii jiuJI IjiA a!j3 aJ (JLaa 
U^ia (-jjjI L t^j^ (^ic- 2il (U jj 



Syihab] dari ['Urwah bin 
Az Zubair] dari [Aisyah] 
-Ibu Kaum Mu'minin-, 
bahwasanya dia berkata: 
"Permulaaan wahyu 
yang datang kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam adalah 
dengan mimpi yang 
benar dalam tidur. Dan 
tidaklah Beliau 
bermimpi kecuali datang 
seperti cahaya subuh. 
Kemudian Beliau 
dianugerahi kecintaan 
untuk menyendiri, lalu 
Beliau memilih gua Hiro 
dan bertahannuts yaitu 
'ibadah di malam hari 
dalam beberapa waktu 
lamanya sebelum 
kemudian kembali 
kepada keluarganya 
guna mempersiapkan 
bekal untuk bertahannuts 
kembali. Kemudian 
Beliau menemui 
Khadijah 

mempersiapkan bekal. 
Sampai akhirnya datang 
Al Haq saat Beliau di 
gua Hiro, Malaikat 
datang seraya berkata: 
"Bacalah?" Beliau 
menjawab: "Aku tidak 
bisa baca". Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjelaskan: 
Maka Malaikat itu 
memegangku dan 
memelukku sangat kuat 
kemudian melepaskanku 
dan berkata lagi: 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



4_J dll^ La (JIaJ Ja3 Ja. J Clllj 

■ j] , - u') a I UI ujj AjjAk 

^jj-oj duta^a c-LaLill ^j-o u 

cr?^ 3 _>^^ J ^Jj^ 

(jj *di! 4^ 4jLjIj £?-"J 



"Bacalah!" Beliau 
menjawab: "Aku tidak 
bisa baca". Maka 
Malaikat itu 
memegangku dan 
memelukku sangat kuat 
kemudian melepaskanku 
dan berkata lagi: 
"Bacalah!". Beliau 
menjawab: "Aku tidak 
bisa baca". Malaikat itu 
memegangku kembali 
dan memelukku untuk 
ketiga kalinya dengan 
sangat kuat lalu 
melepaskanku, dan 
berkata lagi: (Bacalah 
dengan (menyebut) 
nama Tuhanmu yang 
Menciptakan, Dia Telah 
menciptakan manusia 
dari segumpal darah. 
Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha 
Pemurah)." Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kembali 
kepada keluarganya 
dengan membawa 
kalimat wahyu tadi 
dalam keadaan gelisah. 
Beliau menemui 
Khadijah binti 
Khawailidh seraya 
berkata: "Selimuti aku, 
selimuti aku!". Beliau 
pun diselimuti hingga 
hilang ketakutannya. 
Lalu Beliau 
menceritakan peristiwa 
yang terjadi kepada 
Khadijah: "Aku 
mengkhawatirkan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



diriku". Maka Khadijah 
berkata: "Demi Allah, 
Allah tidak akan 
mencelakakanmu 
selamanya, karena 
engkau adalah orang 
yang menyambung 
silaturrahim." Khadijah 
kemudian mengajak 
Beliau untuk bertemu 
dengan Waroqoh bin 
Naufal bin Asad bin 
Abdul 'Uzza, putra 
paman Khadijah, yang 
beragama Nasrani di 
masa Jahiliyyah, dia 
juga menulis buku dalam 
bahasa Ibrani, juga 
menulis Kitab Injil 
dalam Bahasa Ibrani 
dengan izin Allah. Saat 
itu Waroqoh sudah tua 
dan matanya buta. 
Khadijah berkata: 
"Wahai putra pamanku, 
dengarkanlah apa yang 
akan disampaikan oleh 
putra saudaramu ini". 
Waroqoh berkata: 
"Wahai putra saudaraku, 
apa yang sudah kamu 
alami". Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menuturkan 
peristiwa yang 
dialaminya. Waroqoh 
berkata: "Ini adalah 
Namus, seperti yang 
pernah Allah turunkan 
kepada Musa. Duhai 
seandainya aku masih 
muda dan aku masih 
hidup saat kamu nanti 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



diusir oleh kaummu". 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bertanya: "Apakah aku 
akan diusir mereka?" 
Waroqoh menjawab: 
"Iya. Karena tidak ada 
satu orang pun yang 
datang dengan 
membawa seperti apa 
yang kamu bawa ini 
kecuali akan disakiti 
(dimusuhi). Seandainya 
aku ada saat kejadian itu, 
pasti aku akan 
menolongmu dengan 
sekemampuanku " . 
Waroqoh tidak 
mengalami peristiwa 
yang diyakininya 
tersebut karena lebih 
dahulu meninggal dunia 
pada masa fatroh 
(kekosongan) wahyu. 
[Ibnu Syihab] berkata; 
telah mengabarkan 
kepadaku [Abu Salamah 
bin Abdurrahman] 
bahwa [Jabir bin 
Abdullah Al Anshari] 
bertutur tentang 
kekosongan wahyu, 
sebagaimana yang 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
ceritakan: "Ketika 
sedang berjalan aku 
mendengar suara dari 
langit, aku memandang 
ke arahnya dan ternyata 
Malaikat yang pernah 
datang kepadaku di gua 
Hiro, duduk di atas kursi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



antara langit dan bumi. 
Aku pun ketakutan dan 
pulang, dan berkata: 
"Selimuti aku. Selimuti 
aku". Maka Allah Ta'ala 
menurunkan wahyu: 
(Wahai orang yang 
berselimut) sampai 
firman Allah (dan 
berhala-berhala 
tinggalkanlah). Sejak 
saat itu wahyu terus 
turun 

berkesinambungan. " 
Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh 
[Abdullah bin Yusuf] 
dan [Abu Shalih] juga 
oleh [Hilal bin Raddad] 
dari [Az Zuhri] . Dan 
[Yunus] berkata; dan 
[Ma'mar] menyepakati 
bahwa dia 

mendapatkannya dari Az 
Zuhri. 



(jj IjT m lllja (Jll Ajijlt ^1 jj 
<lj3 8 1 -I JC. jjl je JJf^ 

Mil (^gllo Mil (U jIjij (jl£ Jll Aj 
SjLii (Jj^jjll j^i ^llaJ |»i"J AjiO 
(jjl JjLaS A jji ■'' iil^)2»J ULa jlSj 
(jl£ La£ ^ 1 ja^jaj LjU (JjjLiC. 
alLlj AjIc- Mil *&l (J J*".J 

La$£^>^l lil 1j» l n (JIjHj 1 afrSjiLj 

1 ■"^j"^.: (_>uLic. (jjl *— ylj LiS 
V JUj' Mil <J jjQ 4jja2i 

(jl <J (J?-»'^ iSB uJ 4j lil^kj 
lili <txJai. JlJ 4j| j3j <iui 1 jjlc- 
oLjljii IjU ol jSjj i^ljALa (J 
<J ^aunll Jll AjI j3 £jjli 
(jl ^J AjIjj Lilit (jl ^j aji j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] dia berkata, 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] berkata, 
bahwa Telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Abu 
Aisyah] berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Jubair] 
dari [Ibnu Abbas] 
tentang firman Allah 
Ta'ala: (Janganlah kamu 
gerakkan lidahmu untuk 
(membaca) Al Quran 
karena hendak cepat- 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




cepat ingin 
(menguasainya)." 
Berkata Ibnu 'Abbas: 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sangat 



kuat keinginannya untuk 
menghafalkan apa yang 
diturunkan (Al Qur'an) 
dan menggerak- 
gerakkan kedua bibir 
Beliau." Berkata Ibnu 
'Abbas: "aku akan 
menggerakkan kedua 
bibirku (untuk 
membacakannya) 
kepada kalian 
sebagaimana Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melakukannya 
kepadaku". Berkata 
Sa'id: "Dan aku akan 
menggerakkan kedua 
bibirku (untuk 
membacakannya) 
kepada kalian 
sebagaimana aku 
melihat Ibnu Abbas 
melakukannya. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menggerakkan 
kedua bibirnya, 
Kemudian turunlah 
firman Allah Ta'ala: 
Janganlah kamu 
gerakkan lidahmu untuk 
(membaca) Al Quran 
karena hendak cepat- 
cepat (menguasai) nya. 
Sesungguhnya atas 
tanggungan Kamilah 
mengumpulkannya (di 
dadamu) dan 
(membuatmu pandai) 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



membacanya". 
Maksudnya Allah 
mengumpulkannya di 
dalam dadamu (untuk 
dihafalkan) dan 
kemudian kamu 
membacanya: "Apabila 
Kami telah selesai 
membacakannya, maka 
ikutilah bacaannya itu". 
Maksudnya: 
"Dengarkanlah dan 
diamlah". Kemudian 
Allah Ta'ala berfirman: 
"Kemudian, 
sesungguhnya atas 
tanggungan Kamilah 
penjelasannya. 
Maksudnya: "Dan 
Kewajiban Kamilah 
untuk membacakannya" 
Dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sejak saat itu 
bila Jibril Alaihis Salam 
datang kepadanya, 
Beliau 

mendengarkannya. Dan 
bila Jibril Alaihis Salam 
sudah pergi, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 
membacakannya 
(kepada para sahabat) 
sebagaimana Jibril 
Alaihis Salam 
membacakannya kepada 
Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam 



5 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abdan] 
dia berkata, telah 



mengabarkan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





(jc A\\ (jj auI lUC. 
(_)jAj]I S^ C ' ^ u 

^ siat (jlSj siat (jj^. 

<ahjIAi3 (jlLia-aj (j-o 4JJ (J£ 

(j-o ^±^JIj ^3^^ (^^3 <jic. 


kami [Abdullah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yunus] dari [Az 
Zuhri] dan dengan 
riwayat yang sama, telah 
menceritakan pula 
kepada kami [Bisyir bin 
Muhammad] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yunus] dan 
[Ma'mar] dari [Az Zuhri] 
seperti lainnya berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin 
Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam adalah 
manusia yang paling 
lembut terutama pada 
bulan Ramadlan ketika 
malaikat Jibril Alaihis 
Salam menemuinya, dan 
adalah Jibril Alaihis 
Salam mendatanginya 
setiap malam di bulan 
Ramadlan, dimana Jibril 
Alaihis Salam 
mengajarkan Al Our'an. 
Sungguh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam jauh lebih 
lembut daripada angin 
yang berhembus. 


6 


£3lj (jj SI (jl-ajll jjI la 
iSJ&yh (jc- t" IjjI=J Jii 
^JC- (jj Ijjc. ^jjjlil (Jls 

^jc. (jl J j» ul» (jj <L±ic (jj 

(jj (jUiui Ljl (jl s^>fii (_>uljc- (jJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman Al Hakam bin 
Nafi'] dia berkata, telah 
mengabarkan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



\ jLkj Ijjlij C&'J* (J? t_i»J 
(3 y^i'j (jlS oAaII gLuaSj 
tfljj jLa aWj Ajlc M ^jii-a «&l 
iAj o jjll (jljjS J^^J (j^ 3 ' " W 

<J^i,j 4 nila < («i ^Ic-aa «.USjIj 
Icjj ^LaIcj ^j frLoVir. 
Ulaj l—Jjsl l£jj (Jlsi A-jl JJJ 
( jj Aji ic jj (cill (Ja. jll lijj 

£$jjsI cJaa (jULa jjI Jlaa 

I i (Jlla GLij 

U> 'u r*. -v 1 g Ajl_^-x-al 

(JjlLi IgJ (Js ^Laj>jjJ Jls 
j^jjIS (jli cJa.jll I^A (Jc. l& 

(j I (j^ iUiJI ^ jJ auIj9 s jj i£a 
Ajc- OjjfLl UaS> (Jc I jjjIj 

(Jll (jl 4ic. La (jlS 

I Jjfl jA ' - llfl afLjfl t 'a 

Jjall IjiA (Jll (3^a (Jll s ^ 
(J$i tji V ciiia 411 Jal 1L\ ISL 
Jll V Cila 5-? ^1 6-? lJ^ 

LA j} a» i ia (Jj ■ - llSa j1 °» ■ «a 
(Jj Clila jjL^iVn i| (jjJJ JjI (Jli 

4j3 (JjLjj (jl aij 4jjj] aJ=lLLi 

n £jj£ (Jgi Jll V tlila 

dia (Jll U £)j£j (jl (JjI (-jjSUL) 

(jaij V Cila jJLj (J^l <Jll V 

(Jc.ll La (C Jjj V oaJ> Aj« 
(Jail <-alS ^ << «j llj (Jll l$J3 
(Jll 4-alSUI saA JJC- ljj2a Lg-iS 

' «jSa Jla i»j dia s j^Hl Jgi 
Ijjjj tlij^l sU jLSUlja (jli 

JUjj lila (JIjj (Jiajji 'UjJj 
I jJJtl (JjSJ dji p^jit IjLi (Jll 
Ujjjl 4j I jSjjjj V j oikj illl 
U^jiljj ^jIjI (Jj^J Li I J^JJ^J 
(Jjj^allj olS^llj S^ii L^alLj 
(jlikjalJ (Jlaa ^ILailj (-JlliaJI^ 

i " ^jc. i^jali 1 " *U (Ja 

(JLjjII i211a5ia (_jLu jj ( LSua AjI 

<^Vi\l l^a^a t ^ . a ^a t " ia ij 



kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ubaidullah bin 
Abdullah bin 'Utbah bin 
Mas'ud] bahwa 
[Abdullah bin Abbas] 
telah mengabarkan 
kepadanya bahwa [Abu 
Sufyan bin Harb] telah 
mengabarkan 
kepadanya; bahwa 
Heraclius menerima 
rombongan dagang 
Quraisy, yang sedang 
mengadakan ekspedisi 
dagang ke Negeri Syam 
pada saat berlakunya 
perjanjian antara Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan Abu 
Sufyan dan orang-orang 
kafir Quraisy. Saat 
singgah di Iliya' mereka 
menemui Heraclius atas 
undangan Heraclius 
untuk di diajak dialog di 
majelisnya, yang saat itu 
Heraclius bersama 
dengan para pembesar- 
pembesar Negeri 
Romawi. Heraclius 
berbicara dengan mereka 
melalui penerjemah. 
Heraclius berkata; 
"Siapa diantara kalian 
yang paling dekat 
hubungan keluarganya 
dengan orang yang 
mengaku sebagai Nabi 
itu?." Abu Sufyan 
berkata; maka aku 
menjawab; "Akulah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



J jail iS 3 <jii 3a 

3=0 Cilal Alla Jjall IjiA Jl! 

iSjjSi ■ "j 4i3 (JjS (J jib ^ ui'ilj 

lilli (j-o AjIjI Ija JIS jia ciila V 
*dil ^jic. (jjUlI Jc 

£1 o J*fil (_)jAj]I L_sljjjil i^iilLulj 
^aAfrUir l>i (jl Cll^iLia ^AjliiLb 
i21i]Luij (JjjjjMI ^Ifii j»A j ajajjl 
Clljija (J j . '^Vn £1 (Jjij jjI 
^^Ja. (jLaJ^I ^al i^llj^j (jj-^jjj 
A ^--^ i a Aki .iSjJl lililLuij ^jj 
ClljSja 4j3 3i.ij (jl i*J 

.Lilai ^ (JUjV 1 V 
V <3L/>JI i (jl Ojiia 

iill I J^4*J (j' f^J^i ^ 
^jC' ^ J 1 \: I 
Sji uait-J ^fl^iljj (jliijVI S3Uc 
La (jlS (jli (-iliaJlj (jj-lLallj 
^aJ5 ^>ijLa tiSLulai lia. (J jii 

^3 jla. 4^1 jiic-l ■ " ilS iij (jiilA 

^1 ^1 jl! £Sia AJl (jlal (j£l 
otlll di^jj^jJ 4jjl (j ala I ^1 
A-aJa (jt dilLaj a lio < " liS jljj 
(^glLa <&l (J jiaj ■ ■ llSaJ lc-3 £j 
«Cja i 4j C1ixj (C^ll pluj Ajlc auI 
(_5I Ajtiia (_gj ° <aj gjJaC J) 

Jil ^Lu <ia lili sljla £]a Ja 

jlll ^JC. ^aa ^ (j-a aja^ll (j-aa.^\]l 
gjjJI ^jhr- (3 jA AjjLiJj 
AtJ Lal <_ji^JI ^fil (ji ^5Lji 
jLiLil ^ cpl^ 

(jla (jjj j-a i21 j^.1 iil alaij 
j (j.;.; ■ "j j V I ^jI (jli 

V) \i» 'i V (ji ^ «■Ijj^ 



yang paling dekat 
hubungan 

kekeluargaannya dengan 
dia". Heraclius berkata; 
"Dekatkanlah dia 
denganku dan juga 
sahabat-sahabatnya." 
Maka mereka 
meletakkan orang-orang 
Quraisy berada di 
belakang Abu Sufyan. 
Lalu Heraclius berkata 
melalui penerjemahnya: 
"Katakan kepadanya, 
bahwa aku bertanya 
kepadanya tentang lelaki 
yang mengaku sebagai 
Nabi. Jika ia berdusta 
kepadaku maka kalian 
harus 

mendustakannya. "Demi 
Allah, kalau bukan rasa 
malu akibat tudingan 
pendusta yang akan 
mereka lontarkan 
kepadaku niscaya aku 
berdusta kepadanya." 
Abu Sufyan berkata; 
Maka yang pertama 
ditanyakannya kepadaku 
tentangnya (Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam) adalah: 
"bagaimana kedudukan 
nasabnya ditengah- 
tengah kalian?" Aku 
jawab: "Dia adalah dari 
keturunan baik-baik 
(bangsawan) ". 
Tanyanya lagi: "Apakah 
ada orang lain yang 
pernah mengatakannya 
sebelum dia?" Aku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



A\\ (jji (j-a IjIjjI I • a» ' I j ■ ' 

j i» *■! I jaa IjIjj (jli 
ijla Uala (jUiui jji <Jla (jjAlLii 

Claijjlj L. La L^all sAic- jliS 

dilas 1 'f j-^lj cIiIjl^iVI 

^al li^^il (jj-^ j a i a 2 

lilli AiLLi 4 (jjl jil 

<j| U3 jji Cl ll j La3 jSlViVI ^jjj 
(^It AUl JIol j g hjui 

Jc. liaiu (JSjA j «-ULI laJ la 

'"'J.'^ LVjJ ^.'' al «Uli) ^3 (jj-i. 

ia Aiajllaj (j^aij Jlaa (jjiajll 
jjJalill Jla liHuA i'j<Vu,,i 

ojllLi (jj^. ^gj (Jlaa 

igS tll_^Jaj (jJa. ^£111 OjIj 
(j-»a j « la pUaJl lilli ajai ill 

(jjyS I jlla 3iVl o^A (j^i (Jj'n-s j 

a g "'l ' « lH. i' «j ^is Jj^jll V! (jSa-J 
I j''°J« i25SIi (jjlii J) '* "<t j 
aA 1 ViJ.il -^J&j-^ cl>? O* 

Vjlc. AUl (J jiaj JJa. 

Jla (Ja^A « jliJLuil UJa allvj 

V »1 jA (jSa al I jjJajls I jjA il 
(jjiriJi 4il ojjAia I jjlaja 

aA (Jlaa t_ijaJI (jc <llLij 

ojlA lilli IjlA (JajA Jlla iHa j 

J,\ (3ajA CjjS. p j^i ia A^Vl 

a jjlaj (jl^j Aj^i <1 L-laALa 

JajA (jil jj 4 aaJ (j^s 

Vjlc. 2jI (^glla ^jjJI ^JJ^- ts^" 
(JajA (jila ^jj Ajl^ alloj 
AJ a l ai a j^>ll - 1 ala» S 

Ljjl^o-lLi j_uaJaao 
^S] 3a a j^>ll 3^*-° U ^llal 



jawab: "Tidak ada". 
Tanyanya lagi: "Apakah 
bapaknya seorang raja?" 
Jawabku: "Bukan". 
Apakah yang mengikuti 
dia orang-orang yang 
terpandang atau orang- 
orang yang rendah?" 
Jawabku: "Bahkan yang 
mengikutinya adalah 
orang-orang yang 
rendah". Dia bertanya 
lagi: "Apakah bertambah 
pengikutnya atau 
berkurang?" Aku jawab: 
"Bertambah". Dia 
bertanya lagi: "Apakah 
ada yang murtad 
disebabkan dongkol 
terhadap agamanya?" 
Aku jawab: "Tidak ada". 
Dia bertanya lagi: 
"Apakah kalian pernah 
mendapatkannya dia 
berdusta sebelum dia 
menyampaikan apa yang 
dikatakannya itu?" Aku 
jawab: "Tidak pernah". 
Dia bertanya lagi: 
"Apakah dia pernah 
berlaku curang?" Aku 
jawab: "Tidak pernah. 
Ketika kami bergaul 
dengannya, dia tidak 
pernah melakukan itu". 
Berkata Abu Sufyan: 
"Aku tidak mungkin 
menyampaikan selain 
ucapan seperti ini". Dia 
bertanya lagi: "Apakah 
kalian memeranginya?" 
Aku jawab: "Iya". Dia 
bertanya lagi: 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




"Bagaimana kesudahan 
perang tersebut?" Aku 
jawab: "Perang antara 
kami dan dia sangat 
banyak. Terkadang dia 
mengalahkan kami 
terkadang kami yang 
mengalahkan dia". Dia 
bertanya lagi: "Apa yang 
diperintahkannya kepada 
kalian?" Aku jawab: 



"Dia menyuruh kami; 
'Sembahlah Allah 
dengan tidak 
menyekutukannya 
dengan sesuatu apapun, 
dan tinggalkan apa yang 
dikatakan oleh nenek 
moyang kalian. ' Dia 
juga memerintahkan 
kami untuk menegakkan 
shalat, menunaikan 
zakat, berkata jujur, 
saling memaafkan dan 
menyambung 
silaturrahim". Maka 
Heraclius berkata 
kepada penerjemahnya: 
"Katakan kepadanya, 
bahwa aku telah 
bertanya kepadamu 
tentang keturunan orang 
itu, kamu ceritakan 
bahwa orang itu dari 
keturunan bangsawan. 
Begitu juga laki-laki itu 
dibangkitkan di tengah 
keturunan kaumnya. Dan 
aku tanya kepadamu 
apakah pernah ada orang 
sebelumnya yang 
mengatakan seperti yang 
dikatakannya, kamu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



jawab tidak. Seandainya 
dikatakan ada orang 
sebelumnya yang 
mengatakannya tentu 
kuanggap orang ini 
meniru orang 
sebelumnya yang pernah 
mengatakan hal serupa. 
Aku tanyakan juga 
kepadamu apakah 
bapaknya ada yang dari 
keturunan raja, maka 
kamu jawab tidak. Aku 
katakan seandainya 
bapaknya dari keturunan 
raja, tentu orang ini 
sedang menuntut 
kerajaan bapaknya. Dan 
aku tanyakan juga 
kepadamu apakah kalian 
pernah mendapatkan dia 
berdusta sebelum dia 
menyampaikan apa yang 
dikatakannya, kamu 
menjawabnya tidak. 
Sungguh aku 
memahami, kalau 
kepada manusia saja dia 
tidak berani berdusta 
apalagi berdusta kepada 
Allah. Dan aku juga 
telah bertanya 
kepadamu, apakah yang 
mengikuti dia orang- 
orang yang terpandang 
atau orang-orang yang 
rendah?" Kamu 
menjawab orang-orang 
yang rendah yang 
mengikutinya. Memang 
mereka itulah yang 
menjadi para pengikut 
Rasul. Aku juga sudah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



bertanya kepadamu 
apakah bertambah 
pengikutnya atau 
berkurang, kamu 
menjawabnya 
bertambah. Dan memang 
begitulah perkara iman 
hingga menjadi 
sempurna. Aku juga 
sudah bertanya 
kepadamu apakah ada 
yang murtad disebabkan 
marah terhadap 
agamanya. Kamu 
menjawab tidak ada. 
Dan memang begitulah 
iman bila telah masuk 
tumbuh bersemi di 
dalam hati. Aku juga 
sudah bertanya 
kepadamu apakah dia 
pernah berlaku curang, 
kamu jawab tidak 
pernah. Dan memang 
begitulah para Rasul 
tidak mungkin curang. 
Dan aku juga sudah 
bertanya kepadamu apa 
yang diperintahkannya 
kepada kalian, kamu 
jawab dia 

memerintahkan kalian 
untuk menyembah Allah 
dengan tidak 
menyekutukannya 
dengan sesuatu apapun, 
dan melarang kalian 
menyembah berhala, dia 
juga memerintahkan 
kalian untuk 
menegakkan shalat, 
menunaikan zakat, 
berkata jujur, saling 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



memaafkan dan 
menyambung 
silaturrahim. Seandainya 
semua apa yang kamu 
katakan ini benar, pasti 
dia akan menguasai 
kerajaan yang ada di 
bawah kakiku ini. 
Sungguh aku telah 
menduga bahwa dia 
tidak ada diantara kalian 
sekarang ini, seandainya 
aku tahu jalan untuk bisa 
menemuinya, tentu aku 
akan berusaha keras 
menemuinya hingga bila 
aku sudah berada di 
sisinya pasti aku akan 
basuh kedua kakinya. 
Kemudian Heraclius 
meminta surat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
dibawa oleh Dihyah 
untuk para Penguasa 
Negeri Bashrah, Maka 
diberikannya surat itu 
kepada Heraclius, maka 
dibacanya dan isinya 
berbunyi: "Bismillahir 
rahmanir rahim. Dari 
Muhammad, hamba 
Allah dan Rasul-Nya 
untuk Heraclius. 
Penguasa Romawi, 
Keselamatan bagi siapa 
yang mengikuti 
petunjuk. Kemudian 
daripada itu, aku 
mengajakmu dengan 
seruan Islam; masuk 
Islamlah kamu, maka 
kamu akan selamat, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Allah akan memberi 
pahala kepadamu dua 
kali. Namun jika kamu 
berpaling, maka kamu 
menanggung dosa rakyat 
kamu, dan: Hai ahli 
kitab, marilah 
(berpegang) kepada 
suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak 
ada perselisihan antara 
kami dan kamu, bahwa 
tidak kita sembah 
kecuali Allah dan tidak 
kita persekutukan dia 
dengan sesuatupun dan 
tidak (pula) sebagian 
kita menjadikan 
sebagian yang lain 
sebagai Rabb selain 
Allah". Jika mereka 
berpaling, maka 
katakanlah kepada 
mereka: "Saksikanlah, 
bahwa kami adalah 
orang-orang yang 
berserah diri (kepada 
Allah)." Abu Sufyan 
menuturkan: "Setelah 
Heraclius 

menyampaikan apa yang 
dikatakannya dan selesai 
membaca surat tersebut, 
terjadilah hiruk pikuk 
dan suara-suara ribut, 
sehingga mengusir kami. 
Aku berkata kepada 
teman-temanku setelah 
kami diusir keluar; 
"sungguh dia telah 
diajak kepada urusan 
Anak Abu Kabsyah. 
Heraclius 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



mengkhawatirkan 
kerajaan Romawi. "Pada 
masa itupun aku juga 
khawatir bahwa 
Muhammad akan 
berjaya, sampai akhirnya 
(perasaan itu hilang 
setelah) Allah 
memasukkan aku ke 
dalam Islam. Dan adalah 
Ibnu An Nazhur, 
seorang Pembesar Iliya' 
dan Heraclius adalah 
seorang uskup agama 
Nashrani, dia 
menceritakan bahwa 
pada suatu hari ketika 
Heraclius mengunjungi 
Iliya' dia sangat gelisah, 
berkata sebagian 
komandan perangnya: 
"Sungguh kami 
mengingkari 
keadaanmu. Selanjutnya 
kata Ibnu Nazhhur, 
"Heraclius adalah 
seorang ahli nujum yang 
selalu memperhatikan 
perjalanan bintang- 
bintang. Dia pernah 
menjawab pertanyaan 
para pendeta yang 
bertanya kepadanya; 
"Pada suatu malam 
ketika saya mengamati 
perjalanan bintang- 
bintang, saya melihat 
raja Khitan telah lahir, 
siapakah di antara 
ummat ini yang di 
khitan?" Jawab para 
pendeta; "Yang 
berkhitan hanyalah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



orang-orang Yahudi, 
janganlah anda risau 
karena orang-orang 
Yahudi itu. Perintahkan 
saja keseluruh negeri 
dalam kerajaan anda, 
supaya orang-orang 
Yahudi di negeri 
tersebut di bunuh." 
Ketika itu di hadapakan 
kepada Heraclius 
seorang utusan raja Bani 
Ghasssan untuk 
menceritakan perihal 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, setelah 
orang itu selesai 
bercerita, lalu Heraclius 
memerintahkan agar dia 
diperiksa, apakah dia 
berkhitan ataukah tidak. 
Seusai di periksa, 
ternyata memang dia 
berkhitam. Lalu di 
beritahukan orang 
kepada Heraclius. 
Heraclius bertanya 
kepada orang tersebut 
tentang orang-orang 
Arab yang lainnya, di 
khitankah mereka 
ataukah tidak?" Dia 
menjawab; "Orang Arab 
itu di khitan semuanya." 
Heraclius berkata; 'inilah 
raja ummat, 
sesungguhnya dia telah 
terlahir." Kemudian 
heraclisu berkirim surat 
kepada seorang 
sahabatnya di Roma 
yang ilmunya setarf 
dengan Heraclisu (untuk 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



menceritakan perihal 
kelahiran Nabi 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam). 
Sementara itu, ia 
meneruskan 
perjalanannya ke negeri 
Himsha, tetapi sebelum 
tiba di Himsha, balasan 
surat dari sahabatnya itu 
telah tiba terlebih 
dahulu. Sahabatnya itu 
menyetujui pendapat 
Heraclius bahwa 
Muhammad telah lahir 
dan bahwa beliau 
memang seorang Nabi. 
Heraclius lalu 
mengundang para 
pembesar Roma supaya 
datang ke tempatnya di 
Himsha, setelah 
semuanya hadir dalam 
majlisnya, Heraclius 
memerintahkan supaya 
mengunci semua pintu. 
Kemudian dia berkata; 
'Wahai bangsa rum, 
maukah anda semua 
beroleh kemenangan dan 
kemajuan yang gilang 
gemilang, sedangkan 
kerajaan tetap utuh di 
tangan kita? Kalau mau, 
akuilah Muhammad 
sebagai Nabi!." 
Mendengar ucapan itu, 
mereka lari bagaikan 
keledai liar, padahal 
semua pintu telah 
terkunci. Melihat 
keadaan yang demikian, 
Heraclius jadi putus 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







harapan yang mereka 
akan beriman (percaya 
kepada kenabian 
Muhammad). Lalu di 
perintahkannya 
semuanya untuk kembali 
ke tempatnya masing- 
masing seraya berkata; 
"Sesungguhnya saya 
mengucapkan perkataan 
saya tadi hanyalah 
sekedar menguji 
keteguhan hati anda 
semua. Kini saya telah 
melihat keteguhan itu." 
Lalu mereka sujud di 
hadapan Heraclius dan 
mereka senang 
kepadanya. Demikianlah 
akhir kisah Heraclius. 
Telah di riwayatkan oleh 
[Shalih bin Kaisan] dan 
[Yunus] dan [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] . 


7 


alll J jj"0 ll^aJa jlj alll VI AJI 

<jiJlj slijl! «.lili j s^LLall j>liJ3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Musa] dia berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Hanzhalah 
bin Abu Sufyan] dari 
['Ikrimah bin Khalid] 
dari [Ibnu Umar] 
berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Islam dibangun diatas 
lima (landasan); 
persaksian tidak ada ilah 
selain Allah dan 
sesungguhnya 
Muhammad utusan 
Allah, mendirikan 
shalat, menunaikan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







zakat, haji dan puasa 
Ramadlan". 


8 


o.^ll •Ci.Jv j, Al 
^jC jC (jj (jLojiLl liiiii. 

(jc ^JLLa ^1 (jc jlip (jj <&l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad Al Ju'fi] 
dia berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir Al 
Aqadi] yang berkata, 
bahwa Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Bilal] dari [Abdullah bin 
Dinar] dari [Abu Shalih] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Iman 
memiliki lebih dari enam 
puluh cabang, dan malu 
adalah bagian dari 
iman". 


9 


jSljiII ^1 jjj (jc- 4 j u5 
(jc JLk (jl / jj (Jjc-LiLuil j 

J^aC (jj .llC jC 1» l'MI 
o^J j 4_jU^cJ (j-a (j j) a\ i 

ts^' 3* Aj^ ^jj^*-* 

^jc ^olc (jc AiA 

^jjili jc j^>ac (jjl ^^jij 

ISC. (Jllj all ji j Ajic jlll ^Uci 
(jC J-alc (jC (jC ^jicVI 
Ajlc idll ( _ s ii-a (^J^l jC- <&l ^JC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam bin 
Abu Iyas] berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abdullah bin Abu As 
Safar] dan [Isma'il bin 
Abu Khalid] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Abdullah 
bin Amru] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bersabda: 
"Seorang muslim adalah 
orang yang Kaum 
Muslimin selamat dari 
lisan dan tangannya, dan 
seorang Muhajir adalah 
orang yang 

meninggalkan apa yang 
dilarang oleh Allah " 
Abu Abdullah berkata; 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dan [Abu Mu'awiyyah] 
berkata; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Daud], dia adalah 
anak Ibnu Hind, dari 
['Amir] berkata; aku 
mendengar [Abdullah], 
maksudnya ibnu Amru, 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam Dan 
berkata [Abdul A'laa] 
dari [Daud] dari [Amir] 
dari [Abdullah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam 


10 




Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Yahya bin Sa'id Al 
Qurasyi] dia berkata, 
Telah menceritakan 
kepada kami [bapakku] 
berkata, bahwa Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Burdah bin 
Abdullah bin Abu 
Burdah] dari [Abu 
Burdah] dari [Abu 
Musa] berkata: 'Wahai 
Rasulullah, Islam 
manakah yang paling 
utama?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Siapa yang Kaum 
Muslimin selamat dari 
lisan dan tangannya". 


11 


uj la Jli JLk (jj j^ac Lii.lk 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Khalid] berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Yazid] dari [Abu Al 
Khair] dari [Abdullah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bin 'Amru] ; Ada 
seseorang yang bertanya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam; "Islam 
manakah yang paling 
baik?" Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "Kamu 
memberi makan, 
mengucapkan salam 
kepada orang yang kamu 
kenal dan yang tidak 
kamu kenal". 


12 


jc la-j Ijlla (Jll 1 ''i ' -s 
^ i <aj ^ujl jc aJLi9 jc 4 w i'i'i 
AjIc idll ^U<-i ^jjill jc 4jc iil 
Jli ala .all j i i aa jc j ^-^J 
(^jjll j» m 'i! jc oJllja LliAa 
j-ojj V (Jll alluj AjIc Alll ^U«-i 
'* Laj li '* l^j f ^ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Syu'bah] dari 
[Qotadah] dari [Anas] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam Dan 
dari [Husain Al 
Mu'alim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Qotadah] dari 
[Anas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidaklah 
beriman seseorang dari 
kalian sehingga dia 
mencintai untuk 
saudaranya sebagaimana 
dia mencintai untuk 
dirinya sendiri". 


13 


j c-, ji) l'll'li £j\Sl 1«.* 

iul ^U^i auI J jj^j j^ g "*•- i&l 
oSju to m V) jj (Jla iHjjj AjIc 

l_±kl jjSil ^jik £S.lkl j-ajJ V 
fijjj sJI J j-o 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Az 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Zanad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Maka demi Zat yang 
jiwaku di tangan-Nya, 
tidaklah beriman 
seorang dari kalian 
hingga aku lebih 
dicintainya daripada 
orang tuanya dan 
anaknya". 


14 


(Jll ^aJA I^jI (jj iLjjSjLj Ijjii 
jj jaJI (jc- Ajic (jjl IjjAk 
(jc jjjil (jc. L. n j La pj 

(jc o3lja (jc a ik ui L±iik (Jla ^51 
AjIc auI cs i-a ^ull JlaJla (j^l 
UJ^' ("-^ ^ 

(JjAillj o-Jjj a-Jlj (j-0 1—1^.1 

(jj» 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu 'Ulayyah] 
dari [Abdul Aziz bin 
Shuhaib] dari [Anas] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam Dan 
telah menceritakan pula 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qotadah] dari [Anas] 
berkata, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
beriman seorang dari 
kalian hingga aku lebih 
dicintainya daripada 
orang tuanya, anaknya 
dan dari manusia 
seluruhnya". 


15 


Jli (jj i*^. ^ Hi^a 
UjSa. Jll ^iaiill t—ilAjJI Ajc 
(jj (jjijl (jc 4j!>lii ^1 (jc 
^jjII (ji^jc auI ^jJaj lillli 

(jLaj^l oj^k ikj 4j9 (jS (ji 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





aAII aJ jl^jj iiil (jj^j (jl 

V e.^)-a]l 1 ■ la i (jlj LoAIjj^ Ua-o 

^ ij*J (jl sj^j (jlj V) A 
jUlI ^ Cjjiij jl oj£j LoS jaSlI 


Ats Tsaqafi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Anas bin Malik] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tiga perkara 
yang apabila ada pada 
diri seseorang, ia akan 
mendapatkan manisnya 
iman: Dijadikannya 
Allah dan Rasul-Nya 
lebih dicintainya dari 
selain keduanya. Jika ia 
mencintai seseorang, dia 
tidak mencintainya 
kecuali karena Allah. 
Dan dia benci kembali 
kepada kekufuran seperti 
dia benci bila dilempar 
ke neraka" 


16 


Ajili Ujik (Jll A1I3II jjl Ujik 

<&l Ajc. (jj Jh\ Ajc. ^jlil (Jla 

iu| (jr-_li„'il i"'i»^i„ ji-v (ji 
Aji Jla ^luij Ajic. jil ^jij-a 
(jl^ll AjI^ jU-aTVI 4^ cMiV' 
jLLaj^/l (j Ia» J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abdullah bin Abdullah 
bin Jabar], berkata; aku 
mendengar [Anas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tanda iman 
adalah mencintai (kaum) 
Anshar dan tanda nifaq 
adalah membenci 
(kaum) Anshar". 


17 


lijji.1 (Jll (jliill jjI lijAi. 
(^jjli.1 Jl! (C J&j\\ (jc- 1* (W *i 

v' a - * 0 ? • « A? 

jii ajc. ^ <&i iic (jjyj^i jjI 

Aljl ^jJaj ClmlLall (jj oJlljC (jl 
.1^.1 jA j Ij-lJ ua (jlSjj^ic. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Idris 
'Aidzullah bin 
Abdullah], bahwa 
[Ubadah bin Ash 
Shamit] adalah sahabat 
yang ikut perang Badar 
dan juga salah seorang 
yang ikut bersumpah 
pada malam Aqobah, dia 
berkata; bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



bersabda ketika berada 
ditengah-tengah 
sebagian sahabat: 
"Berbai'atlah kalian 
kepadaku untuk tidak 
menyekutukan Allah 
dengan sesuatu apapun, 
tidak mencuri, tidak 
berzina, tidak 
membunuh anak-anak 
kalian, tidak membuat 
kebohongan yang kalian 
ada-adakan antara 
tangan dan kaki kalian, 
tidak bermaksiat dalam 
perkara yang ma'ruf. 
Barangsiapa diantara 
kalian yang 
memenuhinya maka 
pahalanya ada pada 
Allah dan barangsiapa 
yang melanggar dari hal 
tersebut lalu Allah 
menghukumnya di dunia 
maka itu adalah kafarat 
baginya, dan 
barangsiapa yang 
melanggar dari hal-hal 
tersebut kemudian Allah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







menutupinya (tidak 
menghukumnya di 
dunia) maka urusannya 
kembali kepada Allah, 
jika Dia mau, 
dimaafkannya atau 
disiksanya". Maka kami 
membai'at Beliau untuk 
perkara-perkara tersebut. 


18 


jjc. 4-aiuii (jj Ai)l /mo LuAa 

'l!* LU ^gjl (jC. ^jC. 4 T , s^l . 

gli haII (JLa j >4^ U-^^ '"^''''J? 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari 
[Abdurrahman bin 
Abdullah bin 
Abdurrahman bin Abu 
Sha'Sha'ah] dari 
[bapaknya] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] bahwa 
dia berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hampir saja terjadi 
(suatu zaman) harta 
seorang muslim yang 
paling baik adalah 
kambing yang 
digembalakannya di 
puncak gunung dan 
tempat-tempat terpencil, 
dia pergi menghindar 
dengan membawa 
agamanya disebabkan 
takut terkena fitnah". 


19 


, - 4 s — —r — — — — — r*~z s — 

^jC. A-ljl ^jC. ^aU-dA (jC- O^JC. 

^jiLa auI J jj^j ^ S Sila <u!ijlc. 
li! 1 jUa Laj JLac-VI 

jtll jl jtll J J'"J l'' 31"'ll^<l lu.l 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Salam] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdah] dari 
[Hisyam] dari 
[bapaknya] dari [Aisyah] 
berkata: "Rasulullah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam bila 
memerintahkan kepada 
para sahabat, Beliau 
memerintahkan untuk 
melakukan amalan yang 
mampu mereka 
kerjakan, kemudian para 
sahabat berkata; "Kami 
tidaklah seperti engkau, 
ya Rasulullah, karena 
engkau sudah diampuni 
dosa-dosa yang lalu dan 
yang akan datang". 
Maka Beliau shallallahu 
'alaihi wasallam menjadi 
marah yang dapat 
terlihat dari wajahnya, 
kemudian bersabda: 
"Sesungguhnya yang 
paling taqwa dan paling 
mengerti tentang Allah 
diantara kalian adalah 
aku". 


20 


UjJLa £]ls *-;-l^>^. (jJ jLojlui 1 'ii w 
iul ( _ s i-a (^f^l U* S ^ cr^J 

4j3 jS (ji Cll^lj tjU alLij A JJ C 
*d)l (jl£ (ji (jLoJ^I oj^jk A^j 
LaA 1 j^jj ULa A-lll <U^ua^j 
all VI V I2jc la 1 (jij 

ur? -^J*^ *J^J L>°J C&J jf- 
LaS Aj-o auI oiajl il jAj jaSJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qotadah] dari [Anas bin 
Malik] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tiga 
(perkara) yang apabila 
ada pada diri seseorang, 
ia akan mendapatkan 
manisnya iman: Allah 
dan Rasul-Nya lebih 
dicintainya dari selain 
keduanya. Dan siapa 
yang bila mencintai 
seseorang, dia tidak 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mencintai orang itu 
kecuali karena Allah 
'azza wajalla. Dan siapa 
yang benci kembali 
kepada kekufuran seperti 
dia benci bila dilempar 
ke neraka". 


21 


(jC. (_si=^ (jJ JJ^C. (jC. 
iLll lji ^1 (jt AjjI 

cJjSJ p jlill jul! l]a!j Aiai! 

(j-o Alk (J ° ' " aJs (jlS 

UJr" J^rP (J-*i\ (j? <J^ ^ 
UaJl ^ (jj ' J^J^ 
La£ (jj"y''3* ii52j S\ja SI ji 
->]\ (Jluil! ■ ■ '"'l f ^ AjiJI cllj JJ 

(JlSj SljiJI jjit lllAa ' -1 jA j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari 
['Amru bin Yahya Al 
Mazani] dari [bapaknya] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Ahlu surga 
telah masuk ke surga 
dan Ahlu neraka telah 
masuk neraka. Lalu 
Allah Ta'ala berfirman: 
"Keluarkan dari neraka 
siapa yang didalam 
hatinya ada iman sebesar 
biji sawi". Maka mereka 
keluar dari neraka dalam 
kondisi yang telah 
menghitam gosong 
kemudian dimasukkan 
kedalam sungai hidup 
atau kehidupan. -Malik 
ragu. - Lalu mereka 
tumbuh bersemi seperti 
tumbuhnya benih di tepi 
aliran sungai. Tidakkah 
kamu perhatikan 
bagaimana dia keluar 
dengan warna 
kekuningan. "Berkata 
[Wuhaib] Telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kami ['Amru]: 
"Kehidupan". Dan 
berkata: "Sedikit dari 
kebaikan". 


22 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Ubaidillah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'd] dari [Shalih] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Abu Umamah bin Sahal 
bin Hunaif] bahwasanya 
dia mendengar [Abu 
Said Al Khudri] berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ketika aku 
tidur, aku bermimpi 
melihat orang-orang 
dihadapkan kepadaku. 
Mereka mengenakan 
baju, diantaranya ada 
yang sampai kepada 
buah dada dan ada yang 
kurang dari itu. Dan 
dihadapkan pula 
kepadaku Umar bin Al 
Khaththab dan dia 
mengenakan baju dan 
menyeretnya. Para 
sahabat bertanya: "Apa 
maksudnya hal demikian 
menurut engkau, ya 
Rasulullah?" Beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Ad-Din (agama) ". 


23 


(Jla ' Lii jj (jj auI ^jc- l' i ■ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





alLlj 4jlc ijl (J _JJJJ 


kami [Malik bin Anas] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Salim bin Abdullah] 
dari [bapaknya], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berjalan 
melewati seorang 
sahabat Anshar yang 
saat itu sedang memberi 
pengarahan saudaranya 
tentang malu. Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Tinggalkanlah dia, 
karena sesungguhnya 
malu adalah bagian dari 
iman". 


24 


(_g HuLttSI l^a a (jj Akil .', ic Ijlla 
(jj ^j^JI <^JJ -W' 

l'llM ll *M,l (JU tl-v i (j 1 

^^iLa jlll (Jjjjij (ji^aC (jjl (jC 
(jl dl^ol (JlJ alLlJ A jlc illl 
V/ jl | u, j t5 2i. (jjjlill Jjlil 

(3 jLij IllaJa (jlj ^iii VI <J) 
SlS^ll 1 jjjjj S^L^SI Ijjsjijj 

jailLlVt (3^ VI jLgJIjJolj jaAiLiJ 

au| ^Ac j1 lua j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad Al 
Musnadi] dia berkata, 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Rauh 
Al Harami bin Umarah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Waqid bin Muhammad] 
berkata; aku mendengar 
[bapakku] menceritakan 
dari [Ibnu Umar], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
bersabda: "Aku 
diperintahkan untuk 
memerangi manusia 
hingga mereka bersaksi; 
tidak ada ilah kecuali 
Allah dan bahwa 
sesungguhnya 
Muhammad adalah 
utusan Allah, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







menegakkan shalat, 
menunaikan zakat. Jika 
mereka lakukan yang 
demikian maka mereka 
telah memelihara darah 
dan harta mereka dariku 
kecuali dengan haq 
Islam dan perhitungan 
mereka ada pada Allah" 


25 


(jj ^IjjI Ujlk Vls Jjc-LaLi] 

iill ( _ s i-a «&l (Jj^J 

(J ' «a3l (J-a*JI (Jlui jii^J AjIc- 

£j (Jj3 'U jj-u Jj aSiU 

M (JjjLi (J It^aJI <Jls lili 
jjjji ^a. (Jll lili £j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] dan [Musa 
bin Isma'il] keduanya 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Syihab] dari 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
dari [Abu Hurairah], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ditanya 
tentang Islam, manakah 
yang paling utama? 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Iman kepada Allah dan 
Rasul-Nya". Lalu 
ditanya lagi: "Lalu apa?" 
Beliau menjawab: "Al 
Jihad f i sabilillah 
(berperang di jalan 
Allah). Lalu ditanya 
lagi: "Kemudian apa 
lagi?" Jawab Beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: "haji mabrur". 


26 


ljjji.1 (Jll (jl-ojll jjI Ijlla. 

Jll c5 jA jll 5^ S '3* ■ " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



La M\\ J jIjjj Lj ' - iSa y I j^j^c) 
^ai Aj« j»Ic.| La (_5-jjlc. £j 



j!il3 Ijz. i2U La ciiiaa ^liaJ 
ji (JLaa liaji oljV (Jj «jjlja 

AAa alcl La ''lr- £j \ aV^\a 
Lj Jtii ^Unj <jlc iil ( _ s ij-a 
Aljl Aj£j (jl 4 j uaa <i« ^jl '* ikl 



mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Amir bin Sa'd bin Abu 
Waqash] dari [Sa'd], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberikan 
makanan kepada 
beberapa orang dan saat 
itu Sa'd sedang duduk. 
Tetapi Beliau tidak 
memberi makanan 
tersebut kepada seorang 
laki-laki, padahal orang 
tersebut yang paling 
berkesan bagiku diantara 
mereka yang ada, maka 
aku bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam: "Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
dengan si fulan? 
Sungguh aku melihat dia 
sebagai seorang 
mu'min." Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membalas: 
"atau dia muslim?" 
Kemudian aku terdiam 
sejenak, dan aku 
terdorong untuk lebih 
memastikan apa yang 
dimaksud Beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka aku 
ulangi ucapanku: 
"Wahai Rasulullah, 
bagaimana dengan si 
fulan? Sungguh aku 
memandangnya sebagai 
seorang mu'min." Nabi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam membalas: 
"atau dia muslim?" Lalu 
aku terdorong lagi untuk 
lebih memastikan apa 
yang dimaksudnya 
hingga aku ulangi lagi 
pertanyaanku. Lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wahai Sa'd, 
sesungguhnya aku juga 
akan memberi kepada 
orang tersebut. Namun 
aku lebih suka memberi 
kepada yang lainnya dari 
pada memberi kepada 
dia, karena aku takut 
kalau Allah akan 
mencampakkannya ke 
neraka". [Yunus], 
[Shalih], [Ma'mar] dan 
[keponakan Az Zuhri], 
telah meriwayatkan dari 
[Az Zuhri] 


27 


(cJl (jc. ujn ^1 gj i) jj 

(jlj^)JttC (jj ^JC (jC JjkJI 

ijl (_5-lj-a (J J^J L^-" 1 '-^■J 
(Jll J^=>. g5iluyi (Cl alulj 4jlc 
C5 ic a^LjJI 1 Jiij aULlaSI latiaJ 

l-a^jaj ^Ll j-*j dia^c (ji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Yazid bin Abu Habib] 
dari [Abu Al Khair] dari 
[Abdullah bin Amru] 
bahwa ada seseorang 
bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam; "Islam 
manakah yang paling 
baik?" Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "Kamu 
memberi makan dan 
memberi salam kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







orang yang kamu kenal 
dan yang tidak kamu 
kenal". 


28 


qC A aluia Ai\ -Ijc uj la 

(j\Ijta.VI (jjsfLij jjuitII jjjafLi 
CluI 'l La Clllli liui lilia Clll 'j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Zaid bin 
Aslam] dari ['Atho' bin 
Yasar] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku diperlihatkan 
neraka, ternyata 
kebanyakan 
penghuninya adalah 
wanita. Karena mereka 
sering mengingkari". 
Ditanyakan: "Apakah 
mereka mengingkari 
Allah?" Beliau bersabda: 
"Mereka mengingkari 
pemberian suami, 
mengingkari kebaikan. 
Seandainya kamu 
berbuat baik terhadap 
seseorang dari mereka 
sepanjang masa, lalu dia 
melihat satu saja 
kejelekan darimu maka 
dia akan berkata: 'aku 
belum pernah melihat 
kebaikan sedikitpun 
darimu". 


29 


ujJLa (JLs ^-i^^. (jJ (jLojiui lilla 
(jC ■ ■ lAa.Vl (Jj-alj (jt 4 \n uS 
UI Clllkl (Jll Jjjjui (jj jjjjLall 
C5 Jt j Ali. AjIc j SJjjIIjjJ 
Jlaa illlj jC. kj&lA Ali. A-a5*i- 
Ajab Aj jjia i^4-J ■ - u3 ' u ^1 

AjIc. iiil to U<-i /Ljill J <JUa 

AjaL AjjjcJ j j Ij! U jiluij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Washil Al Ahdab] dari 
[Al Ma'rur bin Suwaid] 
berkata: Aku bertemu 
[Abu Dzar] di Rabdzah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





ia, j'nr.U i*. ji'iaK jjU i\i i 


yang saat itu 
mengenakan pakaian 
dua lapis, begitu juga 
anaknya, maka aku 
tanyakan kepadanya 
tentang itu, maka dia 
menjawab: Aku telah 
menghina seseorang 
dengan cara menghina 
ibunya, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menegurku: 
"Wahai Abu Dzar 
apakah kamu menghina 
ibunya? Sesungguhnya 
kamu masih memiliki 
(sifat) jahiliyyah. 
Saudara-saudara kalian 
adalah tanggungan 
kalian, Allah telah 
menjadikan mereka di 
bawah tangan kalian. 
Maka siapa yang 
saudaranya berada di 
bawah tangannya 
(tanggungannya) maka 
jika dia makan berilah 
makanan seperti yang 
dia makan, bila dia 
berpakaian berilah 
seperti yang dia pakai, 
janganlah kalian 
membebani mereka 
sesuatu yang di luar 
batas kemampuan 
mereka. Jika kalian 
membebani mereka, 
maka bantulah mereka". 


30 


(_Jjji Ujik .1) j (jj jULk Ujik 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin Al 
Mubarak] Telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





lij UJ^ pjjj jil ^j-lj-a 

(J jjuiJ lj ' " llai jllll ^ (3 jjLallj 

4 i^t r ^< 


kami [Hammad bin 
Zaid] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub] dan 
[Yunus] dari [Al Hasan] 
dari [Al Ahnaf bin Qais] 
berkata; aku datang 
untuk menolong 
seseorang kemudian 
bertemu [Abu Bakrah], 
maka dia bertanya: 
"Kamu mau kemana?" 
Aku jawab: "hendak 
menolong seseorang" dia 
berkata: "Kembalilah, 
karena aku pernah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika dua orang muslim 
saling bertemu (untuk 
berkelahi) dengan 
menghunus pedang 
masing-masing, maka 
yang terbunuh dan 
membunuh masuk 
neraka", aku pun 
bertanya: "Wahai 
Rasulullah, ini bagi yang 
membunuh, tapi 
bagaimana dengan yang 
terbunuh?" Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Dia juga sebelumnya 
sangat ingin untuk 
membunuh temannya". 


31 


j' 1 ^14. ji ji'i j JIS - 
jljuLjj ^jc. 4;» t'i'i jc. jj 

ilj 1 jjii (jjill iljj UalJLa <&! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dan juga 
telah meriwayatkan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





t *i , ~ ' ~^ jl ^ il i^oiilj 

jC- 'M f^SU il lili 


hadits yang serupa ini, 
Telah menceritakan 
kepadaku [Bisyir bin 
Khalid Abu Muhammad 
Al Asykari] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
dari [Syu'bah] dari 
[Sulaiman] dari 
[Ibrahim] dari 
[Alqamah] dari 
[Abdullah] berkata: 
ketika turun ayat: 
"Orang-orang beriman 
dan tidak mencampur 
adukkan iman mereka 
dengan kezhaliman" 
para sahabat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya: 
"Siapakah diantara kami 
yang tidak berbuat 
zhalim? Maka Allah 
'azza waialla 

J 

menurunkan (firman- 
Nya): "Sesungguhnya 
kesyirikan adalah 
kezhaliman yang besar". 
(QS. Luqman: 13) 


32 


^1 jc. AjjI (jc. Jj^j jjI 

bj Cjjli (jauill <jI <JLa ^3 
litj ■ alk i ic- j tatj (_jji£i Cjik 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
Abu ar Rabi'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Nafi' bin Malik 
bin Abu Amir Abu 
Suhail] dari [bapaknya] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bersabda: "Tanda-tanda 
munafiq ada tiga; jika 
berbicara dusta, jika 
berjanji mengingkari dan 
jika diberi amanat dia 
khianat". 


33 


1 v; \i Q\ 5 2 'ion jji 2 d* 1 '* \i 

Jill ^JC. (jC. j^j^yjLA (jC aju (_jj 

(jl£ Aj3 £JL (ja £JjI (Jli jiluij 
Aj3 ClljlS (j-oj Lualta lajUi 

2 \ i 4 A i"ViK jjj 'm 2 \ . 

3aIc- IjIj i—iifi cli^i. IjIj (jLk 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qabishah 
bin 'Uqbah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abdullah bin Murrah] 
dari [Masruq] dari 
[Abdullah bin Amru] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Empat hal 
bila ada pada seseorang 
maka dia adalah seorang 
munafiq tulen, dan 
barangsiapa yang 
terdapat pada dirinya 
satu sifat dari empat hal 
tersebut maka pada 
dirinya terdapat sifat 
nifaq hingga dia 
meninggalkannya. Yaitu, 
jika diberi amanat dia 
khianat, jika berbicara 
dusta, jika berjanji 

'J J J 

mengingkari dan jika 
berseteru curang". 
Hadits ini diriwayatkan 
pula oleh [Syu'bah] dari 
[Al A'masy]. 


34 


ll°ijt| jillV^i JIS i i» .* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Zanad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
menegakkan lailatul 
qodar karena iman dan 
mengharap pahala, maka 
diampuni dosa-dosanya 
yang telah lalu". 


35 


Jll ijUe Ujlk <Jls .laJ^I Ajc. 

j^aC. (jj 4£. ^Jl 1 1] ^a 

(j-o (Jlj Laj 4jia.jl (jl ^^iui^j 
AiaJI jl AJujc. jl __>aJ 

^ ts^' ur^- l3"' u' ^J^J 
^jjl CliJJjl^ Aj^>1ji ■ ala Cli^ia 

ijjiil Ua 1 £j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harami 
bin Hafsh] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Umarah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Zur'ah bin Amru bin 
Jarir] berkata: Aku 
mendengar [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Allah 
menjamin orang yang 
keluar (berperang) di 
jalan-Nya, tidak ada 
yang mendorongnya 
keluar kecuali karena 
iman kepada- Ku dan 
membenarkan para 
rasul-Ku untuk 
mengembalikannya 
dengan memperoleh 
pahala atau ghonimah 
atau memasukkannya ke 
surga. Kalau seandainya 
tidak memberatkan 
umatku tentu aku tidak 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







akan duduk tinggal diam 
di belakang sariyyah 
(pasukan khusus) dan 
tentu aku ingin sekali 
bila aku terbunuh di 
jalan Allah lalu aku 
dihidupkan lagi 
kemudian terbunuh lagi 
lalu aku dihidupkan 
kembali kemudian 
terbunuh lagi". 


36 


^JC- 'j'" 1 - (jt ' . 'l * ''' (jjl (jt 
■4_JJ jl (j^i ^iii La <1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Humaid 
bin Abdurrahman] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menegakkan Ramadlan 
karena iman dan 
mengharap pahala, maka 
diampuni dosa-dosanya 
yang telah lalu". 


37 


uJ^J l '' la (Jla (J j Lja3 (^jj Laa < 

^jl ^jc. AJalwj ^jl ^jc. 'n* m 

2jl ^jij-a (3 jiuj (JlaJll OJJJA 

^iii La 'U jic- 1 ;1 Lua Ij uLaj) 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Salam] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
yang berpuasa karena 
iman dan mengharap 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







pahala, maka diampuni 
dosa-dosanya yang telah 
lalu". 


38 


laja (Jj ajLuill lic. LuAi. 

^jj la i u (jC. ^^jliill a 
l jC'ijJjit Ls j\ (jt (_J^)jiall 'n» lji 
jl (Jl! jilulj <jic- iil ^U^l ^-dll 
Aki (JJaII 3Uij (jlj ^ujj (jjAlI 

1 jjjijl j 1 jjjllj 1 jiiuia VI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdus 
Salam bin Muthahhar] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Ali] dari 
[Ma'an bin Muhammad 
Al Ghifari] dari [Sa'id 
bin Abu Sa'id Al 
Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya agama 
itu mudah, dan tidaklah 
seseorang mempersulit 
agama kecuali dia akan 
dikalahkan (semakin 
berat dan sulit). Maka 
berlakulah lurus kalian, 
mendekatlah (kepada 
yang benar) dan berilah 
kabar gembira dan minta 
tolonglah dengan Al 
Ghadwah (berangkat di 
awal pagi) dan ar-ruhah 
(berangkat setelah 
zhuhur) dan sesuatu dari 
ad-duljah ((berangkat di 
waktu malam) ". 


39 


UJAa (Jli aILL (jj LuAa 
jjc (JjLkLil jjI liiiAi. (Jll jjA j 
aill ( _ s ii-a ^ jjll (jLjlc- (jj «-I jjII 

La (JjI allij AjIc 
Jta jl a-itikl ^jlc. Jjj SliAill 
( _ s lLa 4jlj jlLaj^l (j-a ^Jlj^i 
1 ? .Tic*. 4 'u .1 ^jjjAIaII < " ) 1 1 t_j-l9 
A \-*. * \ /jl ^ ^ .'n yj r - . *\jjjjj jl 

4J| j CIujII Jj3 4jLa ijj^J (jl 
a2/L-a Ufc^L-a a!>L-a (JjI j^gALa 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Khalid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ishaq] dari [Al BarrcT 
bin Azib] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




wasallam saat pertama 
kali datang di Madinah, 
singgah pada kakek- 
kakeknya ('Azib) atau 
paman-pamannya dari 
Kaum Anshar, dan saat 
itu Beliau shallallahu 
'alaihi wasallam shalat 
menghadap Baitul 
Maqdis selama enam 
belas bulan atau tujuh 
belas bulan, dan Beliau 
sangat senang sekali 
kalau shalat menghadap 
Baitullah (Ka'bah). 



Shalat yang dilakukan 
Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam pertama kali 
(menghadap Ka'bah) itu 
adalah shalat 'ashar dan 
orang-orang juga ikut 
shalat bersama Beliau. 
Pada suatu hari sahabat 
yang ikut shalat bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pergi melewati 
orang-orang di Masjid 
lain saat mereka sedang 
ruku', maka dia berkata: 
"Aku bersaksi kepada 
Allah bahwa aku ikut 
shalat bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menghadap Makkah, 
maka orang-orang yang 
sedang (ruku') tersebut 
berputar menghadap 
Baitullah dan orang- 
orang Yahudi dan Ahlul 
Kitab menjadi heran, 
sebab sebelumnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam shalat 
menghadap Baitul 
Maqdis. Ketika melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menghadapkan 
wajahnya ke Baitullah 
mereka mengingkari hal 
ini. Berkata Zuhair 
Telah menceritakan 
kepada kami Abu Ishaq 
dari Al Barro\ dalam 
haditsnya ini 
menerangkan tentang 
(hukum) seseorang yang 
meninggal dunia pada 
saat arah qiblat belum 
dialihkan dan juga 
banyak orang-orang 
yang terbunuh pada 
masa itu?, kami tidak 
tahu apa yang harus 
kami sikapi tentang 
mereka hingga akhirnya 
Allah Ta'ala 
menurunkan firman- 
Nya: "Dan Allah 
tidaklah akan menyia- 
nyiakan iman kalian". 
(QS. AlBaqoroh: 143) 


40 


(Jll jj. a^a (jj (jli_uil Hl ^ 
ljji=J <JlI jl jjll AjC. USa. 

2jl ^jii-a J JJ-uJ (Jlllta OJJjA 
la 1 j , .i -t 1 ( iLj j 4 Vlo 

<jLo £fui LgJUui! j ua \ <1 

4 \ 1 "'S,' \ j \ i» 1 5 'l u J<j t i» l >i 

1 ^ Vi i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Hamam bin Munabbih] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila seorang dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kalian memperbaiki 
keislamannya maka dari 
setiap kebaikan akan 
ditulis baginya sepuluh 
(kebaikan) yang serupa 
hingga tujuh ratus 
tingkatan, dan setiap 
satu kejelekan yang 
dikerjakan akan ditulis 
satu kejelekan saja yang 
serupa dengannya". 


41 


<^f isi J^' tJ^ f^-"* d£ <jr^ 

<j5ia cjlla sjiA (ji <Jls Slji! 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Hisyam] berkata, telah 
mengabarkan [bapakku] 
kepadaku dari [Aisyah] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendatanginya dan 
bersamanya ada seorang 
wanita lain, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya: 
"siapa ini?" Aisyah 
menjawab: "si fulanah", 
Lalu diceritakan tentang 
shalatnya. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"tinggalkanlah apa yang 
tidak kalian sanggupi, 
demi Allah, Allah tidak 
akan bosan hingga 
kalian sendiri yang 
menjadi bosan, dan 
agama yang paling 
dicintai-Nya adalah apa 
yang senantiasa 
dikerjakan secara rutin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dan kontinyu". 


42 


(jjLuiil (jc S5us l ■' ^ jJLa ^l2iA 

V Jll (ji jlill (j* £ J-^iJ J^- 

e -'ji' E" ' ? * 

£^11 (jc (_jjijl lijSi. o51j3 ijjJLa 
(jLojj (j-o ^liuj A UC Jdll ^LLa 
jii. (j« (jli-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Qotadah] dari 
[Anas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Akan 
dikeluarkan dari neraka 
siapa yang mengatakan 
tidak ada Ilah kecuali 
Allah dan dalam hatinya 
ada kebaikan sebesar 
jemawut. Dan akan 
dikeluarkan dari neraka 
siapa yang mengatakan 
tidak ada ilah kecuali 
Allah dan dalam hatinya 
ada kebaikan sebesar biji 
gandum. Dan akan 
dikeluarkan dari neraka 
siapa yang mengatakan 
tidak ada ilah kecuali 
Allah dan dalam hatinya 
ada kebaikan sebesar biji 
sawi. Abu Abdullah 
berkata; [Aban] berkata; 
Telah menceritakan 
kepada kami [Qotadah] 
Telah menceritakan 
kepada kami [Anas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda. Dan kata iman 
di dalam hadits ini 
diganti dengan kata 
kebaikan. 


43 


^-a^j ^1 li^all jj (jLia 11 Hl la 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




kepada kami [Al Hasan 
bin Ash Shabbah] bahwa 
dia mendengar [Ja'far 



bin 'Aun] berkata; Telah 
menceritakan kepada 



kami [Abu Al 'Umais], 
telah mengabarkan 



kepada kami [Qais bin 
Muslim] dari [Thariq bin 
Syihab] dari [Umar bin 
Al Khaththab]; Ada 



seorang laki-laki Yahudi 
berkata: "Wahai Amirul 



Mu'minin, ada satu ayat 
dalam kitab kalian yang 
kalian baca, seandainya 
ayat itu diturunkan 
kepada kami Kaum 
Yahudi, tentulah kami 
jadikan (hari 
diturunkannya ayat itu) 
sebagai hari raya ('ied). 
Maka Umar bin Al 
Khaththab berkata: 
"Ayat apakah itu?" 
(Orang Yahudi itu) 
berkata: "Pada hari ini 
telah Kusempurnakan 
untuk kalian agama 
kalian, dan telah Ku- 
cukupkan kepada kalian 
nikmat-Ku, dan telah 
Ku-ridhai Islam itu jadi 
agama bagi kalian". (QS. 
Al Maidah ayat 3). Maka 
Umar bin Al Khaththab 
menjawab: "Kami tahu 
hari tersebut dan dimana 
tempat diturunkannya 
ayat tersebut kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, yaitu pada 
hari Jum'at ketika Beliau 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



shallallahu 'alaihi 
wasallam berada di 
'Arafah. 



44 



^«mj (jjil^l! JaJ JaI (j-o 

(jc (JlLij jA lili uji 



Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
Telah menceritakan 
kepadaku [Malik bin 
Anas] dari pamannya - 
[Abu Suhail bin Malik] - 
dari [bapaknya], bahwa 
dia mendengar [Thalhah 
bin 'Ubaidullah] berkata: 
Telah datang kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam seorang 
dari penduduk Najed 
dalam keadaan 
kepalanya penuh debu 
dengan suaranya yang 
keras terdengar, namun 
tidak dapat dimengerti 
apa maksud yang 
diucapkannya, hingga 
mendekat (kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam) kemudian dia 
bertanya tentang Islam, 
maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Shalat lima kali dalam 
sehari semalam". Kata 
orang itu: "apakah ada 
lagi selainnya buatku". 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Tidak ada kecuali yang 
thathawu' (sunnat) ". 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: 
"Dan puasa Ramadlan". 
Orang itu bertanya lagi: 
"Apakah ada lagi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







selainnya buatku". 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "Tidak ada 
kecuali yang thathawu' 
(sunnat) ". Lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyebut: "Zakat": Kata 
orang itu: "apakah ada 
lagi selainnya buatku". 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "Tidak ada 
kecuali yang thathawu' 
(sunnat) ". Thalhahbin 
'Ubaidullah berkata: 
Lalu orang itu pergi 
sambil berkata: "Demi 
Allah, aku tidak akan 
menambah atau 
menguranginya". Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Dia akan 
beruntung jika jujur 
menepatinya". 


45 


j' £?-J p cs^-=> U-»J 
L-SjC- Uiiik (Jls (jjljjAlI (jl-aJC. 

: - i' •'K S ; - ,s - < : - 
U^ 0 J^J* csf U? } R ^ R 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdullah bin Ali Al 
Manjufi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Auf] dari 
[Al Hasan] dan 
[Muhammad] dari [Abu 
Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
bersabda: "Barangsiapa 
mengiringi jenazah 
muslim, karena iman 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dan mengharapkan 
balasan dan dia selalu 
bersama jenazah tersebut 
sampai dishalatkan dan 
selesai dari 

penguburannya, maka 
dia pulang dengan 
membawa dua qiroth, 
setiap qiroth setara 
dengan gunung Uhud. 
Dan barangsiapa 
menyolatkannya dan 
pulang sebelum 
dikuburkan maka dia 
pulang membawa satu 
qiroth". Hadits seperti 
ini juga diriwayatkan 
dari [Utsman Al 
Mu v adzin], dia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami ['Auf] dari 
[Muhammad] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


46 


"'i jUs 2^ji\| jililj t 't) 
AjIc. auI ^glla ^j^I (jl •=&) Ijc. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Ar'arah] berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Zubaid] berkata: Aku 
bertanya kepada [Abu 
Wa'il] tentang Murji v ah, 
maka dia menjawab: 
Telah menceritakan 
kepadaku [Abdullah] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "mencerca 
orang muslim adalah 
fasiq dan memeranginya 
adalah kufur". 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



47 


~ — J — JT7 ~ 5c 

l '* la 1j» m (jj AjjjS u^j^l 
^JjiJ Jll lillli (jj (jajl Vi'l-S 
^jj^j |i^J AjIc. Alll (_5^*-3 

^ilj jJsall aJjL 

3 ur^J ( ->*?J* iP^J Lp£ 


Telah mengabarkan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Ja'far] 
dari [Humaid], Telah 
menceritakan kepadaku 
[Anas bin Malik] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ubadah bin Ash 
Shamit], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam keluar 
untuk menjelaskan 
tentang Lailatul Qodar, 
lalu ada dua orang 
muslimin saling 
berdebat. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku datang untuk 
menjelaskan Lailatul 
Qodar kepada kalian, 
namun fulan dan fulan 
saling berdebat sehingga 
akhirnya diangkat 
(lailatul qodar), dan 
semoga menjadi lebih 
baik buat kalian, maka 
itu intailah (lailatul 
qodar) itu pada hari yang 
ketujuh, enam dan lima 


48 


J.1C-I a'nl IjjSi. Jll J, V i)« Ijjia. 
(jlik _jjl ^»jAI^)jJ (jj 

(^1 tip ^JJ (fj' l> 

Atll ^jl-a (^JjJI (jlSJll OJJJA 

oljU (jjllll UojJ 1 jjlj ^'"J AjIc 

Jll jUjVI U Jlia cJjjf?- 

^ajjj AjUiLj 

Jll U Jll c^JL 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ibrahim] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Hayyan At 
Taimi] dari [Abu Zur'ah] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



4j ,25 j5j~V 



(j illl ,JJXJ (jl ja. 



'olfijll (^JljJj 'o^/LLall j»Jiij ^ \; 
(JL9 jL^a-aj a j i a 1^ 4_Liajj£A]| 
i21jl5i iil JLUU (jl Jll jluA^I La 

jj Ajla ol jj j5Li ^Ll jla ol ji 

J j 'u nal! La Jla <c.lLJI ^jii (Jls 
iSljjaJ la j (JjLLJI j-a ^ItL Ljic 
<-aVl Cl-jJj lil LjialjJul JC. 
JjVI 'olt j (JjUoj |j| j l^JJ 

V\>^ ^ gLujll ^ ^ I 

( _ 5 iLa ^ ; "I p M V) jg-ii*J 
( ilc- oAic 'M (jl aljjij AjIc jil 

o jlj Jlaa jjii p <jVI <tlUl 
([Jjjj^. |jA (Jlaa ulijj I jjj ^la 

■ Mc ^o-ii J "'j i (juull ^1xj «.Lk 
jLaJ^I (j^> <!£ lilljl (Jik <d)l 



dari [Abu Hurairah] 
berkata; bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada suatu hari 
muncul kepada para 
sahabat, lalu datang 
Malaikat Jibril 'Alaihis 
Salam yang kemudian 
bertanya: "Apakah iman 
itu?" Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "Iman adalah 
kamu beriman kepada 
Allah, malaikat- 
malaikat-Nya, kitab - 
kitab-Nya, pertemuan 
dengan-Nya, Rasul- 
Rasul-Nya, dan kamu 
beriman kepada hari 
berbangkit". (Jibril 
Alaihis salam) berkata: 
"Apakah Islam itu?" 
Jawab Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam: "Islam 
adalah kamu 
menyembah Allah dan 
tidak menyekutukannya 
dengan suatu apapun, 
kamu dirikan shalat, 
kamu tunaikan zakat 
yang diwajibkan, dan 
berpuasa di bulan 
Ramadlan". (Jibril 
Alaihis salam) berkata: 
"Apakah ihsan itu?" 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Kamu menyembah 
Allah seolah-olah 
melihat-Nya dan bila 
kamu tidak melihat-Nya 
sesungguhnya Dia 
melihatmu". (Jibril 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



'Alaihis salam) berkata 
lagi: "Kapan terjadinya 
hari kiamat?" Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Yang ditanya tentang 
itu tidak lebih tahu dari 
yang bertanya. Tapi aku 
akan terangkan tanda- 
tandanya; (yaitu); jika 
seorang budak telah 
melahirkan tuannya, jika 
para penggembala unta 
yang berkulit hitam 
berlomba-lomba 
membangun gedung- 
gedung selama lima 
masa, yang tidak 
diketahui lamanya 
kecuali oleh Allah". 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca: 
"Sesungguhnya hanya 
pada Allah pengetahuan 
tentang hari kiamat" 
(QS. Luqman: 34). 
Setelah itu Jibril Alaihis 
salam pergi, kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata; 
"hadapkan dia ke sini." 
Tetapi para sahabat tidak 
melihat sesuatupun, 
maka Nabi bersabda; 
"Dia adalah Malaikat 
Jibril datang kepada 
manusia untuk 
mengajarkan agama 
mereka." Abu Abdullah 
berkata: "Semua hal 
yang diterangkan Beliau 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam dijadikan 
sebagai iman. 


49 


(jc. ^JLLa (jc. H > ii (jj ^aJA 

jjj Ajjc. (jC t ■ it 'g ua (jjl 
0 (JjAjC- (jj <&l Alt (ji «lili 

(jjiijj lSa lililLi <! (Jli (Ja^A 
(jjAijj dieja (jj.^iS'n il 

(ji ^» i ^ ii^t Sli-i. i,, wl viji Ja 
lilllSj V (ji Cllit ja <j3 cl^ij 

4j2uL2oj JalLkj (jJ^. (jLaJ^ 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Hamzah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'd] dari [Shalih] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Ubaidillah bin 
Abdullah] bahwa 
[Abdullah bin 'Abbas] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa dia 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Sufyan bin Harb] 
bahwa Heraqlius berkata 
kepadanya: "Aku sudah 
bertanya kepadamu, 
apakah jumlah mereka 
bertambah atau 
berkurang? Maka kamu 
bertutur bahwa mereka 
bertambah, dan memang 
begitulah iman akan 
terus berkembang 
hingga sempurna. Dan 
aku bertanya kepadamu, 
apakah ada orang yang 
murtad karena dongkol 
pada agamanya? 
Kemudian kamu 
bertutur; tidak ada, maka 
begitu juga iman bila 
sudah tumbuh bersemi 
dalam hati tidak akan 
ada yang dongkol 
kepadanya". 


50 


(jc j Ujik. jjl UlLla 
(jj (jLaiill (Jla ^olc. 

(jjj J!>l=JI (JjSJ allaj 4-jlc. iill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] Telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




kami [Zakaria] dari 
['Amir] berkata; aku 
mendengar [An Nu'man 
bin Basyir] berkata; aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Yang halal sudah jelas 
dan yang haram juga 
sudah jelas. Namun 



diantara keduanya ada 
perkara syubhat (samar) 
yang tidak diketahui 
oleh banyak orang. 
Maka barangsiapa yang 
menjauhi diri dari yang 
syubhat berarti telah 
memelihara agamanya 
dan kehormatannya. Dan 
barangsiapa yang sampai 
jatuh (mengerjakan) 
pada perkara-perkara 
syubhat, sungguh dia 
seperti seorang 
penggembala yang 
menggembalakan 
ternaknya di pinggir 
jurang yang 
dikhawatirkan akan 
jatuh ke dalamnya. 
Ketahuilah bahwa setiap 
raja memiliki batasan, 
dan ketahuilah bahwa 
batasan larangan Allah 
di bumi-Nya adalah apa- 
apa yang diharamkan- 
Nya. Dan ketahuilah 
pada setiap tubuh ada 
segumpal darah yang 
apabila baik maka 
baiklah tubuh tersebut 
dan apabila rusak maka 
rusaklah tubuh tersebut. 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



^ail CliiSlla sj^t» ^1 jc 4 w ui 

Atll ^git-a ^jil! IjJI LaI J i '°.'°^ 

Vj bl^=>. jjc. ^3 jib jl 

V UI <&l (J jLij U I jlUa ^Iaj 

j°g /Ml (J VI i23jjU (jl 

(j- 0 ... 3 <^^^ 

(jLaS ^pil-J u^)Ji3 j. V.^» jliS 

oiLj jib (jLajVl-J jaA^' 
o-L-Lj Atllj (jLojVI l-a (jjj^ 

liiii & A ^ 3 

*UjIj S^L-a3l ^liilj auI (J JJ^J 
(jl_$ /jl . »1 ] i a^g olS^ll 

^Al^-jj ^tiA^JI aJat jail j-a I ^JaAJ 

«.uiUlj Ia II (jc £Jjl (jc- 
Jl! l-ojjj da^Jallj jjajllj 

I (jA (Jllj JJi^ll 
f£pljj (ji (j^ 



Ketahuilah, ia adalah 
hati". 



51 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin Al 
Ja'di] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Jamrah] berkata: 
aku pernah duduk 
bersama [Ibnu Abbas] 
saat dia mempersilahkan 
aku duduk di 
permadaninya lalu 
berkata: "Tinggallah 
bersamaku hingga aku 
memberimu bagian dari 
hartaku". Maka aku 
tinggal mendampingi dia 
selama dua bulan, lalu 
berkata: Ketika utusan 
Abu Qais datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Beliau 
bertanya kepada mereka: 
"Kaum manakah ini atau 
utusan siapakah ini? 
Mereka menjawab: 
"Rabi'ah!" Beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"selamat datang wahai 
para utusan dengan 
sukarela dan tanpa 
menyesal", para utusan 
itu berkata: "ya 
Rasulullah, kami tidak 
dapat mendatangimu 
kecuali di bulan suci, 
karena antara kami dan 
engkau ada suku Mudlor 
yang kafir. Oleh karena 
itu ajarkanlah kami 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



dengan satu pelajaran 
yang jelas yang dapat 
kami amalkan dan dapat 
kami ajarkan kepada 
orang-orang di kampung 
kami, yang dengan 
begitu kami dapat masuk 
surga." kemudian 
mereka bertanya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang 
minuman, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan mereka 
dengan empat hal dan 
melarang dari empat hal, 
memerintahkan mereka 
untuk beriman kepada 
Allah satu-satunya, 
kemudian bertanya: 
"Tahukah kalian apa arti 
beriman kepada Allah 
satu-satunya?" Mereka 
menjawab: "Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih 
mengetahui." Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjelaskan: 
Persaksian tidak ada ilah 
kecuali Allah dan bahwa 
Muhammad adalah 
utusan Allah, 
menegakkan shalat, 
menunaikan zakat, 
berpuasa pada bulan 
Ramadlan dan 
mengeluarkan seperlima 
dari harta rampasan 
perang". Dan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
mereka dari empat 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







perkara, yaitu janganlah 
kalian meminum sesuatu 
dari al hantam, ad 
Dubbaa\ an naqir dan al 
Muzaffaat. Atau Beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyebut 
muqoyyir (bukan naqir). 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"jagalah semuanya dan 
beritahukanlah kepada 
orang-orang di kampung 
kalian". 


52 


■la l n (jj J^J (jft lillLo Ij^j^i 

(j-»a ^° Ls^ 1 ^ i>^j aII^JLj 
^yij aA jMi^j auI Jj ^^7- g a 
La JJ Aj^js^a Lj^j jij sl^il 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Malik] 
dari [Yahya bin Sa'id] 
dari [Muhammad bin 
Ibrahim] dari [Alqamah 
bin Waqash] dari 
[Umar], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Semua 
perbuatan tergantung 
niatnya, dan (balasan) 
bagi tiap-tiap orang 
(tergantung) apa yang 
diniatkan; barangsiapa 
niat hijrahnya karena 
Allah dan Rasul-Nya, 
maka hijrahnya adalah 
kepada Allah dan Rasul- 
Nya. Barangsiapa niat 
hijrahnya karena dunia 
yang ingin digapainya 
atau karena seorang 
perempuan yang ingin 
dinikahinya, maka 
hijrahnya adalah kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







apa dia diniatkan.". 


53 


Uii^a (Jl '» 'i a (jj ^1 a a Ujia. 
CllAii (jj (_£.JC- ^^jiJ (Jl! A 'n l'j'i 

(jC- (J' <&l ^«*- t"l»flul (£jl« 

cJijll ijsjl 1 i) <Jl! pil* j <j!c- 
2SV^. 2\ j^i r*' .„'i."; \r. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj bin 
Minhal] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku ['Adi bin 
Tsabit] berkata: Aku 
pernah mendengar 
[Abdullah bin Yazid] 
dari [Abu Mas'ud] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Apabila 
seseorang memberi 
nafkah untuk 
keluarganya dengan niat 
mengharap pahala maka 
baginya Sedekah". 


54 


UjlLI (Jl! «iU (Jj pja SI Lulk 
(^jj'ik <Jl! jAjll (Jc- S m ' " 
.'l (jj 1» t ii (jC. H t ii (Jj ^olc. 

(J jj^J (jlA^>ji.l 4jI (_^al!j 
(jj (Jl! pllj j 4jSc iil ^ji-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hakam 
bin Nafi'] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Amir bin Sa'd] dari 
[Sa'd bin Abu Waqash] 
bahwasanya dia 
mengabarkan, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya, tidaklah 
kamu menafkahkan 
suatu nafkah yang 
dimaksudkan mengharap 
wajah Allah kecuali 
kamu akan diberi pahala 
termasuk sesuatu yang 
kamu suapkan ke mulut 
istrimu". 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



55 


jc J/SlJ jla UH^a 

jj (jjy 3 l»'"'* 1 ^ Jje. lilai 
*d)l Ajc (jj JJJ^ jc gjl*> 
iiil ^U^i auI (J jj^j di*jUlla 

S5iLall ^ic iLaj 4jIc 

jj 1 (JSl i ailtj olS^ll «-lili j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Isma'il] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Qais bin Abu 
Hazim] dari [Jarir bin 
Abdullah] berkata: "Aku 
telah membai'at 
Rasulullah untuk 
menegakkan shalat, 
menunaikan zakat dan 
menasehati kepada 
setiap muslim". 


56 


jjl IjjJLa (Jll jLaajll jjl Uj,ja 
(jll a£Xc jj j jc "LjljC 

LaaJ jils 4 in ju 's __>ii-ail dlli 

p \Mj ISaSc JII3 <j1c ^jiiilj iil 
jlajjllj aJ i^lij^i ^ oa=lj aiil 
li'iU Ivi*9'i 'li 2'n<.„\lj 

1 jU U»l Jll P jVl aS^U 

jlaJI ' ■ L^j jl£ Ajli 
^_u]| Cuil (_jla i*j Ual Jll 
lilijUi Clllii jiiLij "U]c iill Ls ii-a 

^c ij2ia e lL^I ^ 

',1 W . 1 NA 1 ijj 1 N4i 

J jjj jgir'iuil jLSl ^j-alil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nu'man] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Ziyad bin Alaqah] 
berkata; saya mendengar 
[Jarir bin Abdullah] 
berkata ketika Al 
Mughirah bin Syu'bah 
meninggal, sambil 
berdiri dia memuji Allah 
dan mensucikan-Nya, 
berkata: "Wajib atas 
kalian bertakwa kepada 
Allah satu-satunya dan 
tidak menyekutukannya, 
dan dengan penuh 
ketundukan dan 
ketenangan sampai 
datang pemimpin 
pengganti, dan sekarang 
datang penggantinya, " 
kemudian dia berkata: 
"Mintakanlah maaf 
kepada Allah Subhanahu 
wa Ta'ala buat pemimpin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



kalian ini (Al 
Mughirah), karena dia 
suka memberi maaf." 
Lalu berkata: "Amma 
ba'du, sesungguhnya aku 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian aku 
berkata: "Aku membai'at 
engkau untuk Islam". 
Lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberi syarat dan 
menasehati kepada 
setiap muslim, maka aku 
membai'at Beliau untuk 
perkara itu, dan demi 
Pemilik Masjid ini, 
sungguh aku akan selalu 
memberi nasihat kepada 
kalian" Kemudian dia 
beristighfar lalu turun 
dari mimbar. 



57 



L» ^J* ' J?! lsP"^ j c 

of j^y j? o? 

( _ s lLa A)jl (J jj-uJ ''■** *3 

j'--"; Jlla '"'^J ^luij ^ }'<"- auI 

slji (JjI <Jls Ajj^i. ^laa U) 
U UI U <Jla <c.lLll (jc. (jjlUl 

tlalla lili <Jll M (J _alij 
Jll jlijlU 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Sinan] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Fulaih] . Dan telah 
diriwayatkan pula hadits 
serupa dari jalan lain, 
yaitu Telah 

menceritakan kepadaku 
[Ibrahim bin Al 
Mundzir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fulaih] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[bapakku] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Hilal bin Ali] dari 
[Atho' bin Yasar] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



[Abu Hurairah] berkata: 
Ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berada 
dalam suatu majelis 
membicarakan suatu 
kaum, tiba-tiba 
datanglah seorang Arab 
Badui lalu bertanya: 
"Kapan datangnya hari 
kiamat?" Namun Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tetap 
melanjutkan 
pembicaraannya. 
Sementara itu sebagian 
kaum ada yang berkata; 
"beliau mendengar 
perkataannya akan tetapi 
beliau tidak menyukai 
apa yang dikatakannya 
itu, " dan ada pula 
sebagian yang 
mengatakan; "bahwa 
beliau tidak mendengar 
perkataannya." Hingga 
akhirnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyelesaikan 
pembicaraannya, seraya 
berkata: "Mana orang 
yang bertanya tentang 
hari kiamat tadi?" Orang 
itu berkata: "saya wahai 
Rasulullah!". Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila sudah hilang 
amanah maka tunggulah 
terjadinya kiamat". 
Orang itu bertanya: 
"Bagaimana hilangnya 
amanat itu?" Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam menjawab: 
"Jika urusan diserahkan 
bukan kepada ahlinya, 
maka akan tunggulah 
terjadinya kiamat". 


58 


(jc- "LiljC jjI Uiiik (jl3 
iSIaLo (jj ' 1 1 « j_; (jc _jjij / —j! 
i iti"illS jjV. jul 1«-. j<-. 

ailuj 4jlc AUl <_ s i-a A m! IjC 

LL'ajjj (j^-jj oilUl LjjSA _jl 
^j'>i\ 'A \ u-«.j| '<-- »'..2>'i 1 lUii 
(j-o t_lUc!>U (Jjj AjjLa ^^jiclj 
liiiij jl (jjj^)i julI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nu'man Arim bin Al 
Fadlal] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Abu Bisyir] dari 
[Yusuf bin Mahak] dari 
[Abdullah bin Amru] 
berkata: Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
tertinggal dari kami 
dalam suatu perjalanan 
yang kami lakukan 
hingga Beliau 
mendapatkan kami 
sementara waktu shalat 
sudah hampir habis, 
kami berwudlu' dengan 
hanya mengusap kaki 
kami. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berseru 
dengan suara yang keras: 
"celakalah bagi tumit- 
tumit yang tidak basah 
akan masuk neraka." 
Beliau serukan hingga 
dua atau tiga kali. 


59 


1 V* w ^* i Li (jj ^ j )j3* 1 jj 'w 
auI ^jc (jc (jj (JjcLtLuI 
JISILS ^aC (jjl (jc JUJ.J (jJ 
ilLij 4-ilc illl /-Ha ^ill (Jjjoi j 

S t '"'s _ S ' 0 S 

i e ~. a s ' « J' * ' -* 

^ ^iil ^jc (Jla 

r; i •* i i'k" . „1 i 2 l'/. . „a*i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Ja'far] 
dari [Abdullah bin 
Dinar] dari [Ibnu Umar] 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





-dalil (Jll 


wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya diantara 
pohon ada suatu pohon 
yang tidak jatuh 
daunnya. Dan itu adalah 
perumpamaan bagi 
seorang muslim". Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya: 
"Katakanlah kepadaku, 
pohon apakah itu?" 
Maka para sahabat 
beranggapan bahwa 
yang dimaksud adalah 
pohon yang berada di 
lembah. Abdullah 
berkata: "Aku berpikir 
dalam hati pohon itu 
adalah pohon kurma, 
tapi aku malu 
mengungkapkannya. 
Kemudian para sahabat 
bertanya: "Wahai 
Rasulullah, pohon 
apakah itu?" Beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Pohon kurma". 


60 


(jjl (jt jUyJ (jJ Luik 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khalid bin 
Makhlad] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Dinar] dari [Ibnu Umar] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya diantara 
pohon ada satu pohon 
yang tidak jatuh 
daunnya. Dan itu adalah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



perumpamaan bagi 
seorang muslim". Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya: 
"Katakanlah padaku, 
pohon apakah itu?" 
Maka para sahabat 
beranggapan bahwa 
yang dimaksud adalah 
pohon yang berada di 
lembah. Abdullah 
berkata: Aku berpikir 
dalam hati pohon itu 
adalah pohon kurma, 
tapi aku malu 
mengungkapkannya. 
Kemudian orang-orang 
berkata: "Wahai 
Rasulullah, pohon 
apakah itu?" Beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Pohon kurma". 



61 



(Jl! i jJ ^ -\^- 

Atll IjC (^)J l^lj^i (jC- (SJjiLttSI 

(J-<ta. ( _ s it ci?.J (3^.3 'iinll 
^5 LH 3 ^^' 34- 'i* ^a 

iil t5 Li ^11 a! jUa t-ilLill 

Jl, (Jlia liLuai l^c. l=Ji 5ia 
Jtl ^ ^ll! JUa ^ o^ 1 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Sa'id Al Maqburi] dari 
[Syarik bin Abdullah bin 
Abu Namir] bahwa dia 
mendengar [Anas bin 
Malik] berkata: Ketika 
kami sedang duduk- 
duduk bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam didalam 
Masjid, ada seorang 
yang menunggang unta 
datang lalu 
menambatkannya di 
dekat Masjid lalu 
berkata kepada mereka 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




(para sahabat): "Siapa 
diantara kalian yang 
bernama Muhammad?" 
Pada saat itu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersandaran di 
tengah para sahabat, lalu 
kami menjawab: "orang 
Ini, yang berkulit putih 
yang sedang bersandar". 
Orang itu berkata kepada 
Beliau; "Wahai putra 
Abdul Muththalib" Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Ya, aku sudah 
menjawabmu". Maka 



orang itu berkata kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Aku 
bertanya kepadamu 
persoalan yang mungkin 
berat buatmu namun 
janganlah kamu 
merasakan sesuatu 
terhadapku." Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Tanyalah apa yang 
menjadi persoalanmu". 
Orang itu berkata: "Aku 
bertanya kepadamu demi 
Rabbmu dan Rabb 
orang-orang sebelummu. 
Apakah Allah yang 
mengutusmu kepada 
manusia seluruhnya?" 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Demi Allah, ya benar!" 
Kata orang itu: "Aku 
bersumpah kepadamu 
atas nama Allah, apakah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Allah yang 
memerintahkanmu 
supaya kami shalat lima 
(waktu) dalam sehari 
semalam?" Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Demi Allah, ya benar!" 
Kata orang itu: "Aku 
bersumpah kepadamu 
atas nama Allah, apakah 
Allah yang 
memerintahkanmu 
supaya kami puasa di 
bulan ini dalam satu 
tahun?" Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "Demi Allah, 
ya benar!" Kata orang 
itu: "Aku bersumpah 
kepadamu atas nama 
Allah, apakah Allah 
yang memerintahkanmu 
supaya mengambil 
sedekah dari orang- 
orang kaya di antara 
kami lalu 

membagikannya kepada 
orang-orang fakir 
diantara kami?" Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Demi Allah, ya benar!" 
Kata orang itu: "Aku 
beriman dengan apa 
yang engkau bawa dan 
aku adalah utusan 
kaumku, aku Dlamam 
bin Tsa'labah saudara 
dari Bani Sa'd bin Bakr." 
Begitulah (kisah tadi) 
sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh [Musa 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bin Isma'il] dan [Ali bin 
Abdul Hamid] dari 
[Sulaiman bin Al 
Mughirah] dari [Tsabit] 
dari [Anas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 


62 


Jla Jh\ ^jc- (jj (JjoLiLij liiii. 

jjr. .W.i (jl ii&ljil Vil-v 
AlJt (jt t ■ ll \ uS (jjl (jC ^JL-a 
(jj (jj Akil llc- (jj <&l 
(JjAjC- (jj A)jl ^JC (jl J j» lji« 
iill (_gljla <&l (J jjj-uJ (jl* JJ^-' 
!)Ulj AjIj^j illuj AjIc 

-J B& 4jl3Aj (jl s^)ilj 

(jj^Ljll ajJaC <iajj3 (jj^LjJI 

ilja lila <_s J! 

JIS i iu„!>\l jil jl i'iiiuiiJSj* 

iiil ^jiLa auI (J jj^jj Ic-ia 

(j^-a-a 3^ 1 ji^-oJ (jl ^illjJJ 4_lic. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibrahim bin Sa'd] dari 
[Shalih] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Ubaidullah 
bin Abdullah bin Utbah 
bin Mas'ud] bahwa 
[Abdullah bin Abbas] 
telah mengabarkannya, 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
mengutus seseorang 
dengan membawa surat 
dan memerintahkan 
kepadanya untuk 
memberikan surat 
tersebut kepada 
Pemimpin Bahrain. Lalu 
Pemimpin Bahrain itu 
memberikannya kepada 
Kisra. Tatkala dibaca, 
surat itu dirobeknya. 
Aku mengira kemudian 
[Ibnu Musayyab] 
berkata; lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdoa agar 
mereka (kekuasaannya) 
dirobek-robek sehancur- 
hancurnya. 


63 


(jlua 11 _jjl (Jjlii (jj lia a IjAla 

ijla auI ^jc- ujii.1 jjj-»ll 
(jjijl (jc ojilja (jc 4 l'j'i U^)±kl 
"m ^ji-a <^ll t—uilla lillU (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqotil Abu Al Hasan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





i_jj5L) (jl 31 jl jl Qj£ iljjij Ajic 

(ji oiual ' " llai oJj [J J) 

(Jll <&l (3 y^ 'j Ajkiaj (Jll 


Al Marwazi] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Qotadah] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata: Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam menulis 
surat atau bermaksud 
menulis surat, lalu 
dikatakan kepada Beliau, 
bahwa mereka tidak 
akan membaca tulisan 
kecuali tertera stempel. 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
membuat stempel yang 
terbuat dari perak yang 
bertanda; Muhammad 
Rasulullah. Seakan-akan 
aku melihat warna putih 
pada tangan Beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam". Lalu aku 
bertanya kepada 
Qotadah: "Siapa yang 
membuat tanda 
Muhammad 
Rasulullah?" Jawabnya: 
"Anas". 


64 


lillLa »*i Jll cJjC-ULil Ujik 
^1 (jj *&l ^JC- (jj (jjli-ull (jC 
(jj (JjSC Jj-a Ijl (jl Ajiiia 
jSlj ^1 (jt ajJ 3 ^ <— >lUa ^1 

ajIc iii <&i J jjjj (jijjjUi 

jij Ajilj Jjal jl <i-a (jjjlljj 

jdll J jLi'j Jl (jUjI (JjaU 

(Jla a^.Ij r ift j j alLij <jit iiil 
iil jj-a J jjjj Jc. laajs 

(_jl jj LoAAaJ lili aWj AjIc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Ishaq bin 
Abdullah bin Abu 
Thalhah] bahwa [Abu 
Murrah] -mantan budak 
Uqail bin Abu Thalib-, 
mengabarkan kepadanya 
dari [Abu Waqid Al 
Laitsi], bahwa 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



tliUjll j^f* j^VI 



Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ketika 
sedang duduk bermajelis 
di Masjid bersama para 
sahabat datanglah tiga 
orang. Yang dua orang 
menghadap Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan yang 
seorang lagi pergi, yang 
dua orang terus duduk 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dimana satu 
diantaranya nampak 
berbahagia bermajelis 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang yang 
kedua duduk di belakang 
mereka, sedang yang 
ketiga berbalik pergi, 
Setelah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selesai 
bermajelis, Beliau 
bersabda: "Maukah 
kalian aku beritahu 
tentang ketiga orang 
tadi?" Adapun seorang 
diantara mereka, dia 
meminta perlindungan 
kepada Allah, maka 
Allah lindungi dia. Yang 
kedua, dia malu kepada 
Allah, maka Allah pun 
malu kepadanya. 
Sedangkan yang ketiga 
berpaling dari Allah 
maka Allah pun 
berpaling darinya". 



65 



Telah menceritakan 
kepada kami 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Bisyir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu 'Aun] dari 
[Ibnu Sirin] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Bakrah] dari [bapaknya], 
dia menuturkan, bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam duduk diatas 
untanya sementara 
orang-orang memegangi 
tali kekang unta tersebut. 



Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: "Hari 
apakah ini? '. Kami 
semua terdiam dan 
menyangka bahwa 
Beliau akan menamakan 
nama lain selain nama 
hari yang sudah dikenal. 
Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: 
"Bukankah hari ini hari 
Nahar?" Kami 
menjawab: "Benar". 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam kembali 
bertanya: "Bulan apakah 
ini? '. Kami semua 
terdiam dan menyangka 
bahwa Beliau akan 
menamakan nama lain 
selain nama bulan yang 
sudah dikenal. Beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: 
"Bukankah ini bulan 
Dzul Hijjah?" Kami 
menjawab: "Benar". 
Nabi shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya darah 
kalian, harta kalian dan 
kehormatan kalian 
sesama kalian haram 
(suci) sebagaimana 
sucinya hari kalian ini, 
bulan kalian ini dan 
tanah kalian ini. (Maka) 
hendaklah yang hadir 
menyampaikan kepada 
yang tidak hadir, karena 
orang yang hadir semoga 
dapat menyampaikan 
kepada orang yang lebih 
paham darinya". 


66 


(j\SlLa ^ ji ijia jjjl jjc- (JjIj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Wa'il] dari [Ibnu 
Mas'ud] berkata; bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memperingatkan kami 
dengan suatu pelajaran 
tentang hari-hari yang 
sulit yang akan kami 
hadapi. 


67 


jj,,*'! j<-. »1 j'l i* 'w (J15 
AjIc iill ^U.-i Jj,."^ (jahili (jJ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] Telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu At Tayyah] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







[Anas bin Malik] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "permudahlah 
dan jangan persulit, 
berilah kabar gembira 
dan jangan membuat 
orang lari." 


68 


e - ' ? ^ e ~ '» - 
jSil^lll AjC (jl£ JjI^ (-ll 

il\ \J JU e ^ Di US M 

(jl ojfil (j-a ^^jujJaJ 

4 . n\l 4 q! ^ ^ 1 ^ t 1 i\ ^p"^ J 1 aJJJJ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari [Abu 
Wa'il] berkata; bahwa 
[Abdullah] memberi 
pelajaran kepada orang- 
orang setiap hari Kamis, 
kemudian seseorang 
berkata: "Wahai Abu 
Abdurrahman, sungguh 
aku ingin kalau anda 
memberi pelajaran 
kepada kami setiap hari" 
dia berkata: "Sungguh 
aku enggan 
melakukannya, karena 
aku takut membuat 
kalian bosan, dan aku 
ingin memberi pelajaran 
kepada kalian 
sebagaimana Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi 
pelajaran kepada kami 
karena khawatir 
kebosanan akan 
menimpa kami". 


69 


jjc (jj jlii. <Jla Jl! t . il \ lVi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
'Ufair] Telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





IloII UI LajJj tjjiJI ^ 

<CaVl o^A (Jl jj jlj bau Aillj 
(ji -^j''" j 'V ^}Jal ( _ s it 4-ajll 


kami [Ibnu Wahab] dari 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] berkata, 
[Humaid bin 
Abdurrahman] berkata; 
aku mendengar 
[Mu'awiyyah] memberi 
khutbah untuk kami, dia 
berkata; Aku mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa yang Allah 
kehendaki menjadi baik 
maka Allah faqihkan dia 
terhadap agama. Aku 
hanyalah yang 
membagi-bagikan 
sedang Allah yang 
memberi. Dan senantiasa 
ummat ini akan tegak 
diatas perintah Allah, 
mereka tidak akan 
celaka karena adanya 
orang-orang yang 
menyelisihi mereka 
hingga datang keputusan 
Allah". 


70 


1 *dll iJC. (jj ^Ic. Ijjia. 

c^' lW' J cJLS (Jls jUaL 

j ll i y, (JU IA t -v i jc. 

AjIc auI ^glLa aIiI (J jj-jj j (jft 
iic llS (Jll l%lj lij-ia. Y) fluij 
^jjli allij 4j1c aill 1-5 l*-a (^Jjil 
*^J7- uj ^ jjlll j-a (jl (JljJS ^jLa^j 
(jl tllJjli 'l (JliS l^Jio 
J» Lal U) lili S 11 '.11 'A Jjai 

iw * JIS .jSii 

4 la lll allaj 4-jlc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] berkata, 
telah berkata kepadaku 
[Ibnu Abu Najih] dari 
[Mujahid] berkata; aku 
pernah menemani [Ibnu 
Umar] pergi ke 
Madinah, namun aku 
tidak mendengar dia 
membicarakan tentang 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kecuali 
satu kejadian dimana dia 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berkata: Kami pernah 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu Beliau 
dipertemukan dengan 
jama'ah. Kemudian 
Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya diantara 
pohon ada suatu pohon 
yang merupakan 
perumpamaan bagi 
seorang muslim". Aku 
ingin mengatakan bahwa 
itu adalah pohon kurma 
namun karena aku yang 
termuda maka aku diam. 
Maka kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Itu 
adalah pohon kurma". 


71 


j! \k . „ l v; \i (Jl 5 - ^- ^ •. ^ — .XI l v; w 

JLL (jj (JjC-1 «ini V' la (JU 
(Jll cJjA jll olijSk La JJC- C5 ic- 

(Jlalla j j» uia (jj '"f- 

al3l (J4-J u/'"^ cs^ ^] 
. uJ'i j» i S^<^\l iti| 11") (J--jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Humaidi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Isma'il bin 
Abu Khalid] -dengan 
lafazh hadits yang lain 
dari yang dia ceritakan 
kepada kami dari Az 
Zuhri- berkata; aku 
mendengar [Qais bin 
Abu Hazim] berkata; 
aku mendengar 
[Abdullah bin Mas'ud] 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak boleh 
mendengki kecuali 
terhadap dua hal; 
(terhadap) seorang yang 
Allah berikan harta lalu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



(Jll ^aJA I^jI (jj iLjjSjLj I " ^ (Jll 



dia pergunakan harta 
tersebut dijalan 
kebenaran dan seseorang 
yang Allah berikan 
hikmah lalu dia 
mengamalkan dan 
mengajarkannya kepada 
orang lain". 



72 



IJC Aljl luC (jl Ajui. t ■ i \ l n 

e e.', i e ^ f »> „ „ > 'l*'* 

(jjl olc. ja i w's (jj Ji La^j 

IjI ClljjLaJ Jl (JLlS ijJjC- 



^_j^j^q l— lA.Li^ I jj5i ( __l^.U^>j 

Ajal (JjjUI Jj (3-uj <_£ jll 

' 'a ' , ?' f S 'e o'-' 

Ajlc iill Jj-a J"^ t"'» «>>t (Ja 



allilj Ajlcv iil Jj-a *&l (J J-^J 
Jj (j^i 5Ui J tr uJj-a Jj^J 

^ j* (jll i2lL ilkf 

{^jjijla (JlLiS j i liajc Jj 
Cl jiJI Al 2jI (Jitai AjJI (JjuMI 

ilj j4j| Ciaaa I jj aJ (Jjs^ AjI 
Jj jJJ Jlaa j*-;^ J di j^JI 

«y t-all Jj lijjl jj Cyljl sIj3 

LaA jljl Jc. IjjjU Jjj IjS La 
tya (jl£a IjJ^aa I ji.j3 1 ' ~: ~* 
(_li.j 3^ ^ (J^3 <_5 jll Ua&ji juj 



Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Gharair Az Zuhri] 
berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan [bapakku] 
kepadaku dari [Shalih] 
dari [Ibnu Syihab], dia 
menceritakan bahwa 
['Ubaidullah bin 
Abdullah] mengabarkan 
kepadanya dari [Ibnu 
Abbas], bahwasanya dia 
dan Al Hurru bin Qais 
bin Hishin Al Fazari 
berdebat tentang sahabat 
Musa Alaihis salam, 
Ibnu Abbas berkata; dia 
adalah Khidlir Alaihis 
salam. Tiba-tiba lewat 
Ubay bin Ka'b di depan 
keduanya, maka Ibnu 
Abbas memanggilnya 
dan berkata: "Aku dan 
temanku ini berdebat 
tentang sahabat Musa 
Alaihis salam, yang 
ditanya tentang jalan 
yang akhirnya 
mempertemukannya, 
apakah kamu pernah 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



wasallam menceritakan 
masalah ini?" [Ubay bin 
Ka'ab] menjawab: Ya, 
benar, aku pernah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ketika Musa di tengah 
pembesar Bani Israil, 
datang seseorang yang 
bertanya: apakah kamu 
mengetahui ada orang 
yang lebih pandai 
darimu?" Berkata Musa 
'Alaihis salam: "Tidak". 
Maka Allah Ta'ala 
mewahyukan kepada 
Musa Alaihis salam: 
"Ada, yaitu hamba Kami 
bernama Hidlir." Maka 
Musa Alaihis Salam 
meminta jalan untuk 
bertemu dengannya. 
Allah menjadikan ikan 
bagi Musa sebagai tanda 
dan dikatakan 
kepadanya; "jika kamu 
kehilangan ikan tersebut 
kembalilah, nanti kamu 
akan berjumpa 
dengannya". Maka Musa 
Alaihis Salam 
mengikuti jejak ikan di 
lautan. Berkatalah murid 
Musa Alaihis salam: 
"Tahukah kamu tatkala 
kita mencari tempat 
berlindung di batu tadi? 
Sesungguhnya aku lupa 
(menceritakan tentang) 
ikan itu dan tidaklah 
yang melupakan aku 
untuk menceritakannya 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kecuali setan". Maka 
Musa 'Alaihis Salam 
berkata:. "Itulah (tempat) 
yang kita cari". Lalu 
keduanya kembali, 
mengikuti jejak mereka 
semula. Maka akhirnya 
keduanya bertemu 
dengan Hidlir 'Alaihis 
salam." Begitulah kisah 
keduanya sebagaimana 
Allah ceritakan dalam 
Kitab-Nya. 


73 


Cj^li ^ili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid] dari 
['Hcrimah] dari [Ibnu 
Abbas] berkata: Pada 
suatu hari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berada di 
sampingku lalu 
bersabda: "Ya Allah, 
ajarkanlah dia Kitab". 


74 


jjr. i Jj'" (j 'l (jf- Vil-v 

e - s'-V ' e'* a - 'a - ' e, J 

(jc. Ajjc- (jj *d)l (jj auI Ajjc- 

G£l j i " ibaVl 1 (jiAjc. (jj aiil ojc. 

*d)l (J ClljAu 
i __j-aJ (-Haj j»L_) 4 iill 0 i i 

(Jjj djj^a jli^ jjc. ^Jl 

(jl'VI '""'«jlj < (j'-"» ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abu Uwais] berkata, 
Telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Ibnu Syihab] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah] 
dari [Abdullah bin 
Abbas] berkata; aku 
datang dengan 
menunggang keledai 
betina, yang saat itu aku 
hampir menginjak masa 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







baligh, dan Rasulullah 
sedang shalat di Mina 
dengan tidak menghadap 
dinding. Maka aku lewat 
di depan sebagian shaf 
kemudian aku melepas 
keledai betina itu supaya 
mencari makan 
sesukanya. Lalu aku 
masuk kembali di tengah 
shaf dan tidak ada orang 
yang menyalahkanku". 


75 


T'., i,. .j/, , 

"s'" e ' e t' a $ 'a 

\ $ -\ a AjLm f^Jij 4aic auI 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Yusuf] berkata, 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mushir] berkata, Telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin Harb] 
Telah menceritakan 
kepadaku [Az Zubaidi] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Mahmud bin Ar Rabbi'] 
berkata: 'Aku mengingat 
dari Nabi, saat Beliau 
melumuri air ludah 
Beliau di wajahku, saat 
itu aku baru berumur 
lima tahun". 


76 


(e^ljjVI Uli», ^ji- (jJ 

(jC J j» tn'a (\J <L±ic (jj ^JC- 
^iJlj jA (_5jL«iJ AjLullat (jjl 

(JjjLJI (JLuj ^^jj L-laLLa 

<jUi ilLij aAIc- <&l ^U^i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Qasim Khalid bin Khali] 
-seorang hakim di 
Himshi-, dia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Harb] 
berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Az Zuhri] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



(3 jSJ AjUi jSjj alLij Ajlc Atll 

(^gJJ ^-0 ^3 ^J^J^i l VlJJ 

ilul Jlla »£Lk il (JjjI jaJ 

V (^Li jii Jll iSlLa lia.1 

( _ r ujjJi J) (J^j jc iiil ( _ r a.jU 

(JjjLJI J 1m3 j' laa 1 1 llC- l _ s ^ 
Aji lll jaJI Al aill tJaLaJ Ajal J) 

£a.jli Ci jail Cliiaa |jj Al (Jj33 
(^glla C5 -u jii (_jl^a »1 liljll 

di _aaJI jjl £JJJ AjIc auI 

^li SjajLall J) Uyjl j) (_Jj| jl 
Y! AjjlLijl Laj Cll jaJI Cliiuij 
^jlu jjl (Jll oj£jl (jl (jUaJjjill 
(jic Ijjj\1 (^ijj US La 
Ij^aa liaji 1 f^T^S LaA jljl 

ijl La I jt (j^i (jlaS 

AjLS 



['Ubaidullah bin 
Abdullah bin 'Utbah bin 
Mas'ud] dari [Ibnu 
'Abbas] bahwasanya dia 
dan Al Hurru bin Qais 
bin Hishin Al Fazari 
berdebat tentang sahabat 
Musa Alaihis salam, 
Ibnu Abbas berkata; dia 
adalah Khidlir Alaihis 
salam. Tiba-tiba lewat 
Ubay bin Ka'b di depan 
keduanya, maka Ibnu 
Abbas memanggilnya 
dan berkata: "Aku dan 
temanku ini berdebat 
tentang sahabat Musa 
Alaihis salam, yang 
ditanya tentang jalan 
yang akhirnya 
mempertemukannya, 
apakah kamu pernah 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menceritakan 
masalah ini?" [Ubay bin 
Ka'ab] menjawab: Ya, 
benar, aku pernah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ketika Musa di tengah 
pembesar Bani Israil, 
datang seseorang yang 
bertanya: apakah kamu 
mengetahui ada orang 
yang lebih pandai 
darimu?" Berkata Musa 
Alaihis salam: "Tidak". 
Maka Allah Ta'ala 
mewahyukan kepada 
Musa Alaihis salam: 
"Ada, yaitu hamba Kami 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bernama Hidlir." Maka 
Musa 'Alaihis Salam 
meminta jalan untuk 
bertemu dengannya. 
Allah menjadikan ikan 
bagi Musa sebagai tanda 
dan dikatakan 
kepadanya; "jika kamu 
kehilangan ikan tersebut 
kembalilah, nanti kamu 
akan berjumpa 
dengannya". Maka Musa 
Alaihis Salam 
mengikuti jejak ikan di 
lautan. Berkatalah murid 
Musa Alaihis salam: 
"Tahukah kamu tatkala 
kita mencari tempat 
berlindung di batu tadi? 
Sesungguhnya aku lupa 
(menceritakan tentang) 
ikan itu dan tidaklah 
yang melupakan aku 
untuk menceritakannya 
kecuali setan". Maka 
Musa Alaihis Salam 
berkata:. "Itulah (tempat) 
yang kita cari". Lalu 
keduanya kembali, 
mengikuti jejak mereka 
semula. Maka akhirnya 
keduanya bertemu 
dengan Hidlir Alaihis 
salam." Begitulah kisah 
keduanya sebagaimana 
Allah ceritakan dalam 
Kitab-Nya. 


77 


AjIc auI £s"^ U* ) ' n jJa 
(j-o 4j iill ia J La (Jli (Jla (il"JJ 
jj!iS]| tluiJI (J!La£ <_S-^-^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Ala v ] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




Usamah] dari [Buraid 
bin Abdullah] dari [Abu 
Burdah] dari [Abu 
Musa] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Perumpamaan petunjuk 
dan ilmu yang Allah 
mengutusku dengan 
membawanya adalah 
seperti hujan yang lebat 
yang turun mengenai 
tanah. Diantara tanah itu 
ada jenis yang dapat 



menyerap air sehingga 
dapat menumbuhkan 
tumbuh-tumbuhan dan 
rerumputan yang 
banyak. Dan di 
antaranya ada tanah 
yang keras lalu menahan 
air (tergenang) sehingga 
dapat diminum oleh 
manusia, memberi 
minum hewan ternak 
dan untuk menyiram 
tanaman. Dan yang lain 
ada permukaan tanah 
yang berbentuk lembah 
yang tidak dapat 
menahan air dan juga 
tidak dapat 

menumbuhkan tanaman, 
perumpamaan itu adalah 
seperti orang yang 
faham agama Allah dan 
dapat memanfa'atkan 
apa yang aku diutus 
dengannya, dia 
mempelajarinya dan 
mengajarkannya, dan 
juga perumpamaan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







orang yang tidak dapat 
mengangkat derajat dan 
tidak menerima hidayah 
Allah dengan apa yang 
aku diutus dengannya". 
Berkata Abu Abdullah; 
[Ishaq] berkata: "Dan 
diantara jenis tanah itu 
ada yang berbentuk 
lembah yang dapat 
menampung air hingga 
penuh dan diantaranya 
ada padang sahara yang 
datar". 


78 


(Jll a j i aj « (jj (jl^)JaC 1-Li.la 

^l (jC Clljljll Ujia. 

J jj^j (JlUla lillLo (jj (jajl (jc- 

(j-o (jl allaj 4jlc auI <_ s -l'-a ^1 
£1*JI £3jJ (jl <C.llJI Jaljil 
j'"-^- 11 iLj^ujj (J 3 t- SI Clujjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Tmran bin 
Maisarah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
dari [Abu At Tayyah] 
dari [Anas bin Malik] 
berkata, telah bersabda 
Rasul shallallahu 'alaihi 
wasallam: 

"Sesungguhnya diantara 
tanda-tanda kiamat 
adalah diangkatnya ilmu 
dan merebaknya 
kebodohan dan 
diminumnya khamer 
serta praktek perzinahan 
secara terang-terangan". 


79 


(jj (_^ijl (jc aJu9 (jc 4;» t'i'i 

auI J jjuij t'w a^.1 

(j-o (JjSj j»i^J ^Jc iill (_5^-a 
£1x11 (jl <cllill Jal jJul 

^J^' J$-^J iSt^ J*^Jj 
^ia. (JLa.j]| 3^JJ iLLiJI jj^jj 
i-vlj\l iioll 'Alj^l (jvm2iO (jj^' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Syu'bah] dari 
[Qotadah] dari [Anas bin 
Malik] berkata: 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"Sesungguhnya diantara 
tanda-tanda kiamat 
adalah sedikitnya ilmu 
dan merebaknya 
kebodohan, perzinahan 
secara terang-terangan, 
jumlah perempuan yang 
lebih banyak dan 
sedikitnya laki-laki, 
sampai-sampai 
(perbandingannya) lima 
puluh perempuan sama 
dengan hanya satu orang 
laki-laki. 


80 


uAa (Jll JJSC (jj 'n» ui UjAk 

jjjj Cliiil plj IjI Ujj (Jla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
'Ufair] berkata, Telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Laits] berkata, Telah 
menceritakan kepadaku 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Hamzah 
bin Abdullah bin Umar] 
bahwa [Ibnu Umar] 
berkata: aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ketika aku 
tidur, aku bermimpi 
diberi segelas susu lalu 
aku meminumnya 
hingga aku melihat 
pemandangan yang 
bagus keluar dari kuku- 
kukuku, kemudian aku 
berikan sisanya kepada 
sahabat muliaku Umar 
bin Al Khaththab". 
Orang-orang bertanya: 
"Apa ta'wilnya wahai 
Rasulullah?" Beliau 
menjawab: "Ilmu". 


81 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





(jj <&l (jc- *&)l Jjjc- «LaiJa 
jlll (J^xjjj (jLk-aL*]l ^jj j^aC 

aj jIHjj (jAill i^^i ^lijll ^7--^ 

^3^- ^3 c^' o' <^ 

■ "'j-^ a j» ini «j (JUa «.Lka 
£J=* ftjl t^S ^ J jl cjja 


kepada kami [Isma'il] 
berkata, Telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari ['Isa bin 
Thalhah bin Ubaidillah] 
dari [Abdullah bin 
'Amru bin Al Ash]; 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri di Mina 
pada haji wada' memberi 
kesempatan kepada 
manusia untuk bertanya 
kepada beliau. Lalu 
datanglah seseorang dan 
berkata: "Aku tidak 
menyadari, ternyata saat 
aku mencukur rambut 
aku belum 

menyembelih." Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sembelihlah, tidak apa- 
apa" Kemudian datang 
orang lain dan berkata: 
"Aku tidak menyadari, 
ternyata ketika 
berkurban aku belum 
melempar (jumrah) ". 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"lemparlah dan tidak 
apa-apa". Dan tidaklah 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ditanya 
tentang sesuatu perkara 
sebelum dan sesudahnya 
kecuali beliau 
menjawab: "Lakukanlah 
dan tidak apa-apa". 


82 




Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





(Jluj alLij AjIc- Atll ( _ s -1j-=> 
Ls-°j' u' U^ dlaji Jlaa 4ja a 

Jii ^3=>- ^ 

<•> 


Isma'il] berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub] 
dari [Tkrimah] dari [Ibnu 
'Abbas]; bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ditanya 
seseorang tentang haji 
yang dilakukannya, 
orang itu bertanya: "Aku 
menyembelih hewan 
sebelum aku melempar 
jumrah". Beliau 
memberi isyarat dengan 
tangannya, yang 
maksudnya "tidak apa- 
apa". "Dan aku mencukur 
sebelum menyembelih". 
Beliau memberi isyarat 
dengan tangannya yang 
maksudnya "tidak apa- 
apa". 


83 


Jll ftjAljj] (JJ lili». 

U r " Lj' (Jv4\liW l'iji-O 
(jjjllj U^aJI j^iaJj jilaJI U^ajSj 

Uijii oAij IjiSa (Jua ^ j^JI L«j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Makki 
bin Ibrahim] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Hanzhalah 
bin Abu Sufyan] dari 
[Salim] berkata; aku 
mendengar [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Ilmu akan 
diangkat dan akan 
tersebar kebodohan dan 
fitnah merajalela serta 
banyak timbul 
kekacauan". Ditanyakan 
kepada Beliau 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



wasallam: "Wahai 
Rasulullah, apa yang 
dimaksud dengan 
kekacauan?" Maka 
Rasul shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Begini". Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi 
isyarat dengan 
tangannya lalu 
memiringkannya. 
Seakan yang 
dimaksudnya adalah 
pembunuhan. 



84 



t " iialiu l 3 p 1 ^ ■ « \ ^jC' d * l-t l 3 

t^ulill lili «.L-aLll CijUiU 

* K'. e £ f 0 -A 

illl A^ka «.LaJI j^lj ( _ s ic. L. '■ al 

Uli (Jijll % ajklr. U ^Uj 
/J -ia iLaLil cJla 



Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] berkata, 
Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
dari [Fatimah] dari 
[Asma'] berkata: Aku 
menemui Aisyah saat dia 
sedang shalat. Setelah 
itu aku tanyakan 
kepadanya: "Apa yang 
sedang dilakukan orang- 
orang?" Aisyah memberi 
isyarat ke langit. 
Ternyata orang-orang 
sedang melaksanakan 
shalat (gerhana 
matahari). Maka Aisyah 
berkata: "Maha suci 
Allah". Aku tanyakan 
lagi: "Satu tanda saja?" 
Lalu dia memberi isyarat 
dengan kepalanya, 
maksudnya mengangguk 
tanda mengiyakan. Maka 
akupun ikut shalat 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



namun timbul perasaan 
yang 

membingungkanku, 
hingga aku siram 
kepalaku dengan air. 
Dalam khutbahnya, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memuji Allah 
dan mensucikan-Nya, 
lalu bersabda: "Tidak 
ada sesuatu yang belum 
diperlihatkan kepadaku, 
kecuali aku sudah 
melihatnya dari 
tempatku ini hingga 
surga dan neraka, lalu 
diwahyukan kepadaku: 
bahwa kalian akan 
terkena fitnah dalam 
kubur kalian seperti - 
atau hampir berupa- 
fitnah -yang aku sendiri 
tidak tahu apa yang 
diucapkan Asma' 
diantaranya adalah 
fitnah Al Masihud 
dajjal-; "akan ditanyakan 
kepada seseorang 
(didalam kuburnya); 
"Apa yang kamu ketahui 
tentang laki-laki ini?" 
Adapun orang beriman 
atau orang yang yakin, - 
Asma' kurang pasti mana 
yang dimaksud diantara 
keduanya- akan 
menjawab: 'Dia adalah 
Muhammad Rasulullah 
telah datang kepada 
kami membawa 
penjelasan dan petunjuk. 
Maka kami sambut dan 
kami ikuti. Dia adalah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Muhammad, ' 
diucapkannya tiga kali. 
Maka kepada orang itu 
dikatakan: 'Tidurlah 
dengan tenang, sungguh 
kami telah mengetahui 
bahwa kamu adalah 
orang yang yakin'. 
Adapun orang Munafiq 
atau orang yang ragu, - 
Asma' kurang pasti mana 
yang dimaksud diantara 
keduanya-, akan 
menjawab; "aku tidak 
tahu siapa dia, aku 
mendengar manusia 
membicarakan sesuatu 
maka akupun 
mengatakannya" . 


85 


uj^a (Jls jUij (jj lxa «a IL^a 
^j) jjt 4 w l'j'i 1 'i i W (Jia jAic. 
(jjl (JJJ ji^Jjl i"ii<\U o^)Ja^ 

ia j (jl (Jlaa (JjAJuI (Jjjj (j-A^t 

Mil ^jii-a ^jill IjjI c>> ^ 

(j-o jl ^ajjll (ji jjlaa ilLij <j1c 

"0 - f- ''s ~~ * 

<iii (j-a liliilj UI 1 jlli ^j-alii 

L>* J. 3 ^\^J 

i^ii'ii'i jji 1 lUini y j j.>ii 
jJoL Ujia glj^- c?? 

Ai)l J jjjj lAaa^a jlj V) 

sl£j]| s5ll<al! ill)3 

^ b 'r / ' 6 
j-oiojl 1 jLuOj jL^l J 1 r^l j 

LaJj 4 uS Jli diajui j ^jikllj 
Jll JJIaII Jll 1-aJJJ JJ^ll (Jli 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Abu Jamrah] 
berkata aku pernah 
menjadi penerjemah 
antara [Ibnu Abbas] dan 
orang-orang, katanya; 
bahwasanya telah datang 
rombongan utusan 
Abdul Qais menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: 
"Utusan siapakah ini 
atau kaum manakah 
ini?" Utusan itu 
menjawab: "Rabi'ah". 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




Lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: 
"Selamat datang kaum 
atau para utusan dengan 
sukarela dan tanpa 
menyesal". Para utusan 
berkata: "Wahai 
Rasulullah kami datang 
dari perjalanan yang 
jauh sementara diantara 
kampung kami dan 
engkau ada kampung 
kaum kafir (suku) 
Mudlor, dan kami tidak 
sanggup untuk 
mendatangi engkau 
kecuali di bulan suci. 
Ajarkanlah kami dengan 
satu perintah yang jelas, 
yang dapat kami 
amalkan dan kami 
ajarkan kepada orang- 
orang di kampung kami 
dan dengan begitu kami 
dapat masuk surga." 
Lalu mereka bertanya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tentang 
minuman. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan mereka 
dengan empat hal dan 
melarang dari empat hal, 
memerintahkan mereka 
untuk beriman kepada 
Allah satu-satunya, 
beliau berkata: "Tahukah 
kalian apa arti beriman 
kepada Allah satu- 
satunya?" Mereka 
menjawab: "Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mengetahui." Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjelaskan: 
"Persaksian tidak ada 
ilah yang berhak 
disembah kecuali Allah 
dan bahwa Muhammad 
adalah utusan Allah, 
menegakkan shalat, 
menunaikan zakat, 
berpuasa di bulan 
Ramadlan dan kalian 
mengeluarkan seperlima 
dari harta rampasan 
perang". Dan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
mereka dari empat 
perkara, yaitu dari 
meminum dari dari al 
hantam, ad Dubbaa v dan 
al Muzaffaat. Syu'bah 
menerangkan; terkadang 
beliau menyebutkan an 
naqir dan terkadang 
muqoyyir (bukan naqir). 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"jagalah semuanya dan 
beritahukanlah kepada 
orang-orang di kampung 
kalian". 


86 


tJli jail Jjc Ujikl (Jll 
j c-. 2<i\^ ''j' 

AjjIs jj^}'- tlW S-^-*! 

AUl ^jii-a «Uli J JJJJ J) Sr^jS 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqotil Abu Al Hasan] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Umar bin 
Sa'id bin Abu Husain] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





(Jlfi9 AJU u3 A-IjAaIIj ailuj Ajic 
alLij Ajlc iil (J >^J 
'A Var-. l^a^jlii JSj t 'a X 


berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Abu 
Mulaikah] dari ['Uqbah 
bin Al Harits]; 
bahwasanya dia 
menikahi seorang 
perempuan putri Ibnu 
Ihab bin Aziz. Lalu 
datanglah seorang 
perempuan dan berkata: 
"Aku pernah menyusui 
'Uqbah dan wanita yang 
dinikahinya itu". Maka 
'Uqbah berkata kepada 
perempuan itu: "Aku 
tidak tahu kalau kamu 
pernah menyusuiku dan 
kamu tidak memberitahu 
aku." Maka TJqbah 
mengendarai 
kendaraannya menemui 
Rasul shallallahu 'alaihi 
wasallam di Madinah 
dan menyampaikan 
masalahnya. Maka Rasul 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"harus bagaimana lagi, 
sedangkan dia sudah 
mengatakannya". Maka 
'Uqbah menceraikannya 
dan menikah dengan 
wanita yang lain. 


87 


i 1 1» A t ij i-vl jjl i itl j il l v; i-v 

<&l JJC jjI (Jls r- eSjA^I (j& 
(jc (_>ujjJ "^>f^-l S-iAj clw' (J^J 

(jj Aljl AjJC- (jC t ■ II 'g ul (jjl 

T ' ' 'o" ; ** J ' 'S* 

(jj \"~- (jc jjj (jj A\\ 
jLkj IjI disila ^>ic (jc (JjAjc 

cs^ es-? J^j^l u? l?? 

USj AjjAaII JIjC (j« j j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] . Menurut jalur 
yang lainnya; Abu 
Abdullah berkata; dan 
berkata [Ibnu Wahb] ; 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Lijj Sj^ c ' ^ u 

jjij Aji^ lili LijJ (J^^ J 

L5 J^.LLa (J jj3 (21Jj LPf (3*3 u jj 

^Jc- ■ "lU.'sa Jl| ajiaC jJal Cilik 

t— ilai C5 £jj /gA lili <Laik 

Jll lililLij cjaDal ^jli US3 ciilaa 
2jI Clilaa V 



telah mengabarkan 
kepada kami [Yunus] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdullah bin Abu Tsaur] 
dari [Abdullah bin 
Abbas] dari [Umar] 
berkata: Aku dan 
tetanggaku dari Anshar 
berada di desa Banu 
Umayyah bin Zaid dia 
termasuk orang 
kepercayaan di Madinah, 
kami saling bergantian 
menimba ilmu dari 
Rasul shallallahu 'alaihi 
wasallam, sehari aku 
yang menemui Beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan hari lain 
dia yang menemui 
Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam, Jika giliranku 
tiba, aku menanyakan 
seputar wahyu yang 
turun hari itu dan 
perkara lainnya. Dan 
jika giliran tetanggaku 
tiba, ia pun melakukan 
hal yang sama. Ketika 
hari giliran tetanggaku 
tiba, dia datang 
kepadaku dengan 
mengetuk pintuku 
dengan sangat keras, 
seraya berkata: "Apakah 
dia ada disana?" Maka 
aku kaget dan keluar 
menemuinya. Dia 
berkata: "Telah terjadi 
persoalan yang gawat!". 
Umar berkata: "Aku 
pergi menemui Hafshah, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dan ternyata dia sedang 
menangis, aku bertanya 
kepadanya: "Apakah 
Rasul shallallahu 'alaihi 
wasallam 
menceraikanmu? " 
Hafshah menjawab: 
"Aku tidak tahu". Maka 
aku menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, sambil berdiri 
aku tanyakan: "Apakah 
engkau menceraikan 
istri-istri engkau?" Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Tidak". Maka aku 
ucapkan: "Allah Maha 
Besar". 


88 


(_>aJ3 (jft JLL ^jjI (jc (jUiuj 

1« A jl i i io4.'li j„1 'i 11 i 
d-vl-vll hj i i i» i >ill j ijill 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
Abu Khalid] dari [Qais 
bin Abu Hazim] dari 
[Abu Al Mas'ud Al 
Anshari] berkata, 
seorang sahabat 
bertanya: "Wahai 
Rasulullah, aku hampir 
tidak sanggup shalat 
yang dipimpin seseorang 
dengan bacaannya yang 
panjang." Maka aku 
belum pernah melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi 
peringatan dengan lebih 
marah dari yang 
disampaikannya hari itu 
seraya bersabda: "Wahai 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







manusia, kalian 
membuat orang lari 
menjauh. Maka 
barangsiapa shalat 
mengimami orang-orang 
ringankanlah. Karena 
diantara mereka ada 
orang sakit, orang lemah 
dan orang yang punya 
keperluan". 


89 


u^i\| (J » i jji jjl ii\ ... l u. W 

1ij jjr. t*i» iiill \ ji. ^iji jjr. 
V, ^ " iit| jiV^^U i\I -i j, 

4 V. > 1 ^ ^^ f *- >4 1 ^ T ^1 ge~. ^ La^Lc. j 
lA-ili l$-JJ «-Lk l^j ^'i «'i l nl 

l^Jj lili Laj (Jlaa A^aj j«^»l 
cLa]l j^j Ia j Ia l^jj ^ 
IaIHj Ia jjia jf ^^c- jj} 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad] 
berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik bin 
'Amru Al Aqadi] 
berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin Bilal 
Al Madini] dari [Rabi'ah 
bin Abu Abdurrahman] 
dari [Yazid] mantan 
budak Al Munba'its, dari 
[Zaid bin Khalid Al 
Juhani] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ditanya oleh 
seseorang tentang 
barang temuan, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kenalilah tali 
pengikatnya, atau Beliau 
berkata; kantong dan 
tutupnya, kemudian 
umumkan selama satu 
tahun, setelah itu 
pergunakanlah. Jika 
datang pemiliknya maka 
berikanlah kepadanya". 
Orang itu bertanya: 
"Bagaimana dengan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







orang yang menemukan 
unta?" Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam marah hingga 
nampak merah mukanya, 
lalu berkata: "apa 
urusanmu dengan unta 
itu, sedang dia selalu 
membawa air di 
perutnya, bersepatu 
sehingga dapat hilir 
mudik mencari minum 
dan makan rerumputan, 
maka biarkanlah dia 
hingga pemiliknya 
datang mengambilnya". 
Orang itu bertanya lagi 
tentang menemukan 
kambing, maka Beliau 
menjawab: "Itu untuk 
kamu atau saudaramu 
atau serigala". 


90 


r <, u^. <t j - ;<l l «u I'/>aj< 

<h\'lL lil jjl Jll lyi 

J jLij U ^jji (j-a Jlla ^laa 
Vmi J^i ^llli lil jjI Jlaa ^il 

3=>-j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Ala v ] berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Buraid] dari [Abu 
Burdah] dari [Abu 
Musa] berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah ditanya 
tentang sesuatu yang 
Beliau tidak suka, ketika 
terus ditanya, Beliau 
marah lalu berkata 
kepada orang-orang: 
"Bertanyalah kepadaku 
sesuka kalian". Maka 
seseorang bertanya: 
"Siapakah bapakku?" 
Beliau shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam menjawab: 
"Bapakmu adalah 
Hudzafah". Yang lain 
bertanya: "Siapakah 
bapakku wahai 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam?: 
"Bapakmu Salim, sahaya 
Syaibah" Ketika Umar 
melihat apa yang ada 
pada wajah Beliau, dia 
berkata: "Wahai 
Rasulullah, kami 
bertaubat kepada Allah 
'azza wajalla". 


91 


Jl^ c5 ja jl! (jc. '1 'J» ' " 
jil ajc. ^Ua ^j=>- 'M 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Anas bin Malik] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam keluar, 
lalu Abdullah bin 
Hudzafah menghadap 
kepadanya dan berkata: 
"Siapakah bapakku?" 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Bapakmu Hudzaafah". 
Ketika semakin banyak 
pertanyaan, Nabi 
bersabda: "Bertanyalah 
kalian kepadaku?" Maka 
Umar turun berlutut 
seraya berkata: "Kami 
ridla Allah sebagai Rabb 
kami, Islam sebagai 
agama kami dan 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam sebagai 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Nabi Kami." Maka 
Abdullah bin Hudzafah 
terdiam. 


92 


jiiuij AjIc Alll m^'^* (^4^1 (JT mil 

iSjj pin iSj j!! Aj! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdah] 
berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdushshamad] 
berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mutsanna] berkata; 
[Tsumamah bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami dari [Anas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila 
memberi salam, 
diucapkannya tiga kali 
dan bila berbicara 
dengan satu kalimat 
diulangnya tiga kali. 


93 


i jj JIS Aji ^Lij <uic. iiii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdah bin 
Abdullah Ash Shafar] 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdushshamad] 
berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mutsanna] berkata; 
[Tsumamah bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami dari [Anas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bila berbicara 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







diulangnya tiga kali 
hingga dapat dipahami 
dan bila mendatangi 
kaum, Beliau memberi 
salam tiga kali. 


94 


. • - • > ' '. ' °:. f 5 - 

alj^sLLj ^q ■ n (__j aLmJj 4 il& 
l »» -v i 1 1 >iji'i _j-v 'ij j i ^i» W 

(__.1c.Ij (_^jU3 1 ila-jl t _-lc ^- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
'Awanah] dari [Abu 
Bisyir] dari [Yusuf bin 
Mahak] dari [Abdullah 
bin Amru] berkata, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
tertinggal dari kami 
dalam suatu perjalanan 
yang kami lakukan, 
hingga Beliau 
mendapatkan kami 
sementara waktu shalat 
sudah hampir habis, 
maka kami berwudlu' 
dengan hanya mengusap 
kaki kami. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berseru 
dengan suara yang keras: 
"celakalah bagi tumit- 
tumit yang tidak basah 
akan masuk neraka." 
Diserukannya hingga 
dua atau tiga kali. 


95 


lijJLa |>5Lui _jjl jA ^aa 'a li^jaj 

JlolU a ,,l jr-. «Vji j,l v; w 

jilLij AjIc auI (__rlj-a (J^J^J 

(JaI __>« ci?-j u'^>^ ^j^j 

Laa aj (j-al j Ajjjj _jil ' ■ luSSI 


Telah mengabarkan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnu 
Salam], Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Muharibi] 
berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Shalih bin Al 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Hayyan] berkata, telah 
berkata ['Amir Asy 
Sya'bi]; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Burdah] dari 
[bapaknya] berkata, 
telah bersabda 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam: "Ada 
tiga orang yang akan 
mendapat pahala dua 
kali; seseorang dari 
Ahlul Kitab yang 
beriman kepada Nabinya 
dan beriman kepada 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam, dan 
seorang hamba sahaya 
yang menunaikan hak 
Allah dan hak tuannya. 
Dan seseorang yang 
memiliki hamba sahaya 
wanita lalu dia 
memperlakukannya 
dengan baik, 
mendidiknya dengan 
baik, dan mengajarkan 
kepadanya dengan 
sebaik-baik pengajaran, 
kemudian 

membebaskannya dan 
menikahinya, maka 
baginya dua pahala". 
Berkata Amir: "Aku 
berikan permasalahan ini 
kepadamu tanpa 
imbalan, dan sungguh 
telah ditempuh untuk 
memperolehnya dengan 
menuju Madinah". 



96 



ala (Jla (jt A j» ui 

(_)jAjC. (jjl <"1» alu (Jl! «.UaC 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, Telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





AjLoj <iic. AUl j^gjj-a 

iilj O^J ^LLll^ Jabali (^iii 
Aill jjj (J «»;j' L_S^la ^ 

illoj AjIc 'M ^jii-a ^g-jlll ^jic- 


menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Ayyub] berkata; aku 
mendengar ['Atho'] 
berkata; aku mendengar 
[Ibnu 'Abbas] berkata: 
aku menyaksikan bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam -sedang 
menurut Atho', dia 
berkata; aku 
menyaksikan Ibnu 
Abbas berkata; - bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar 
bersama Bilal, -dan dia 
mengira bahwa dia tidak 
mendengar, - maka Nabi 
memberi pelajaran 
kepada para wanita dan 
memerintahkan untuk 
bersedekah, maka 
seorang wanita 
memberikan anting dan 
cincin emasnya, dan 
Bilal memasukkannya 
ke saku bajunya. Berkata 
Abu Abdullah; dan 
[Isma'il] berkata; dari 
[Ayyub] dari ['Atho'], 
dan dia berkata; dari 
[Ibnu Abbas] bahwa ia 
bersaksi terhadap 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


97 


Jll M .JJC. (jj jj jaJI ^JC- Ujii, 

AJI SjJjA ^1 (jC. (^jjLall 
■jjt-lul (j-o (J jiaj lj dlj^S 

^Unj <Alc ijl ^jlj-a (J >^J 
V (jl *J°J* '"'"'^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Sulaiman] dari [Amru 
bin Abu Amru] dari 
[Sa'id Al Maqburi] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





Ls \c iSL ^-J*" (j-a Clyl j Lal lili» 

ij', "r-.l a .'r, , ,,1 'iU W ,.,| 

'M VI slSJ V"'dl3 Ch> -Ujsil 


[Abu Hurairah], bahwa 
dia berkata: ditanyakan 
(kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Wahai 
Rasulullah siapakah 
orang yang paling 
berbahagia dengan 
syafa'atmu pada hari 
kiamat?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Aku telah menduga 
wahai Abu Hurairah, 
bahwa tidak ada orang 
yang mendahuluimu 
dalam menanyakan 
masalah ini, karena aku 
lihat betapa perhatian 
dirimu terhadap hadits. 
Orang yang paling 
berbahagia dengan 
syafa'atku pada hari 
kiamat adalah orang 
yang mengucapkan Laa 
ilaaha illallah dengan 
ikhlas dari hatinya atau 
jiwanya". 


98 


(Jll (JuJjl ^jjl (JJ dJjP^ liiii 
DJ JC (jj ^l2a& (jC- (AULo ^ 
jjJaC- (jj Aljl Alt (jt AjjI (jC 
*&)l (J jiaj l'WfliAI (J^alill (jj 
~l (j! jILij 4 jlc. iijl (^glla 
<C jjjj Icljlil ^Ltll (j'— ;«j V 
jilaJI (J '•"."J (j^J .jIj»JI L)" 0 
(jjjJ £j 1 j) ts-^ eliliJ! ^j'— 
Vl4-^ Haji j (juljJI AiJil LaIIc- 

I all^9 ^\r-. JjjtJ 1 Jl9lj3 1 aijAj^ 

«1 s> ^rs '"s'a 8 s ' * s 
(jjjc. UiiAi. (_J jjjjll (Jliil jiwalj 

(jc jj j4>- HiAk a jjji l 'w ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abu Uwais] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [bapaknya] dari 
[Abdullah bin Amru bin 
Al Ash] berkata; aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
tidaklah mencabut ilmu 
sekaligus mencabutnya 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



dari hamba, akan tetapi 
Allah mencabut ilmu 
dengan cara mewafatkan 
para ulama hingga bila 
sudah tidak tersisa ulama 
maka manusia akan 
mengangkat pemimpin 
dari kalangan orang- 
orang bodoh, ketika 
mereka ditanya mereka 
berfatwa tanpa ilmu, 
mereka sesat dan 
menyesatkan". Berkata 
Al Firabri Telah 
menceritakan kepada 
kami Abbas berkata, 
Telah menceritakan 
kepada kami Qutaibah 
Telah menceritakan 
kepada kami Jarir dari 
Hisyam seperti ini juga. 



99 



(j! j£j ^jl \s\ UI t 'i» ain 
f.\ inlll CJIsjjaLJI iljln) (jc 

*Li9 ( jfrl&j Lg^j (jA-lC^S t^J i " Q *) 
(j* Aj^Ij 

jlil! & Uli*. UjJ £t£ Mj 

(Jll jLuIj (jJ ^aa a HiAa ajuSlj 

(_5jA^JI A n i n (^jj! (jc (jl j£j 
allaj AjIc auI ^U^i /L 1 M (jc 
(jj (jivjll JL1C jCj li^J 

Uli CAavi Jll ^jUjiLa^l 



Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaKu [Ibnu Al 
Ashbahani] berkata; aku 
mendengar [Abu Shalih 
Dzakwan] menceritakan 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] ; kaum wanita 
berkata kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: "kaum lelaki 
telah mengalahkan kami 
untuk bertemu dengan 
engkau, maka berilah 
kami satu hari untuk 
bermajelis dengan diri 
tuan" Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



wasallam berjanji 
kepada mereka satu 
untuk bertemu mereka, 
lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberi pelajaran dan 
memerintahkan kepada 
mereka, diantara yang 
disampaikannya adalah: 
"Tidak seorangpun dari 
kalian yang didahului 
oleh tiga orang dari 
anaknya kecuali akan 
menjadi tabir bagi 
dirinya dari neraka". 
Berkata seseorang: 
"bagaimana kalau dua 
orang?" Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "Juga dua". 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] berkata, 
Telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Abdurrahman Al 
Ashbahani] dari 
[Dzakwan] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan dengan 
sanad seperti ini dari 
[Abdurrahman Al 
Ashbahani] berkata; aku 
mendengar [Abu Hazm] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata: "Tiga orang 
yang belum baligh". 
Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





Y) Ai j*j V l\°;?,i £iLu V 
tj'j '"""-'j 

(>>J| ^ Li] Jlla cJll 


Abu Maryam] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Nafi' bin 
Umar] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnu Abu Mulaikah] 
bahwa [Aisyah] istri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tidaklah 
mendengar sesuatu yang 
tidak dia mengerti 
kecuali menanyakannya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sampai 
dia mengerti, dan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
bersabda: "Siapa yang 
dihisab berarti dia 
disiksa" Aisyah berkata: 
maka aku bertanya 
kepada Nabi: "Bukankah 
Allah Ta'ala berfirman: 
"Kelak dia akan dihisab 
dengan hisab yang 
ringan" Aisyah berkata: 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya yang 
dimaksud itu adalah 
pemaparan (amalan). 
Akan tetapi barangsiapa 
yang didebat hisabnya 
pasti celaka". 


101 


(Jli 1 'a . ,. jj jjj ^JC. Ujii. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata,, 
telah menceritakan 
kepada saya [Al Laits] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
saya [Sa'id] dia adalah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




anaknya Abu Sa'id dari 
[Abu Syuraih] bahwa dia 
berkata kepada Amru 
bin Sa'id saat dia 
mengutus rombongan ke 
Makkah, "Wahai amir, 
izinkan aku 
menyampaikan satu 
persoalan yang pernah 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sampaikan 
dalam khutbahnya saat 
pembebasan Makkah. 
Kedua telingaku 
mendengar, hatiku 
merasakannya dan kedua 



mataku melihat, beliau 
memuji Allah dan 
mensucikan Allah seraya 
bersabda: 'Sesungguhnya 
Makkah, Allah telah 
mensucikannya dan 
orang-orang (Musyrikin 
Makkah) tidak 
mensucikannya. Maka 
tidak halal bagi setiap 
orang yang beriman 
kepada Allah dan Hari 
Akhir menumpahkan 
darah di dalamnya, dan 
tidak boleh mencabut 
pepohonan di dalamnya. 
Jika seseorang minta 
keringanan karena 
peperangan yang pernah 
dilakukan oleh 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di 
dalamnya maka 
katakanlah 
'sesungguhnya Allah 
Ta'ala telah mengizinkan 
Rasul-Nya dan tidak 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mengizinkan kepada 
kalian.' Sesungguhnya 
Allah Ta'ala telah 
mengizinkanku pada 
satu saat pada siang hari 
kemudian dikembalikan 
kesuciannya hari ini 
sebagaimana 
disucikannya 
sebelumnya. Maka 
hendaklah yang hadir 
menyampaikan kepada 
yang tidak hadir." Maka 
dikatakan kepada Abu 
Syuraij, 'Apa yang 
dikatakan Amru?" Dia 
berkata, "Aku lebih 
mengetahui daripadamu 
wahai Abu Syuraij: 
"Beliau tidak akan 
melindungi orang yang 
bermaksiat, orang yang 
menumpahkan darah dan 
orang yang mencuri." 


102 


(Jli (—llij^t ^JC- (jj M ^JC- UjAi. 
&a < (jc tljjJi (jt jUai. 
(^1 tjc. S^j ^1 jj| (je 

J^ij ^«.La^ (jli (Jli allaj 
(JlJ j 1* ^. '» (Jli 

VI |JA pSj^ (J lift £%JJ 
(jlSj (1 <M «U ls i ^ AAlill ^JjjI 
Aill (J jj^jj (jAl-a (J^cSJ ^ 

iSSIj jli ^3 4jSc 'M ,JLa 

(Jli j-a dli jj (J* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdul Wahhab] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Ayyub] dari 
[Muhammad] dari [Ibnu 
Abu Bakrah] dari [Abu 
Bakrah] Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyebutkan: 
"Sesungguhnya darah 
kalian, harta kalian, 
Muhammad berkata; 
menurutku beliau 
mengatakan, "dan 
kehormatan kalian 
adalah haram atas kalian 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







sebagaimana haramnya 
hari kalian ini di bulan 
kalian ini. Hendaklah 
yang hadir 

menyampaikan kepada 
yang tidak hadir." Dan 
Muhammad berkata, 
"Benarlah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti apa 
yang disabdakannya, 
'Bukankah aku telah 
menyampaikannya? ' 
beliau ulangi hingga dua 
kali. 


103 


UjjiJ (Jll 1»^.ll (jj j^ic- Ujik 
(Jll jjj-aii ^^jiJ (Jll 4 'n ui 

jLill giLls ^Ic jj-a 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin Al 
Ja'd] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Manshur] 
berkata, aku mendengar 
[Rib'i bin Jirasy] 
berkata, aku mendengar 
[Ali] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian 
berdusta terhadapku 
(atas namaku), karena 
barangsiapa berduasta 
terhadapku dia akan 
masuk neraka." 


104 


4 ui lilla. (Jll Ali jll jjl lili», 
j-alc. ^jc. jl^i-u ^jj * ala ^jc. 

' S ' ' £ a *a ^ ' a • ' a - 

(Jll (jc- JJJ^' LW ~l 

i'! V 'ilj°'ij\\ <-iK 

AjIc auI (^lla aIiI (J jj-jjj (jc 
JIS 6"^*J j""!* i*,*i' 1 ,>< 
4 'i» ain (j^lj Aijlll pl La! 

jUlI (j-0 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Jami' bin Syaddad] dari 
[Amir bin Abdullah bin 
Az Zubair] dari 
[Bapaknya] berkata, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"Aku berkata kepada 
[AzZubair], "Aku 
belum pernah 
mendengar kamu 
membicarakan sesuatu 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sebagaimana 
orang-orang lain 
membicarakannya?" Az 
Zubair menjawab, "Aku 
tidak pernah berpisah 
dengan beliau, aku 
mendengar beliau 
mengatakan: 
"Barangsiapa berdusta 
terhadapku maka 
hendaklah ia persiapkan 
tempat duduknya di 
neraka." 


105 


(jll jjjill -iJC- (jt clljljll 
l'iil-v ^"'kI (jl W *<^if 4 tl i»<1 
AjIc. Slll ^jii-a lg&\ (ji 1 JJJ^ 
Ljj>£ (j^ 1 - ■ii*J (J^ (^""J 
julI (j« o^aia 1 jJJjls 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
dari [Abdul Aziz] 
berkata, [Anas] berkata, 
"Beliau melarangku 
untuk banyak 
menceritakan hadits 
kepada kalian karena 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa sengaja 
berdusta terhadapku 
(atas namaku), maka 
hendaklah ia persiapkan 
tempat duduknya di 
neraka." 


106 


UJ.la (Jll ^kjAl^)j) (jj Ujik 
4_ilui (jc. A)JC ^1 (jJ Ajjj 
Ajic. 2)1 ^jij-a ^-lill l'w<ilu1ll 
|LS La (^[j-lc (Jil (ji (JjiJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Makki bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kami [Yazid bin Abu 
'Ubaid] dari [Salamah] 
berkata, "Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa berkata 
tentangku yang tidak 
pernah aku katakan, 
maka hendaklah ia 
persiapkan tempat 
duduknya di neraka." 


107 


j-a a^ilji l^jiila l-liili T^lc- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dari [Abu 
Hushain] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Berikanlah nama 
dengan namaku dan 
jangan dengan 
julukanku. Karena 
barangsiapa melihatku 
dalam mimpinya 
sungguh dia benar-benar 
telah melihatku, karena 
setan tidak sanggup 
menyerupai bentukku. 
Dan barangsiapa 
berdusta terhadapku, 
maka hendaklah ia 
persiapkan tempat 
duduknya dalam 
neraka." 


108 


,"iK JIS 2o°.i^ .1 jr. * 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Salam] 
berkata, telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





ajlA («i La jl S\\«A (J^J 

^ ^Li ^ Vj j^Vl 


mengabarkan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari 
[Mutharrif] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Abu 
Juhaifah] berkata, 'Aku 
bertanya kepada [Ali bin 
Abu Thalib], "Apakah 
kalian memiliki kitab?" 
ia menjawab, "Tidak, 
kecuali Kitabullah atau 
pemahaman yang 
diberikan kepada 
seorang Muslim, atau 
apa yang ada pada 
lembaran ini." Aku 
katakan, "Apa yang ada 
dalam lembaran ini?" 
Dia menjawab, 
"Tebusan, membebaskan 
tawanan, dan jangan 
sampai seorang Muslim 
dibunuh demi membela 
seorang kafir." 


109 


(jj (J' «aall -j» i jj! US^a 
(jc J (j& (_j\-JLiljj Ujik (Jll 
(jl'ojJjA ^1 (jc- 4-aiLi ^1 

o _j£a ^ La (JjjSj 4iLa ^Ic 
AjIc aill t5 ll-a (^-ull illlij jAU 

r iU4i <r;\^lj r ;l'..j 
jl (Jjall 4iLa (jc £>4^ ^ u! 

jj| (Jll llS Jll Jje jj| (Jll (Jaili 
jl (Jjill liLill ( _ s ic 0 jli^lj -J» j 
lalLij (Jjill (Jj^J *J^- J u^l 
AjIc iiil *&l (J j^J ~^°;l | *- 
(J^j £i I^jI j VI (jAi-aj^-all j 

(_£jbLj .ikV lK) £J j (JjS JlLV 

S? Z\j3>- s^A cs^ - ^ 1 J ^' 
^^JT- uj L taj ] Vj l^ ^iikj 
jjia AjiiaJ VI l^HaSUa lafilj V j 
jl UI (jjjiajll JJ=*J j$i (Jj3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim Al Fadll bin 
Dukain] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Yahya] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah], bahwa suku 
Khaza'ah telah 
membunuh seorang laki- 
laki dari Bani Laits saat 
hari pembesan Makkah, 
sebagai balasan 
terbunuhnya seorang 
laki-laki dari mereka 
(suku Laits). Peristiwa 
itu lalu disampaikan 
kepada Nabi shallallahu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



(Juji 5f 3=0 3^a 

Guli j jLj u i\ 
v) pL'j 1i t^iifl ^iii 

iil jj! (jU^VI VI 3f iVI 



'alaihi wasallam, beliau 
lalu naik kendaraannya 
dan berkhutbah: 
"Sesungguhnya Allah 
telah membebaskan 
Makkah dari 
pembunuhan, atau 
pasukan gajah." Abu 
Ubaidullah berkata, 
"Demikian Abu Nu'aim 
menyebutkannya, 
mereka ragu antara 
'pembunuhan' dan 
'gajah'. Sedangkan yang 
lian berkata, "Gajah. 
Lalu Allah 
memenangkan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
kaum Mukminin atas 
mereka. Beliau 
bersabda: "Ketahuilah 
tanah Makkah tidaklah 
halal bagi seorangpun 
baik sebelumku atau 
sesudahku, ketahuilah 
bahwa sesungguhnya ia 
pernah menjadi halal 
buatku sesaat di suatu 
hari. Ketahuilah, dan 
pada saat ini ia telah 
menjadi haram; durinya 
tidak boleh dipotong, 
pohonnya tidak boleh 
ditebang, barang 
temuannya tidak boleh 
diambil kecuali untuk 
diumumkan dan dicari 
pemiliknya. Maka 
barangsiapa dibunuh, dia 
akan mendapatkan satu 
dari dua kebaikan; 
meminta tebusan atau 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







meminta balasan dari 
keluarga korban." Lalu 
datang seorang 
penduduk Yaman dan 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, tuliskanlah 
buatku?" beliau lalu 
bersabda: "Tuliskanlah 
untuk Abu fulan." 
Seorang laki-laki 
Quraisy lalu berkata, 
"Kecuali pohon Idzhir 
wahai Rasulullah, karena 
pohon itu kami gunakan 
di rumah kami dan di 
kuburan kami." Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kecuali pohon Idzhir, 
kecuali pohon Idzhir." 
Lalu dikatakan kepada 
Abu Abdullah, "Apa 
yang dituliskan 
untuknya?" Ia 
menjawab, "Khutbah 
tadi." 


110 


lliAk (JIS M Ajc- (jj ^jic- UjAa. 

jj^v l iljO 1 £ j >j& 1 'l (JU 

j^aC (jj Atll IJC jj^i (jlS La VI 
Aijljjjii V j 4 6^ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [ Amru] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Wahhab bin Munabbih] 
dari [saudaranya] 
berkata, aku mendengar 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Tidaklah ada 
seorangpun dari sahabat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam yang lebih 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







banyak haditsnya 
dibandingkan aku, 
kecuali 'Abdullah bin 
'Amru. Sebab ia bisa 
menulis sedang saya 
tidak." [Ma'mar] juga 
meriwayatkan dari 
[Hammam] dari [Abu 
Hurairah]." 


111 


(JjAjC- (jjl (jC <&l IjC. (jj 

■ ■ iu£j ^ Jjjl Jll 4»^. j alltlj 

(jl (Jjij (_>uljc. (jjl ^^aic^jljSlI 
(jjj (JLk La 4j 3^ jj^ 
aHaj AjIc iil Ai\ (J jjjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sulaiman] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnu Wahhab] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Yunus] dari 
[Ibnu Syihab] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, "Ketika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bertambah 
parah sakitnya, beliau 
bersabda: "Berikan aku 
surat biar aku tuliskan 
sesuatu untuk kalian 
sehingga kalian tidak 
akan sesat setelahku." 
Umar berkata, 
"Sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam semakin berat 
sakitnya dan di sisi kami 
ada Kitabullah, yang 
cukup buat kami. 
Kemudian orang-orang 
berselisih dan timbul 
suara gaduh, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Pergilah kalian 
menjauh dariku, tidak 
pantas terjadi perdebatan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







di hadapanku." Maka 
Ibnu 'Abbas keluar 
seraya berkata, "Ini 
adalah musibah, dan 
sungguh segala musibah 
tidak boleh terjadi di 
hadapan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan Al 
Qur'an." 


112 


AjjjC Aij-lLa 

clW ^ ^ 3^y^ \5 ^ fc M p' U^*" 

'e o " a , ! „ e ^ a , 

(jc AiA (jc (jc l n 

cjlal SJjI Clilj "^c. 'M 


Telah menceritakan 
kepada kami [Shadaqah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ibnu 
'Uyainah] dari [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Hind] dari [Ummu 
Salamah] dan [Amru]. 
Dan dari [Yahya bin 
Sa'id] dari [Az Zuhri] 
dari [Hind] dari [Ummu 
Salamah] berkata, "Pada 
suatu malam Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam terbangun lalu 
bersabda: "Subhaanallah 
(Maha suci Allah), 
fitnah apakah yang 
diturunkan pada malam 
ini? Dan apa yang 
dibuka dari dua 
perbendaharaan 
(Ramawi dan Parsi)? 
Bangunlah wahai orang- 
orang yang ada di balik 
dinding (kamar-kamar), 
karena betapa banyak 
orang hidup menikmati 
nikmat-nikmat dari 
Allah di dunia ini namun 
akan telanjang nanti di 
akhirat (tidak 
mendapatkan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kebaikan)." 


113 


U' j^j" O'' '""H' 
L- llg ■'' (jjl (jt __)jl_uii (jj JLk 

^^ijj V 1 * La AjLi AjLo (_>ui J (jli 
I=J (jia jVl Jpa <_Jx- jA Ji* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
'Ufair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
saya [Al Laits] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku 
['Abdurrahman bin 
Khalid bin Musafir] dari 
[Ibnu Syihab] dari 
[Salim] dan [Abu Bakar 
bin Sulaiman bin Abu 
Hatsmah] bahwa 
[Abdullah bin 'Umar] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat Isya' 
bersama kami di akhir 
hayatnya. Setelah selesai 
memberi salam beliau 
berdiri dan bersabda: 
"Tidakkah kalian 
perhatikan malam kalian 
ini?. Sesungguhnya pada 
setiap penghujung 
seratus tahun darinya 
tidak akan tersisa 
seorangpun dari muka 
bumi ini." 


114 


alljJJ AjIc Alll (_5-iLa (^Jjll (j^J 

»1 l n» 11 jilia J 4jic Aljl ^ i L a 
£Jj! ^ji-aS <J jii J) S-La- 

^Ij (Jla £j ^la £j ^Ij £j CiU£j 
;U X"! 1 j j 5 ils jl iilill 
«jl'.'i jc. r*iVoi 

X' i"'il»^j jj"^ \i^«4 4'ii^i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Hakam] berkata, aku 
mendengar [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, "Aku 
bermalam di rumah 
bibiku (Maimunah binti 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Al Harits), isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan saat itu 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersamanya 
karena memang menjadi 
gilirannya. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat isya\ lalu beliau 
pulang ke rumahnya dan 
shalat empat rakaat, 
kemudian tidur dan 
bangun lagi untuk 
shalat." Ibnu Abbas 
berkata, "Beliau lalu 
tidur seperti anak kecil 
(sebentar-sebentar 
bangun) -atau kalimat 
yang semisal itu-, 
kemudian beliau bangun 
shalat. Kemudian aku 


bangun dan berdiri si sisi 
kirinya, beliau lalu 
menempatkan aku di 
kanannya. Setelah itu 
beliau shalat lima rakaat, 
kemudian shalat dua 
rakaat, kemudian tidur 
hingga aku mendengar 
dengkurannya, 
kemudian beliau keluar 
untuk melaksanakan 
shalat subuh." 


115 


(Jll «Uli ^jc- (jj jj jaJI ^jc- LuAk 
iSf^ S JiJ* 

La M ^ jLyl VjJj 
CllLyjll (j-a ul^jl La jj <u£j 
(jl£ (j'^JT 1 ^ ^1 Lijl ^a^j 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdul 
Aziz bin Abdullah] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata, "Sesungguhnya 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




orang-orang 
mengatakan, "Abu 
Hurairah adalah yang 
paling banyak 
(menyampaikan hadits 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



wasallam), kalau bukan 
karena dua ayat dalam 
Kitabullah aku tidak 
akan 

menyampaikannya. " 
Lalu dia membaca ayat: 
'(Sesungguhnya orang- 
orang yang 
menyembunyikan apa 
yang telah Kami 
turunkan berupa 
penjelasan dan petunjuk) 

' hingga akhir ayat.. 

'(Allah Maha 
Penyayang) ' (Qs. Al 
Baqarah: 159-160). 
Sesungguhnya saudara- 
saudara kita dari 
kalangan Muhajirin, 
mereka disibukkan 
dengan perdagangan di 
pasar-pasar, dan 
saudara-saudara kita dari 
kalangan Anshar, 
mereka disibukkan 
dengan pekerjaan 
mereka dalam mengurus 
harta mereka, sementara 
Abu Hurairah selalu 
menyertai Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam keadaan 
lapar, ia selalu hadir saat 
orang-orang tidak bosa 
hadir, dan ia dapat 
menghafal saat orang- 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







orang tidak bisa 
menghafalnya." 


116 


— Jf r- E — — — - f — — , f i 

^ L$ lH ^ 1 J? 1 ] 
i'iji» JIS 5"U'.,'i« ^Ifl'ij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abu Bakr Abu 
Mush'ab] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ibrahim bin Dinar] dari 
[Abu Dzi'b] dari [Sa'id 
Al Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] berkata "Aku 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, aku telah 
mendengar dari tuan 
banyak hadits namun 
aku lupa. Beliau lalu 
bersabda: 
"Hamparkanlah 
selendangmu." Maka 
aku menghamparkannya, 
beliau lalu (seolah) 
menciduk sesuatu 
dengan tangannya, lalu 
bersabda: "Ambillah." 
Aku pun mengambilnya, 
maka sejak itu aku tidak 
pernah lupa lagi." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Al 
Mundzir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Fudaik] 
dengan redaksi seperti 
ini, atau dia berkata, 
"Menuangkan ke dalam 
tangannya." 


117 


■ij A^i JIS M--1 i . »1 

■la l n (jc. <_ljjs ^1 (jjl (jt 

V, * A\\ (J J' «J (j-» t'lliiittS 

Lali (jjilc j allaj AjIc Jh\ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[saudaraku] dari [Ibnu 
Abu Dzi'b] dari [Sa'id Al 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] berkata, "Aku 
menyimpan ilmu 
(hadits) dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada dua 
wadah. Yang satu aku 
sebarkan dan sampaikan, 
yang satu lagi sekiranya 
aku sampaikan maka 
akan terputuslah 
tenggorakan ini." 


118 


u' JiJfr-Lp JJ^, u^3^ J-j 
„1 ',11 r* i . ^.v; . „1 c 1 SjU S ^ i k 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Ali bin 
Mudrik] dari [Abu 
Zur'ah bin Amru] dari 
[Jarir], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadanya saat beliau 
diminta untuk memberi 
nasihat kepada orang- 
orang waktu haji wada' 
"Janganlah kalian 
kembali menjadi kafir, 
sehingga kalian saling 
membunuh satu sama 
lain." 


119 


i > « ^ •** ^. ^- (jj auI 1 1 1 

ls^ cr^J^ U-4^ er" 1 -^ u' 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Sa'id bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



■S il Ajic. 'M CJai pL\ UI Jlaa 

(Jl Mil ^jll AjSj ^i*JI JjJ 
(jjjaJI £,aa-aJ (_^jUc. (j-a I^JC- 
■ «jSj 1_1J U JIS i2lLa ilc I jA 

JjfLa ^ u ja. J<a»J 'a} Jjaa 4_) 
jBa^lj jjSm p j$i Ajiaa tali 

Lall Aic LjlSi JjfLa ,J 

AJjjLj Aijla JjfLall ^ di jiJI 

cs-^j^ u^j hj** t?? 

1 Ajsj Lalkjll Uac suij 

^juj^a-a (Jl3 ^cl) al Ual9 Lag-ajjj 

q* liial ^al lis-lic- Uj| AIjs] 

^— ^ ^o-a .laj p j I lil^j I^A. UJfiLj 

jjla. ^ia. < . il^lll ^j-o ILia 

alS AJ (Jlll 4j jJ («jll JlfLall 

Sja Lall Jl Lyjl i) Cyl jl 
Yl <jjlLiji Laj Cll jLl\ dujoU 

LlaLaS La& jl!il jc. lijll c5 *Aj 
lj) J) U^l 1^ 

Ajjjj t- i Jls jl t_i jjj t- i " a 
^gl\j j i iaa 11 JlaS (^jjjj alLd 
Ls la jla UI (Jlla »5Lull t2Lja jL 

liu Jla JjjI jajI j^jj ^j-uijii cJlaa 

^jj-alij jl ^jic- t'Aifti J* Jll 
JJ liljj JU lliij ("l«V. ULa 
^juj y* lj 1 J^i r^i (^Jt-a 
A \Ya\c. M ^Ic- (j^i jjlt ^jic- (^j| 

alo Jc. Clijl j Clijl 4jJ*li V 
Jl Jli <-oic.l V AiLalc. 

l ac i V j \ 'M f\j& 

Ja.Hu ( _ s ic (jlliiJaJ Ullajlj I jjal 
t " 4_Lliwj I 1 ^ jjaJJ ^aJI 

^jjju LaA jLiaj j i aa SI . a jx3 

(_jic. jjiLac s-Lka Jjj 

jl SjSj jija A ija,, ,11 
l_j Jj^aaJI Jllia ^>=4ll ^ (jJJjaj 
LiLcdo j ^^alc- (j i La ^gjjijla 
Iaa VI ^iil (j-a 

o t'a ' ^ s 

j' <aaJI Aiia jajll jjiLaaJI 



Jubair] berkata, aku 
berkata kepada [Ibnu 
'Abbas], "Sesungguhnya 
NaufAlBakali 
menganggap bahwa 
Musa bukanlah Musa 
Bani Isra'il, tapi Musa 
yang lain." Ibnu Abbas 
lalu berkata, "Musuh 
Allah itu berdusta, 
sungguh [Ubay bin Ka'b] 
telah menceritakan 
kepada kami dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Musa Nabi 
Allah berdiri di hadapan 
Bani Isra'il memberikan 
khutbah, lalu dia 
ditanya: "Siapakah orang 
yang paling pandai?" 
Musa menjawab: "Aku." 
Maka Allah Ta'ala 
mencelanya karena dia 
tidak diberi pengetahuan 
tentang itu. Lalu Allah 
Ta'ala memahyukan 
kepadanya: "Ada 
seorang hamba di antara 
hamba-Ku yang tinggal 
di pertemuan antara dua 
lautan lebih pandai 
darimu." Lalu Musa 
berkata, "Wahai Rabb, 
bagaimana aku bisa 
bertemu dengannya?" 
Maka dikatakan 
padanya: "Bawalah ikan 
dalam keranjang, bila 
nanti kamu kehilangan 
ikan itu, maka itulah 
petunjuknya." Lalu 
berangkatlah Musa 
bersama pelayannya 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



(Jjj jj*j Ujlat ^^jj (Jlaa 

vas 

I 'a I Uil i UULij jj> (ya 
A=lU (jLttliJI £i 'L tit L £!>lc. 

1 maj Cliljal ^^jLi jJi Jlaa oAij 4_uil j 
i21J (3al lll <Jla (jjij Aj£j 

(JlJ I JJj-a u*-" 1 laJ i "* (j^l lili) 
Iii.j3 LaA j«j ' '-j (j I Ijjli 

liljjjj ^jjjj j I ja |Sa Jll I 

jjj^a ^a) UjJj] C5-^ ^ t*^^ 
LaA jjal (j-a Lillc (_>aij CS"^ 



yang bernama Yusya' 
bin Nun, dan keduanya 
membawa ikan dalam 
keranjang hingga 
keduanya sampai pada 
batu besar. Lalu 
keduanya meletakkan 
kepalanya di atas batu 
dan tidur. Kemudian 
keluarlah ikan itu dari 
keranjang (lalu ikan itu 
melompat mengambil 
jalannya ke laut itu) ' 
(Qs. Al Kahfi: 61). 
Kejadian ini 

mengherankan Musa dan 
muridnya, maka 
keduanya melanjutkan 
sisa malam dan hari 
perjalannannya. Hingga 
pada suatu pagi Musa 
berkata kepada 
pelayannya, '(Bawalah 
kemari makanan kita, 
sesungguhnya kita telah 
merasa lelah karena 
perjalanan kita ini) ' (Qs. 
Al Kahfi: 62). Musa 
tidak merasakan 
kelelahan kecuali setelah 
sampai pada tempat 
yang dituju sebagaimana 
diperintahkan. Maka 
muridnya berkata 
kepadanya: '(Tahukah 
kamu ketika kita 
mencari tempat 
berlindung di batu tadi? 
Sesungguhnya aku lupa 
menceritakan ikan itu. 
Dan tidaklah yang 
melupakan aku ini 
kecuali setan) ' (Qs. Al 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Kahfi: 63). Musa lalu 
berkata: '(Itulah tempat 
yang kita cari. Lalu 
keduanya kembali 
mengikuti jejak mereka 
semula) ' (Qs. Al Kahfi: 
64). Ketika keduanya 
sampai di batu tersebut, 
didapatinya ada seorang 
laki-laki mengenakan 
pakaian yang lebar, 
Musa lantas memberi 
salam. Khidlir lalu 
berkata, "Bagaimana 
cara salam di 
tempatmu?" Musa 
menjawab, "Aku adalah 
Musa." Khidlir balik 
bertanya, "Musa Bani 
Isra'il?" Musa 
menjawab, "Benar." 
Musa kemudian berkata: 
'(Bolehkah aku 
mengikutimu supaya 
kamu mengajarkan 
kepadaku ilmu yang 
benar di antara ilmu- 
ilmu yang telah 
diajarkan kepadamu?) ' 
Khidlir menjawab: 
"Sesungguhnya kamu 
sekali-kali tidak akan 
sanggup sabar bersama 
Aku) ' (Qs. Al Kahfi: 66- 
67). Khidlir melanjutkan 
ucapannya, "Wahai 
Musa, aku memiliki 
ilmu dari ilmunya Allah 
yang Dia mangajarkan 
kepadaku yang kamu 
tidak tahu, dan kamu 
juga punya ilmu yang 
diajarkan-Nya yang aku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



juga tidak tahu." Musa 
berkata: '(Insya Allah 
kamu akan mendapati 
aku sebagai orang yang 
sabar, dan aku tidak 
akan menentangmu 
dalam sesuatu 
urusanpun) ' (Qs. Al 
Kahfi: 69). Maka 
keduanya berjalan kaki 
di tepi pantai sementara 
keduanya tidak memiliki 
perahu, lalu melintaslah 
sebuah perahu kapal. 
Mereka berbicara agar 
orang-orang yang ada di 
perahu itu mau 
membawa keduanya. 
Karena Khidlir telah 
dikenali maka mereka 
pun membawa keduanya 
dengan tanpa bayaran. 
Kemudian datang 
burung kecil hinggap di 
sisi perahu mematuk- 
matuk di air laut untuk 
minum dengan satu atau 
dua kali patukan. Khidlir 
lalu berkata, "Wahai 
Musa, ilmuku dan 
ilmumu bila 
dibandingkan dengan 
ilmu Allah tidaklah 
seberapa kecuali seperti 
patukan burung ini di air 
lautan." Kemudian 
Khidlir sengaja 
mengambil papan 
perahu lalu merusaknya. 
Musa pun berkata, 
"Mereka telah membawa 
kita dengan tanpa 
bayaran, tapi kenapa 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



kamu merusaknya untuk 
menenggelamkan 
penumpangnya?" Khidlir 
berkata: '(Bukankah aku 
telah berkata, 
"Sesungguhnya kamu 
sekali-kali tidak akan 
sabar bersama dengan 
aku) ' Musa menjawab: 
'(Janganlah kamu 
menghukum aku karena 
kelupaanku dan 
janganlah kamu 
membebani aku dengan 
sesuatu kesulitan dalam 
urusanku) ' (Qs. Al 
Kahfi: 72-73). Kejadian 
pertama ini karena Musa 
terlupa. Kemudian 
keduanya pergi hingga 
bertemu dengan anak 
kecil yang sedang 
bermain dengan dua 
temannya. Khidlir lalu 
memegang kepala anak 
itu, mengangkat dan 
membantingnya hingga 
mati. Maka Musa pun 
bertanya: '(Mengapa 
kamu membunuh jiwa 
yang bersih, bukan 
karena dia membunuh 
orang lain?) ' (Qs. Al 
Kahfi: 74). Khidlir 
menjawab: '(Bukankah 
sudah kukatakan 
kepadamu, bahwa 
sesungguhnya kamu 
tidak akan dapat sabar 
bersamaku?) ' (Qs. Al 
Kahfi: 75). Ibnu 
Uyainah berkata, "Ini 
adalah sebuah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



U Jlla ^luij AjIc- au! ^jij-a ^jjII 



penegasan. '(Maka 
keduanya berjalan 
hingga tatkala keduanya 
sampai kepada 
penduduk suatu negeri, 
mereka minta dijamu 
kepada penduduk negeri 
itu, tetapi penduduk 
negeri itu tidak mau 
menjamu mereka. 
Kemudian keduanya 
mendapatkan dalam 
negeri itu dinding rumah 
yang hampir roboh. 
Maka Khidlir 
menegakkan dinding itu) 
' (Qs. Al Kahfi: 77). 
Rasulullah meneruskan 
ceritanya: "Khidlir 
melakukannya dengan 
tangannya sendiri. Lalu 
Musa berkata, '(Jikalau 
kamu mau, niscaya 
kamu mengambil upah 
untuk itu. Khidlir 
menjawab, "Inilah saat 
perpisahan antara aku 
dan kamu) ' (Qs. Al 
Kahfi: 77-78). Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Semoga Allah 
merahmati Musa. Kita 
sangat berharap 
sekiranya Musa bisa 
sabar sehingga akan 
banyak cerita yang bisa 
kita dengar tentang 
keduanya." 



120 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Utsman] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





aitl JjjIu ^ji juali La jiil (J jLij 

(Jjlijj lllao (Jjlii Uikl (jla 

La j <JLa <lulj «uli ^sj^ 

Usjll jlS 4jl VI Aluij AjJ) *1j 

? > - ' .* „'a" 

/_A «lili 4-al£ (JjSjJ dJjll (j-a (JLaa 
(Ja.j ^c- «dll cyiui IjWll 


kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari [Abu 
Wa'il] dari [Abu Musa] 
berkata, "Seorang laki- 
laki datang menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya, 
"Wahai Rasulullah, 
apakah yang disebut 
dengan perang fi 
sabilillah (dijalan 
Allah)? Sebab di antara 
kami ada yang berperang 
karena marah dan ada 
yang karena semangat?" 
Beliau lalu mengangkat 
kepalanya ke arah orang 
yang bertanya, dan 
tidaklah beliau angkat 
kepalanya kecuali 
karena orang yang 
bertanya itu berdiri. 
Beliau lalu menjawab: 
"Barangsiapa berperang 
untuk meninggikan 
kalimat Allah, maka dia 
perperang dijalan Allah 
'azza wajalla." 


121 


^jC. AJalwj ^jl 3^3*"^ 

dul^Jla jj-ac- clw «wl ^ (jc- 
Aic ilLij «ulc «dil <J '' > * ^ J "1 

U (jua (JUau 3* j »^>«->JI 

ts-°j' 3' U^ tJljjaj «lili (J JJ"»J 

U>l £]li^>Vj e 3l 

3"* 1 u' u 1 '* O j"* j 

dJial Jli VI Vj pjS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abu Salamah] dari [Az 
Zuhri] dari ['Isa bin 
Thalhah] dari [Abdullah 
bin Amru] berkata, 
"Aku melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di sisi jumrah 
sedang ditanya. Seorang 
laki-laki bertanya, 
"Wahai Rasulullah, aku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







menyembelih hewan 
sebelum aku 
melempar?" Beliau lalu 
bersabda: "Melemparlah 
sekarang, dan kau tidak 
dosa." Kemudian datang 
orang lain dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, aku 
telah mencukur rambut 
sebelum aku 
menyembelih?" Beliau 
menjawab: "Sembelihlah 
sekarang, tidak kau tidak 
berdosa." Dan tidaklah 
beliau ditanya tentang 
sesuatu yang dikerjakan 
lebih dahulu atau sesuatu 
yang diakhirkan dalam 
mengerjakannya kecuali 
menjawab: "Lakukanlah 
dan tidak dosa." 


122 


(jiieVl Uj.lk <Jla ijc. 
lil UJjlli «Uli -IJC- (jt <Laale (jt 

4 mil 1 4 jCi 

^uillll UI U Jlaa La 3=0 
Jta AAc. t5 lail lila duaa <jJI 

Ij£a j^Vl jii^ VI 
liiilja 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qais bin 
Hafsh] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Wahid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy 
Sulaiman bin Mihran] 
dari [Ibrahim] dari 
[Alqamah] dari 
[Abdullah] berkata, 
"Ketika aku berjalan 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di sekitar 
pinggiran Kota Madinah, 
saat itu beliau membawa 
tongkat dari batang 
pohon kurma. Beliau 
lalu melewati 
sekumpulan orang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Yahudi, maka sesama 
mereka saling berkata, 
"Tanyakanlah kepadanya 
tentang ruh!" Sebagian 
yang lain berkata, 
"Janganlah kalian bicara 
dengannya hingga ia 
akan mengatakan 
sesuatu yang kalian tidak 
menyukainya." Lalu 
sebagian yang lain 
berkata, "Sungguh, kami 
benar-benar akan 
bertanya kepadanya." 
Maka berdirilah seorang 
laki-laki dari mereka 
seraya bertanya, "Wahai 
Abui Qasim, ruh itu 
apa?" Beliau diam. 
Maka aku pun 
bergumam, 
"Sesungguhnya beliau 
sedang menerima 
wahyu." Ketika orang itu 
berpaling, beliau pun 
membaca: '(Dan mereka 
bertanya kepadamu 
tentang ruh. Katakanlah: 
"Ruh itu termasuk 
urusan Rabbku, dan 
tidaklah kamu diberi 
pengetahuan melainkan 
sedikit) ' (Qs. Al Israa v : 
85). Al A'masy berkata, 
"Seperti inilah dalam 
qira v ah kami." 


123 


(jc {^jijla jj auI SjjC lil^a 
(jc- (jlajuil ^jl (jc (JjjI^LjI 
jjjjII (jjl J jlS <Jj y^VI 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Musa] dari [Isra'il] 
dari [Abu Ishaq] dari [Al 
Aswad] berkata, Ibnu Az 
Zubair berkata 
kepadaku, " [Aisyah] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





4 Ltlaj (jjlill (J^Jj 


banyak merahasiakan 
(hadits) kepadamu. Apa 
yang pernah 
dibicarakannya 
kepadamu tentang 
Ka'bah?" Aku berkata, 
"Aisyah berkata 
kepadaku, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata 
kepadaku: "Wahai 
Aisyah, kalau bukan 
karena kaummu masih 
dekat zaman mereka, Az 
Zubair menyebutkan, 
"Dengan kekufuran, 
maka Ka'bah akan aku 
rubah, lalu aku buat dua 
pintu untuk orang-orang 
masuk dan satu untuk 
mereka keluar." Di 
kemudian hari hal ini 
dilaksanakan oleh Ibnu 
Zubair." 


124 


- , ;"• S, >•'* t'S*'' i » - - 
j^g-ud ^-a (JJ AUI 1 14 ^ g 1 

(Jc. jjJ ji. (jJ i— a j ja-a (Jc. 

ilJi. £Jc (> cgaJJI 


Dan Ali berkata, 
"Berbicaralah dengan 
manusia sesuai dengan 
kadar pemahaman 
mereka, apakah kalian 
ingin jika Allah dan 
rasul-Nya didustakan?" 
Telah menceritakan 
kepada kami 
['Ubaidullah bin Musa] 
dari [Ma 'ruf bin 
Kharrabudz] dari [Abu 
Ath Thufail] dari [Ali] 
seperti itu." 


125 


(Jll ^»jaI^)jJ (jj (jli_uil 1 jjJLa 
(jj (jiij) Ujik (Jll SilSS (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




Hisyam] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] dari 
[Qatadah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin Malik] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menunggang kendaraan 



sementara Mu'adz 
membonceng di 
belakangnya. Beliau lalu 
bersabda: "Wahai 
Mu'adz bin Jabal!" 
Mu'adz menjawab, 
"Wahai Rasulullah, aku 
penuhi panggilanmu." 
Beliau memanggil 
kembali: "Wahai 
Mu'adz!" Mu'adz 
menjawab, "Wahai 
Rasulullah, aku penuhi 
panggilanmu." Hal itu 
hingga terulang tiga kali, 
beliau lantas bersabda: 
"Tidaklah seseorang 
bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, 
dan Muhammad adalah 
Rasulullah, tulus dari 
dalam hatinya, kecuali 
Allah akan 

mengharamkan baginya 
neraka." Mu'adz lalu 
bertanya, "Apakah boleh 
aku memberitahukan hal 
itu kepada orang, 
sehingga mereka 
bergembira dengannya?" 
Beliau menjawab: 
"Nanti mereka jadi 
malas (untuk beramal)." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Mu'adz lalu 

menyampaikan hadits itu 
ketika dirinya akan 
meninggal karena takut 
dari dosa." 


126 


(jj (JJijl «UI (jl« ll l'» «UI 

£-il! (jLl JH «iBU 
1 'j'* 4j t*l_^uJ V Al)! (^il (j-a 

(3*1511 jjd VI Jii a!=JI 
ijkij (31 iiiil v ju 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Mu'tamir] 
berkata, aku mendengar 
[Bapakku] berkata, aku 
mendengar [Anas bin 
Malik] berkata, 
"Disebutkan kepadaku 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
bersabda kepada Mu'adz 
bin Jabal: "Barangsiapa 
berjumpa Allah dengan 
tidak menyekutukan- 
Nya dengan sesuatu 
apapun, maka dia akan 
masuk surga." Mu'adz 
bertanya, "Bolehkan jika 
itu aku sampaikan 
kepada manusia?" 
Beliau menjawab: 
"Jangan, karena aku 
khawatir mereka akan 
jadi malas (untuk 
beramal)." 


127 


^jj ^UiA Ljjii. (Jlii <jjULi jjl 
^1 C '"'j j (jc- AjjI (jc Sjjc. 
^1 di^Lkjlli AjAxa j*\ (jc «Lalui 

iul ^U^i auI J jjjj J) ■ 

(jl <&l (J JJ-aj ^ t_Jla3 alLlJ Ajlc 
(J^i (3=JI (j-o (gjaJLaJ ^ iil 

(J jj^j lj cJlsj 1^4^ j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Salam] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Bapaknya] 
dari [Zainab] puteri 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





' *i ^'J 'j" ; '* 


Ummu Salamah, dari 
[Ummu Salamah] ia 
berkata, "Ummu Sulaim 
datang menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, 
sesungguhnya Allah 
tidak malu dalam 
perkara yang hak. 
Apakah bagi wanita 
wajib mandi jika ia 
bermimpi?" Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Ya, jika dia melihat 
air." Ummu Salamah 
lalu menutupi wajahnya 
seraya bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apakah 
seorang wanita itu 
bermimpi?" Beliau 
menjawab: "Ya. Celaka 
kamu. (jika tidak) Lantas 
dari mana datangnya 
kemiripan seorang anak 
itu?" 


128 


i-ittti rt^i JIS £J«-.\ Ift'W 
<Ull ^JC- (jt JUjJ (JJ «Uli ^JC- (jt 

^j^- ""'l ^j-a £)J (Jll Ajic 
(JlLa £jA j U^ijj lail ' n ; i S ja-iJ 
^5j3 La ^jjik gLjiaJl 

Al J j' "j ' jllSi i'n'i.i.'iLuli 

^jiLa Alll (J JJJJ (l]la3 LjJ Lljfi.1 

IjSj lis J jjSj jl (j^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Abdullah 
bin Dinar] dari 
[Abdullah bin Umar], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya di antara 
pohon-pohon ada satu 
pohon yang tidak jatuh 
daunnya, dan itu adalah 
perumpamaan bagi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







seorang Muslim. 
Ceritakan kepadaku 
pohon apakah itu?" 
Maka orang-orang 
menganggapnya sebagai 
pohon-pohon yang ada 
di lembah, sedangkan 
menurut perkiraanku 
bahwa itu adalah pohon 
kurma." 'Abdullah 
berkata, "Tetapi aku 
malu (untuk 
mengungkapkannya) . 
Lalu orang-orang 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, beritahukan 
kami pohon apakah itu?" 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun 
menjawab: "Dia adalah 
pohon kurma." 
'Abdullah berkata, 
"Kemudian aku 
ceritakan hal itu kepada 
bapakku, Maka bapakku 
berkata, "Aku lebih suka 
bila engkau ungkapkan 
saat itu dari pada aku 
memiliki begini dan 
begini." 


129 


ji^LjVI (^j 3lia-all tlijili «.lio 

AjIc 2jl ( _ s l'-a (^fill (jL^y (j' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Daud] dari [Al 
A'masy] dari [Mundzir 
Ats Tsauri] dari 
[Muhammad Al 
Hanafiyah] dari [Ali bin 
Abu Thalib] berkata, 
"Aku adalah seorang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







laki-laki yang mudah 
mengeluarkan madzi, 
lalu suruh Miqdad bin 
Al Aswad untuk 
menanyakan hal itu 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Lalu ia 
pun menanyakannya 
kepada beliau, dan 
beliau menjawab: 
"Padanya ada kewajiban 
wudlu." 


130 


^alj Ujia. (Jll 'i» ui (jj Clylll 

AjIc- Atll ^jii-a (J jlaj (Jlla 
jj^i <jjAa!I (JaI (J$j ^Ij^j 

(jj3 (j-a A=J (JaI (J^Jj Aia^JI 
gl (jjit jjj j-at (jjl (Jl^3 
jilLuj AUl u^'^* (J^a^J 
( djalj (j-o (j-ojll (JaI (Jfcjj (Jls 

ojlA Aial jLl (Jjij clw' U^J 

Ajic AUl ^U.-! <&l (J JAHJ (j-0 


Telah menceritakan 
kepadaku [Qutaibah bin 
Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
telah menceritakan 
kepada kami [Nafi'] 
mantan budak Abdullah 
bin 'Umar bin Al 
Khaththab, dari 
[Abdullah bin 'Umar], 
bahwa ada seorang laki- 
laki datang berdiri di 
masjid lalu bertanya, 
"Wahai Rasulullah, dari 
mana Tuan 
memerintahkan kami 
untuk bertalbiyah?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
menjawab: "Bagi 
penduduk Madinah 
bertalbiyah dari Dzul 
Hulaifah, penduduk 
Syam dari Al Juhfah, 
dan penduduk Najed dari 
Qarn." Ibnu Umar 
berkata, "Orang-orang 
mengklaim bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam akan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mengatakan bahwa 
penduduk Yaman 
bertalbiyah dari 
Yalamlam." Sementara 
Ibnu Umar berkata, 
"Aku tidak yakin bahwa 
(yang terakhir) ini dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 


131 


t_Jji (jjl Ljjii. (Jll ail Ujik 
(jc. ^it (jjl (jC ^alj Jc. 
(jC j jiluJJ A-llc illl (_5-l*-a 

(jj| (jc glLLi jc ^ jAjll 

Ajlc iill ^U^i ^ j "1 (jC^-aC 

(j^iAall (_v4^) dJLaa ^^p-ill 

(jjlijll laJ ^1 (jll (jl jic^ll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
'Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan dari [Az 
Zuhri] dari [Salim] dari 
[Ibnu 'Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa ada 
seorang laki-laki 
bertanya, "Apa yang 
harus dikenakan oleh 
orang yang melakukan 
ihram?" Beliau 
menjawab: "Ia tidak 
boleh memakai baju, 
Imamah (surban yang 
dililitkan pada kepala), 
celana panjang, mantel, 
atau pakaian yang diberi 
minyak wangi atau 
za'faran. Jika dia tidak 
mendapatkan sandal, 
maka ia boleh 
mengenakan sepatu 
dengan memotongnya 
hingga di bawah mata 
kaki." 


132 


f^^^w! (j)J (jl a " "j la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





^-^A (jC- ^asLa (JL9 

JIS i'i] i'< iVw\| u 


Ibrahim Al Hanzhali] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Hammam bin 
Munabbih] bahwa ia 
mendengar [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak akan 
diterima shalat 
seseorang yang 
berhadats hingga dia 
berwudlu." Seorang laki- 
laki dari Hadlramaut 
berkata, "Apa yang 
dimaksud dengan hadats 
wahai Abu Hurairah?" 
Abu Hurairah 
menjawab, "Kentut baik 
dengan suara atau tidak." 


133 


^1 (jj Auuui (jc JLk (jc t'" 'M 
' " uj jll 3 J"f all ad» 'l (jc (J^A 

^ i* il (Jlaa LLbjja 
(jl iJjSj ^Knj AjIc- auI «-i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Khalid] dari [Sa'id bin 
Abu Hilal] dari [Nu'aim 
bin Al Mujmir] berkata, 
"Aku mendaki masjid 
bersama [Abu Hurairah], 
lalu dia berwudlu' dan 
berkata, "Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya umatku 
akan dihadirkan pada 
hari kiamat dengan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wajah berseri-seri karena 
sisa air wudlu, 
barangsiapa di antara 
kalian bisa 
memperpanj ang 
cahayanya hendaklah ia 
lakukan." 


134 


(jj IjT UI (jt <_SjA_^^ ^ 

«ml jji ll ir. (jf-j ' ivmill 
(J jj^J J) l^ii Aji g «r- (jc 

^ i^ill i?J Aji AjJI 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Az Zuhri] 
dari [Sa'id bin Al 
Musayyab]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbad bin 
Tamim] dari 
[Pamannya], bahwa ada 
seseorang yang 
mengadukan 
keraguannya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, bahwa 
seakan-akan ia 
mendapatkan sesuatu 
dalam shalatnya. Beliau 
lalu bersabda: 
"Janganlah kamu pindah 
atau pergi hingga kamu 
mendengar suara atau 
mencium baunya." 


135 


> ^ s ' * ^ 
• -v lii >il £]U l i ijj K — > X*i 

(jC. OJA (jl IfljJj 4j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Amru] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Kuraib] dari [Ibnu 
Abbas], bahwa Nabi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



(«i jjls Utus (JjIII pLij 
Mil t^Ila (^lll ^ll (JjIII o- 3 *^ 

1 , lajpfl aluj^g <LiIc- 
4 \\ai j ^^yfyC A a«w i 1 Q JQ-*- lt c^j 
LLo, I j^j '"'l Jajj3 1 . —i ; jilij 



fijLLuJ dlAflfl L-112». a 1 I - -« j' 

/ B « - i , 

4 jj «J (jc- «U -v" j^jl^^a 

^Ua U, ih) ^Ui La (jlila 

SiLLal) 4jLo o!ilallj 
(j) j^«Ja-J LilaLwaJjjj £jj 

^IjJ V J A 'J'*- ^IjJ alLij Ajic- illl 

'i V «f. t _ W ,« , H J^jJftC. 

Ij (^-=>-j «-LjjWl Ijjj Jj£; jj^c- 

«J' <J ls'J J>\ i 'J 



shallallahu 'alaihi 
wasallam tidur sampai 
mendengkur kemudian 
bangun dan mengerjakan 
shalat. Atau ia 
mengatakan, "Nabi 
berbaring hingga 
mendengkur, kemudian 
beliau berdiri shalat. 
Kemudian [Sufyan] 
secara berturut-turut 
meriwayatkan hadits 
tersebut kepada kami, 
dari ['Amru] dari 
[Kuraib] dari [Ibnu 
'Abbas] ia berkata, "Pada 
suatu malam aku pernah 
menginap di rumah 
bibiku, Maimunah, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu 
melaksanakan shalat 
malam. Hingga pada 
suatu malam, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bangun dan 
berwudlu dari bejana 
kecil dengan wudlu yang 
ringan, setelah itu berdiri 
dan shalat. Aku lalu ikut 
berwudlu' dari bejana 
yang beliau gunakan 
untuk wudlu', kemudian 
aku menghampiri beliau 
dan ikut shalat di sisi 
kirinya -Sufyan juga 
menyebutkan sebelah 
kiri-, beliau lalu 
menggeser aku ke sisi 
kanannya. Setelah itu 
beliau shalat sesuai yang 
dikehendakinya, 
kemudian beliau 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berbaring dan tidur 
hingga mendengkur. 
Kemudian seorang 
tukang adzan datang 
memberitahukan beliau 
bahwa waktu shalat telah 
tiba, beliau lalu pergi 
bersamanya dan shalat 
tanpa berwudlu lagi." 
Kami lalu katakan 
kepada Amru, "Orang- 
orang mengatakan 
bahwa mata Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidur, namun 
tidak dengan hatinya." 
Amru lalu berkata, "Aku 
pernah mendengar 
Ubaid bin Umair 
berkata, "Mimpinya para 
Nabi adalah wahyu." 
Kemudian ia membaca: 
'(Sesungguhnya aku 
bermimpi bahwa aku 
akan menyembelihmu..) 
' (Qs. Ash Shaaffat: 
102). 


136 


jc. A aluia /o auI .AjC- 1 * la 
^jC A Var-. ^jj ^wj^aii ^c. t j Ul ^ 

t i» /ML (jlS 1 jsl ■ *i aAjc (j* 

CA'jk liLUI S^tlall Jlaa alil 
Llbjja ^ita j^l 

1 (Jj-aJ Aj 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Musa bin 
'Uqbah] dari [Kuraib] 
mantan budak Ibnu 
Abbas, dari [Usamah 
bin Zaid] bahwa ia 
mendengarnya berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bertolak 
meninggalkan 'Arafah 
hingga setelah sampai di 
lembah (jalan di sisi 
gunung) beliau turun 
buang air kecil, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kemudian beliau 
berwudlu namun dengan 
wudlu' yang ringan. Aku 
lalu bertanya, "Apakah 
akan shalat wahai 
Rasulullah? ' beliau 
menjawab: "Shalat 
masih ada di depanmu." 
Beliau lalu mengendarai 
tunggangannya hingga 
sampai di Muzdalifaah 
beliau turun dan wudlu' 
secara sempurna, 
kemudian iqamah 
dikumandangkan, dan 
beliau pun 
melaksanakan shalat 
Maghrib. Kemudian 
orang-orang 
menambatkan unta-unta 
mereka pada tempatnya, 
lalu iqamat isya' 
dikumandangkan, beliau 
lalu mengerjakan shalat 
isya v tanpa mengerjakan 
shalat yang lain di antara 
keduanya." 


137 


L)^ jLLu e-LlaC. ^JC- aj i a| 
-1^.1 4 ^ ^ ^juaj fl ^ " 1 A )i ■ ul J& 
LgJ ^_)^aJajLiaJa9 t La ^j-a 4^^}C. 
C-La ^j-a 4j^)C. .1^1 udJJ ujlj) 
sA; J) LjlllbS Ij&fc Lgj J» f * 
iiJ 4^?- J Lagj (JuiiS (_5^>i.VI 
oJy L^J (Juit^ «.La (j^i 
«.La jj-a Ak'jt. i!i 
^ mx (_£^)xaA\ fijj L^J (J^i»^ 
«La (j-a A^l 4_uil^)J 

(jLiia 43.^ L^llaC 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdurrahman] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abu 
Salamah Al Khaza'i 
Manshur bin Salamah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Bilal] -yaitu 
Sulaiman- dari [Zaid bin 
Aslam] dari [Atha' bin 
Yasar] dari [Ibnu 
Abbas], bahwa dia 
berwudlu', ia mencuci 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





iiil O j^j , — y' j ^ * 


wajahnya, lalu 
mengambil air satu 
cidukan tangan dan 
menggunakannya untuk 
berkumur dan istintsaq, 
lalu ia kembali 
mengambil satu cidukan 
tangannya dan 
menjadikannya begini - 
menuangkan pada 
tangannya yang lain-, 
lalu dengan kedua 
tangannya ia membasuh 
wajahnya, lalu 
mengambil air satu 
cidukan dan membasuh 
tangan kanannya, lalu 
kembali mengambil air 
satu cidukan dan 
membasuh tangannya 
yang sebelah kiri. 
Kemudian mengusap 
kepala, lalu mengambil 
air satu cidukan dan 
menyela-nyela kaki 
kanannya hingga 
membasuhnya, lalu 
mengambil air satu 
cidukan lagi dan 
membasuh kaki kirinya. 
Setelah itu ia berkata, 
"Seperti inilah aku lihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berwudlu." 


138 


i\ i\ j 1 "i i i ' . >iS4 1 v;5jj 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
'Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari [Salim 
bin Abu Al Ja'd] dari 
[Kuraib] dari [Ibnu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





,1 . 


'Abbas] dan sampai 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian ingin 
mendatangi isterinya 
(untuk bersetubuh), 
maka hendaklah ia 
membaca; 
'ALLAHUMMA 
JANNIBNASY 
SYAITHAANA WA 
JANNIBISY 
SYAITHAANA MAA 
RAZAQTANAA (Ya 
Allah, jauhkanlah kami 
dari setan dan 
jauhkanlah setan dari 
apa yang Engkau 
rizkikan (anak) kepada 
kami) '. Jika dikaruniai 
anak dari hubungan 
keduanya maka setan 
tidak akan dapat 
mencelakakan anak itu." 


139 


(jc A 'n l'j'i UIL^a Jll ^Jsl IjjAa 

Jla t ; n g La (jj jjjill ^JC- 

* * j * - - ? £ "'i * a 

-i \l j,, ,'4, \ «l t'AW Q\» 

Ajj (jj \;t ui (Jliij (11^.3 U) ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abdul Aziz bin 
Shuhaib] berkata, aku 
mendengar [Anas] 
berkata, "Jika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk ke 
dalam WC, maka beliau 
berdo'a: ALLAHUMMA 
INNI A'UUDZU BIKA 
MINAL KHUBUTSI 
WAL KHBA'ITS (Ya 
Allah aku berlindung 
kepada-Mu dari setan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







laki-laki dan setan 
perempuan) '. Dan hadits 
ini dikuatkan oleh [Ibnu 
'Ar'arah] dari [Syu'bah], 
dan [Ghundar] berkata 
dari [Syu'bah] ia berkata, 
"Jika mendatangi WC." 
Dan [Musa] dari 
[Hammad], "Jika 
masuk." Dan [Sa'id bin 
Zaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul 'Aziz], 
"Jika mau masuk." 


140 


Ijlla. (Jll t* ^ a (jj jil Ijjia. 
jj| (jc (jj ijjC jC 

gjlll A^la ^pl (JUl 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hasyim bin Al 
Qasim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Warqa'] dari 
['Ubaidullah bin Abu 
Yazid] dari [Ibnu 
Abbas], bahwa pernah 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk 
kedalam WC, lalu aku 
letakkan bejana berisi 
air. Beliau lantas 
bertanya: "Siapa yang 
meletakkan ini?" Aku 
lalu 

memberitahukannya, 
maka beliau pun 
bersabda: "Ya Allah 
pandaikanlah dia dalam 
agama." 


141 


t_Jji (jjl Ujik (Jll ail Ujik 

(jj ?.Uac. (jc- (^jA_^l uLii cJLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





I^J^)C. j! 1 fl^)gJa l^Jj^J 


kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Az Zuhri] dari 
[Atha' bin Yazid Al 
Laitsi] dari [Abu Ayyub 
Al Anshari] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
masuk ke dalam WC 
untuk buang hajat, maka 
janganlah menghadap ke 
arah kiblat 
membelakanginya. 
Hendaklah ia 
menghadap ke arah 
timurnya atau baratnya." 


142 


(Jljj i Llu j_; (jj JJC. Ujii 
M jjc- (jua. (jj £uJ j 4jac 

Cluiijl ial j-at (jj jSiI Ajc. Jlia 

alluj AjIc 'M ^U.-i auI (J jjuij 
ji.Vaill i-ii'i M/o".i,!> (ji"'vil \<-. 

iSisui dji^sii j («jji 

(>ajVI (jt £f)JJ (^iLaJ 
(_pajVL| (J^a 2 J*J ^ '"J 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Muhammad bin 
Yahya bin Hibban] dari 
pamannya [Wasi' bin 
Hibban] dari [Abdullah 
bin 'Umar] bahwa ia 
berkata, "Orang-orang 
berkata, "Jika kamu 
menunaikan hajatmu 
maka janganlah 
menghadap kiblat atau 
menghadap ke arah 
Baitul Maqdis." 
Abdullah bin 'Umar lalu 
berkata, "Pada suatu hari 
aku pernah naik atap 
rumah milik kami, lalu 
aku melihat Rasulullah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



shallallahu 'alaihi 
wasallam buang hajat 
menghadap Baitul 
Maqdis di antara dua 
dinding. Lalu ada 
seseorang yang berkata, 
"Barangkali kamu 
termasuk dari orang- 
orang yang shalat 
dengan mendekatkan 
paha (ke tanah)?" Maka 
aku jawab, "Demi Allah, 
aku tidak tahu." Malik 
berkata, "Yaitu orang 
yang shalat namun tidak 
mengangkat (paha) dari 
tanah ketika sujud, yakni 
menempel tanah." 



143 



jjl jc iba Jla Clyill 

(jlA-Jajlc. jc. aj^jc jc t . 
pluj AjIc iill ^U^i ^ ^Ijji 

jl£a ^j9l la l a jA j al-Lall 

<j1c ^."^ Jj£; 

j£-i ^11 i21JUjU ' -La a I ^iLc j 
jiiulj Ajic jlll lls4^ 

jUic JIjIII (j« ^JjI 

jl LLa^i. Si jjjj L) iillia^)C 

o^^jc jj ^al2uA jc A 'A mi i ^jji 

(^illl jC <2ijlc jC jC 

(jjsl (Jla ^Li3 4j1c auI ^U^i 
Jla (jS2a.Lk (j?o=^ Cl' 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku ['Uqail] dari 
[Ibnu Syihab] dari 
[Urwah] dari [Aisyah], 
bahwa jika isteri-isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ingin buang 
hajat, mereka keluar 
pada waktu malam 
menuju tempat buang 
hajat yang berupa tanah 
lapang dan terbuka. 
Umar pernah berkata 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, 
"Hijabilah isteri-isteri 
Tuan." Namun Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak 
melakukannya. Lalu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







pada suatu malam waktu 
Isya v Saudah binti 
Zam'ah, isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, keluar (untuk 
buang hajat). Dan 
Saudah adalah seorang 
wanita yang berpostur 
tinggi. 'Umar lalu 
berseru kepadanya, 
"Sungguh kami telah 
mengenalmu wahai 
Saudah! ' Umar ucapkan 
demikian karena sangat 
antusias agar ayat hijab 
diturunkan. Maka Allah 
kemudian menurunkan 
ayat hijab." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Zakaria] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Usamah] dari [Hisyam 
bin 'Urwah] dari 
[Bapaknya] dari 
[Aisyah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Allah telah 
mengizinkan kalian 
(isteri-isteri Nabi) keluar 
untuk menunaikan hajat 
kalian." Hisyam berkata, 
"Yakni buang air besar." 


144 


luc. (jc (ji-il V. (jj (jjiji 

(jlu^ (jj ^ ia i (jj ^aa ^ (jc. jlll 

Atll ^Jt (jC (jUia. (jJ J (jft 

AjIc auI ^U^i (J jjjj ciyl^a 

J /Ml (J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Anas bin 
Tyadl] dari [Ubaidullah] 
dari [Muhammad bin 
Yahya bin Hibban] dari 
[Wasi' bin Hibban] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







['Abdullah bin 'Umar] 
berkata, "Aku pernah 
naik di rumah Hafshah 
karena suatu urusanku. 
Maka aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam buang 
hajat membelakangi 
kiblat menghadap 
Syam." 


145 


ijla ^aJA 1 jj) (jj clijaaj Ujik 

L» es#^ clw * CP 

aji^l jic jj <d)l ^Jt (jl OJJ^I 
j« la ( _ s ic jajj Clllj ' " 'j; la iSjJlj 

*&l (_5-lj-a <&l <J j*"j *— y' j2 ^ 

/j uj i\ ^ \r-. I^c-ls plaj <Liic. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Muhammad bin Yahya 
bin Hibban] bahwa 
pamannya [Wasi' bin 
Hibban] mengabarkan 
kepadanya bahwa 
['Abdullah bin 'Umar] 
mengabarkan 
kepadanya, ia berkata, 
"Pada suatu hari aku 
pernah berada di atas 
rumah milik kami, saat 
itu aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam duduk 
(buang hajat) di atas dua 
batu bata menghadap 
Baitul Maqdis." 


146 


■ \'C jj ^l2iA ^-ii^jl jjI U-Lla 
^jjl jc- 4 w ui UjAk jl3 lilLall 
^jl jj e-LlaC. A-awjIj jli-a 
lillLa jj jjijl t" la «ui (Jll J^J-a 

ul i(_5-^l AikLiJ ^ J^ IjJ ^*"J 
la ] c-La j-a Sjlij Ui-a 

4 i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid Hisyam bin 
Abdul Malik] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Abu Mu'adz] dan 
namanya adalah Atha 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bin Abu Maimunah ia 
berkata, "Aku 
mendengar [Anas bin 
Malik] berkata, "Jika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar untuk 
buang hajat, maka aku 

O J' 

dan seorang temanku 
membawakan bejana 
berisi air, yakni agar 
beliau bisa beristinja v 
dengannya." 


147 


r- \ lir-. jlx-a ^jl ^jc. 4;» UJ 

l mil ll 

Ajlc 'M Ls ii-a <&l J JJ-JJJ (jlSJji) 
li! 4 i» jj ~* i 2^>^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Mu'adz] -yaitu 
Atha' bin Abu 
Maimunah- ia berkata, 
"Aku mendengar [Anas] 
berkata, "Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar untuk 
buang hajat, maka aku 
dan seorang temanku 
mengikutinya dengan 
membawa bejana berisi 
air." 


148 


^■am Aj La ^j! ^j-i ^1 la& ^)C- 

(J jj^J (jlSLlji) lillLa (jj (jjiji 
(Ji.Jj allaj AjIc illl 

d» it'i^.t i\l i -vYim'i 'A j"ir. j r .l i 

r; j 4_jlc 1 . — if _ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
['Atha' bin Abu 
Maimunah] ia 
mendengar [Anas bin 
Malik] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







'alaihi wasallam masuk 
ke dalam WC untuk 
buang hajat, lalu aku dan 
seorang temanku 
membawa bejana berisi 
air dan sebatang kayu 
(tongkat) untuk beliau 
gunakan beristinja'. 
Hadits ini kuatkan oleh 
[An-Nadlr] dan 
[Syadzan] dari 
[Syu'bah], "Al Anazah 
adalah tongkat yang 
ujungnya ada besi." 


149 


Ujik (Jla AJLLiia (jj jlii Ujik 
^ ia i (jc J^jIjIIwj^II jA ^L2oA 

(jj ^1 JLIC- (jC- JJJ^ (jj 

M\\ (3 cJlllla (jc. o3lja 

Ajj-aJJ a^}£js (_)JiiJ 5lj iilkJI ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Fadlalah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] - 
yaitu Al Dastawa'I- dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abdullah bin Abu 
Qatadah] dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
minum, maka janganlah 
ia bernafas dalam gelas. 
Dan jika masuk ke 
dalam WC janganlah dia 
menyentuh kemaluannya 
dengan tangan kanannya 
dan jangan 

membersihkan dengan 
tangan kanannya." 


150 


UjJlk ■ ° i " (jj llk ^ Lil^a 

(jc 'iJLia ^1 (jj jil ilc (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







[Yahya bin Abu Katsir] 
dari ['Abdullah bin Abu 
Qatadah] dari 
[Bapaknya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
kencing maka janganlah 
ia memegang 
kemaluannya dengan 
tangan kanan, jangan 
beristinja' dengan tangan 
kanan dan jangan 
bernafas dalam gelas 
saat minum." 


151 


Jla /-fLall laa «a ^jj Aa^I 1 * la 
■lia l n jjj j^j (jJ ' ii la 
(Jc- *A> (Jc JJ^- 

jl i jj^iinml Ijl-v-J 'lili 

l— 1JJ g h» .1 (j-jjlj V J «jpj 

''-> S Lila Aic- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Muhammad Al 
Makki] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Yahya 
bin Sa'id bin Amru Al 
Makki] dari [Kakeknya] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata, "Aku mengikuti 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam saat beliau 
keluar untuk buang 
hajat, dan beliau tidak 
menoleh (ke kanan atau 
ke kiri) hingga aku pun 
mendekatinya. Lalu 
Beliau bersabda: 
"Carikan untukku batu 
untuk aku gunakan 
beristinja' dan jangan 
bawakan tulang atau 
kotoran hewan." Lalu 
aku datang kepada 
beliau dengan membawa 
kerikil di ujung kainku, 
batu tersebut aku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







letakkan di sisinya, lalu 
aku berpaling darinya. 
Setelah selesai beliau 
gunakan batu-batu 
tersebut." 


152 


jjI (jiuJ <JUi (jlaljil (-jI (jc- 

.IjC )LU 4i! (jC JjJJlVl (jj 

AjIc auI t5 ll-a ( _ s jj1I ^jj^/jij «uli 
AjjI (jl ^jyAl Jajlill alluj 

LH^?-^ '"'''T' 'j* j T' a ' 4j^JJ 
i* vYt.lt r'» Cllllilll ("luiflillj 
(jjjT-"*-^ iLU LgJ AjjjII AjjJ 

(jc (jc ' ° 1 a j_; (jj ^LiA I^>j) 
jji-vj\l lir. Vil-v Jjt-vi,.! il 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] dari [Abu 
Ishaq] berkata -Abu 
'Ubaidah tidak 
menyebutkannya tetapi- 
[Abdurrahman bin 
Aswad] dari [Bapaknya] 
bahwa ia mendengar 
[Abdullah] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pergi ke WC, 
lalu beliau 
memerintahkan aku 
membawakan tiga buah 
batu. Aku hanya 
mendapatkan dua batu, 
lalu aku mencari batu 
yang ketiga, namun aku 
tidak mendapatkannya 
hingga aku pun 
mengambil kotoran 
hewan yang sudah 
kering. Kemudian semua 
itu aku bahwa ke 
hadapan Nabi. Namun 
beliau hanya mengambil 
dua batu dan membuang 
kotoran hewan yang 
telah kering tersebut 
seraya bersabda: "Ini 
najis." [Ibrahim bin 
Yusuf] berkata dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Ishaq] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







['Abdurrahman] . " 


153 


<ulc. 2jI J^ libjjlls 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Zaid 
bin Aslam] dari ['Atha' 
bin Yasar] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu' 
sekali sekali." 


154 


(jl.li j (jj Ijc. (jc «'i (jj 
1 f^ijj alLij AjIc iill jLa lili 

J-° Ltf I>* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Husain bin 
'Isa] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Fulaih bin 
Sulaiman] dari 
[Abdullah bin Abu 
Bakar bin Amru bin 
Hazm] dari [Abbad bin 
Tamim] dari [Abdullah 
bin Zaid], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu dua 
kali dua kali." 


155 


Jj-a (j' J-* 2 "- j' *J^' 

(jj (jLojt AjI *^>f^' j} ** 
AjsS Jg ^jata ^J^lSc. 

jj >i i . >i f 1 'i V » 4 °i v.» i 

l_J^)lj 4 ^ T <lf. yj 1 U nl 

Jla p t^iill Jj jlj- <L3S 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah Al 
Uwaisy] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibrahim bin Sa'd] dari 
[Syihab] bahwa ['Atha' 
bin Yazid] mengabarkan 
kepadanya bahwa 
[Humran] mantan budan 
'Utsman mengabarkan 
kepadanya, bahwa ia 
telah melihat ['Utsman 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




bin 'Affan] minta untuk 
diambilkan bejana 
(berisi air). Lalu dia 
menuangkan pada 
telapak tangannya tiga 
kali lalu membasuh 
keduanya, lalu ia 
memasukkan tangan 
kanannya ke dalam 
bejana lalu berkumur- 
kumur dan memasukkan 
air ke dalam hidung, 
kemudian membasuh 
wajahnya tiga kali, 



kemudian membasuh 
kedua tangan hingga 
siku tiga kali, kemudian 
mengusap kepala, 
kemudian membasuh 
kedua kakinya tiga kali 
hingga kedua mata kaki. 
Setelah itu ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
berwudlu seperti 
wudluku ini, kemudian 
dia shalat dua rakaat dan 
tidak berbicara antara 
keduanya, maka dosanya 
yang telah lalu akan 
diampuni." Dan dari 
[Ibrahim] berkata, 
[Shalih bin Kaisan] 
berkata, [Ibnu Syihab] 
berkata. Tetapi ['Urwah] 
menceritakan dari 
[Humran], "Ketika 
[Utsman] berwudlu, dia 
berkata, "Maukah aku 
sampaikan kepada kalian 
sebuah hadits yang kalau 
bukan karena ada satu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







ayat tentu aku tidak akan 
menyampaikannya? Aku 
pernah mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah seorang laki- 
laki berwudlu dengan 
membaguskan wudlunya 
kemudian mengerjakan 
shalat, kecuali akan 
diampuni (dosa) antara 
wudlunya dan shalatnya 
itu hingga selesai 
shalatnya." 'Urwah 
berkata, "Ayat yang 
dimaksud adalah: 
'(Sesungguhnya orang- 
orang yang 
menyembunyikan apa 
yang telah kami 
turunkan. . .) ' (Qs. Al 
Baqarah: 159). 


156 


LLbjj (j-o Jll 4jI jiiuij A_jic 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdan] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yunus] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Idris] bahwa dia 
mendengar [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
berwudlu hendaklah 
mengeluarkan (air dari 
hidung), dan barangsiapa 
beristinja' dengan batu 
hendaklah dengan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bilangan ganjil." 


157 


(Jl! ' alu jj (jj Alll \r-. Ujik 
li) JlJ illuj 4j1c- 2jI / glLa «Uli 

^ »? .„,'«>*»« ' * s f S ' ' 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
Az Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika salah seorang dari 
kalian berwudlu 
hendaklah dengan 
memasukkan air ke 
dalam hidung, 
barangsiapa beristinja' 
dengan batu hendaklah 
dengan bilangan ganjil. 
Dan jika salah seorang 
dari kalian bangun dari 
tidurnya, hendaklah 
membasuh kedua 
telapak tangannya 
sebelum 

memasukkannya dalam 
bejana air wudlunya, 
sebab salah seorang dari 
kalian tidak tahu ke 
mana tangannya 
bermalam." 


158 


, • - . I > ; - °:. f • - 
LW «—4xujJ (_)C- Joi) (jC. 

jLaaLSI UsA jl USjiU 
Jjj A^j'i^i ^jIclJ (_S^U3 1 lla jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Abu Bisyir] dari 
[Yusuf bin Mahak] dari 
[Abdullah bin Amru] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
tertinggal dari kami 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dalam suatu perjalanan 
yang kami lakukan, 
beliau lalu dapat 
menyusul saat kami 
hampir kehabisan waktu 
shalat 'Ashar sehingga 
kami berwudlu dengan 
hanya mengusap kaki 
kami. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berseru 
dengan suara yang keras: 
"Tumit-tumit yang tidak 
terkena air wudlu akan 
masuk ke dalam neraka." 
Beliau ucapkan itu 
hingga tiga kali." 


159 


<Jla Is J* 6^ S '3* ■* 

^ ■** i i a\j <a ^ i «aJaJ p j i <a^I1 

*t ' t ~X b" B ° - B - 

\ ^ ^ ^ i ^ * ^ * * ? ' " ^ 

1 5-" >« V j"*^J -* 
<Ujj (j-o ^^ii La AJ idll jit 4 luflj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Atha' bin Yazid] dari 
[Humran] mantan budak 
'Utsman bin Affan, 
bahwa ia melihat 
['Utsman bin Affan] 
minta untuk diambilkan 
air wudlu. Ia lalu 
menuang bejana itu pada 
kedua tangannya, lalu ia 
basuh kedua tangannya 
tersebut hingga tiga kali. 
Kemudian ia 
memasukkan tangan 
kanannya ke dalam air 
wudlunya, kemudian 
berkumur, memasukkan 
air ke dalam hidung dan 
mengeluarkannya. 
Kemudian membasuh 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mukanya tiga kali, 
membasuh kedua 
lengannya hingga siku 
tiga kali, mengusap 
kepalanya lalu 
membasuh setiap 
kakinya tiga kali. 
Setelah itu ia berkata, 
"Aku telah melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu 
seperti wudluku ini, 
beliau lalu bersabda: 
"Barangsiapa berwudlu 
seperti wudluku ini, 
kemudian dia shalat dua 
rakaat dan tidak 
berbicara antara 
keduanya, maka Allah 
mengampuni dosanya 
yang telah lalu." 


160 


Ujik Jll (JjAjI (e^i (JJ jail Ijjii 

J i 1 (jt Sj 1 J A l ll 1 "° t» .n i « (JU 

(jla£ ^jJajjll 1 jjljjujI (Jla »^ Jabali 
jiiuij auI ^jii-a ^lall Ij! 
jlill (J-a t—jlac-b^J Jjj (Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam bin 
Abu Iyas] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ziyad] 
berkata, "Aku 
mendengar [Abu 
Hurairah] berkata saat 
dia lewat di hadapan 
kami, sementara saat itu 
orang-orang sedang 
berwudlu, 

"Sempurnakanlah wudlu 
kalian! Sesungguhnya 
Abui Qasim shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tumit-tumit 
yang tidak terkena air 
wudlu akan masuk 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



i alu jj jj auI ^jc- Uj 

U Laj (Jll l^jlLaJ diljl a Lal 
(J? L*"" 



neraka." 



161 



■ " llS |j| jj SjL-aSI ; ■ aJ 

CjjIj (^jU S ';•;"„!! J*Ul]| Uli J 
alluj AjIc iill ^ J \p auI (J j^J 
LgjS (JjJ ^^jll (Jajll t_>"4\) 
L^Liill jl t la i ljL9 I ^ 13 1 l ajj I jj 

Lilj l^j al j i ill^i UU Uj 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Sa'id 
Al Maqbari] dari ['Ubaid 
bin Juraij] bahwa dia 
berkata kepada 
['Abdullah bin TJmar], 
"Wahai Abu 
Abdurrahman, aku 
melihat anda 
mengerjakan empat hal 
yang tidak aku lihat 
seorangpun dari 
sahabatmu 
melakukannya!" 
Abdullah bin 'Umar 
berkata, "Apa sajakah itu 
wahai Ibnu Juraij?" Ibnu 
Juraij berkata, "Aku 
melihat anda tidak 
menyentuh rukun-rukun 
(Ka'bah) kecuali rukun 
Yamani, aku melihat 
anda mengenakan sandal 
terbuat dari kulit, aku 
melihat anda mengecat 
(rambut) dengan 
berwarna kuning, dan 
saat manusia di Makkah 
melakukan talbiyah 
setelah melihat hilal aku 
melihat anda tidak 
melakukannya kecuali 
pada hari tarwiyah?" 
Abdullah bin 'Umar pun 
berkata, "Adapun 
tentang rukun Ka'bah, 
sungguh aku tidak 
pernah melihat 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



'alaihi wasallam 
mengusapnya kecuali 
rukun Yamani. 
Sedangkan mengenai 
sandal dari kulit, 
sungguh aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam juga 
mengenakan sandal kulit 
yang tidak berbulu, dan 
berwudlu dengan tetap 
mengenakannya, dan 
aku suka bila tetap 
mengenakannya. 
Adapun tentang warna 
kuning, sungguh aku 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mencelup 
dengan warna tersebut 
dan aku juga suka 
melakukannya. Dan 
tentang talbiyah, 
sungguh belum pernah 
aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertalbiyah 
kecuali setelah 
kendaraannya melaju 
(menuju Mina)." 



162 



Jj&Loli) Olla (Jll Aluia UliAk 
<""; jjc. .lili. Ijjia. (Jll 

^lll (Jllilll A J LaC ^1 (jc- (jjjAui 

l^ ioll^j (j^l AjjjI (Jjoic 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid] dari 
[Hafshah] dari [Ummu 
'Athiyah] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada mereka saat 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







memandikan puterinya: 
"Hendaklah kalian mulai 
dari yang sebelah kanan 
dan anggota wudlunya." 


163 


- 'l ' " (jj ClllLkluI ^JJ^I (Jli 4 1T l'j'i 

4 1» jj (j^iill ^ .T'*.. ^Ijjij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
'Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Asy'ats bin 
Sulaim] berkata, Aku 
mendengar [Bapakku] 
dari [Masruq] dari 
['Aisyah] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam suka memulai 
dari sebelah kanan saat 
mengenakan sandal, 
menyisir rambut, bersuci 
dan selainnya." 


164 


(Jljj i 'a',, jj jjj au| .Jjc. UjJli. 

CjjLi.j allaj «Ljlc Atll ( _ s -1j-=» 
(jjllll (jjiijUl j, <aaJl oiU-a 

AjIc Atll (_5-lj-a (J J-^J 
jjj s3j C-IJVI lilli ^ ,ilLlJ 
(Jll 4_La IjJj «ajpj (jl (_)j:Ull 

Aic. ^j-o ijli «ajj ^J^ Ajull^l 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ishaq 
bin Abdullah bin Abu 
Thalhah] dari [Anas bin 
Malik] berkata, "Ketika 
waktu shalat Ashar tiba, 
orang-orang mencari air 
wudlu namun tidak 
mendapatkannya. Lalu 
aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diberi air 
wudlu, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
meletakkan tangannya di 
atas bejana tersebut 
seraya memerintahkan 
orang-orang untuk 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berwudlu darinya." Anas 
berkata, "Aku melihat 
air keluar dari jari-jari 
beliau hingga semua 
orang sampai yang 
terakhir dapat 
berwudlu." 


165 


1 i'iV. S'iviiMS JIS /j,jt.„ jil 

^jLic. Jliluijl (JaI (Jj3 
La j Injili (j-a 1 oja-ui 


Telah menceritakan 
kepada kami [Malik bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Israil] dari 
[Ashim] dari [Ibnu 
Sirin] berkata, "Aku 
berkata kepada Abidah, 
"Kami memiliki rambut 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam yang kami 
dapat dari [Anas], atau 
keluarga Anas.' Ia lalu 
berkata, "Sekiranya aku 
memiliki satu helai 
rambut Rasulullah, maka 
itu lebih aku sukai 
daripada dunia dan 
seisinya." 


166 


(Jli (jLajlui (jj 'n» lji 

Jjli. Uli ^luj J Alll 0 ^ V» 

(ji (Jjl 4^11a jjlS 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdurrahim] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Sa'id bin 
Sulaiman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbad] dari [Ibnu 
Aun] dari [Ibnu Sirin] 
dari [Anas], bahwa 
ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mencukur 
rambutnya, maka Abu 
Thalhah adalah orang 
yang pertama 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mengambil rambut 
beliau." 


167 


jjc ' alu j'; (jj auI Ijjii 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] dari [Malik] 
dari [Abu Az Zinad] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika anjing 
menjilat bejana seorang 
dari kalian, maka 
hendaklah ia cuci hingga 
tujuh kali." 


168 


liii-aSI \io jjl -■■ 1 1') UlAa 
^JLLa (jfc '"'»"'" jlip 

<j <] *— aj*J (3*-^3 ^ cJ^-J^' 
AikiU a! M j£L2i3 sljjl ^-ik 

Ivii-s. i nvit jji 

j c-. A| i,<-. ft^i JIS 
(«i iVy "nati («i JJ^ij (Jjiij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq] 
telah mengabarkan 
kepada kami [ Abdush 
Shamad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Abdullah bin Dinar] aku 
mendengar [Bapakku] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa ada 
seorang laki-laki melihat 
seekor anjing menjilat- 
jilat tanah karena 
kehausan, lalu orang itu 
mengambil sepatunya 
dan mengisinya air 
untuk kemudian 
diminumkan kepada 
anjing tersebut hingga 
kenyang. Allah lalu 
berterima kasih 
kepadanya dan 
memasukkannya ke 
dalam surga." [Ahmad 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bin Syabib] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Bapakku] 
dari [Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Hamzah bin 'Abdullah] 
dari [Bapaknya], bahwa 
pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ada beberapa 
anjing yang kencing dan 
membuang kotoran di 
dalam masjid, namun 
para sahabat tidak 
menyiramnya dengan 
sesuatu." 


169 


^jc. ^jiUl ^jc. 4 la uj 

la lilj 3^ ^ ^iiil 
dia a uiVi C5 ic. A^Liil Lijla 
^kl UK i^.la (J _ik ci^jl 
U. ,',Mr., i ~\\» []<v, SU JIS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
'Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Ibnu Abu As Safar] dari 
[Asy Sya'bi] dari [Adi 
bin Hatim] berkata, 
"Aku bertanya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lalu 
menjawab: "Jika kamu 
melepas anjing 
buruanmu yang telah 
terlatih lalu ia 
mendapatkan hasil 
buruan, maka makanlah 
hasil buruannya. Jika 
anjing itu memakannya 
maka kamu jangan 
memakannya, sebab ia 
menangkap untuk 
dirinya sendiri." Aku 
lalu bertanya lagi, "Aku 
melepas anjing 
buruanku, lalu aku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mendapati anjinglain 
bersama dengan 
anjingku?" Beliau 
menjawab: "Jangan 
kamu makan, karena 
kamu membaca 
basmalah untuk 
anjingmu dan tidak 
untuk anjing yang lain." 


170 


(g^j&all Lu lii la i_ijjs ^1 (jjl 

Ajlll jjLsILa ojjja (-jI (jc. 

(J jlS U «lua (J JLiill 

1 5- * oi.<--| j (Jl « « * i w i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam bin 
Abu Iyas] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id Al 
Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seorang hamba akan 
selalu dihitung shalat 
selama ia di masjid 
menunggu shalat dan 
tidak berhadats." Lalu 
ada seorang laki-laki 
non-Arab berkata, "Apa 
yang dimaksud dengan 
hadats wahai Abu 
Hurairah?" Abu 
Hurairah menjawab, 
"Suara." Yaitu kentut. 


171 


l «j'^'j V tJLS ^i^j <j!c- 'M 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Az 
Zuhri] dari [ Abbad bin 
Tamim] dari 
[Pamannya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bersabda: "Janganlah 
kamu pergi hingga 
engkau mendengar suara 
atau mencium bau." 


172 


ijjJLa Jla Ijt m jj 4jjj3 lil^a 
^1 jili (jc. (JC- JJja. 
<jj .laa-a (jc. [g jjjJI ts i*J 

j "'^'.U. (J* 2'«V^| 
L? "'l (j' '"'"-v 'i'"!' f! 1i 
CjjiU alLjj <> j V. aIiI ^U^i «lili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Al 
A'masy] dari [Mundzir 
Abu Ya'la Ats Tsauri] 
dari [Muhammad bin Al 
Hanafiyah] ia berkata, 
[Ali] berkata, "Aku 
adalah seorang laki-laki 
yang mudah 
mengeluarkan madzi, 
karena malu untuk 
bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
aku suruh Miqdad bin Al 
Aswad untuk bertanya. 
Lalu ia pun bertanya, 
beliau kemudian 
menjawab: "Cukup 
baginya berwudlu." 
[Syu'bah] juga 
meriwayatkan dari [Al 
A'masy]." 


173 


4 a! uj ^jI jc. ia 3 jc. ^jl±u!u 

•^0 *.J^' J^-! £^ aC ' (j' 
(jLailt (Jllu <jl o (jJ 

<ja-Auj jLiuC. (Jla e j£ij (J > na ij 

ajIc. iiil J jiaj (j-» 

' ■ a£ (jj ^j'j ^ a-Uaj jJJj^'j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'd bin 
Hafsh] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Yahya] dari [Abu 
Salamah] bahwa [Atha 
bin Yasar] mengabarkan 
kepadanya, bahwa [Zaid 
bin Khalid] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa ia 
pernah bertanya 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







['Utsman bin 'Affan] 
radliallahu 'anhu, Aku 
bertanya, "Apa 
pendapatmu jika seorang 
laki-laki berhubungan 
badan dengan isterinya 
namun tidak keluar air 
mani?" 'Utsman 
menjawab, "Hendaknya 
ia berwudlu seperti 
wudlunya untuk shalat, 
lalu membasuh 
kemaluannya." Utsman 
melanjutkan, "Aku 
mendengarnya dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, aku 
menanyakan hal itu 
kepada Ali, Zubair, 
Thalhah, dan Ubay bin 
Ka'b? radliallahu 
'anhum. Mereka semua 
menyuruh untuk 
melakukannya." 


174 


(J^J <J! C>"_jl illuj AjIc 
Jlla j Ua j <Luilj3 £Lai j1 LtajVl 

i-iWcJ M ;it„j 4 Al ir^. 

jj! (Ji! Aj« l n UjAa. (Ji! C lA j 
(jc (_gja J j jAic- (Jaj jLlj Ai)l ^Jt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [An Nadir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
Hakam] dari [Dzakwan 
Abu Shalih] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengirim seorang 
utusan kepada seorang 
laki-laki Anshar. Maka 
laki-laki Anshar itu pun 
datang sementara 
kepalanya basah. Lalu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya: 
"Sepertinya kami telah 
membuat kamu tergesa- 
gesa?" Laki-laki Anshar 
itu menjawab, "Benar." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
bersabda: "Jika kamu 
dibuat tergesa-gesa atau 
tertahan (tidak 
mengeluarkan mani), 
maka cukup bagimu 
berwudlu." Hadits ini 
dikuatkan juga oleh 
[Wahhab] ia berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah]. 
Abu 'Abdullah berkata, 
riwayat [Ghundar] dan 
[Yahya] dari [Syu'bah] 
tidak menyebutkan 
'wudlu'." 


175 


cJ* (j' "'i-- 
^J^-a C_1J jS ^jC. <Gac. jj ^uijji 

4^1 'J |jlS 4"vi1i rw« i w Ali 

(J JJ^J lj Clllka ULbjJJj 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Salam] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Yahya] dari [Musa 
bin 'Uqbah] dari 
[Kuraib] mantan budak 
Ibnu Abbas, dari 
[Usamah bin Zaid], 
bahwa ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertolak 
meninggalkan Arafah 
beliau menuju bukit dan 
menunaikan hajatnya." 
Usamah bin Zaid 
berkata, "Aku lalu 
menuangkan air 
untuknya hingga beliau 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







pun berwudlu. aku lalu 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, apakah kita 
akan shalat di sini?" 
Beliau menjawab: 
"Tempat shalat ada di 
depanmu." 


176 


aj^)C ^-<uj Aji -» lax 

(jlj aJ «LiliJ C {», j ^ 

A l\r. li^l (J»^ Sjli i 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
'Ali] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Wahhab] 
berkata, aku mendengar 
[Yahya bin Sa'id] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Sa'd bin Ibrahim] 
bahwa [Nafi' bin Jubair 
bin Muth'im] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa dia 
mendengar ['Urwah bin 
Al Mughirah bin 
Syu'bah] menceritakan 
dari [Al Mughirah bin 
Syu'bah], bahwa dia 
pernah bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
suatu perjalanan. Beliau 
lalu pergi untuk buang 
hajat, sementara Al 
Mughirah menuangkan 
air untuk beliau hingga 
beliau pun berwudlu, 
membasuh muka, 
mengusap kepala dan 
sepasang sepatunya." 


177 


aJj! ciiU ajIa (_>uIjc. (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Atll (_5-1j-=> <&l (Jj^J ^^JajJalj 

(Jjjjj Uiajii.il JJkj sJaj jl (JJkj 

, s* f'' 

a^^ui ^j-a ^jl^j^JI CIiIjVI ^)Ii*]l 
AilaJi (jjji ^Ui (jl^)xC (Jl 

J 1 * l' ^ 1 j']' L1N 1 Q 1 ^ 1 /V 1 i l3 

Cliiaa (_>jAjc. (jjl (Jli (Jj-oj ^13 
cs^' yr^W ^'j tr^O es^ 

J f 3 



^ J 1 - 5 r 4 



LLa3 ^ J^ ^ U.. ''..'^ U.. J 



7^-uUI 



[Makhramah bin 
Sulaiman] dari [Kuraib] 
mantan budak Ibnu 
'Abbas, bahwa 
['Abdullah bin 'Abbas] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa ia 
pada suatu malam 
pernah bermalam di 
rumah Maimunah, isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan bibinya 
dari pihak ibu. Katanya, 
"Aku berbaring di sisi 
bantal sementara Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan isterinya 
berbaring pada bagian 
panjang (tengahnya). 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
tidur hingga pada tengah 
malam, atau kurang 
sedikit, atau lewat 
sedikit, beliau bangun 
dan duduk sambil 
mengusap sisa-sisa 
kantuk yang ada di 
wajahnya dengan 
tangan. Beliau kemudian 
membaca sepuluh ayat 
terakhir dari Surah Ali 
'Imran. Kemudian 
berdiri menuju tempat 
wudlu, beliau lalu 
berwudlu dengan 
memperbagus wudlunya, 
lalu shalat." Ibnu Abbas 
berkata, "Maka akupun 
ikut dan melakukan 
sebagaimana yang beliau 
lakukan, aku lalu berdiri 
di sampingnya. Beliau 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



kemudian meletakkan 
tangan kanannya di 
kepalaku seraya 
memegang telingaku 
hingga menggeserku ke 
sebelah kanannya. 
Kemudian beliau shalat 
dua rakaat, kemudian 
dua rakaat, kemudian 
dua rakaat, kemudian 
dua rakaat, kemudian 
witir. Setelah itu beliau 
tidur berbaring hingga 
tukang adzan 
mendatanginya, beliau 
lalu berdiri dan shalat 
dua rakaat ringan, 
kemudian keluar untuk 
menunaikan shalat 
Subuh." 



178 



<Gl^)-al ^jC' o^^jC. ^UioA ^jC. 

^ ^ uajl & t " i /iri 1 1 g 1 ^ M ^flj 
(jj^ ^Jc- <&\ ~ ^J^JI 
•»Uii (jjlill lili (j u «i* II dlilai. 
/-llaS 4-ajla lilj (jjlLaJ 

^iil jjLkluj cJliij f\ «"uli i 



,l2ila AjI ciiiaa 



t "i W 7» J iffl ll ^^kj ^gJ^ 

Uala s-La (_5-^lj L3_j3 L—U-al 
Atll ^U^i AUl (J jjjj ■ ijT^il 
4 Vlo (_jillj iil 1«^ jiili j 4 Vlo 
ojl jaJ CllA C)* 

^jik Iji ^lii («a AiSj ia 

l_JJj3 jl (JLa JJjall (jjiiii 

i3b y <_5jil Jllill <jja 5-? 

AJ l]I^J3 £5ii=J ^jJ^J ililul ClsJtl 
(j-a^iill Cati (Jijll lAjj (21a1c La 

cjJla (21] j ^«1 <ejil V (J3ja1! jl 

jill (J jujj ^ jjA (J g.1 ia ml 



Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari isterinya 
[Fatimah] dari neneknya 
[Asma v binti Abu Bakar] 
bahwa ia berkata, "Aku 
pernah menemui 
Aisyah, isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ketika terjadi 
gerhana matahari. Saat 
itu orang-orang sedang 
melaksanakan shalat dan 
saat itu iapun berdiri 
shalat. Setelah itu aku 
katakan kepadanya, 
"Apa yang dilakukan 
orang-orang?" Aisyah 
lalu memberi isyarat 
dengan tangannya ke 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



arah langit seraya 
berkata, "Maha suci 
Allah." Aku lalu berkata, 
"Satu tanda kekuasaan 
Allah." Lalu dia 
mengiyakan dengan 
memberi isyarat. Maka 
akupun ikut shalat 
sementara timbul 
perkara yang 
membingungkanku, 
hingga aku siram 
kepalaku dengan air. 
Selesai shalat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengucapkan 
puja dan puji kepada 
Allah, kemudian beliau 
bersabda: "Tidak ada 
sesuatu yang belum 
diperlihatkan kepadaku, 
kecuali aku sudah 
melihatnya dari 
tempatku ini hingga 
surga dan neraka. Dan 
telah diwahyukan 
kepadaku bahwa kalian 
akan terkena fitnah 
dalam qubur kalian 
seperti, atau hampir 
serupa dengan fitnah 
Dajjal yang aku sendiri 
tidak tahu fitnah apakah 
itu." Asma v berkata, 
"Setiap salah seorang 
dari kalian akan 
didatangkan (dalam 
sidang), lalu dikatakan 
kepadanya, Apa yang 
kamu ketahui tentang 
laki-laki ini 
(Rasulullah)? ' Adapun 
orang beriman atau 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







orang yang yakin -aku 
tidak tahu mana yang 
Asma' ucapkan-, lalu 
orang tersebut akan 
menjawab, 'Dia adalah 
Muhammad utusan 
Allah. Ia datang kepada 
kami membawa 
penjelasan dan petunjuk. 
Kami lalu 

menyambutnya, beriman 
dan mengikuti 
seruannya.' Maka kepada 
orang itu dikatakan, 
'Tidurlah kamu dengan 
baik, sungguh kami telah 
mengetahui bahwa kamu 
adalah orang beriman.' 
Adapun Munafik atau 
pelaku dosa besar -Aku 
tidak tahu mana yang 
diucapkan Asma'- akan 
menjawab, Aku tidak 
tahu siapa dia, aku 
mendengar orang-orang 
mengatakan sesuatu 
maka aku pun mengikuti 
ucapan tersebut'." 


179 


(jli i jj ijc. liiiSk 
dJll o' 6^. j^l 

t OlN Uji jjl I lll'iin'ii ll-vl jjl 

Ai j (jj Ait <Jlaa 1 i alLij 
(jj!i^)-<i (jjj^-o Aji (JLuc- i!i 

'o'*- f f ' " 1t a" a " 

£j olil Lagj i—lAJS ( _ s 2k 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Amru bin Yahya Al 
Mazini] dari [Bapaknya] 
bahwa ada seorang laki- 
laki berkata kepada 
[Abdullah bin Zaid] -dia 
adalah kakek Amru bin 
Yahya-, "Bisakah 
engkau perlihatkan 
kepadaku bagaimana 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





AjL^j ^Jt nf*. 


'alaihi wasallam 
berwudlu?" 'Abdullah 
bin Zaid lalu menjawab, 
"Tentu." Abdullah lalu 
minta diambilkan air 
wudlu, lalu ia 
menuangkan air pada 
kedua tangannya dan 
membasuhnya dua kali, 
lalu berkumur dan 
mengeluarkan air dari 
dalam hidung sebanyak 
kali, kemudian 
membasuh mukanya tiga 
kali, kemudian 
membasuh kedua tangan 
dua kali dua kali sampai 
ke siku, kemudian 
mengusap kepalanya 
dengan tangan, dimulai 
dari bagian depan dan 
menariknya hingga 
sampai pada bagian 
tengkuk, lalu 
menariknya kembali ke 
tempat semula. Setelah 
itu membasuh kedua 
kakinya." 


180 


' ■ uA j liiii (Jll Ja j-o UjAa. 

(jj Alt (JLul (^ul^ (JJ 

iul ^'^* <^A^ p O'" ^ j 
dLo (j/s jjjj lc-A9 ^Ijjj A-ilc 

(j-o aA) ^jic- lafili 4j1c iil 

' j .. j a 
(jLit i!i 4^-^ J (JIjUlS 6 Al 

, ? ' - s * - s 

Lagj (Jjiils 4-uilj ^»«1 oi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhhaib] dari 
['Amru] dari [Bapaknya] 
berkata, "Aku pernah 
menyaksikan Amru bin 
Abu Hasan bertanya 
kepada [Abdullah bin 
Zaid] tentang wudlunya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Lalu ia minta 
diambilkan satu gayung 
air, kemudian ia 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







memperlihatkan kepada 
mereka cara wudlu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Ia 
menuangkan air dari 
gayung ke telapak 
tangannya lalu 
mencucinya tiga kali, 
kemudian memasukkan 
tangannya ke dalam 
gayung, lalu berkumur- 
kumur, lalu 
memasukkan air ke 
hidung lalu 
mengeluarkannya 
kembali dengan tiga kali 
cidukan, kemudian 
memasukkan tangannya 
ke dalam gayung, lalu 
membasuh mukanya tiga 
kali, kemudian 
membasuh kedua 
tangannya dua kali 
sampai ke siku. 
Kemudian memasukkan 
tangannya ke dalam 
gayung, lalu mengusap 
kepalanya dengan 
tangan; mulai dari 
bagian depan ke 
belakang dan 
menariknya kembali 
sebanyak satu kali, lalu 
membasuh kedua 
kakinya hingga mata 
kaki." 


181 


jtll (Jj'«j t'n\r. j4. \jS i 2 a i-v -v 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





(JJJj (jj i» j i a» 11 j 
j^jlll ^uiji jj! (Jlljo^jt 
Ajj ^Unj AjIc ^jij-a 

LaSjj^j j La£A j^j (^5-^ 


Hakam] berkata, aku 
pernah mendengar [Abu 
Juhaifah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
keluar mendatangi kami 
di waktu tengah hari 
yang panas. Beliau lalu 
diberi air wudlu hingga 
beliau pun berwudlu, 
orang-orang lalu 
mengambil sisa air 
wudlu beliau seraya 
mengusap- 
ngusapkannya. 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat zhuhur 
dua rakaat dan 'ashar dua 
rakaat sedang di 
depannya diletakkan 
tombak kecil." Abu 
Musa berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meminta 
bejana berisi air, beliau 
lalu membasuh kedua 
tangan dan mukanya di 
dalamnya, lalu 
menyentuh air untuk 
memberkahinya seraya 
berkata kepada 
keduanya (Abu Musa 
dan Bilal): "Minumlah 
darinya dan usapkanlah 
pada wajah dan leher 
kalian berdua." 


182 


UAlk (JIS aill (jj ^c. lliAk 
(Jla ,H ui (jj ^jaIjjI (^jj i_Jj&«j 

^jj ijJaa 'o ^gls^pA (Jla t ■ il g l7i 

Jjuij <_s^l jA jlla 
^ illoj <ule altl ^jij-a «uli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 
Ibrahim bin Sa'd] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





(JlljJaA Jj (j-a jA> j 
(j.lLaJ j > ii^H (jc- o^^jC. 

J^j <uic zOlI J i (Jill LiLajJ 


berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] dari 
[Shalih] dari [Ibnu 
Syihab] berkata, 
[Mahmud bin Ar Rabi'] 
mengabarkan kepadaku, 
ia berkata, "Dialah orang 
yang diberkahi oleh 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di 
wajahnya saat dia masih 
kecil dari sumur 
mereka." Dan 'Urwah 
menyebutkan dari Al 
Miswar, dan Selainnya - 
setiap dari keduanya 
saling membenarkan 
satu sama lain-, bahwa 
ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
berwudlu, hampir saja 
mereka berkelahi 
memperebutkan bejana 
bekas wudlu beliau." 


183 


r iM t "'i» «ui (JlJ ^iiJl 

ciiMa J^ AjIc 'M (^ull 
^=lj (jaJ (jji (j) Jj^j ^ 

di Jiia a j'* la ' ala dia 
jj (Ji« 4 jjjS (jjj Sjjll! ^La. 


Bab. Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Yunus] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim bin Isma'il] 
dari [Al Ja'd] berkata, 
aku mendengar [As Sa'ib 
bin Yazid] berkata, 
"Bibiku pergi bersamaku 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu ia 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, 
sesungguhnya putra 
saudara perempuanku ini 
sedang sakit." Maka 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengusap 
kepalaku dan 
memohonkan 
keberkahan untukku. 
Kemudian beliau 
berwudlu, maka aku pun 
minum dari sisa air 
wudlunya, kemudian aku 
berdiri di belakangnya 
hingga aku melihat ada 
tanda kenabian sebesar 
telur burung di 
pundaknya." 


184 


(jj A)jl AjC (jC (jt mJ^J 
AjJj Jc. slUyi (j-a £jal AiljjJ 
j'-'' <a<a j\ (J t nr- 1 ^ U, t «a 
(J*i3 ai^lj 4ja£ (j-o (JjAiuJ j 

(Jxaia Ij^Ij lili j 
^ujlaj (jjj^)-a (jjj^)-o (jjk9j-oJI 
(jLit j Laj JjSl La 4_ui!^)j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Khalid bin 
'Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Amru bin Yahya] 
dari [Bapaknya] dari 
['Abdullah bin Zaid], 
bahwa ia menuangkan 
air dari gayung ke 
telapak tangannya lalu 
mencucinya, atau 
berkumur-kumur, lalu 
memasukkan air ke 
hidung dari satu cedukan 
telapak tangannya. Dia 
lakukan ini tiga kali. 
Kemudian membasuh 
kedua tangannya sampai 
ke siku dua kali dua kali. 
Kemudian mengusap 
kepalanya dengan 
tangan dan menariknya 
(ke belakang kepala) lalu 
mengembalikannya 
sekali, lalu membasuh 
kedua kakinya hingga ke 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



mata kaki. Setelah itu ia 
berkata, "Begitulah 
wudlunya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 



185 



L5 j\ (jj j^ac djJl^ -Jaili 4jjI (jt 
(jc j (jj auI ic- (jLui (jlna. 

j-a JjJJ Lc.u3 ^lLj j 

U^Un^ Aji LS \c. USa 

j'— a-Ja pUVI si (J^.jI ,s»J 

cLi^ljj lii^j j'iv;, a | j (j, - :, v;,,. I j 
^ si ^j s-l-o (j« dili^c. 
(^LjS p (Jj^ii eUVI 

4jjj (jLiia ?.IjVI (J si 

ae, f** 'T S 

(Jjali ^LujI^j ^uiia c-LjV I ^ si 

SJJ (J^.jI ^J Li^J ^>Jjlj 4_lij 



S^)-0 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhhaib] dari 
['Amru bin Yahya] dari 
[Bapaknya] berkata; 
Aku pernah 

menyaksikan 'Amru bin 
Abu Hasan bertanya 
kepada [ Abdullah bin 
Zaid] tentang wudlunya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Abdullah lalu 
minta diambilkan bejana 
berisi air, lalu ia 
memperlihatkan kepada 
mereka cara wudlu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Lalu ia 
memulai dengan 
menuangkan air dari 
bejana ke telapak 
tangannya lalu 
mencucinya tiga kali. 
Kemudian memasukkan 
tangannya ke dalam 
bejana, lalu berkumur- 
kumur, lalu 
memasukkan air ke 
hidung dan 
mengeluarkannya 
kembali dengan tiga kali 
cidukan. Kemudian 
memasukkan tangannya 
ke dalam bejana dan 
membasuh mukanya tiga 
kali, kemudian 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







memasukkan tangannya 
ke dalam bejana dan 
membasuh kedua 
tangannya sampai ke 
siku dua kali dua kali. 
Kemudian ia 
memasukkan tangannya 
ke dalam bejana dan 
mengusap kepalanya 
dengan tangan, ia mulai 
dari bagian depan ke 
belakang lalu 
mengembalikannya lagi 
(ke arah depan), 
kemudian memasukkan 
tangannya ke dalam 
bejana dan membasuh 
kedua kakinya." Dan 
telah menceritakan 
kepada kami [Musa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] berkata, 
"Ia mengusap kepalanya 
satu kali." 


186 


(Jla ' jjji jj (jj auI 

<U)I ^JC- (jt £3U (jC- lillLo Uji^-' 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Nafi'] 
dari ['Abdullah bin 
Umar], bahwa ia 
berkata, "Pada masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, laki- 
laki dan perempuan 
semuanya minta diajari 
berwudlu." 


187 


j LLb j!ia (Jat 1 ^ (_paJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





1 'i i * itU i "* iVoi i A \ j-> "V. 


[Muhammad bin Al 
Munkadir] berkata, "Aku 
mendengar [Jabir] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam datang 
menjenguk saat aku 
sedang sakit yang 
mengakibatkan aku tidak 
sadar. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
berwudlu dan 
menyiramkan sisa air 
wudlunya hingga aku 
pun sadar. Aku lalu 
bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, untuk 
siapakah warisan itu? 
Sebab aku tidak 
mewariskan kalalah 
(tidak punya anak)? ' 
maka turunlah ayat 
tentang waris." 


188 


dai iSir^.\l [*ijrui.1lS ^j„'il 
^Sjj aJa! j! Si! u-yja (jli 

a a qa i ■ L aa aJ ^ILjj 4uic. 

/jl i n>i-i.^\l ji T^i i 4 li 
"(,' „« 'e, 

I„\< ijStl l.UjIi ai< d i« U..,Vi 
SiUjj (jjijl-iJ (Jla a ''^ j»S lila 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Munir] mendengar 
[Abdullah bin Bakar] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid] dari 
[Anas] berkata, "Waktu 
shalat telah masuk, bagi 
orang-orang yang 
rumahnya dekat mereka 
pulang untuk wudlu, 
sementara yang lain 
masih di dalam masjid. 
Lalu diberikan sebuah 
bejana kecil yang terbuat 
dari kayu kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Namun 
bejana itu tidak cukup 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







untuk dimasuki oleh 
telapak tangan beliau, 
hingga orang-orang pun 
berwudlu (dari jari 
tangan beliau) semua." 
Kami lalu bertanya, 
"Berapa jumlah kalian 
saat itu?" Anas 
menjawab, "Lebih dari 
delapan puluh orang." 


189 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Ala v ] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Buraid] dari [Abu 
Burdah] dari [Abu 
Musa], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam minta 
diambilkan bejana berisi 
air, beliau lalu mencuci 
kedua tangan dan 
wajahnya dalam bejana 
tersebut dan mendoakan 
keberkahan." 


190 


(Jll 4 a Uji ^1 (jj jj^ill £s 

illuj aAIc iiil ^U^i auI J jjjj 

(j-o jjj [J il-o AJ Ua/)i.U 

^LulA^ ^±J^}-a ^AJ^)-0 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abu Salamah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Yahya] 
dari [Bapaknya] dari 
[ Abdullah bin Zaid] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam datang, lalu 
kami menyiapkan air 
dalam sebuah bejana 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



(jl Ajjc (jj auI Ijc. (jj Atll lijc. 
(j^aj-aj (jl ^9 A-il jjl j^liLjjl 

Atjl \{;<~. £]Uji.l (J^.jj jjjiljt 
(J jL ^ jA Jll 

4 jjjjlc, ClijlSj 4ic Ai\ *Jaj 
^ fjll (jl dl^aJ 1 3 "*- iill ^ l^ij 

I jSjjA 4j<^j Jikil j Ajjj (J^J 

(jjjUlI J^C. I Ji] (j^JJ^jl 

4 i afla I L-li <aa a ^-i (j^l^l j 
jilLjj AjIc iill (^Il-a 
(_ja lili) ^ jSc. L-lLaj 1 JMJa ij 
(jjlia (jl u2l JJ 1*1 j (jjila 



yang terbuat dari 
tembaga. Beliau lalu 
berwudlu; membasuh 
muka tiga kali, lalu 
membasuh tangan dua 
kali dua kali, lalu 
mengusap kepalanya 
dimulai dari depan ke 
belakang dan 
menariknya kembali ke 
depan. Kemudian 
membasuh kedua 
kakinya." 



191 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Ubaidullah bin 
Abdullah bin 'Utbah] 
bahwa [Aisyah] berkata, 
"Tatkala sakit Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam semakin berat, 
beliau minta izin kepada 
isteri-isterinya agar 
beliau dirawat di 
rumahku, lalu mereka 
pun mengizinkannya. 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu keluar 
berjalan dengan dipapah 
oleh dua orang; Abbas 
dan seorang lagi." 
['Ubaidullah] berkata, 
"Aku lalu kabarkan hal 
itu kepada [Abdullah 
bin Abbas], lalu dia 
berkata, "Tahukah kamu, 
siapakah lelaki yang lain 
itu?" Aku jawab, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"Tidak". Dia lantas 
berkata, "Orang itu 
adalah 'Ali bin Abu 
Thalib? radliallahu 
'anhu." [Aisyah] 
menceritakan bahwa 
ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sudah 
berada di rumahnya dan 
sakitnya makin berat, 
beliau mengatakan: 
"Siramkan air kepadaku 
dari tujuh geriba yang 
belun dilepas ikatannya, 
sehingga aku dapat 
memberi pesan kepada 
orang-orang." Kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam didudukkan 
untuk mandi dengan 
ember milik Hafshah, 
isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Maka 
kami segera menyiram 
beliau hingga beliau 
memberi isyarat sudah 
cukup. Setelah itu beliau 
keluar menemui orang- 
orang." 


192 


djJIJ ' i-jS Lij^ji.! j (jj «fiil 

Ajjj ^jlc- liSii «.La jj-a JjJJ 
S.Vi £]i 1| ~" j'j" 

aJ S.JA.I J <ijC- (j^l Cj,\ja tlljLl 

AjJj (JLiC Clil^i A^j^j 
__>Jjli ^ inal «.La oAlJ A^l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khalid bin 
Mukhallad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Bilal] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Amru bin Yahya] dari 
[Bapaknya] berkata, " 
Pamanku berlebihan 
dalam berwudlu, lalu ia 
berkata kepada 
[Abdullah bin Zaid], 
"Beritahu kami berdua 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





AjIc 2i) ^La Clylj Ij^A 


bagaimana kamu melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam wudlu. 
'Abdullah bin Zaid minta 
bejana berisi air, lalu ia 
menuangkan ke telapak 
tangannya dan 
mencucinya tiga kali. 
Kemudian memasukkan 
tangannya ke dalam 
bejana tersebut, lalu 
berkumur dan 
mengeluarkan air dari 
dalam hidung sebanyak 
tiga kali dari satu 
cidukan tangan. 
Kemudian memasukkan 
tangannya ke dalam 
bejana menciduk air dan 
membasuh mukanya tiga 
kali. Kemudian 
membasuh tangannya 
sampai siku dua kali-dua 
kali. Kemudian 
mengambil air dengan 
tangannya dan 
mengusap kepalanya, ia 
tarik tangannya ke 
belakang kepala lalu 
dikembalikan ke depan. 
Kemudian membasuh 
kakinya. Setelah itu 
berkata, "Begitulah aku 
melihat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
berwudlu'." 


193 


iiil ^U^i (^jlll (jUiul (jt tlijU 

«La (j-a «j^jj <J3 ^I^J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Hammad] 
dari [Tsabit] dari [Anas 
bin Malik], bahwa Nabi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





1* u uli La LliajjJ ^ja 


shallallahu 'alaihi 
wasallam minta untuk 
diambilkan bejana berisi 
air kepada orang-orang, 
maka diberikanlah satu 
bejana besar dan beliau 
meletakkan tangannya 
ke dalam bejana 
tersebut." Anas berkata, 
'Aku sengaja 
memperhatikan air yang 
keluar dari selah-selah 
jari beliau." Anas 
melanjutkan, "Aku 
menduga bahwa orang- 
orang yang berwudlu 
saat itu berjumlah antara 
tujuh puluh hingga 
delapan puluh orang." 


194 


t"i»«i» Jla jli jj! («jS^i (Jla 

AjIc. Atll (^glia (^Jill (J^J^J Haji 
(J t /i* 1 (jl^ _$l (J ul» 1 aj 1 u^g 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mis'ar] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Ibnu Jabar] 
berkata, "Aku 
mendengar [Anas] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membasuh, 
atau mandi dengan satu 
sha' hingga lima mud, 
dan berwudlu dengan 
satu mud." 


195 


J.>l'l\l jll Vil-v l"'ljl-v\l ^jl 

(j-a^^ll ^Jt ^jj 4 alui ^jl (jt 
H ui ^jc. ^)-aC. ^jj A)jl ^JC. ^jc. 

^Ac. ^uia Aji ^iLj j *Liic. 

jJLui jir. jji ^tll lir. ^jlj'na-^ll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ashbagh 
bin Al Faraj Al Mishri] 
dari [Ibnu Wahhab] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Amru bin Al Harits] 
telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





iill ^'^* JjJ-^l jc- 1» '» Uji 

jjI ^jji.l <jat (jj ^j-uijii cJ^j 

(jl o^)J^i AJoUu UI (jl i «ajll 
.Al -jj»J j-at (JUia 4j1=l IjuLiu 


kepadaku [Abu An 
Nadir] dari [Abu 
Salamah bin 
Abdurrahman] dari 
[Abdullah bin 'Umar] 
dari [Sa'd bin Abu 
Waqash] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa beliau 
mengusap sepasang 
sepatunya." [Abdullah 
bin 'Umar] menanyakan 
hal ini kepada ['Umar] ia 
lalu menjawab, "Ya. Jika 
Sa'd menceritakan 
kepadamu sebuah hadits 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
janganlah kamu bertanya 
kepada selainnya." 
[Musa bin Uqbah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu An Nadir] bahwa 
[Abu Salamah] 
menceritakan 
kepadanya, bahwa [Sa'd] 
menceritakan 
kepadanya, dan [Umar] 
menyebutkan kepada 
[Abdullah] seperti itu." 


196 


Jjil^iJI JLL (jj jJaC- Uj la 

^3^3 (j^ '"'} ^ UliSi. (Jll 

(jj »J jc- (Jc. jjj4 (jJ ^iU 
a^^ji-all <jjI qC a^jji-all 
(J J^J (jt^juiu 
^ \ a I Aji ~V.'.- j Ajlc- 
?Lii LjjS ojULj ojjiJJI 4j«jj13 
i'i-li j" ^j' j'^ i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Khalid Al Harrani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Yahya bin Sa'id] dari 
[Sa'd bin Ibrahim] dari 
[Nafi' bin Jubair] dari 
[Urwah bin Al 
Mughirah bin Syu'bah] 
dari bapaknya, [Al 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Mughirah bin Syu'bah] 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa beliau 
keluar untuk buang 
hajat, lalu Al Mughirah 
mengikutinya dengan 
membawa bejana berisi 
air. Selesai buang hajat, 

O J' 

Al Mughirah 
menuangkan air kepada 
beliau hingga beliau pun 
berwudlu dan mengusap 
sepasang sepatunya." 


197 


(jUiuS ijjia. ijii ala 'i jji Ujik 

(jC <UaLu ^1 jo t5 J2kJ (jt 
jj j^)JftC (jj 

.iV* 1 »» (j 11 )j-v ^ » >!') j') )«->. 11 '«i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Yahya] dari [Abu 
Salamah] dari [Ja'far bin 
Amru bin Umayyah Al 
Dlamri], bahwa 
[Bapaknya] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa ia 
pernah melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengusap 
sepasang sepatunya." 
Hadits ini diperkuat oleh 
[Harb bin Syaddad] dan 
[Aban] dari [Yahya]. 


198 


(jj ^jQ^-^ (jc. ^il (jc 

(jjjIjUS Ajjl (jC Alil (jj j^aC 

jia j Aj-oLaC (^gAc 
(jC ^1 (jC ^j-lkj (jC 

j \ '\ w ^ A i\f*. 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdan] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 
[Yahya] dari [Abu 
Salamah] dari [Ja'far bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







'Amru bin Umayyah] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata, "Aku melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengusap 
sorban dan sepasang 
sepatunya." Hadits ini 
diperkuat oleh [Ma'mar] 
dari [Yahya] dari [Abu 
Salamah] dari [Amru] 
berkata, "Aku melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


199 


dy^cila jala («a illuj 4j1c. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zakaria] dari 
[Amir] dari ['Urwah bin 
Al Mughirah bin 
Syu'bah] dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Aku pernah bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam suatu 
perjalanan, aku lalu 
merunduk untuk 
melepas kedua 
sepatunya, namun beliau 
bersabda: "Biarkan saja, 
karena aku 

mengenakannya dalam 
keadaan suci." Dan 
beliau hanya mengusap 
sepatunya. 


200 


i 'a',. jj jjj au| jjc- Ijilk 

's s ,^ - - - »- £ ^ 
1 ^ ^-1 ^'l 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Zaid 
bin Aslam] dari [Atha 
bin Yasar] dari 
[Abdullah bin Abbas], 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam makan paha 
kambing kemudian 
shalat dan tidak 
berwudlu lagi." 


201 


1 f ) 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ja'far bin 'Amru bin 
Umayyah] bahwa 
[Bapaknya] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa ia 
pernah melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memotong daging paha 
kambing, saat panggilan 
shalat tiba beliau 
langsung meletakkan 
pisaunya dan shalat 
tanpa berwudlu lagi." 


202 


i_Luijj (jj auI ijc uii-ii. 

■la l n (jj J3>J jjc lillLo u^)iil 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Yahya bin Sa'id] dari 
[Busyair bin Yasar] 
mantan budak Bani 
Haritsah, bahwa [Suwaid 
bin An Nu'man] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa ia 
pernah keluar bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







tahun pendudukan 
Khaibar, hingga ketika 
mereka sampai di 
Shahba', suatu wilayah 
di pinggiran Khaibar, 
beliau mengerjakan 
shalat Ashar. Lalu beliau 
minta diambilkan 
makanan dari perbekalan 
yang mereka bawa, 
namun tidak didapatkan 
kecuali makanan yang 
terbuat dari kurma dan 
gandum. Beliau 
kemudian 

memerintahkan untuk 
menghidangkannya, 
maka dicampurlah 
makanan tersebut 
dengan air hingga 
menjadi adonan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam makan 
dan kami pun ikut 
makan. Setelah itu 
beliau berdiri untuk 
shalat Maghrib, beliau 
lalu berkumur-kumur 
dan kami juga ikut 
berkumur-kumur, lalu 
beliau shalat tanpa 
berwudlu lagi." 


203 




Dan telah menceritakan 
kepada kami [Ashbagh] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Wahhab] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Amru bin Al Harits] 
dari [Bukair] dari 
[Kuraib] dari 
[Maimunah], bahwa 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah makan 
daging paha (kambing) 
di sisinya kemudian 
shalat tanpa berwudlu 
lagi." 


204 


VUi 4jjj3j jAj (jJ uJ^J ' "-^ 
(jjl jc (Jjac jc CLylll Ujia. 
Atll IJC (\J <&l luc (jC t ■ ll 'g l n 
(Jjj^j (jl i u1 jc (jjl (jc. <Gjc (jj 

4i jl JlSj (j'"*' '— ' 

(jj j (_yijjj AjjIjI a j 

(j jA jJI (jc jLuyS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] dan [Qutaibah] 
keduanya berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari ['Abdullah 
bin 'Abdullah bin 
Utbah] dari [Ibnu 
Abbas], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam minum 
susu kemudian 
berkumur-kumur, beliau 
lalu bersabda: 
"Sesungguhnya susu 
mengandung lemak." 
Hadits ini dikuatkan oleh 
[Yunus] dan [Shalih bin 
Kaisan] dari [Az Zuhri] . 


205 


(JlJ i 'a',. jj (jj au| ^JC Uiiii. 
0 j^jC (jj ^L2iA (jC ^ULa 

(Jjjjj jl<2ijlc jC jC 

(juai lil (Jla illaj <j!c iiil (_5-lj-a 

(_g2a J^jjis J J* J , 

1 j) ^ikl (jU 4ic i_lA jj 

i' f > :.° ~ 
A t jfl» uni 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Hisyam bin 'Urwah] 
dari [Bapaknya] dari 
[Aisyah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
mengantuk saat shalat 
hendaklah ia tidur 
hingga hilang 
kantuknya, karena bila 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shalat dalam keadaan 
mengantuk ia tidak 
menyadari, mungkin ia 
bermaksud beristighfar 
padahal bisa jadi ia 
mencaci dirinya." 


206 


(jc. tiijji i " ciijijjii 

iill J,, (ji-uijl (jc 
La ^1*J ts 2a. ^jjla S^L-aSI ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Ma 
'mar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Warits] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Anas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
mengantuk saat shalat, 
hendaklah tidur (dahulu) 
hingga ia mengetahui 
apa yang ia baca." 


207 


UjJLa JU i ° i a (jj iLa « uS^a 
Jljj ^alc (jj j^jJaC (jC (j^ Ifl i " 
j £ Jll lillLa (jj Jjij! 
(jC yJiJ 1 Yi ^ J13 J.lina lilla. 
(jj jjxc ^ iUa (Jla (jULa 
jjl^lla lillLa (jj (jjijl (jc ^>xLc 

t 'a t " o^U^a j£ ^JC 

l'll-v! £jj j-v 1 JU (jj.U^I 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[ Amru bin Amir] 
berkata, aku mendengar 
[Anas bin Malik] 
berkata, (dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Musaddad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Sufyan] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Amru bin Amir] 
berkata, aku mendengar 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







[Anas bin Malik] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu 
setiap kali akan shalat." 
Aku bertanya, 
"Bagaimana cara kalian 
melaksanakannya?" 
Anas bin Malik 
menjawab, "Setiap orang 
dari kami mencukupkan 
dengan sekali wudlu' 
selama tidak berhadats 
(batal)." 


208 


(Jj JJ/jiJ ^^fil (JlJ 1j» m (jj 
jjj Jj^ul ^jiil (JlJ jlj^J 
<)ill (Jjjjj li^^Llll (jLaajll 
JJLli. ^alc jiilu j 4jlc Alll 

iVl r \'i° 4 r^\i , i",< isi 

alulj AjIc auI ^U.-i «fiil (J JJJJ 

liKli (jjjLllj Vj cii^j £]a 

A)jl ( _ s i-a ^4^1 ^ ^J ^O^J 
LliajjJJ p j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khalid bin 
Makhlad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Bilal] telah 

menceritakan kepadaku 
[Yahya bin Sa'id] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Busyair bin Yasar] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Suwaid bin An Nu'man] 
berkata, "Kami pernah 
keluar bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada 
tahun penaklukan 
Khaibar, hingga ketika 
kami sampai di suatu 
tempat bernama Shahba', 
beliau mengimami kami 
shalat Ashar. Selesai 
shalat beliau minta 
disajikan makanan, 
namun tidak ada kecuali 
makanan yang terbuat 
dari kurma dan gandum, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







lalu kami makan dan 
minum. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
beranjak untuk 
melaksanakan shalat 
Maghrib, beliau 
berkumur lalu 
memimpin kami 
melaksanakan shalat 
maghrib tanpa berwudlu 
lagi." 


209 


^ol (jc. a .a (jc. j^a*-a_La (jc. 

AjIc iil ^jii-a l s i^\ J-alll (JjAjC. 

AjjAaII jaja (j,a Lajl ~* j ^lLi j 

/ojLLgl Clljj-a £,aLu3 4iLa jl 

^jlll (JLaa LoA jjj3 ^ jlji»J 

Laj (jU^aj jilj^j 4j1c *&l u^'^* 

L)^ cs^ ^ P Ji£ LS* U^"^ 
jjlSj (j-a j'" i aj V LaAAkl 

^j-bji (jjjjLiS Ia jlaSa oiij^j 

<J (Jjaa S jLi£ Lagia jj3 (j£ ^jic 

Hulu La Log i ia-i. i <t U \ 
Luily (jl jl 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Utsman] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari 
[Mujahid] dari [Ibnu 
'Abbas] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melewati perkebunan 
penduduk Madinah atau 
Makkah, lalu beliau 
mendengar suara dua 
orang yang sedang di 
siksa dalam kumur 
mereka. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun berkata: 
"Keduanya sedang 
disiksa, dan tidaklah 
keduanya disiksa 
disebabkan dosa besar." 
Lalu beliau 
menerangkan: "Yang 
satu disiksa karena tidak 
bersuci setelah kencing, 
sementara yang satunya 
lagi disiksa karena suka 
mengadu domba." 
Beliau kemudian minta 
diambilkan sebatang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dahan kurma yang masih 
basah, beliau lalu 
membelah menjadi dua 
bagian, kemudian beliau 
menancapkan setiap 
bagian pada dua kuburan 
tersebut. Maka beliau 
pun ditanya, "Kenapa 
Tuan melakukan ini?" 
Beliau menjawab: 
"Mudah-mudahan 
siksanya diringankan 
selama dahan itu masih 
basah." 


210 


(Jla ^aJA l^)jl (jj i—ljSaj ullk 

jjr. 2"ijiii il ^ji ^.1 lir. VIl-v 
JL^> {J&\ (j&l ^1 
A2a,la S JjJJ 1 i) iiLij AjIc iill 
<j (J i ai-l3 s-LaJ AjjjI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Rauh bin Al Qasim] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
['Atha bin Abu 
Maimunah] dari [Anas 
bin Malik] berkata, "Jika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam buang hajat 
aku selalu 

mendatanginya dengan 
membawa bejana berisi 
air, sehingga beliau bisa 
bersuci dengannya." 


211 


ijjJLa Jla iiMI jjj l!aa 'a l'* w 

(^fiJI ^alls (JjAjE. (^jjI (jC. 

Ual j;;^ ^ (jlj^ij Lij (jlj^aJ 
(Jjjll (j^i j" ■ "j V (jl^3 LaAAi.1 
AJuajUj ^ i") «j (jlSis ^)i.^/l 1x1 j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] berkata, 
[Muhammad bin Hazm] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Mujahid] dari [Thawus] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



*T 7Z — 57^ . — ~ T^Ts 

jj3 (jS Jjai jjSiVij 



Al 



dari [Ibnu 'Abbas] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lewat di dekat 
dua kuburan, lalu beliau 
bersabda: 
"Sesungguhnya 
keduanya sedang 
disiksa, dan keduanya 
disiksa bukan karena 
dosa besar. Yang satu 
disiksa karena tidak 
bersuci setelah kencing, 
sementara yang satunya 
suka mengadu domba." 
Kemudian beliau 
mengambil sebatang 
dahan kurma yang masih 
basah, beliau lalu 
membelahnya menjadi 
dua bagian kemudian 
menancapkannya pada 
masing-masing kuburan 
tersebut. Para sahabat 
pun bertanya, "Wahai 
Rasulullah, kenapa 
engkau melakukan ini?" 
beliau menjawab: 
"Semoga siksa keduanya 
diringankan selama 
batang pohon ini basah." 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] ia berkata, 
"Aku mendengar 
[Mujahid] menyebutkan 
seperti itu, "Tidak 
bersuci setelah kencing." 



212 



Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





^ ujiy ^'3 C '' <-sO ^'"j 


kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ishaq] dari [Anas 
bin Malik] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat 
seorang 'Arab badui 
kencing di dalam masjid, 

O J' 

beliau lalu bersabda: 
"Biarkanlah." Setelah 
orang itu selesai, beliau 
meminta air dan 
menyiram bekasnya." 


213 


" » s . f ,' • - » • S, 
jjj 4jjc- (jj *U)! (jj jJll 

^lalla ojjjA UI (j 1 j j» l«« 

^j^j mifl ^JJ» J Lajla c-La 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Ubaidullah bin 
Abdullah bin 'Utbah bin 
Mas'ud] bahwa [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Seorang Arab badui 
berdiri dan kencing di 
Masjid, lalu orang-orang 
ingin mengusirnya. 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda kepada 
mereka: "Biarkanlah dia 
dan siramlah bekas 
kencingnya dengan 
setimba air, atau dengan 
seember air, 
sesungguhnya kalian 
diutus untuk memberi 
kemudahan dan tidak 
diutus untuk membuat 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kesulitan." 


214 


M Ajc. Ujikl Jll (jl-JJC. Ijjik 

(JjjJ^J lljtj alulj A jlc auI C5 I*-a 
(jj JL=l Ijjik (JjjJI ^jlc- il-ttll 
(jc (jLajiui UjJLkj (Jll IjjL ia 

(Jii'l| Ain (JU 1 1» i„ jj 1 l-v 1 

AJ^j S Lila 

tUa (j,o l_J jij-iJ j 4 Vlo iil 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdan] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
berkata, aku mendengar 
[Anas bin Malik] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang bab 
menyiramkan air pada 
bekas kencing. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Makhlad] berkata, dan 
telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman] 
dari [Yahya bin Sa'id] 
berkata, "Aku 
mendengar [Anas bin 
Malik] berkata, "Seorang 
Arab badui datang lalu 
kencing di sudut Masjid, 
maka orang-orang pun 
ingin mengusirnya, 
tetapi Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang mereka. 
Setelah orang itu selesai 
dari kencingnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam minta setimba 
air lalu menyiram pada 
bekasnya." 


215 


(^Ui i Llu j_; (jj jJC. Ujia. 
o^^jC. (jj ^xiA (jc t^llLa lj^)j^l 
(jjj-ojiJI ^1 4_kijlc. (jc (jc 
'M (_si-a «Uli (3 J^J <^JJ^S 

sLij 4j«jjli pLaj Lcia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Hisyam bin Urwah] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dari [Bapaknya] dari 
['Aisyah] Ummul 
Mukminin, ia berkata, 
"Pernah seorang bayi 
dibawa ke hadapan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu bayi 
tersebut kencing hingga 
mengenai pakaiannya. 
Beliau lalu minta air dan 
mengusapinya dengan 
auir tersebut." 


216 


(JlJ i 'a . ,. (jj jlll 1JC. lijSi. 
(jC <■ _ ll g uj (jjl (jt lillLa 
(jC. A2ic (jj jSlI ^JC (jj auI Jjjc 
(jjL Cliil 1 * 'l L aa a Clljj ^1 

allaj AjIc iill ^U^i auI (J 

AjIc iill jlo «lili J jIjj Alaikla 

Jc jUa o j=>-=>. J (ii^j 

J ^ 0 ' ) * ' ' - " ' 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari 
['Ubaidullah bin 
'Abdullah bin Utbah] 
dari [Ummu Qais binti 
Mihshan], bahwa dia 
datang menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
membawa anaknya yang 
masih kecil dan belum 
makan makanan. 
Rasulullah lalu 
mendudukkan anak kecil 
itu dalam pangkuannya 
sehingga ia kencing dan 
mengenai pakaian 
beliau. Beliau kemudian 
minta diambilkan air lalu 
memercikkannya dan 
tidak mencucinya." 


217 


(jc 4;» in Ub^a (JLS 

(jC (Jjljj (jC (_)i-acVl 
( iiuij AjIc Alll Jj-a (^Jjll (^Vii 
eLaj lc5 Uajlii (JIj3 «Uatii " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Wa'il] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







[Hudzaifah] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mendatangi 
tempat pembuangan 
sampah suatu kaum, 
beliau lalu kencing 
sambil berdiri. 
Kemudian beliau 
meminta air, maka aku 
pun datang dengan 
membawa air, kemudian 
beliau berwudlu." 


218 


ijtii Aaaim ls j\ jj (jLoilt 1 * la 
(jc. ^jj. (jc. ^j^a. llj ^ 

' ala »j5 ^ kl j ■ a ( _ r iiL«uj 

aTU-i " \l 'J. *u ^ ["i^'rttli 
^ jj ^Ja ^ Aic C uSi 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari [Abu 
Wa'il] dari [Hudzaifah] 
berkata, 'Aku berjalan- 
jalan bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lalu 
mendatangi tempat 
pembuangan sampah 
suatu kaum di balik 
tembok dan kencing 
sambil berdiri 
sebagaimana kalian 
berdiri. Aku lalu 
menjauh dari beliau, 
namun beliau memberi 
isyarat kepadaku agar 
mendekat, maka aku pun 
mendekat dan berdiri di 
belakangnya hingga 
beliau selesai." 


219 


(Jll o^c^)C jj l!aa < 1 'ii w 

^jl (jc. ^y^aAA (jc 4 uj llj ^a 

( _ r ij (jl (JjijJ (Jjjit JAiij 
|j| jlS (JjjI^joiI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Ar'arah] berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





AjjI Aijii. JUS Ai^ajS ^A^kl 
" &\ (J y^i'j ^\ iSILi^I 

lj<*jl_9 (^Jlj9 ^ Utl J . b alljjjg A_iic- 


kami [Syu'bah] dari 
[Manshur] dari [Abu 
Wa'il] ia berkata, "Abu 
Musa Al Asy'ari sangat 
berlebihan dalam urusan 
kencing, ia berkata, "Jika 
Bani Israil kencing lalu 
mengenai pakaiannya, 
maka mereka memotong 
pakaiannya." Maka 
[Hudzaifah] pun berkata, 
"Aku tidak setuju! Sebab 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
kencing sambil berdiri di 
tempat pembuangan 
sampah." 


220 


IjAla JIS (jj ^ Ujik 
( - Vi'i.'i-s Jlii ^UiA (jc- ^jJ^J 

CjUa ^lujj "Cile- 2jI ^jii-a ^jiil 
i ijill i 1 <t.v*.t ['mIjI 

' ( a* '* , $ ' U ' ' a' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Hisyam] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Fatimah] dari [Asma'] 
berkata, "Seorang wanita 
datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya 
"Bagaimana pendapat 
Tuan jika salah seorang 
dari kami darah haidnya 
mengenai pakaiannya. 
Apa yang harus 
dilakukannya?" Beliau 
menjawab: 

"Membersihkan darah 
yang menggenai 
pakaiannya dengan 
menggosoknya dengan 
jari, lalu memercikinya 
dengan air. Kemudian 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



(jj ^LxA 1 Vi ' 's «GjlaLa jjl 1 Vi ' 's 
A tVilr- ^jc. A-ljI ^jc. ajjc. 
(JjijJa. ^1 <udala ClliLijlla 
alluj *Ul& «Uli ^JjJI 
ol^i! «dll (J JJ^J Ij < 

Aill ^ji-a «lili J JJJJ JlaS o!)LLi]l 
j jc. lili j Laj) V illuj AjIc 
tiUlaja CllLal lili (jiajaj (J^J 

cjjjjl blj !3il<a31 (e^ia 

S* ^ Jl fi o"' a , 

(Jll (gl*-a ^1 (-LttfcU 

dlSjll lillj "~* 



shalat dengan pakaian 
tersebut." 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad] -yakni 
Ibnu Salam- berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Bapaknya] 
dari ['Aisyah] berkata, 
"Fatimah binti Abu 
Hubaiys datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, aku 
adalah seorang wanita 
yang keluar darah 
istihadlah (darah 
penyakit) hingga aku 
tidak suci. Apakah aku 
boleh meninggalkan 
shalat?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu 
menjawab: "Jangan, 
sebab itu hanyalah 
semisal keringat dan 
bukan darah haid. Jika 
datang haidmu maka 
tinggalkan shalat, dan 
jika telah terhenti maka 
bersihkanlah sisa 
darahnya lalu shalat." 
Hisyam berkata, 
"Bapakku (Urwah) 
menyebutkan, 
"Berwudlulah kamu 
setiap akan shalat hingga 
waktu itu tiba." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



222 


ahl ^jc- Ijjj=>.I Jll (jl-^c- IjjSk 

(Jj J^aC Ijji^' liljllill (jj 
(jj jl l n (jC. <_£ J_)^' UJ-*^ 

J. ..r-. I ["i'iV'llS d A'iln /ji-. jjl'u'i 

o^LLall Jj ^iuij Ajlc 
4_)^J J «.Lall £<L) (j) J 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdan] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Abdullah bin Al 
Mubarak] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Amru bin 
Maimun Al Jazari] dari 
[Sulaiman bin Yasar] 
dari [Aisyah] ia berkata, 
"Aku mencuci kain Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sisa dari 
janabat, kemudian beliau 
keluar untuk shalat, 
sementara kainnya 
masih nampak 
basahnya." 


223 


(j^Ju-a (jjl (. 1« i j^)JaC uS ''^ 
i i» ^ i Jl S jl i i jj i jjl i i\ i jjr. 
Jll J^Lii UjAk j ^ AjJujIc. 
Ujik Jll ^.l^ll AjC Ujik 
(jj (jl-Ailwj jc. (jj).-a La jj ^^j-aC 
^ LaSI (jc4 l'ji'iIc. ' 'H Li Jll jliaJ 

'Jh\ (_5-lj-a J j^j S-O^ l>* 

uall ^ J^J* ^'"J AjIc 
s-Lall ^Sj 4jj!i J JljitII JIj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Amru] - 
yaitu Ibnu Maimun- dari 
[Sulaiman bin Yasar] 
berkata, aku mendengar 
[Aisyah] berkata, 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Musaddad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin 
Maimun] dari [Sulaiman 
bin Yasar] berkata, "Aku 
bertanya kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







['Aisyah] tentang mani 
yang mengenai pakaian. 
Ia lalu menjawab, "Aku 
pernah mencuci air mani 
dari pakaian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lalu 
keluar untuk shalat 
sementara sisa cucian 
masih nampak pada 
pakaian beliau." 


224 


AjG lijik (Jll <^ jalai! 

'i .t'ir. JIS 4 „1 
(J jjjj t_lJJ (j-o A \ l nr. 1 ' " liS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il Al Minqari] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin 
Maimun] berkata, "Aku 
bertanya kepada 
[Sulaiman bin Yasar] 
tentang pakaian yang 
terkena j anabat (mani), 
ia menjawab, " [Aisyah] 
pernah berkata, "Aku 
pernah mencuci air mani 
dari pakaian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian 
beliau keluar untuk 
shalat dan sisa cucian 
masih nampak pada 
pakaian beliau." 


225 




Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Khalid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Maimun bin Mihran] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dari [Sulaiman bin 
Yasar] dari ['Aisyah], 
bahwa ia pernah 
mencuci air mani dari 
pakaian Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, 
kemudian aku masih 
melihat bekas sisa 
cucian itu." 


226 


^j-o I^jJ^jj (jlj ^^ilL <iic. 

uji i ^io^u i^jatj'tjjijjl 

(jll-a ^jUI tjC-lj l^jlia 1 ja i a 

jljiSI £a2jl Lila pAjul 

jjlaj j'g I a 1 (j j'i l n'i l n'l o^iJI ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Abu Qilabah] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Beberapa 
orang dari 'Ukl atau 
'Urainah datang ke 
Madinah, namun mereka 
tidak tahan dengan iklim 
Madinah hingga mereka 
pun sakit. Beliau lalu 
memerintahkan mereka 
untuk mendatangi unta 
dan meminum air seni 
dan susunya. Maka 
mereka pun berangkat 
menuju kandang unta 
(zakat), ketika telah 
sembuh, mereka 
membunuh pengembala 
unta Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
membawa unta-untanya. 
Kemudian berita itu pun 
sampai kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjelang 
siang. Maka beliau 
mengutus rombongan 
untuk mengikuti jejak 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mereka, ketika matahari 
telah tinggi, utusan 
beliau datang dengan 
membawa mereka. 
Beliau lalu 
memerintahkan agar 
mereka dihukum, maka 
tangan dan kaki mereka 
dipotong, mata mereka 
dicongkel, lalu mereka 
dibuang ke pada pasir 
yang panas. Mereka 
minta minum namun 
tidak diberi." Abu 
Oilabah mengatakan, 
"Mereka semua telah 
mencuri, membunuh, 
murtad setelah keimanan 
dan memerangi Allah 
dan rasul-Nya." 


227 


alll ^jii-a (c^l (j^^ L>^' L/- 
C5"^J (j' <^ LS^"" 3 ^ ilulj Ajlc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abu At 
Tayyah Yazid bin 
Humaid] dari [Anas] 
berkata, "Sebelum 
masjid dibangun, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat di 
kandang kambing." 


228 


a ' t * , * a ^ 'a e, 

.Inc. (jt <l£jA_)^ S- 1 ^-^ 1 tj-j' U 1 - 

(JjAjC- (jjl (jC jlll (jj <»Ill 

s S ' S ' * * S%' ' 'o' ' e 

ojU (jt (Jlul 

tf Jas',, '* e'- 
^ , fa"'. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Ibnu Syihab Az Zuhri] 
dari [Ubaidullah bin 
Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas] dari 
[Maimunah], bahwa 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
ditanya tentang bangkai 
tikus yang jatuh ke 
dalam lemak (minyak 
samin). Maka Beliau 
menjawab: "Buanglah 
bangkai tikus itu ada apa 
yang ada di sekitarnya, 
lalu makanlah lemak 
kalian." 


229 


AUl ^JC (jj auI AjJC- (jC t ■ j 'g ui 
jjl jC. J j)» > iba jj 4 JJ& jj 

I- o i S * ~ f 

Ojla (jC (Jiu alLaj 4jlc 

* ? * ' " ' * O'' 

1 2>J 1 ij.Vi ij*'" » i'l !->«'.' 
*Lj La jC ^)jjLjC. 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
'Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Malik] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Ubaidullah bin 
'Abdullah bin 'Utbah bin 
Mas'ud] dari [Ibnu 
Abbas] dari 
[Maimunah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
ditanya tentang bangkai 
tikus yang jatuh ke 
dalam lemak (minyak 
samin). Beliau lalu 
menjawab: "Buanglah 
bangkai tikus itu dan 
lemak yang ada di 
sekitarnya." [Ma'n] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] -apa yang 
aku tidak bisa 
menghitungnya- ia 
berkata dari [Ibnu 
Abbas] dari 
[Maimunah]." 


230 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kepada kami [Ahmad 
bin Muhammad] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Hammam bin 
Munabbih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Setiap luka 
yang didapatkan seorang 
Muslim di jalan Allah, 
maka pada hari kiamat 
keadaannya seperti saat 
luka tersebut terjadi. 
Warnanya warna darah 
dan harumnya sewangi 
misik." 


231 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abu Az 
Zinad] bahwa 
[Abdurrahman bin 
Hurmuz Al A'raj] 
menceritakan 
kepadanya, bahwa ia 
mendengar [Abu 
Hurairah] mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kita adalah 
orang yang datang 
terakhir dan akan 
menjadi yang pertama 
pada hari kiamat." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



232 



P LSjLi V («il! gilSlI plill 

4-ii 



(Masih dari jalur 
periwayatan yang sama 
dengan hadits 
sebelumnya dari [Abu 
Hurairah]). Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jangan sekali-kali salah 
seorang dari kalian 
kencing pada air yang 
tidak mengalir, lalu 
mandi darinya." 



233 



ilLij <j1c auI (J J*"J 

(jj jLlA I Jjj I w (Jl| 4 aj i ji a 
~* " aj ^1 jjc (jt ' 'i i ajj 

(j' 0^4* LH JJ^" C5^% ^ 

(^jill (jl^jik j j» in« j^jj ^jc. 

L-lia-i alj (Jg-i. jjI j dlull Aic 
(_paaJ i «a«J (JUs jj (jji jli. Aj 

I jj i* ^ < k ( _ s ic- ^ » l aji (j^Si 

i . s, , s' 

l"> ^ \f. 4jd*aj a^jjj j 4 i \ f- 
I !_;■'' V jlajl IjIj ^ (jjj 

I j'- f « jM Aiii J jj 

( _ s i^ "Luilj £9jJ ^ ^ '" jil^J 
ajfrla (jt ilikjJa2 4JaJall Aj^Lk 
AjIc alll ( _ s ii-a «Uli J JJ^J £3 j3 
iSljlc. -3 111 Jla <lulj alLlj 

dll J-a Cll^Afj (jijjaj 
(jjjj I jjlSj (Jls aftjuc Ift j ij 

AjUiLii aLII iSUi ,j Sjc.^11 jl 
<J*> ts^W f4^' tr*^ 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdan] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Bapakku] dari 
[Syu'bah] dari [Abu 
Ishaq] dari [Amru bin 
Maimun] dari 
[Abdullah] berkata, 
"Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang sujud, 
beliau mengucapkan, 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Dan telah 
menceritakan kepadaku 
[Ahmad bin 'Utsman] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syuraih bin 
Maslamah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Yusuf] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Ishaq] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Amru bin Maimun] 
bahwa [Abdullah bin 
Mas'ud] menceritakan 
kepadanya, bahwa Nabi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat di dekat 
Ka'bah sementara Abu 
Jahal dan teman- 
temannya duduk di dekat 
beliau. Lalu sebagian 



mereka berkata kepada 
sebagian yang lain, 
'Siapa dari kalian yang 
dapat mendatangkan isi 
perut (jerohan) unta 
milik bani fulan, lalu ia 
letakkan di punggung 
Muhammad saat dia 
sujud? ' Maka 
berangkatlah orang yang 
paling celaka dari 
mereka, ia lalu datang 
kembali dengan 
membawa kotoran unta 
tersebut. Orang itu lantas 
menunggu dan 
memperhatikan, maka 
ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sujud 
kotoran itu ia letakkan di 
punggung beliau di 
antara kedua pundaknya. 
Sementara aku hanya 
bisa melihatnya tidak 
bisa berbuat apa-apa. 
Duh, sekiranya aku bisa 
mencegah! ' Abdullah 
bin Mas'ud melanjutkan 
kisahnya, "Lalu mereka 
pun tertawa-tawa dan 
saling menyindir satu 
sama lain sedang 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
keadaan sujud, beliau 
tidak mengangkat 
kepalanya hingga datang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Fatimah. Fatimah lalu 
membersihkan kotoran 
itu dari punggung beliau, 
setelah itu baru 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengangkat kepalanya 
seraya berdo'a: "Ya 
Allah, aku serahkan 
(urusan) Quraisy 
kepada-Mu." Sebanyak 
tiga kali. Maka do'a 
tersebut membuat 
mereka ketakutan." 
'Abdullah bin Mas'ud 
meneruskan, "Sebab 
mereka yakin bahwa 
do'a yang dipanjatkan 
tempat itu akan diterima. 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyebut satu 
persatu nama-nama 
mereka: "Ya Allah, aku 
serahkan (urusan) Abu 
Jahal kepada-Mu, 'Utbah 
bin Rabi'ah, Syaibah bin 
Rabi'ah, Al Walid bin 
'Utbah, Umayyah bin 
Khalaf dan 'Uqbah bin 
Abu Mu'aith." Dan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyebut 
yang ke tujuh tapi aku 
lupa." Abdullah bin 
Mas'ud berkata, 
"Sungguh aku melihat 
orang-orang yang 
disebut Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tersebut, 
terbantai di pinggiran 
lembah Badar (dalam 
perang Badar)." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



234 


Akil IjC jjl J jjj ,j allaj 
Ijjiii (Jll ^J^>i (e^l (jjl <Jjla 
(Jll ll^a (jj j^j 
Atll *'^< 8 <tt) jc- 1 'n il t")»fliii 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Humaid] dari [Anas bin 
Malik] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meludah di 
dalam kainnya." Abu 
Abdullah berkata, 
"Hadits ini disebutkan 
secara panjang lebar 
oleh [Ibnu Abu 
Maryam] . Ia berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Yahya bin 
Ayyub] telah 
menceritakan kepadaku 
[Humaid] berkata, aku 
mendengar [Anas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


235 


(^jjll (jtAjijlc. (jc 4 i n 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Az Zuhri] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Aisyah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Setiap 
minuman yang 
memabukkan adalah 
haram." 


236 


(Jla ^5Lui (jjl ^^jiJ ^aa a Uliik 
^i) (jc. 4 'ijV. jjj (jUiui 

i> III (jj ^Ai II jLi. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad] -yaitu 
Ibnu Salam- berkata, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





f" >?■ <_S J J j «-ls-^ CS" • i=> -' J 

'.^ ^* ' s /, ? ** * * 

Jlaa ( iLu3 AjIc. iil Ls ii-a ^jill 

( _ r La <J ^alc-l A=J ^jij La 
A^^.j ^jC' (J t n» 'l 4-ftial3 o 


telah mengabarkan 
kepada kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Abu 
Hazm] ia mendengar 
[Sahi bin Sa'd As Sa'idi] 
ditanya oleh manusia - 
sedang saat itu antara 
aku dan dia tidak ada 
seorangpun yang lebih 
mendengar tentang 
pengobatan luka yang 
diderita Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam-, ia 
menjawab, "Tidak ada 
seorang sahabat yang 
masih hidup yang lebih 
tahu tentang itu daripada 
aku. Pernah Ali datang 
membawa perisai berisi 
air, lalu Fatimah 
membersihkan darah 
yang ada di wajah 
beliau, lalu diambilnya 
tikar kemudian dibakar 
dan ditempelkan pada 
lukanya." 


237 


^1 ^1 s-^J lili jmi (jiuij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nu'man] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ghailan bin 
Jarir] dari [Abu Burdah] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata, "Aku datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan aku dapati 
beliau sedang 
menggosok gigi dengan 
siwak di tangannya. 
Beliau mengeluarkan 
suara, "U' U'." sementara 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kayu siwak berada di 
mulutnya seolah ingin 
muntah." 


238 


£jc ^jj, ^Ys. £jc ^jj^^ Uj 'w 
lili jUlj sli (_^ajAjJ (JJll 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari [Abu 
Wa'il] dari [Hudzaifah] 
berkata, "Jika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bangun di 
malam hari, beliau 
membersihkan mulutnya 
dengan siwak." 


239 


(jc- (jUiui uji=>-' «Uli -IJC- 
^jjII JUlli s-ijlc- (jj f-\'j^\ 

' " Uj| I3J aJLlJ <jic illl ^U«-l 

iSTjll dila ji j lili]) 
"Ut j liljlj (C j'« la CllLkllj 

Uli V 3 UAi V <2ES] <3a jj 
«2U% cAi! ^Sll 2$\ V) 

Clillujl (_j3]l lilnjjj Clil^jl (_j3]l 
( _ s ic tlull i^iiiil (j^i Cii (jll 
Aj alSSi La (jgJi=J j S^Jaall 
Mil (^ILa /Ljlll ^jio Ljj33j3 Jll 

dllil 111 djjLJj \ iftlfl aljhJiJg ^ 

i211 ji^jj ciiia Jjljll («311 
ciiLijl («331 '^'."j V (Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqatil] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Manshur] dari [Sa'ad 
bin 'Ubaidah] dari [Al 
Bara' bin Azib] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika kamu mendatangi 
tempat tidurmu maka 
wudlulah seperti wudlu 
untuk shalat, lalu 
berbaringlah pada sisi 
kanan badanmu dan 
ucapkanlah: 
ALLAHUMMA 
ASLAMTU WAJHII 
ILAIKA WA 
FAWWADLTU AMRII 
ILAIKA WA ALJA^TU 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



ZHAHRII ILAIKA 
RAGHBATAN WA 
RAHBATAN ILAIKA 
LAA MALJA'A WA 
LAA MANJAA ILLAA 
ILAIKA 
ALLAHUMMA 
AAMANTU 
BIKITAABIKALLADZ 
II ANZALTA 
WANN AB IY YIKALLA 
DZH ARSALTA (Ya 
Allah, aku pasrahkan 
wajahku kepada-Mu, 
aku serahkan urusanku 
kepada-Mu, aku 
sandarkan punggungku 
kepada-Mu dengan 
perasaan senang dan 
takut kepada-Mu. Tidak 
ada tempat berlindung 
dan menyelamatkan diri 
dari siksa-Mu melainkan 
kepada-Mu. Ya Allah, 
aku beriman kepada 
kitab-Mu yang Engkau 
turunkan dan kepada 
Nabi-Mu yang Engkau 
utus) '. Jika kamu 
meninggal pada 
malammu itu, maka 
kamu dalam keadaan 
fitrah dan jadikanlah 
do'a ini sebagai akhir 
kalimat yang kamu 
ucapkan." Al Bara' bin 
Azib berkata, "Maka 
aku ulang-ulang do'a 
tersebut di hadapan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam hingga sampai 
pada kalimat: 
ALLAHUMMA 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







AAMANTU 
BIKITAABIKALLADZ 
II ANZALTA (Ya 
Allah, aku beriman 
kepada kitab-Mu yang 
Engkau turunkan), aku 
ucapkan: WA 
RASUULIKA (dan 
rasul-Mu), beliau 
bersabda: "Jangan, tetapi 
WANN AB IY YIKALLA 
DZII ARSALTA (dan 
kepada Nabi-Mu yang 
Engkau utus)." 


240 


ji! i lL jj jiii ^jc. ijjii 

^jill £T J j <2ijlc. jjt (jt 

f .f' 'i 'a -~ ' ' . ~ > \ , 

<li oi. ^jit iiiii 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [Bapaknya] dari 
[Aisyah] isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa jika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mandi karena 
janabat, beliau 
memulainya dengan 
mencuci kedua telapak 
tangannya, kemudian 
berwudlu sebagaimana 
wudlu untuk shalat, 
kemudian memasukkan 
jari-jarinya ke dalam air 
lalu menggosokkannya 
ke kulit kepalanya, 
kemudian menyiramkan 
air ke atas kepalanya 
dengan cidukan kedua 
telapak tangannya 
sebanyak tiga kali, 
kemudian beliau 
mengalirkan air ke 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







seluruh kulitnya." 


241 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Salim bin 
Abu Al Ja'd] dari 
[Kuraib] dari [Ibnu 
Abbas] dari 
[Maimunah] isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu 
sebagaimana wudlunya 
untuk shalat, kecuali 
kedua kakinya. Beliau 
lalu mencuci kemaluan 
dan apa yang terkena 
kotoran (mani), 
kemudian menyiramkan 
air ke atasnya, kemudian 
mengakhirinya dengan 
menyela dan mencuci 
kedua kakinya. Itulah 
cara beliau mandi dari 
janabat." 


242 




Telah menceritakan 
kepada kami [Adam bin 
Abu Iyas] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari [Az Zuhri] dari 
[TJrwah] dari [Aisyah] 
berkata, "Aku pernah 
mandi bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dari satu 
ember terbuat dari 
tembikar yang disebut 
Al Faraq." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



243 


(Jll 't* ^ a (jj auI llC. 
U' J J'' C?* 

3 . iir. jC o^l 1 ^ il i M c 
' - 1C. la alLij AjSo 2jl C5 Jj-a (^J^l 

UJJJj uli J \r~. dllalilj 
Jli <jjl Alt jji Jl Ll f a 1 3 ''j; j 

^LLa jA9 4 ;t m (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
['Abdush Shamad] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Syu'bah] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Bakar bin Hafsh] 
berkata, aku mendengar 
[Abu Salamah] berkata, 
"Aku dan saudara 
Aisyah menemui 
[Aisyah], lalu 
saudaranya bertanya 
kepadanya tentang cara 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mandi (dari 
janabat). Aisyah lalu 
minta diambilkan satu 
bejana air setara dengan 
ukuran satu sha'. 
Kemudian mandi dan 
menuangkan air ke atas 
kepalanya, sementara 
antara kami dengannya 
terhalang oleh hijab." 
Abu Abdullah berkata, 
[Yazid bin Harun] dan 
[Bahz] dan [Al Juddi] 
menyebutkan dari 
[Syu'bah], "Sekadar satu 
sha'." 


244 


Uiiii. (Jla i* ^ ^ (jj auI tiiik 
(jc. jjaJ ll^ii Jla (jj ^jl^-j 

_jjl Hiik (Jla (jLijail ^1 

(jc. o ^]Ll^a ^ ja sAlc j i ^j^3 
(jl£ jjLk (Jlia ^ j iSj U 3=0 

IjjLuS (^jl jA (ji ^^i^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kami [Zuhair] dari [Abu 
Ishaq] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ja'far] 
bahwasanya ia berada di 
sisi [Jabir bin Abdullah] 
-dia dan ayahnya (Ali 
bin Al Hasan) -, dan di 
dekat Jabir juga ada 
sekelompok orang yang 
bertanya kepadanya 
tentang cara mandi. Jabir 
bin Abdullah lalu 
menjawab, "Cukup 
bagimu dengan satu sha' 
air." Tiba-tiba ada 
seorang yang berkata, 
"Bagiku tidak cukup!" 
Maka Jabir pun berkata, 
"Seukuran itu cukup 
buat orang yang lebih 
lebat rambutnya darimu, 
dan yang lebih baik 
darimu." 


245 


(jjl IjJJa (Jla - *' ji\ IjjJa 

u^'^* ^j-jIJI (jLuillc (jjl (jc j 

_jjl (JUjA^lj s-lil QA j!/l l n i» J 
(JjSJ 'JJf. (jjl jjlS aIiI JjC- 

4j ^aia (jc- (Jjjuc- (jjl (jc- '^>4^ 
^jl i^J^) l«« ^l=Lj-all j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu 'Uyainah] 
dari [Amru] dari [Jabir 
bin Zaid] dari [Ibnu 
Abbas], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan Maimunah 
mandi bersama dari satu 
ember." Abu Abdullah 
berkata, "Terakhir Ibnu 
'Uyainah meriwayatkan 
dari Ibnu Abbas dari 
Maimunah, padahal 
yang benar adalah apa 
yang diriwayatkan oleh 
Abu Nu'aim." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



246 


UI Uil illuj aAIc aiil t5 ila 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] dari [Abu 
Ishaq] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Sulaiman bin Shurad] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Jubair bin Muth'im] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku menyiram 
kepalaku sebanyak tiga 
kali." Beliau memberi 
isyarat dengan kedua 
telapak tangannya. 


247 


(Jla _jU3aJ (jJ l^a < IL^a 
ijc. (^ic. (jj Aa=Ji (jc. A^l j (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Mikhwal bin 
Rasyid] dari 
[Muhammad bin Ali] 
dari [Jabir bin Abdullah] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menguyurkan 
air ke atas kepala 
sebanyak tiga kali." 


248 


jil <if ilSi gUa (jj ^jlkj (jj 
JL1C. (jJ jA». J (Jls (Jil ^^ii. 
(_pa^)*J i^l «r- (jjl ^ulj^ill 

5 l«"l-v\l jjl li-si jjl jjlU^ll 1 

jjlS ciilaa Ajlikll (j-a JuitII ' L£ 

AiAj allaj 4-jIc illl Jj."^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'mar bin Yahya 
bin Sam] telah 
menceritakan kepadaku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





I^jajj <2lLa ^JJ^I 


[Abu Ja'far] berkata, 
[Jabir bin 'Abdullah] 
berkata kepadaku, "Anak 
pamanmu telah datang 
kepadaku -mengisahkan 
Hasan bin Muhammad 
bin Al Hanafiah-, ia 
bertanya, "Bagaimana 
cara mandi janabat? Aku 
menjawab, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengambil air 
dengan tiga ciduk 
telapak tangannya lalu 
menyiramkannya ke atas 
kepalanya, kemudian 
menyiramkan ke seluruh 
tubuh." Al Hasan lalu 
berkata kepadaku, "Aku 
adalah seorang laki-laki 
yang rambutnya lebat!" 
Aku lalu menjawab, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam rambutnya 
lebih lebah dari 
rambutmu." 


249 


(Jll (JjtLttAjil (jj (^jjjjJi Ijj la 

(Jinig (J l ia 11 tUj jalin j 
^-alil t^^-" J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid] 
dari [Al A'masy] dari 
[Salim bin Abu Al Ja'd] 
dari [Kuraib] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, 
[Maimunah] berkata, 
"Aku menyiapkan air 
mandi untuk Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
mencuci kedua telapak 
tangannya dua atau tiga 
kali. Kemudian beliau 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







menuangkan air ke 
telapak tangan kirinya 
dan membasuh 
kemaluannya, kemudian 
beliau usapkan 
tangannya ke tanah, 
kemudian berkumur dan 
memasukkan air ke 
dalam hidung, lalu 
membasuh wajah dan 
kedua tangannya, 
kemudian beliau 
mengguyur seluruh 
tubuhnya. Setelah itu 
beliau bergeser dari 
tempatnya semula, lalu 
mencuci kedua kakinya." 


250 


^jl-a (eJil! (jlSiJls 4_2ujlc. (jC. 

JaLij ^^ic Ia^j (Jlaa ^uiiVI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] dari 
[Hanzhalah] dari [Al 
Qasim] dari [Aisyah] 
berkata, "Jika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mandi janabat, 
beliau minta diambilkan 
bejana sebesar bejana 
yang digunakan untuk 
memerah susu. Beliau 
lalu mengambil air 
dengan telapak 
tangannya dan 
mengguyurkannya 
dimulai dari sisi sebelah 
kanan lalu sebelah kiri. 
Kemudian menuangkan 
dengan keduanya pada 
bagian tengah kepala." 


251 




Telah menceritakan 
kepada kami ['Umar bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





jjil jjr. i (j r - 

4 ,\<-. A) \r^. * c-m'ir^.'nS 


Hafsh bin Ghiyats] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Salim] dari [Kuraib] 
dari [Ibnu 'Abbas] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Maimunah] 
berkata, "Aku 
menuangkan air untuk 
mandi Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
dengan tangan kanannya 
beliau menuangkan air 
pada tangan kirinya lalu 
membasuh keduanya. 
Kemudian mencuci 
kemaluannya, lalu 
menyentuhkan 
tangannya ke bumi dan 
mengusapnya dengan 
tanah, lalu mencucinya 
dengan air. Kemudian 
berkumur-kumur dan 
memasukkan air ke 
hidung, kemudian 
membasuh muka dan 
menyiramkan air ke atas 
kepalanya. Kemudian 
beliau bergeser untuk 
mencuci kedua telapak 
kakinya. Setelahitu 
beliau diberi handuk, 
tapi beliau tidak 
mengeringkan badannya 
dengan handuk 
tersebut." 


252 


^j.Niiitl Ji'ij^l j' A' ^«~- 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





la a 11 ^1 (jj |JLui (jc (JjaaC^I 
(jc. (_>uUc. (jj| (jc. (jc. 

aJc iiil ^'^* (^j^I (jl^-j j^f* 

(_)LJl9 Aju^JI (j-o (Juiir-I aIj-uj 

Jl 'e' ^ J a ^ 

A-li^J (J^if*- 4 \ . <ir*. ^j^ ^ 


kepada kami ['Abdullah 
bin Az Zubair Al 
Humaidi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] dari [Salim bin 
Abu Al Ja'd] dari 
[Kuraib] dari [Ibnu 
Abbas] dari 
[Maimunah], bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mandi janabat, 
beliau lalu mencuci 
kemaluannya dengan 
tangan, lalu beliau 
menyentuhkan 
tangannya ke dinding, 
lalu mencucinya dengan 
air. Kemudian berwudlu 
sebagaimana wudlu 
untuk shalat, selesai 
mandi beliau mencuci 
kedua kakinya." 


253 


A «juta (jj Alll Ajc u.j.la 

jjc. j^uilall (jc (jj ^ial 
/i\lj 1 'il J. „'r-. 1 [Ti<"iU S , ! ;,M<-. 

*.ul (j-a jiluj 4j1c u^'^* 
4 t* 1 i >^ 1 j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Aflah bin 
Humaid] dari [Al 
Qasim] dari [Aisyah] 
berkata, "Aku pernah 
mandi bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dari satu 
bejana, dan tangan kami 
saling bersentuhan." 


254 


(jc jULk liiiAk (Jll Aiui« 1 "'^ 

(jlSjllij 4 l'ji'iIc (jc AjjI (jc ^U!uA 
alluj AjIc iill ^U.-i Aill (3 J^iJ 
oAj (JiaC AjUiJ) jjA (J uiir- 1 |jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dari [Hisyam] dari 
[Bapaknya] dari 
['Aisyah] berkata, "Jika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mandi janabat 
beliau membasuh 
tangannya." 


255 


A 'n ui Ujik (Jll Ailjll jjI Ijila. 
JjC. (_^aik (jj j£j ^1 (jC 

ji.i'ir. 1 i"ViVi\U A iT.Mr. jjr. «jjf- 

^JC. (jCjAjli^. j-o .1^1 j e-ul j-a 
(jC (jC |xuilall jj jji^jJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Bakar bin Hafsh] 
dari ['Urwah] dari 
[Aisyah] berkata, "Aku 
pernah mandi junub 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam satu 
bejana." Dan dari 
[Abdurrahman bin Al 
Qasim] dari [Bapaknya] 
dari [Aisyah] seperti 
itu." 


256 


4 w u5 Ujik <Jll Ailjil jjI UlL^ 

^>ji. jj IjC. jj Atll Ijc (jC 
jlSilji; lillLa jj (jiijl dia «ui (Jll 
«llnj 4 J' 1 *- AUl ^ U^i ( - aIII 
(j-o (j^\ t m» 1 AjLLu (j-a ol j-all j 
(jj UJA jj aluiJa 51 jA^I j £.uj 
AjUiJI (j« 4 j» l7i jc JJ^?. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abdullah bin Abdullah 
bin Jabr] berkata, aku 
mendengar [Anas bin 
Malik] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan salah 
seorang dari isterinya 
mandi dalam satu 
bejana." [Muslim] dan 
[Wahb bin Jarir] dari 
[Syu'bah] 

menambahkan, "Karena 
junub." 


257 


(Jll ' . 'J.'*" " (jJ l^a a ImH 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



<j (J uni j c. La ^Lj j 4j1c jill 

(jjj^i 1 ^ ^^ic 

4 'J" J.' £^3^ U^^>* 

lilli s3j^^-» lK"*^ <11 « i* ( _ s lc 
C5 ic- ^3^' f-* Ajuilj (J i nr- j 



kepada kami 
[Muhammad bin 
Mahbub] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Wahid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Salim bin Abu Al Ja'd] 
dari [Kuraib] mantan 
budak Ibnu Abbas, dari 
[Ibnu Abbas] berkata, 
[Maimunah] berkata, 
"Aku menyediakan air 
mandi untuk Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lalu 
menuangkan air pada 
kedua tangannya dan 
mencuci keduanya dua 
kali dua kali atau tiga 
kali. Lalu dengan tangan 
kanannya beliau 
menuangkan air pada 
telapak tangan kirinya 
lalu mencuci 
kemaluannya, setelah itu 
menyentuhkan 
tangannya ke tanah. 
Kemudian berkumur- 
kumur dan memasukkan 
air ke hidung. Kemudian 
membasuh muka dan 
kedua tangannya, lalu 
membasuh kepalanya 
tiga kali dan mengguyur 
seluruh badannya. 
Setelah itu beliau 
bergeser dari posisi 
semula lalu mencuci 
kedua telapak kakinya." 



258 



Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Awanah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] dari [Salim bin 
Abu Al Ja'di] dari 
[Kuraib] sahaya Ibnu 
Abbas dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 'anhu 
dari [Maimunah binti Al 
Harits radliallahu 'anhu] 
berkata,: "Aku 
menyediakan air untuk 



Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam untuk 
mandi, dan aku 
menutupinya. Maka 
Beliau menuangkan air 
dengan telapak tangan 
kanannya lalu mencuci 
keduanya satu atau dua 
kali. Lalu menuangkan 
air dengan telapak 
tangan kanannya ke atas 
telapak tangan kirinya 
kemudian mencuci 
kemaluannya lalu 
menyentuhkan 
tangannya ke tanah. 
Kemudian berkumur- 
kumur dan memasukkan 
air ke hidung. Kemudian 
membasuh mukanya dan 
kedua tangannya dan 
membasuh kepalanya 
tiga kali kemudian 
mengguyur seluruh 
badannya. Kemudian di 
akhirnya Beliau bergeser 
dari posisi semula lalu 
mencuci kedua telapak 
kakinya". 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



259 


< (jj ^aJA (jc- AjjL-u (jc. 
<j^)Sjs jjll (jc- j.* "Ml (jj 

^jc. UI 2il ^jjilUa a ?n'il » 1 

jlll (J JJ^J ' ; UJa) ' " (j«^»^]l 

1 1 1 U ^ . ^ u 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 'Ady] 
dan [Yahya bin Sa'id] 
dari [Syu'bah] dari 
[Ibrahim bin 
Muhammad bin Al 
Muntasyir] dari 
[bapaknya] berkata,: 
"Aku menceritakan 
tentang (perkataan Ibnu 
Abbas) kepada 
[Aisyah], maka 
jawabnya: "Semoga 
Allah merahmati Abu 
Abdurrahman. Sungguh 
aku pernah memakaikan 
wewangian kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian Beliau 
mendatangi isteri- 
isterinya. Dan pada pagi 
harinya Beliau 
mengenakan pakain 
ihram dalam keadaan 
wangi semerbak" 


260 


Ijlla (Jll jLuij (jj l^a a IjjAi. 

il Vil-v (JU ,1 ",4, (ji 
lillLa (jj (jjjl Ulia. (Jll oJllja (jt 
( dlaj 4j]c iil ^jl-a ^ull (j^^ 

AclLJI ^ 4jLLu ^jic. jji 

(jA j jl^jll j (JjIII (j« SA^j^l 
(jjiiV ' " uS (jlj a j l nr. 
A",l 1*^7, l",< JIS i «, U' Jjl 
(jc 'n» la (JlIjjjjj^Aj 'o j3 ^ laC i 

'Aj.u'l • .„'i ig'il-v l (jl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Hisyam] berkata, telah 
menceritakan kepada 
saya [bapakku] dari 
[Qatadah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berkata,: "Adalah Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. mendatangi 
isterinya pada waktu 
yang sama di malam hari 
atau siang hari, saat itu 
jumlah isteri-isteri 
Beliau sebelas orang". 
Aku bertanya kepada 
Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu: 
"Apakah Beliau 
mampu?". Jawabnya: 
"Beliau diberikan 
kekuatan setara tiga 
puluh lelaki". Berkata, 
[Sa'id] dari [Qatadah] 
bahwa [Anas radliallahu 
'anhul menerangkan 
kepada mereka bahwa 
jumlah isteri-isteri 
Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam. saat itu 
sembilan orang". 


261 


^ i£? l£- U.!^ isj^ Cf- 

"%L.'j £S£&k ^ic. (jc- (j-okjll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Za'idah] dari [Abi 
Hushain] dari [Abu 
Abdurrahman] dari 
[Ali] berkata,: "Dulu 
aku adalah seorang yang 
sering mengeluarkan 
madzi. Maka aku minta 
seseorang untuk 
bertanya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. karena 
kedudukan putri Beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Maka orang 
itu bertanya, lalu Jawab 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam.: "Baginya 
wudlu' dan mencuci 
kemaluannya". 


262 


(jj ^ (jj ^aJAl^jj (jc AjIjjC 

■ "'^ Lu (Jla AjjI (jc j.* ii^ti 

^-ttC (jjl (JjS LjJ Cll^SjaAjoljlc 
^LjJnji Lo^^Ji Ok\ (jl t ■ ^ La 

. •• i°i U 1 ",l 2 AM r-, i •• i\l o« r, , U 

alluj AjIc auI ^U.-i Aill (J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu AN- 
Nu'man] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Ibrahim bin 
Muhammad bin Al 
Muntasyir] dari 
[bapaknya]: "Aku 
bertanya kepada 
[Aisyah radliallahu 
'anhu] lalu aku ceritakan 
tentang ucapan Ibnu 
'Umar radliallahu 'anhu 
yang mengatakan: "aku 
tidak suka bila 
berpakaian ihram juga 
memakai wewangian". 
Maka Aisyah radliallahu 
'anhu berkata,: "Sungguh 
aku pernah memberikan 
wewangian kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. lalu 
Beliau mendatangi 
isteri-isterinya. 
Kemudian Beliau 
mengenakan pakain 
ihram" 


263 


Luii. (Jll (_>ulj] ^jjl (jJ iil Uuii. 
(jc aSa 11 LuSi. (Jll 4 J ua 
AjjuIc (jc Jj^ui^l (jc ^ja!^)j] 

i iiUll j^nj \l jU'il 'ii<";\l5 

4j1c iil ^jij-a (^J^l (JJ^ 1 cs^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam bin 
Abu Iyas] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Hakam] dari [Ibrahim] 
dari [Al Aswad] dari 
[Aisyah radliallahu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







'anhu] berkata,: "Seakan 
aku melihat kilauan 
wewangian dari rambut 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam saat Beliau 
sedang berihram" . 


264 


~~ 7 T7Z ' Z - 4 c — T7~s — 5 — TTT -r ^ 

|j| ( iiuij AjIc. 'M fj^-a M 
AjJj (JLiC- 4jliiJI (j^i (Jniir.l 
^ i '*^A . ^%\\ ^ , ^ \ . ^ 

^jai a^ja-ij fiJjj (_}i^-3 (J > iur- \ 

Aj^ijj i5 Aji (jla 1 j) 

Atll C5 -lj-a (J J-^JJ UI (J ' " ir. 1 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdan] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hisyam bin 
'Urwah] dari [bapaknya] 
dari ['Aisyah] berkata,: 
"Adalah Nabi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. jika mandi 
janabat, mencuci 
tangannya dan berwudlu' 
sebagaimana wudlu' 
unmtuk shalat. 
Kemudian mandi dengan 
menggosok-gosokkan 
tangannya ke rambut 
kepalanya hingga bila 
telah yakin merata 
mengenai dasar kulit 
kepalanya Beliau 
mengguyurkan air ke 
atasnya tiga kali. Lalu 
membasuh seluruh 
badannya". Aisyah 
berkata,: "Aku pernah 
mandi bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. dari 
satu bejana dimana kami 
saling mengambil 
(menciduk) air 
bersamaan". 


265 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




kepada kami [Yusuf bin 
'Isa] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Fadlol bin 
Musa] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Salim] dari [Kuraib] 
sahaya Ibnu Abbas dari 
[Ibnu Abbas] radliallahu 
'anhu dari [Maimunah] 
berkata,: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. mengambil 



seember air untuk mandi 
janabat. Beliau 
menuangkan dengan 
telapak tangan kanannya 
ke atas telapak tangan 
kirinya lalu mencucinya 
dua kali atau tiga kali. 
Lalu mencuci 
kemaluannya lalu 
memukulkan tangannya 
ke tanah atau dinding 
dua kali atau tiga kali. 
Kemudian berkumur- 
kumur dan memasukkan 
air ke hidung lalu 
mencuci 

wajahnyaKemudian 
berkumur-kumur dan 
memasukkan air ke 
hidung lalu mencuci 
wajahnya dan kedua 
lengannya. Kemudian 
mengguyurkan air ke 
atas kepalanya lalu 
membasuh badannya 
dan mengakhirinya 
dengan membasuh 
kedua telapak kakinya". 
Aisyah berkata,: "Maka 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







aku berikan potongan 
kain tapi Beliau tidak 
memerlukannya, dan 
Beliau mengeringkan 
(membersihkan air dari) 
badannya dengan 
tangannya". 


266 


l " ^ (Jla i* ^ ^- (jj auI 

s ft < ' * a , e ^ ' a, 

a & 1 a, 0 b 'a' 0 " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Utsman bin 
'Umar] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yunus] dari [Az 
Zuhry] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah radliallahu 
'anhu] berkata,: "Qamat 
untuk shalat telah 
dikumandangkan dan 
shaf telah diluruskan, 
lalu keluarlah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Setelah 
sampai di tempat shalat 
Beliau baru teringat 
bahwa Beliau sedang 
junub, lalu berkata, 
kepada kami; "tetaplah 
di tempat kalian". Maka 
Beliau kembali lalu 
mandi. Kemudian datang 
dalam keadaan 
kapalanya basah. Lalu 
Beliau bertakbir, maka 
kamipun shalat 
bersamanya". Hadits ini 
juga diriwayatkan oleh 
[Abdul A'laa] dari 
[Ma'mar] dari [Az 
Zuhry] dan diriwayatkan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



iiil ^^l-a ' - m ■ '--j'* ' 
(jBajla «^-U ^3 Uji! AjljUa 

AjJj jAj 



juga oleh [Al Auza'i] 
dari [Az Zuhry]. 



267 



Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdan] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Hamzah] 
berkata, aku mendengar 
[Al A'masy] dari [Salim 
bin Abu AL Ja'di] dari 
[Kuraib] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, telah 
berkata, [Maimunah 
radliallahu 'anhu.]: "Aku 
memberi air untuk 
mandi kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. lalu aku tutupi 
Beliau dengan kain. 
Maka Beliau 
menuangkan air ke 
tangannya lalu mencuci 
keduanya. Kemudian 
menuangkan air dengan 
tangan kanannya ke 
tangan kirinya lalu 
mencuci kemaluannya, 
lalu tangannya 
dipukulkannya ke tanah 
kemudian mengusapnya 
lalu mencucinya. 
Kemudian berkumur- 
kumur dan memasukkan 
air ke hidung. Kemudian 
membasuh mukanya dan 
kedua lengannya lalu 
mengguyur kepalanya 
lalu menyiram seluruh 
badannya dan diakhiri 
dengan mencuci kedu 
telapak kaikinya. Lalu 
aku sodorkan kain 
(sebagai pengering) tapi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Beliau tidak 
mengambilnya, lalu 
Beliau pergi dengan 
mengeringkan air dari 
badannya dengan 
tangannya". 


268 


„f si Z - ' " ~ — 1 — 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khallad 
bin Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Nafi'] dari [Al Hasan 
bin Muslim] dari 
[Shafiyah binti Syaibah] 
dari ['Aisyah] berkata, 
"Jika salah seorang dari 
kami mengalami haid, 
maka ia mengambil air 
dengan kedua tangannya 
dan disiramkan ke atas 
kepala, lalu mengambil 
air dengan tangannya 
dan disiramkan ke 
bagian badan sebelah 
kanan, lalu kembali 
mengambil air dengan 
tangannya yang lain dan 
menyiramkannya ke 
bagian badan sebelah 
kiri." 


269 


ijjJLa (Jll ^«aj (jj a i "j l'* w 
ClljlS Jli ilLij Ajlc illl /-Ha 

* 5 0 * » ''Z e B f 

J (J t II 1» 1 J <iic. AUl ^ 1 , ^ 
(jl (^jjjji ^ ^Mj l_jl^33 
t—iAja jjl M V! Uii (J uni 3 
^ic. (J > tua i o^-a 

,t' j, i. "| . t' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Nashir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] dari 
[Ma'mar] dari [Hammam 
bin Munabbih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang-orang bani Israil 
jika mandi maka mereka 
mandi dengan telanjang, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





jl A^Lu j^-^-U^i c 4j| j3j| j 

-n. 'N. \1 ^ 4 * 1 1 " 


hingga sebagian melihat 
sebagian yang lainnya. 
Sedangkan Nabi Musa 
'Alaihis Salam lebih 
suka mandi sendirian. 
Maka mereka pun 
berkata, "Demi Allah, 
tidak ada menghalangi 
Musa untuk mandi 
bersama kita kecuali 
karena ia adalah seorang 
laki-laki yang 
kemaluannya kena 
hernia. Lalu pada suatu 
saat Musa pergi mandi 
dan meletakkan 
pakaiannya pada sebuah 
batu, lalu batu tersebut 
lari dengan membawa 
pakaiannya. Maka Musa 
lari mengejar batu 
tersebut sambil berkata 
'Wahai batu, kembalikan 
pakaianku! ' sehingga 
orang-orang bani Israil 
melihat Musa. Mereka 
lalu berkata, 'Demi 
Allah, pada diri Musa 
tidak ada yang ganjil.' 
Musa kemudian 
mengambil pakaiannya 
dan memukul batu 
tersebut dengan satu 
pukulan." Abu Hurairah 
berkata, "Demi Allah, 
sungguh pada batu 
tersebut terdapat bekas 
pukulan enam atau tujuh 
akibat pukulannya." 


270 


lilj^C J uni j 
i«jaj S-ijjl t-iAJl (j-a 


Dan (masih dari jalur 
periwayatan yang sama 
dengan hadits 
sebelumnya) dari [Abu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





(jSLI pi\ iljjjl >A -}j «IjIjs 

u JIS , j j" 1 ;,<-. i^VttV-.i 

t^jjijli jc ^ajAl^)jj al jjjS'i^^j 
a iJ i " (jj (jl^iLa (jc <Giac (jj 

(eJl (jC- jUjiJ (jj «.UaC (jt 
AjIc Atll (_5-lj-a ^jJJ^I (jC ojjjA 
(JljiITJ t_Sjjl lilJ (Jlii ^i^J 
UljjC 


Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tatkala 
Ayyub mandi dalam 
keadaan telanjang, tiba- 
tiba muncul belalang 
dari emas. Lalu Ayyub 
mengumpulkan dan 
memasukkannya ke 
dalam baju. Maka 
Raabnya memanggilnya: 
'Wahai Ayyub, 
bukankah aku sudah 
memberimu kecukupan 
sebagaimana kau lihat? ' 
Ayyub menjawab, 
'Benar, dan demi segala 
kemuliaan-Mu. Tetapi 
aku tidak pernah merasa 
puas dari limpahan 
barakah-Mu'." [Ibrahim] 
juga meriwayatkan dari 
[Musa bin TJqbah] dari 
[Shafwan bin Sulaim] 
dari ['Atha' bin Yasar] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Ketika 
Ayyub mandi dalam 
keadaan telanjang." 


271 


' j' j ' -"'l ^<--l(*oi 

j, '-."ill ^tj jjc lillLo (jC 
a^yt IjI (jl <d)l Ajjc (jj ^)ic 
L-jiUa (^Jl dljj ^jlA £1 Jj-o 

^1 Cjjj ^jjlA al £Aul <jl S^)fil 

*dll (J jj^j (^1 CjjAa! jSj L-iSUa 
^liall ^lc pinj AjIc <U)I cs ii-a 
. A s, 3 ^ (jj^ulmj AjA^j^B. 

^jIa ll IjI i - ilSa oli (ji (JUia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah bin 
Qa'nab] dari [Malik] dari 
[Abu An Nadir] mantan 
budak 'Umar bin 
'Ubaidullah, bahwa [Abu 
Murrah] mantan budak 
Ummu Hani' binti Abu 
Thalib, telah 
mengabarkan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kepadanya, bahwa ia 
mendengar [Unimu 
Hani' binti Abu Thalib] 
berkata, "Aku pergi 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam saat 
pembukaan Kota 
Makkah, lalu aku dapati 
beliau sedang mandi dan 
Fatimah menutupinya. 
Beliau lalu bertanya: 
"Siapa ini?" Aku 
menjawab, "Ummu 
Hani'." 


272 


4 j1 la 11 /j-o (J > hit i j iLo j 

AjlLai Loj 4-^^)9 (Jljiia AJLiuI; 
j| U M 11 ( _ ? ic. o-ljj ^^oa 

(JLJl9 ^ a S cLall a.'iuiT» ( _ £r lc 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdan] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Salim bin 
Abu Al Ja'd] dari 
[Kuraib] dari [Ibnu 
Abbas] dari 
[Maimunah] ia berkata, 
"Aku menutupi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam saat beliau 
sedang mandi junub. 
Beliau mencuci kedua 
tangannya, lalu dengan 
tangan kanannya beliau 
menuangkan air pada 
tangan kirinya, lalu 
mencuci kemaluannya 
dan apa yang terkena 
(mani). Beliau kemudian 
menggosokkan 
tangannya ke dinding 
atau tanah. Kemudian 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berwudlu sebagaimana 
wudlu untuk shalat 
kecuali kedua kakinya. 
Kemudian beliau 
mengguyurkan air ke 
seluruh badannya. 
Kemudian menyudahi 
dengan mencuci kedua 
kakinya." Hadits ini 
dikuatkan oleh [Abu 
'Awanah] dan [Ibnu 
Fudlail] dalam masalah 
tabir (penutup)." 


273 


(JUj i alu j'; (jj auI Ajc. Ujik 

^^jl CllL l—li) j (jt (jt 
/^XLO J-oll ^al AJiluJ ^»1 (jC. 4 ini i H 

(j) (J jjoij lj Cllllaa alLlJ 

l'liK^I ' A 1 ll (Jiafe jj^v 'Alji\l 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [Bapaknya] dari 
[Zainab binti Abu 
Salamah] dari [Ummu 
Salamah] Ummul 
Mukminin, bahwa ia 
berkata, "Ummu Sulaim, 
isteri Abu Thalhah, 
datang kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, 
sesungguhnya Allah 
tidak malu dengan 
kebenaran. Apakah 
seorang wanita wajib 
mandi bila bermimpi?" 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Ya. Jika dia melihat 
air." 


274 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





lJ l> £?Jj d & ^ 
jjjj^jja ,j j ^^i Ajal ^Iujj 

["l.a'l^'lU 1 l'l-v j&j2'll1i\l 

(jl <&l (jl a J ■ a (Jlaa SjUjJa JJC- 
(J"?- *" ^ jiluiill 


'Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Humaid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bakar] dari [Abu 
Rafi'] dari [Abu 
Hurairah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
berjumpa dengannya di 
salah satu jalan 
Madinah, sementara ia 
dalam keadaan junub." 
Abu Hurairah berkata, 
'Aku malu dan pergi 
diam-diam'. Abu 
Hurairah lalu pergi 
mandi dan kembali lagi 
setelah itu, beliau lalu 
bertanya: "Kemana saja 
kamu tadi wahai Abu 
Hurairah?" Abu 
Hurairah menjawab: 
"Aku tadi junub. Dan 
aku tidak suka bersama 
Tuan sedang aku dalam 
keadaan tidak suci." 
Beliau pun bersabda: 
"Subhaanallah! 
Sesungguhnya seorang 
Muslim itu tidak itu 
najis." 


275 


Jll jUai. (jj (^IcVl JJC. Ujik 
uSaa £]Ls £jj j (jj jj jj USaa 
lillLa (jj (jjijl (jl ojlja (jC Aj» m 
AjIc iill ^U.-i auI fLp (jl aftljaa 
,j AjLLij t5 Jc. i 'a j U j jjLS alLlJ 
^ l n') alijJ Ajj oAi.l3ll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
A'la bin Hammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la bin 
Abdul A'la] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Zurai'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] bahwa [Anas 
bin Malik] menceritakan 
kepada mereka, bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menggilir 
semua isterinya dalam 
satu malam, padahal saat 
itu isteri beliau ada 
sembilan orang." 


276 


(jC. j£j (jC- Jj-ai. Ljjii. ^jlc-VI 

t|^^ ^gf 6f f? 1 J l^' 
allnj <jic AUl ^U.-! *&l (J _JJJJ 

Jloi V.IS jij i'iU ™'*il"'"r-.li 

cJUjI ciiiaa ja UI U lijiS (jjl 

(j-ojJJI (jj jA UI U *d)l ^jl a J i a 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ayyasy] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul A'la] telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid] dari 
[Bakar] dari [Abu Rafi'] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berjumpa 
dengan aku padahal aku 
dalam keadaan junub. 
Beliau menggandeng 
tanganku hingga aku pun 
berjalan bersama beliau 
hingga beliau duduk. 
Aku lantas pergi diam- 
diam kembali ke rumah 
untuk mandi. Kemudian 
kembali lagi dan beliau 
masih duduk. Beliau lalu 
bertanya: "Kemana saja 
kamu tadi wahai Abu 
Hurairah?" Maka aku 
ceritakan pada beliau. 
Beliau lalu bersabda: 
"Subhaanallah! Wahai 
Abu Hurairah, seorang 
Muslim itu tidaklah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







najis." 


277 


dul 4 «K» (^jI (jc. 

iij Clllll '* Ua jA j J5jJ f^'"J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] dan 
[Syaiban] dari [Yahya 
bin Abu Katsir] dari 
[Abu Salamah] berkata, 
Aku bertanya kepada 
[Aisyah], "Apakah Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidur dalam 
keadaan j unub?" Aisyah 
menjawab, "Ya, setelah 
berwudlu." 


278 


jj jljic gjl (jc. ^iU 

jA j lili.! pj^J 4j1c auI 
Llbjj Ijll lu (3-3 ' ua 

« , -i. A- 

jA j .13 j;ila 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu 'Umar] 
bahwa 'Umar bin Al 
Khaththab bertanya 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, "Apakah 
boleh seorang dari kami 
tidur dalam keadaan dia 
junub?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Ya. Jika salah seorang 
dari kalian berwudlu, 
maka hendaklah ia tidur 
meskipun dalam 
keadaan junub." 


279 


UjJLa £]Ls jj^j jj .;*"_; liiik 
jaii. ^1 jj auI Anc (jc Clylll 
jc. j^a^jll ^jc jj l^aa ^ (jc 

j "l (j\£2H3 a l'ji'iIc (jc ojjc 

jl 51 j! I j] jiiLlj "Cile 2jl ^jlj-a 
AjkjS (JLiC ' ■ Ua jA j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Ubaidullah bin Abu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Ja'far] dari [Muhammad 
bin 'Abdurrahman] dari 
[Urwah] dari ['Aisyah] 
berkata, "Jika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam hendak tidur 
saat dirinya dalam 
kondisi junub, maka 
beliau membasuh 
kemaluannya dan 
berwudlu sebagaimana 
wudlu untuk shalat." 


280 


AjC- (jC £3\j (jt Aj JJj^. Uliii. 
^jiLa ^ iul _^^at <&l 
jA j IjAkl iuj| alLij Ajlc iill 
LJajJ IjlJ ^ii £]13 ' ■ '"'f 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Juwairiyah] dari 
[Nafi'] dari ['Abdullah] 
berkata, '"Umar minta 
fatwa kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, "Apakah salah 
seorang dari kami boleh 
tidur saat junub?" Beliau 
menjawab: "Ya. Jika ia 
berwudlu." 


281 


i 'a',. jj jjj *&| ^jc- IjiiSk 
Aji yj>c y Aill ^JC. (jC 
Aji alLlJ Ajlc 2jl ^jii-a <&l 

51 Si J'UI ^ 2',lu\l i'i, 
pluj aAIc auI ^U^i auI J j-uij 

jLj lil^Sij (JjoiC-Ij ULiajJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Abdullah bin 
'Umar] bahwa ia berkata, 
'"Umar bin Al Khaththab 
menceritakan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bahwa 
ia junub di malam hari. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
berkata kepadanya: 
"Wudlu dan cucilah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kemaluanmu, kemudian 
tidurlah." 


282 


Ujik (Jla S 11 r-^i jjj iULi Ujlk 

jc gjlaa 11 (jc. aJuS jc. ^»l_kiA 

(jj jjit <*jl!ilLj<JI C ia. j ^aa 

(JlSj <l!La 4 w tV) (jC 

o5l3 u!i.}a. (jls (jUl uiiAk ^xii ya 

<]iLo (jLia 11 u^)jaJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Fadlalah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] . 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nu'aim] dari 
[Hisyam] dari [Qatadah] 
dari [Al Hasan] dari 
[Abu Rafi'] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jika 
seseorang duduk di 
antara empat anggota 
badannya, lalu 
bersungguh-sungguh 
kepadanya, maka wajib 
banginya mandi." Hadits 
ini dikuatkan oleh 
[Amru bin Marzuq] dari 
[Syu'bah] seperti hadits 
tersebut. Dan [Musa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Aban] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Qatadah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Al Hasan] 
seperti hadits tersebut." 


283 


■ Lll la _^ax-a jjl l '* la 
(_gjaj (Jls (jiLaaJI (jc Clijljll 
(jj e-LlaC jl A-aluj ^jl ^j^)^! j 
.lila. (jj ijj (jl e^)Ja.l 
(ji(jli'ir. (JtLo <j| SJJa.1 " IgaJI 

^-aLk lij CyljVlaa (jllc 
lliajij (jl «V. (jij £ia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
dari [Al Husain], 
[Yahya] berkata, dan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




telah mengabarkan 
kepadaku [Abu 
Salamah] bahwa ['Atha' 
bin Yasar] mengabarkan 
kepadanya, bahwa [Zaid 
bin Khalid Al Juhaini] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa dia 
bertanya kepada 
[Utsman bin Affan], 
"Bagaimana pendapatmu 




bila seseorang 
berhubungan dengan 
isterinya tapi tidak 
keluar air mani?" 
'Utsman bin Affan 
menjawab, "Hendaknya 
ia berwudlu 
sebagaimana wudlu 
untuk shalat, lalu 
mencuci kemaluannya." 
'Utsman lalu 
melanjutkan ucapannya, 
"Aku mendengarnya dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, dan aku 
juga pernah bertanya 
kepada Ali bin Abu 
Thalib, Az Zubair bin Al 
Awam, Thalhah bin 
Ubaidullah dan Ubay 
bin Ka'b? radliallahu 
'anhum. Mereka semua 
memerintahkan seperti 
itu." [Yahya] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Abu 
Salamah] bahwa 
[Urwah bin Az Zubair] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa [Abu 
Ayyub] mengabarkan 
kepadanya, bahwa ia 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mendengar seperti itu 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


284 


(je J^J lil^a .UuiJa IjjJLa 

Jla <^-ijji jji (jijiki <Jla 

Ulll Aji i ^ (jj ^jl ^jji.! 
olj-all lS?-^I f bj *&l (J J*"J 
oI^)a1I La (J l mu (Jll 
1 ,r - j >' (Jl 'o i\i ij l , >iji i i* A "nv 
J^VI lili j j lajil (JLiiJI iil 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Bapakku] ia berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Abu Ayyub] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ubay bin Ka'b] bahwa 
ia berkata, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
jika seseorang 
berhubungan dengan 
isterinya namun tidak 
keluar (mani)?" beliau 
menjawab: "Hendaklah 
ia cuci apa yang 
mengenai isterinya 
(kemaluan), lalu wudlu 
dan shalat." Abu 
Abdullah Al Bukhari 
berkata, "Mandi adalah 
sikap yang lebih berhati- 
hati." Inilah akhir dari 
penjelasan bab ini, dan 
kami telah menerangkan 
perbedaan pendapat 
mereka (para imam)." 


285 


Uiiii. Jii <&i ^jc. ^ ijjia. 

jjj ^jjjUJI t "w »nl (Jll ^LllUlI (jj 
<Jolc- diXAJJJ (Jj^-J .0 

Uli giil VI <_s> itiL'J^ j& 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] berkata, 
Aku mendengar 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





Ls ic 2jI jJal IjlA j) <Jls ^ 
■»-1 i. \l . Ua'i 1 . uSI >: 'Ji - il 


['Abdurrahman bin Al 
Qasim] berkata, Aku 
mendengar [Al Qasim 
bin Muhammad] 
berkata, Aku mendengar 
[Aisyah] berkata, "Kami 
keluar dan tidak ada 
tujuan selain untuk 
ibadah haji. Ketika tiba 
di S arif aku mengalami 
haid, kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam masuk 
menemuiku sementara 
aku sedang menangis. 
Beliau bertanya: 'Apa 
yang terjadi denganmu? 
Apakah kamu datang 
haid?" Aku jawab, "Ya." 
Beliau lalu bersabda: 
"Sesungguhnya ini 
adalah perkara yang 
telah Allah tetapkan bagi 
kaum wanita dari anak 
cucu Adam. Lakukanlah 
apa yang dilakukan oleh 
orang-orang yang haji, 
kecuali thawaf di 
Ka'bah." Aisyah 
berkata, "Kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berkurban dengan 
menyembelih seekor 
sapi yang diniatkan 
untuk semua isterinya." 


286 


(JlJ i 'a . ,. ji jjj Ijc. LuSi. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [Bapaknya] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







[Aisyah] berkata, "Aku 
pernah menyisir rambut 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
sementara saat itu aku 
sedang haid." 


287 


(jjl (jl ' i i a j_; (jj ^l2o& lj^)jkl 

'i^ jVVi jl ^j^iM-vll iiWtl 
(JS "ojjC £jU3 L. Ua j ol^all 

j<j j'i, s \r. 
(jjiU tali Aki ^jic- 3-4^3 

illl (_5-lj-a <&l (J (JyJ J CS^*^ 

Aliia. illuj aAIc <&l ^U^i auI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Musa] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hisyam bin 
Yusuf] bahwa [Ibnu 
Juraij] telah 
mengabarkan kepada 
mereka, ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Hisyam bin Urwah] 
dari ['Urwah], bahwa dia 
ditanya, "Apakah wanita 
yang sedang haid boleh 
melayani aku, atau 
berdekatan denganku 
sedangkan dia junub?" 
'Urwah lalu menjawab, 
"Bagiku semua itu 
mudah, dan setiap dari 
mereka boleh untuk 
membantuku, dan 
seseorang tidak berdosa 
karena hal itu. [Aisyah] 
pernah mengabarkan 
kepadaku bahwa ia 
pernah menyisir rambut 
kepala Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
keadaan haid. Saat itu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berada 
di sisi masjid, beliau 
mendekatkan kepalanya 
kepada Aisyah yang 
berada di dalam kamar 
dan dalam keadaan haid 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







untuk menyisir rambut 
kepalanya." 


288 


(jj ^J^' a \jb (jc IjjA j > » 
<2ijlc (jl 4Jal (jl 

(jl^all l^jij (j>tM a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim Al Fadll bin 
Dukain] bahwa dia 
mendengar [Zuhair] dari 
[Manshur bin Shafiyah] 
bahwa [Ibunya] 
menceritakan 
kepadanya, bahwa 
[Aisyah] menceritakan 
kepadanya, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyandarkan 
badannya di pangkuanku 
membaca Al Qur'an, 
padahal saat itu aku 
sedang haid." 


289 


Jll ftjAljj] (jJ /L^ill Ijlla. 
(.Jl (jj (_gjaj (jc £UIuA LiiAi. 
dljj j (jl 4 «Un ^1 (jc JJJ^ 

5iL, XI (jl ^'l'ii-v 5iL, ;l 

iil ^ji-a <^iu1 IjI IjjjjJII 

r*i.„o'J (JU i' tl'A i'tviii 
5 ; ^ i ' » i U TuU i1 P. « \ i •* i\5 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Makki 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Hisyam] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abu Salamah] 
bahwa [Zainab binti 
Ummu Salamah] 
menceritakan 
kepadanya, bahwa 
[Ummu Salamah] 
berkata, "Aku dan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berbaring 
dalam selimut, kemudian 
aku mengeluarkan darah 
haid hingga aku pun 
berlalu dengan diam- 
diam seraya membawa 
kain yang terkena darah 
haidku. Beliau bertanya: 
"Apakah kamu sedang 
haid?" Aku jawab, "Ya." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Beliau lalu 

memanggilku, maka aku 
pun berbaring bersama 
beliau dalam kain tebal." 


290 


^}C- ^a-lA l^jj ^J^jj-a-LG ^)C. 

[*ii<"H» a A'ik jr-. Nj.„Sfl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qabishah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Manshur] dari 
[Ibrahim] dari [Al 
Aswad] dari ['Aisyah] 
berkata, "Aku dan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah mandi 
bersama dari satu 
bejana. Saat itu kami 
berdua sedang junub. 
Beliau juga pernah 
memerintahkan aku 
mengenakan kain, lalu 
beliau mencumbuiku 
sementara aku sedang 
haid. Beliau juga pernah 
mendekatkan kepalanya 
kepadaku saat beliau 
i'tikaf, aku lalu basuh 
kepalanya padahal saat 
itu aku sedang haid." 


291 


(jc AjjI (jc JjjjVI (jJ 

CjjIS 1 Si UliLI ibMslta 42Ah. 

'M jJ^La Jbl (3 31 jU 1 ''-M a 

AjjJ lillij ^SjI j ciilla Ia^jUj 
4& 'M ^ill jl£ 
lili. ^luij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Khalil] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Ishaq] -yaitu 
Asy Syaibani- dari 
[Abdurrahman bin Al 
Aswad] dari [Bapaknya] 
dari [Aisyah] ia berkata, 
"Jika salah seorang dari 
kami sedang mengalami 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







haid dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkeinginan 
untuk bermesraan, beliau 
memerintahkan untuk 
mengenakan kain, lalu 
beliau pun 

mencumbuinya." 'Aisyah 
berkata, "Padahal, 
siapakah di antara kalian 
yang mampu menahan 
hasratnya sebagaimana 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menahan." Hadits ini 
dikuatkan oleh [Khalid] 
dan [Jarir] dari [Asy 
Syaibani]." 


292 


Jj, ^ ... Cfi~ lJ j ' " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nu'man] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Asy Syaibani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ Abdullah bin 
Syadad] berkata, Aku 
mendengar [Maimunah] 
berkata, "Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ingin 
mencumbu salah 
seorang dari isterinya, 
beliau 

memerintahkannya 
untuk mengenakan 
sarung. Maka ia pun 
mengenakan sarung, 
sementara ia sedang 
haid." [Sufan] juga 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



(Jll jaJ^)-o (jj \j* uj LlLla 

(Jla j°» 7- (jj lxa < Ij^iil 

\;t ui ^1 (jC AUl IjC (jj (_paUt 
^jiLa AUl (3 JJ^J y J ^ 

jl ^ ''-I ^ allaj 4jic. Sll 

(Jil Jjil (jSjJjl ^gjli (ja.lLaJ 

Jla M J jjoij U ^3 J^"' 

La jjuitII (j^)i£jj (jaili (jj!i^J 
(jjjj (jit CllLLailj (j-o Cylj 
(j* gjlaJI L&jM 4^ 

liip jl i aaj l-oj (jla jSli^J 
(jujll cJLa alil J jajj U Lilit j 

ajl^u t a , ^\ (Jj,^ alkali 

j-o lilJja (Jla ^ jla (Jijll 
lillia Jla ^Jj jla lLa3 £5j <3Laj 

LgjjJ (jLwaflj (j-a 



meriwayatkannya dari 
[Asy Syaibani]. 



293 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abu Maryam] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Zaid] -yaitu Ibnu 
Aslam- dari ['Iyadl bin 
Abdullah] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada hari raya 
'Iedul Adlha atau Fitri 
keluar menuju tempat 
shalat, beliau melewati 
para wanita seraya 
bersabda: "Wahai para 
wanita! Hendaklah 
kalian bersedekahlah, 
sebab diperlihatkan 
kepadaku bahwa kalian 
adalah yang paling 
banyak menghuni 
neraka." Kami bertanya, 
"Apa sebabnya wahai 
Rasulullah?" beliau 
menjawab: "Kalian 
banyak melaknat dan 
banyak mengingkari 
pemberian suami. Dan 
aku tidak pernah melihat 
dari tulang laki-laki yang 
akalnya lebih cepat 
hilang dan lemah 
agamanya selain kalian." 
Kami bertanya lagi, 
"Wahai Rasulullah, apa 
tanda dari kurangnya 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







akal dan lemahnya 
agama?" Beliau 
menjawab: "Bukankah 
persaksian seorang 
wanita setengah dari 
persaksian laki-laki?" 
Kami jawab, "Benar." 
Beliau berkata lagi: 
"Itulah kekurangan 
akalnya. Dan bukankah 
seorang wanita bila dia 
sedang haid dia tidak 
shalat dan puasa?" Kami 
jawab, "Benar." Beliau 
berkata: "Itulah 
kekurangan agamanya." 


294 


IjC (jt 4 ajui ^1 (jj jj 

jj ajjj\jall QC - ■ »V Q M (jj ^j-<L^^]l 

iLijLj IjLi Lala ^=JI VI jSAj 

La (jLaa ^jSjI UI3 ^J*aj 

:\ i) jti)j 1-1K tA<\* 

Cila t*wu«i lillil <JLa ^Ull 

iill lilljl jli Jll -Ju 
(J*SJ La Ls iaill ^31 CllLu ^jJc. 
ClmlL ^ jiaj V (jl jjc. ^UJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
['Abdul Aziz bin Abu 
Salamah] dari 
[Abdurrahman bin 
Abdullah Al Qasim] 
dari [Al Qasim bin 
Muhammad] dari 
[Aisyah] ia berkata, 
"Kami keluar bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan tidak ada 
yang kami ingat kecuali 
untuk menunaikan hajji. 
Ketika kami sampai di 
suatu tempat bernama 
Sarif aku mengalami 
haid. Lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk 
menemuiku saat aku 
sedang menangis. Maka 
beliau bertanya: "Apa 
yang membuatmu 
menangis?" Aku jawab, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"Demi Allah, pada tahun 
ini aku tidak bisa 
melaksanakan haji!" 
Beliau berkata: 
"Barangkali kamu 
mengalami haid?" Aku 
jawab, "Benar." Beliau 
pun bersabda: "Yang 
demikian itu adalah 
perkara yang sudah 
Allah tetapkan buat 
puteri-puteri keturunan 
Adam. Maka lakukanlah 
apa yang dilakukan 
orang yang berhaji 
kecuali thawaf di Ka'bah 
hingga kamu suci." 


295 


(Jl! ' alu j'; jjj Alll Ijt 

o jjt (^>J ^al2dA (jt lillLa Ujukl 

t " \\\ a'i\l g 1 ^ jj 4 , : r.M r-, ^jt 

a ru,iii i»irsi IMS 2 :u,iti , 
Ujia iLjaj lili S^LLal! (jSjjli 

L5 iLaj ^Jlll lilit ^lintll 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [Bapaknya] dari 
[Aisyah], bahwa ia 
berkata, "Fatimah binti 
Abu Hubaisy berkata 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, "Wahai 
Rasulullah, aku dalam 
keadaan tidak suci. 
Apakah aku boleh 
meninggalkan shalat?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
menjawab: 
"Sesungguhnya itu 
adalah darah penyakit 
dan bukan darah haid. 
Jika haid kamu datang 
maka tingalkanlah 
shalat, dan jika telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berlalu masa-masa haid, 
maka bersihkanlah darah 
darimu lalu shalatlah." 


296 


i 'a . ,. (jj Aii\ Liiii. 
oj^jt (jj »LSa (jC lillLa l^>ii.l 
S-Lalu! jjC jYmII <""; (jC 
Lgil (jj^Lall ^)5Lj ^1 duj 
(-lila au! J J^J Sl^i! ClilLuijlll 
Jii\ (J JJ^J Lj Cllllla allaj <ulc 2jI 

A A \. ^i'i\ X'i r .\ i, U ^ ■ J-.U* 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Hisam bin 'Urwah] dari 
[Fatimah binti Al 
Mundzir] dari [Asma' 
binti Abu Bakar Ash 
Shiddiq] berkata, 
"Seorang wanita 
bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
katanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
pendapatmu bila seorang 
dari kami bajunya 
terkena darah haid. Apa 
yang harus 
dilakukannya?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
menjawab: "Jika darah 
haid mengenai pakaian 
seorang dari kalian, 
maka hendaklah ia 
bersihkan darah yang 
mengenainya, lalu 
hendaklah ia percikkan 
air padanya, kemudian 
hendaklah ia shalat 
dengannya." 


297 


(jjl ^^iil (jla ^li a' Lil la 
(jj jjit ^jjiJ (Jla t_lAj 
(*}J (jia/)JI AjC- (jc ClljliJI 
A r-. (jC 4_ul (jC a i J flll 
-1 j'-l-v* 1 '.1 N-J [*ll1<"lU 

Aic LjJjJ (j-a ^^ll (_yiajJii 

\r_ ^ i >l'l'ij 4 \ mi'ii 1 A ll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ashbagh] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Wahb] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Amru bin Al 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





Aj3 ,-lLaJ ojjILi 


Harits] dari 
['Abdurrahman bin Al 
Qasim] bahwa ia 
menceritakan kepadanya 
dari [Bapaknya] dari 
[Aisyah] berkata, "Salah 
seorang dari kami 
mengalami haid, 
kemudian saat telah suci 
darah tersebut ia 
bersihkan, kemudian 
kain tersebut ia cuci dan 
bersihkan, kemudian ia 
shalat dengan 
menggunakan kain 
tersebut." 


298 


(jc- "LijSLc. (jc. JUl (jc. jjc. 
AjIc iil ( _ s li-a (^Jjll (jl<2jjLc. 
,«i (j>i« i 4» i t ovir-.l 

»MI (j^v 1 g'i-v'i l'liuWl l'li .>ij 
G.Lg ^-llj <Uidjlc. (jl jiC Jj 

fr^ii IjA (jlS Cllllaa jiLaaJI 
si=Jj 4j!>U 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Abdullah] dari [Khalid] 
dari ['Ikrimah] dari 
[Aisyah] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
beri'tikaf bersama 
dengan sebagian isteri- 
isterinya, sementara saat 
itu ia sedang mengalami 
istihadlah dan bisa 
melihat adanya darah 
(yang keluar). Dan 
kadang diletakkan 
sebuah baskom di 
bawahnya lantaran darah 
tersebut. Dan Ikrimah 
mengklaim bahwa 
Aisyah melihat cairan 
berwarna kekuningan, 
lalu ia berkata, "Seakan 
ini adalah sesuatu yang 
pernah dialami oleh 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







fulanah." 


299 


(jj Al jj UjAa. (Jll 4jjj3 liiAa. 

jul j j. .'J • ^ i-iisV.l'inS S ,*Mi-. 

j-o si ^iLj j <iic. jiil 

^aII (_£ jj <Til vi 4^.1 j jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
dari [Khalid] dari 
['Ikrimah] dari ['Aisyah] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
beri'tikaf bersama salah 
seorang dari isterinya. Ia 
melihat ada darah dan 
cairan berwarna 
kekuningan, lalu di 
bawahnya diletakkan 
baskom sementara ia 
tetap mengerjakan 
shalat." 


300 


je jajx,<> liiAa. (Jl9 AW« ' 11 la 
(jl^Lkijlc. jc «Cojfic. (jt a!LL 

4 LJalAAuLa ^ j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Mu'tamir] 
dari [Khalid] dari 
['Ikrimah] dari ['Aisyah] 
berkata, "Sebagian 
Ummul Mukminin 
melakukan iktikaf 
sementara mereka 
mengeluarkan darah 
istihadlah." 


301 


jLiaIjjJ liliAa (Jla aja i jji ijjAa 

g??- 1 ^ ^ & 4?^ ^ 

JIS Laliulc. (iAl Jll AaLki 

ciilla ^5 (j/i e^-^ 4jIj-=>I lili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Nafi'] 
dari [Ibnu Abu Najih] 
dari [Mujahid] berkata, 
[Aisyah] berkata, 
"Tidaklah ada seorang 
dari kami kecuali 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



memiliki satu baju yang 
saat mengalami haid. 
Jika baju tersebut 
terkena darah haid, ia dia 
basahi dengan air 
ludahnya lalu 
membersihkanya dengan 
kukunya." 



302 



jl Jii\ ^JC. jj! (Jll (jC. 

^jc (jc. (jl i (jj ^aLJa& 

4jlc 'Jii\ Ls ^> (jC-AjiaC. ^1 

^^Ic Aij (jl ^^j^-ij CllllS jilulj 

(J^j£j Vj \^jjiC-j j^jjI ^Jtjjl 

Ujj (_v4^ 1 . 'j^**' 1 Vj 

jjjj i . i.'^r. i_Jjj VI Ic- jj ■ a a 
I jj j» tali Aic UI J^-- J 
.j I » , ^ Ljlii.) <"iK,.*r. 1 

(j-a o^jj 

Jll jjl (Jll jjlikll pUj| (jc. 
4 i ^jc ^jl i oa (jj ^al uifr> fil 

2j| ^jii-a crf^' (j^ f>l (jC- 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin 'Abdul Wahhab] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Hafshah] berkata, [Abu 
Abdullah atau Hisyam 
bin Hassan] berkata dari 
[Hafshah] dari [Ummu 
Athiyah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia berkata, 
"Kami dilarang 
berkabung atas kematian 
di atas tiga hari kecuali 
atas kematian suami, 
yaitu selama empat 
bulan sepuluh hari. 
Selama masa itu dia 
tidak boleh bersolek, 
memakai wewangian, 
memakai pakaian yang 
berwarna kecuali 
pakaian lurik (dari 
negeri Yaman). Dan 
kami diberi keringanan 
bila hendak mandi seusai 
haid untuk 

menggunakan sebatang 
kayu wangi. Dan kami 
juga dilarang mengantar 
jenazah." Abu Abdullah 
berkata, [Hisyam bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Hassan] meriwayatkan 
dari [Hafshah] dari 
[Unimu 'Athiyah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 



303 



Ajal ^)C. <LliLa ^jj ^}^aj-a_LG ^)C. 
^jill CllllLu oi^il (ji<2ijlc. (jC 
1 ^ \ . itr. ^JCi ^Lo j Ajic- Jdll \ ' ^ 

U>'i l t 'a ^ du U I * 1 ^" ^^ gjfl 
tjfrj ffiali (S Ia5 (jLkl"' 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu 'Uyainah] 
dari [Manshur bin 
Shafiyyah] dari [Ibunya] 
dari ['Aisyah], "Seorang 
wanita bertanya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang cara 
mandi dari haid. Beliau 
lalu memerintahkan 
wanita itu bagaimana 
cara mandi. Beliau 
bersabda: "Ambillah 
sepotong kapas yang 
diberi wewangian lalu 
bersucilah." Wanita itu 
bertanya, "Bagaimana 
aku bersucinya? Beliau 
menjawab: "Bersucilah 
dengan kapas itu!" 
Wanita itu berkata lagi, 
"Bagaimana caranya aku 
bersuci?" Beliau 
bersabda: "Bersucilah 
dengan menggunakan 
kapas itu!" Wanita itu 
bertanya lagi, 
"Bagaimana caranya?" 
Maka Beliau berkata, 
"Subhaanallah. 
Bersucilah kamu!" Lalu 
aku manarik wanita itu 
kearahku, lalu aku 
katakan, "Kamu 
bersihkan sisa darahnya 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dengan kapas itu." 


304 


■ '' i '-» j'* aSIjlaa Al^sjk (_£.la. 

l^'v^ii lg'\4U 1^ , 'i. -j* JIS 
A lili .^JJJ ^HJ^ 3 ^ 

~.\. . h j ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Wuhaib] 
telah menceritakan 
kepada kami [Manshur] 
dari [Ibunya] dari 
['Aisyah], "Seorang 
wanita Anshar bertanya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, 
"Bagaimana caranya aku 
bersuci dari haid?" 
Beliau lalu menjawab: 
"Ambillah sepotong 
kapas yang diberi 
wewangian lalu 
bersihkanlah tiga kali." 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam merasa malu 
lalu memalingkan 
mukanya, atau beliau 
mengatakan: 
"Berwudlulah dengan 
kapas itu." Aku lalu tarik 
wanita itu dan aku 
terangkan apa yang 
dimaksud oleh Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


305 




Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Syihab] dari 
[TJrwah] bahwa 
[Aisyah] berkata, "Aku 
bertalbiyah (memulai 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



lilLilj ^ Jafljl alluj Ajic aill 
t^lj^j-ftC. 0 *w J j /g la i ai^ 



haji) bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada haji 
Wada'. Dan aku adalah 
di antara orang yang 
melaksanakannya 
dengan cara tamattu' 
namun tidak membawa 
hewan sembelihan." 
Aisyah menyadari 
bahwa dirinya 
mengalami haid dan 
belum bersuci hingga 
tiba malam 'Arafah. 
Maka 'Aisyah berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
malam ini adalah malam 
Arafah sedangkan aku 
melaksanakan tamattu' 
dengan Umrah lebih 
dahulu?" Maka 
bersabdalah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kepadanya: 
"Urai dam sisirlah 
rambut kepalamu, lalu 
tahanlah Umrahmu." 
Aku lalu laksanakan hal 
itu. Setelah aku 
menyelesaikan haji, 
beliau memerintahkan 
Abdurrahman pada 
malam hashbah (Malam 
di Muzdalifah) untuk 
melakukan Umrah 
buatku dari Tan'im, 
tempat dimana aku 
mulai melakukan 
manasikku." 



306 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ubaid bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




kami [Abu Usamah] dari 
[Hisyam] dari 
[Bapaknya] dari 
['Aisyah] berkata, "Kami 
keluar bertepatan saat 
nampak hilal bulan Dzul 
Hijjah. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: 
"Siapa yang ingin 
memulai haji dengan 
Umrah hendaklah ia 
lakukan. Sekiranya aku 
tidak membawa hewan 
sembelihan, aku lebih 



suka melakukan Umrah 
lebih dahulu." Maka 
sebagian para sahabat 
ada yang memulai 
dengan Umrah dan ada 
yang memulai dengan 
haji. Sedang aku 
termasuk di antara yang 
mulai dengan Umrah. 
Maka ketika hari Arafah 
aku mengalami haid, aku 
lalu mengadukan hal itu 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
lalu bersabda: 
"Tinggalkanlah 
Umrahmu. Uraikan 
rambut kepalamu lalu 
sisirlah, kemudian 
mulailah talbiah dengan 
haji." Maka aku pun 
laksanakan perintah 
beliau, hingga ketika 
tiba malam Hashbah 
(Malam di Muzdalifah), 
beliau memerintahkan 
Abdurrahman bin Abu 
Bakar untuk 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







menemaniku. Maka aku 
keluar menuju Tan'im, 
lalu bertalbiah dengan 
Umrah sebagai ganti 
Umrahku sebelumnya." 
Hisyam berkata, "Dan 
dalam hal itu tidak ada 
denda baik berupa hadyu 
(menyembelih), puasa 
atau pun sedekah." 


307 


^jj (jc j£j ^1 (jj auI ^jjc 

(J^^/lj (jj^l l-o3 \l» l n ^1 ^Aki 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad] 
dari [Ubaidullah bin 
Abu Bakar] dari [Anas 
bin Malik] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
Ta'ala menugaskan satu 
Malaikat dalam rahim 
seseorang. Malaikat itu 
berkata, 'Ya Rabb, 
(sekarang baru) sperma. 
Ya Rabb, segumpal 
darah!, Ya Rabb, 
segumpal daging! ' Maka 
apabila Allah 
berkehendak 
menetapkan ciptaan- 
Nya, Malaikat itu 
bertanya, Apakah laki- 
laki atau wanita, celaka 
atau bahagia, bagaimana 
dengan rizki dan 
ajalnya? ' Maka 
ditetapkanlah ketentuan 
takdirnya selagi berada 
dalam perut ibunya." 


308 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



t— ilg '» (jjl (jc- (JjSC (jc Clylll 
U^^j^jlli <2ijLc. (jc oj^>c (jc 

JaI (ji liaS ^Ijfjll j>aa 

1 j °^ aSa 2^ o* ' u-* 

-l^J jLl j D^OAJ ^^pl (j-G 1' j 

<jjia ^p-jj Daj C5 Ja. o=4 5ii 

dllli ^7--^ ftffi ga J (Jil (jij 

VI ^3 aIjc ^ (jl£ 

^JJi\^ (J II (jl alm^ 4_llc 

i21jjIj 2^ u* 'j ^"''''''^3 

' " 'J ' dllitia o jJaill 

(jia. jll ^JC (_5J«-a ' " a J3 <eaa. 

U' ud>°' J lS^-^' J^J cs^' 65 

(j-0 ^J^-ftCl (jl^-0 l 



kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari ['Urwah] 
dari ['Aisyah] berkata, 
"Kami keluar bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada 
saat haji Wada'. Di 
antara kami ada yang 
bertalbiah dengan 
Umrah dan ada pula 
yang bertalbiah dengan 
haji. Ketika kami sudah 
sampai di Makkah, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
berihram dengan Umrah 
dan tidak membawa 
sembelihan, maka 
hendaklah dia 
bertahallul. Dan 
barangsiapa berihram 
dengan Umrah dan 
membawa sembelihan, 
maka janganlah 
bertahallul kecuali 
setelah menyembelih 
hewan pada hari Nahr 
(hari penyembelihan). 
Dan barangsiapa 
bertalbiah (memulai) 
dengan haji, hendaklah 
menyempurnakan 
hajinya." 'Aisyah 
berkata, "Kemudian aku 
mengalami haid dan 
terus terjadi hingga hari 
Arafah, dan aku tidak 
bertalbiah kecuali 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dengan Umrah. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan aku 
untuk menguraikan 
(rambut) kepalaku dan 
menyisirnya, lalu 
bertalbiah dengan haji 
dan meninggalkan 
Umrah. Maka aku 
laksanakan hingga aku 
merampungkan hajiku. 
Kemudian beliau 
mengutus saudaraku, 
'Abdurrahman bin Abu 
Bakar untuk 
menemaniku dan 
memerintahkan aku agar 
aku berumrah dari 
Tan'im sebagai ganti 
Umrahku sebelumnya." 


309 


^jC. <Lljl ^)C. (jLjAjaa 
< *\1 Ul -v J , nj t " )jj ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Hisyam] dari 
[Bapaknya] dari 
[Aisyah] bahwa Fatimah 
binti Abu Hubaisy 
mengalami istihadlah 
(mengeluarkan datah 
penyakit). Maka aku 
bertanya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan beliau 
menjawab: "Itu seperti 
keringat dan bukan 
darah haid. Jika haid 
datang maka 
tinggalkanlah shalat dan 
jika telah selesai 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mandilah dan shalatlah." 


310 


(jii (jjciiujii (jj ^uijji lis ^ 

i •* i\l 5 j °J jl'; il i i in w 
lij liliL) <_sj=^l ^2ijUJ 

lj£ Cliji Ajjjj^J Clillaa ' " 'j; la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Mu'adzah], 
bahwa ada seorang 
wanita bertanya kepada 
['Aisyah], "Apakah 
seorang dari kita harus 
melaksanakan shalat 
yang ditinggalkannya 
bila sudah suci?" 'Aisyah 
menjawab, "Apakah 
kamu dari kelompok 
Khawarij ! Sungguh 
kami pernah mengalami 
haid di sisi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan beliau 
tidak memerintahkan 
kami untuk itu." Atau 
Aisyah mengatakan, 
"Kami tidak 
melakukannya 
(mengqadla")." 


311 


Uli^a (Jll (j (jj ,H La Halia 
AjiiAk 4 «Kn ^1 Clijj (jc. 

■ i 1 l|j 1*1. >i-v'i\U A i\ i. XI jjl 

l^'iyi ['w J-ii t'llt'.ill k A 
l^"i..,lU l' tl'rt i'i.Vili 

i*,tl«St,^itl si;; «tl.MS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'd bin 
Hafsh] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Yahya] dari [Abu 
Salamah] dari [Zainab 
binti Abu Salamah] 
bahwa ia menceritakan 
kepadanya, bahwa 
[Ummu Salamah] 
berkata, "Saat aku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





sipili 


berada dalam satu 
selimut bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, aku 
mengeluarkan darah 
haid, kemudian pelan- 
pelan aku keluar dari 
selimut mengambil 
pakaian (khusus untuk 
haid) dan 
mengenakannya. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bertanya kepadaku: 
"Apakah kamu sedang 
haid?" Aku jawab, "Ya." 
Beliau lalu memanggil 
dan mengajakku masuk 
ke dalam selimut." 
Zainab berkata, "Ummu 
Salamah menceritakan 
kepadaku bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam juga 
menciumnya saat beliau 
sedang berpuasa. Ummu 
Salam berkata, "Aku 
pernah mandi junub 
dalam satu bejana 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


312 


jjc. A ~a\ l n ^jjl dljj j (jt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Fadlalah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
dari [Yahya] dari [Abu 
Salamah] dari [Zainab 
binti Abu Salamah] dari 
[Ummu Salamah] 
berkata, "Ketika aku 
berbaring bersama Nabi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam satu 
selimut aku mengalami 
haid. Maka aku pergi 
diam-diam dan 
mengambil baju khusus 
haidku, beliau bertanya: 
"Apakah kamu sedang 
haid?" Aku jawab, "Ya." 
Beliau lalu 

memanggilku, maka aku 
pun berbaring 
bersamanya dalam satu 
selimut." 



313 



' «la [„Jj j ° a3 Clil_)ja 
^jj U^J Uf^l (j^ ' -"•^ 

ciill! t " 1 1 ji ^ ajLo i dijlSj 
C5 Ji ^jli^ (j-^l 1^ 

ulia.1 ^jic-l aiuij 4j1c jil ^jij-a 

4-llaC. tlii^S Lila (Jj <lU nal I 
Clljl£j -Ju Clllll alLij A j V. 

Cllljjj JjjIjiJI ^^>i_j (Jjii 

' * iSi (Uli ^jiLaAlI 

*L9^C- ^ .'"i aji ) t " i\l aq ^ial^JI 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad] -yaitu 
Ibnu Salam- berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdul 
Wahhab] dari [Ayyub] 
dari [Hafshah] berkata, 
"Dahulu kami melarang 
anak-anak gadis remaja 
kami ikut keluar untuk 
shalat pada dua hari 
raya. Hingga suatu hari 
ada seorang wanita 
mendatangi desa Qashra 
Banu Khalaf, wanita itu 
menceritakan bahwa 
suami dari saudara 
perempuannya pernah 
ikut berperang bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sebanyak dua 
belas peperangan, ia 
katakan, 'Saudaraku itu 
hidup bersama suaminya 
selama enam tahun.' Ia 
menceritakan, "Dulu 
kami sering mengobati 
orang-orang yang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



terluka dan mengurus 
orang yang sakit.' 
Saudara perempuanku 
bertanya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, "Apakah 
berdosa bila seorang dari 
kami tidak keluar 
(mengikuti shalat 'Ied) 
karena tidak memiliki 
jilbab?" Beliau 
menjawab: "Hendaklah 
kawannya memakaikan 
jilbab miliknya untuknya 
(meminjamkan) agar 
mereka dapat 
menyaksikan kebaikan 
dan mendo'akan Kaum 
Muslimin." Ketika 
[Ummu 'Athiyah] tiba 
aku bertanya kepadanya, 
"Apakah kamu 
mendengar langsung 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam?" 
Ummu Athiyah 
menjawab, "Ya. Demi 
bapakku!" Ummu 
Athiyah tidak 
mengatakan tentang 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam kecuali hanya 
mengatakan 'Demi 
bapakku, aku mendengar 
beliau bersabda: 
"Hendaklah para gadis 
remaja dan wanita- 
wanita yang dipingit di 
rumah, dan wanita yang 
sedang haid ikut 
menyaksikan kebaikan 
dan mendo'akan Kaum 
Muslimin, dan wanita- 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wanita haid menjauh 
dari tempat shalat." 
Hafshah, "Aku katakan, 
"Wanita haid?" Wanita 
itu menjawab, 
"Bukankah mereka juga 
hadir di 'Arafah, begini 
dan begini?" 


314 


6^ i^f j^' ^ 65 

j* 3al (j^aLkluil t_ulS 
jJ3 oilLall ^jti (j^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abu Raja'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Usamah] berkata, Aku 
mendengar [Hisyam bin 
'Urwah] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Bapakku] dari [Aisyah] 
bahwa Fatimah binti 
Abu Hubaisy bertanya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, 
katanya, "Aku 
mengeluarkan darah 
istihadlah (penyakit). 
Apakah aku tinggalkan 
shalat?" Beliau 
menjawab: "Jangan, 
karena itu hanyalah 
darah penyakit seperti 
keringat. Tinggalkanlah 
shalat selama masa 
haidmu, setelah itu 
mandi dan kerjakanlah 
shalat." 


315 


IjLlk. (Jll iVw1h (jj 4jjj3 Hi^a. 
Lak ^ qC (jc (^^^-^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il] dari 
[Ayyub] dari 
[Muhammad] dari 
[Ummu Athiyyah] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berkata, "Kami tidak 
menganggap warna 
keruh dan kekuningan 
sebagai sesuatu dari 
haid." 


316 


(-j! (jjl ^ Yi'l-s (Jll (jx-o UjSk 
oj^jC. (jC. C-Jl^ ua (jjl (jC 

4 ui ll f'- (jC. o^)-aC. (jC- j 

jj 1 IH 1 1,. [ U^IIMkUh^ 

AjIc illl t^ij-a (J > U) J 

(J l n i» 'i (jl lA^ili lillj (jt jiluJJ 

(3sl j l /i» 'i jjc- Iaa JUa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [M'an] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnu Abu Dzi'b] dari 
[Ibnu Syihab] dari 
['Urwah] dan dari 
[Amrah] dari [Aisyah] 
isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, 
"Unimu Habibah 
mengeluarkan darah 
istihadlah (darah 
penyakit) selama tujuh 
tahun. Lalu ia bertanya 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang 
masalah itu. Beliau lalu 
memerintahkan 
kepadanya untuk mandi, 
beliau bersabda: "Ini 
seperti keringat (darah 
penyakit)." Maka Ummu 
Habibah selalu mandi 
untuk setiap kali shalat." 


317 


li^j^l i '" i a jj (jj Alll ^jc til^a 
(jj ^}fLj ^1 (jj Jh\ AlC. (jC lillLo 
A-ijI (jC. ^3^" ^ 
(jC. (j-a^/}]l ^JC. Clljj sjit (jC. 

^jiLa AUl (J JJ^3^ ^ LgjUalulj 
(jl <v3j\ (J jjuij U alluj AjIc Itll 
(Jla ' " l l '— 1 a (-ja <"'"'; AjiLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Yusuf] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Abdullah bin Abu 
Bakar bin Muhammad 
bin Amru bin Hazm] 
dari [Bapaknya] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







['Amrah binti 
'Abdurrahman] dari 
['Aisyah] isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia berkata 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Wahai 
Rasulullah, Shafiyyah 
binti Huyai sedang 
haid?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Jangan-jangan dia 
menyusahkan kita! 
Apakah dia thawaf 
bersama kalian?" 
Mereka menjawab, 
"Ya." Beliau lalu 
bersabda (kepada 
Shafiyyah): "Ikutlah 
keluar." 


318 


uj.la (Jls Auil (jj ( _ S J«-A UliAk 
(_)j:jUa (jj «Al ^Jt (jt <— UAj 

(_^AjC. (jjl (jC- 4jjl (jC 

L$j| ajil J^l (J lIj^ j-oc. (jjl 
(jl jili (Jjij A 'i» a -u jijj V 
ilLij <j1c auI ^U^i *&l (J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'alla 
bin Asad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] dari 
[Abdullah bin Thawus] 
dari [Bapaknya] dari 
[Ibnu Abbas] berkata, 
"Wanita yang haid diberi 
keringanan untuk nafar 
(meninggalkan Mina), 
dan pada mulanya [Ibnu 
Umar] melarang hal itu, 
namun kemudian aku 
mendengar ia 
mengatakan, Wanita 
haid boleh nafar karena 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
memberi keringanan 
buat mereka." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



319 


^^iLaj ^Jlll lilit (_ji.uiC.la Clljiil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] dari [Zuhair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
'Urwah] dari ['Urwah] 
dari ['Aisyah] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika datang haid maka 
tinggalkanlah shalat, dan 
bila telah berakhir maka 
bersihkanlah darah 
darimu lalu shalatlah." 


320 


ijta gyj^ (__— jI (jj 'u-* 1 iJjik 

4 ;» l7i u^)J^! (Jla 4_jlj2u 

(jj auI ^JC. (jc. alai tal\ gjjlua (jc. 

al^Jol (jljAi^ (jj o^Ajuj (jc. oAj^>J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abu Suraij] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Syababah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Husain Al Mu'alim] 
dari [Abdullah bin 
Buraidah] dari [Samrah 
bin Jundub], bahwa ada 
seorang wanita yang 
meninggal dunia karena 
hamil. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menshalatinya 
dan beliau berdiri di 
bagian tengah (jenazah) 
nya." 


321 


Ujik <Jla liljiii (jj (jLikll Ujik 

i-jj a '» alti Jla jliii (jj auI ^jc- 
AjIc- auI ^U^i < _ s -jlll ^ j j J^f* 
'V 1 . ViM "■ (jjii Clijlfi l^jl ^Ijuij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Mudrik] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hammad] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Awanah] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





Ijj cs^ - ^ 3^3 ^^3 


nama aslinya adalah Al 
Wadldlah sebagaimana 
dalam kitabnya, ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sulaiman Asy 
Syaibani] dari 
[Abdullah bin Syaddad] 
berkata, Aku mendengar 
bibiku [Maimunah] isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa ia 
mengalami haid dan 
tidak melaksanakan 
shalat. Dan ia tidur di 
depan tempat sujud 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
saat itu sedang shalat di 
atas tikar (kecil) nya, 
jika sujud beliau maka 
sebagian kainnya 
mengenalku." 


322 


i 'a . ,. jjj ^jC. Luii. 
^33 «Liijlc. (jC Ajjl (jC jxulli]l 

sjliuil Ia» J ^ jiluij 4jle 
Oli) 31 ^I^Jjlb US lil ^jik 

aHnj 4jle AUl (J 

(JjIjII ^iJl j A uli a'ill ^jic 
(Jilljll (_jJ^ «-La ( _ s it 1 j'njlj 
<_£ JJ 1 jllaa Jjllall j£j ^1 
(J JJulJJ '"'^i A^'ir. La 
(jjiUllj ilLjj AjIc auI «uli 
t La ~^ « <Q jj .1 1 1 j t La / fAc- 1 ajal u fl 

J j "'j '"«'«'«i (3°* ^ l^-^' 

c La a£JUt ^ujl j c La ^Ac- lj)nlll^o 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Abdurrahman bin Al 
Qasim] dari [bapaknya] 
dari [Aisyah] isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia berkata, 
"Kami keluar bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
salah satu perjalanan 
yang dilakukannya. 
Hingga ketika kami 
sampai di Baida', atau 
tempat peristirahatan 
pasukan, aku kehilangan 
kalungku. Maka Nabi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam dan para 
sahabatnya mencarinya 
sementara mereka tidak 
berada dekat air. Orang- 
orang lalu datang kepada 
Abu Bakar Ash Shidiq 
seraya berkata, 
'Tidakkah kamu 
perhatikan apa yang 
telah diperbuat oleh 
'Aisyah? Dia telah 



membuat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan orang- 
orang tertahan (dari 
melanjutkan perjalanan) 
padahal mereka tidak 
sedang berada dekat air 
dan mereka juga tidak 
memiliki air! ' Lalu Abu 
Bakar datang sedangkan 
saat itu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meletakkan 
kepalanya di pahaku. 
Abu Bakar lalu 
memarahiku dan 
mengatakan 
sebagaimana yang 
dikehendaki Allah untuk 
(Abu Bakar) 
mengatakannya. Ia 
menusuk lambungku, 
dan tidak ada yang 
menghalangiku untuk 
bergerak (karena rasa 
sakit) kecuali karena 
keberadaan Rasulullah 
yang di pahaku." 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bangun di 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







waktu subuh dalam 
keadaan tidak memiliki 
air. Allah Ta'ala 
kemudian menurunkan 
ayat tayamum, maka 
orang-orang pun 
bertayamum." Usaid bin 
Al Hudlair lalu berkata, 
"Tidaklah Aisyah 
kecuali awal dari 
keberkahan keluarga 
kamu wahai wahai Abu 
Bakar!" Aisyah berkata, 
"Kemudian unta yang 
aku tunggangi berdiri 
yang ternyata kami 
temukan kalungku 
berada dibawahnya." 


323 


u'li j JIS 1^*,» 1(1 'W JIS 

er^" 3 Lsf^' Lff^' ^ lH 

A-oj3 J J dia n ^ jlll (jl^j 
2Jolc- (jjull J) ' " ; j ^-^^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Sinan] 
-yaitu Al Awaqi- telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] berkata, 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepadaku 
[Sa'id bin An Nadir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Husyaim] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Sayyar] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid] -yaitu Ibnu 
Shuhaib Al Faqir- 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Jabir bin 
Abdullah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"Aku diberikan lima 
perkara yang tidak 
diberikan kepada orang 
sebelumku; aku ditolong 
melawan musuhku 
dengan ketakutan 
mereka sejauh satu bulan 
perjalanan, dijadikan 
bumi untukku sebagai 
tempat sujud dan suci. 
Maka dimana saja salah 
seorang dari umatku 
mendapati waktu shalat 
hendaklah ia shalat, 
dihalalkan untukku harta 
rampasan perang yang 
tidak pernah dihalalkan 
untuk orang sebelumku, 
aku diberikan (hak) 
syafa'at, dan para Nabi 
sebelumku diutus khusus 
untuk kaumnya 
sedangkan aku diutus 
untuk seluruh manusia." 


324 


I^jl4_kijlc. (jt (jt Sjjt (^jj 
AjIc auI (J >^J 

jw>i-s. jjl .Suai £jlai «i'l'll 

La M'jS \*JxL 'M lili Ji. <iuUJ 
M Jii. Sf) AijA j£i jJai liL <J_)j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Zakaria 
bin Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Numair] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Urwah] dari 
[Bapaknya] dari 
['Aisyah] bahwa ia 
meminjam kalung 
kepada Asma' lalu 
hilang. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus 
seseorang untuk 
mencarinya hingga 
kalung itu pun 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







ditemukan. Lalu 
datanglah waktu shalat 
sementara mereka tidak 
memiliki air, namun 
mereka tetap 
melaksanakannya. 
Setelah itu mereka 
mengadukan peristiwa 
itu kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, hingga 
turunlah ayat tayamum. 
Usaid bin Al Hudlair 
lalu berkata kepada 
'Aisyah, "Semoga Allah 
membalasmu dengan 
segala kebaikan. 
Sungguh demi Allah, 
tidaklah terjadi suatu 
peristiwa menimpa anda 
yang anda tidak sukai 
kecuali Allah 
menjadikannya untuk 
anda dan Kaum 
Muslimin sebagai 
kebaikan." 


325 


uj la (Jls JJ^J (jJ J uj la 

aitl ^jc. j UI CiljaVla jjaljt (jjl 

^jji ^ILjj AjIc auI (^gHa £s"^ 
^jj ^j-a ^iiluj A-ilc. jill ^ LLa 

4alc j&I L5 iLa ^jIJI 3jj 
jliaJI ^Ic. (Jjal ^jlk ^LiJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Ja'far bin Rabi'ah] dari 
[Al A'raj] ia berkata, 
"Aku mendengar 
[Umair] mantan budak 
Ibnu Abbas, ia berkata, 
"Aku dan Abdullah bin 
Yasar, mantan budak 
Maimunah, isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berangkat 
pergi, hingga ketika 
kami sampai kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



UjS A'n ui I (Jla ^j| IjjSi. 

pLall ■* £]a ■ J ';"'f i <Jlaa 

jala ^ U£ lll UI c-jlkiil 
UiSj jLaj ^Is dijl U>La elijij LjI 
^jll] c/>5ija dulLai dAatJalia IjI 
^jlll (Jlla ^lla} "Ulc. auI ^U<-i 

(jlS LajJ allaj Ajlt auI «-I 
(jJajV/l AjsSj alLij 4jlc illl 



[Abu Juhaim Ibnul 
Harits bin Ash Shimmah 
Al Anshari], ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam kembali dari 
Bi v ar Jamal (nama 
tempat), lalu ada seorang 
laki-laki menemui beliau 
seraya memberi salam, 
namun beliau tidak 
membalasnya. Beliau 
kemudian menghadap ke 
arah dinding, lalu 
mengusap muka dan 
kedua telapak 
tangannya, baru 
kemudian membalas 
salam kepada orang itu." 



326 



Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Hakam] dari [Dzar] dari 
[Sa'id bin Abdurrahman 
bin Abza] dari 
[Bapaknya] berkata, 
"Seorang laki-laki 
datang kepada Umar 
Ibnul Khaththab dan 
berkata, "Aku 
mengalami j unub tapi 
tidak mendapatkan air?" 
Maka berkata lah 
[ Ammar bin Yasir] 
kepada 'Umar bin Al 
Khaththab, "Tidak 
ingatkah ketika kita 
dalam suatu perjalanan? 
Saat itu engkau tidak 
mengerjakan shalat 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







sedangkan aku 
bergulingan di atas tanah 
lalu shalat? Kemudian 
hal itu aku sampaikan 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sebenarnya cukup 
kamu melakukan 
begini." Beliau lalu 
memukulkan telapak 
tangannya ke tanah dan 
meniupnya, lalu 
mengusapkannya ke 
muka dan kedua telapak 
tangannya." 


327 


A 'n ui Lj^jiJ (Jll ^LLa. 

LS LH u^jll ^ L» 

A 'n ua (_J^)jJaj lAgjjUaC. (Jls 

o * ^ o ? * > e f0 t'' 

aSia 11 (jt 4 ;» l7i j i iaill 
jjjl (jC. JjSj Iji duLala jLa 

^a^^II ^jc. Ajx-<Lwj 
jUaO Jll (Jls (jC- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj] dia 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Hakam] dari 
[Dzarri] dari [Sa'id bin 
'Abdurrahman bin Abza] 
dari [bapaknya], telah 
berkata, pula [Ammar] 
tentang maslah ini; 
Maka Syu'bah 
memukulkan telapak 
tangannya ke tanah lalu 
mendekatkannya kepada 
mulutnya kemudian 
mengusapkannya ke 
mukanya dan kedua 
telapak tangannya. Dan 
telah berkata [An 
Nadlar] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
Hakam] dia berkata; 
saya mendengar [Dzarr] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berkata; dari [Ibnu 
Abdurrahman bin 
Abzaa], berkata [Al 
Hakam] ; dan aku telah 
mendengarnya dari 
[Ibnu Abdurrahman] 
dari [ayahnya] berkata; 
[Ammar] berkata;. 


328 


(jjl ^jC. (jC. ^fL^JI (jC. uj 
4-UI (jC (jJ (j«^»^)]l IjC- 

uSjlxc AJ cJlij jic ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
Hakam] dari [Dzar] dari 
[Ibnu Abdurrahman bin 
Abza] dari [Bapaknya] 
bahwa ia pernah melihat 
'Umar saat [Ammar] 
bertanya kepadanya, 
"Kami sedang dalam 
perjalanan, kemudian 
kami junub?" dia 
menjawab, "Hendaknya 
bertayamum." 


329 


(jj ^aa < HiAa 
(jjl (jc (jc ^SL^JI (jc 
AjC. (jc <_£_)^ (j-*^)^ 

Jli <Jla (_j jjl (jj (jiljll 

\ "i 1-v Hini l U. W 'l l0<\lj 4 -v j\l 
(jjl (jC (jC ^fL^Jl (jC Ajjlu 
(jj (jA^^]| ^JC (jC (j-<L^^]l ^JC 

41 Jl'oi i»v^ , ! ;, JIS , 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Al Hakam] dari 
[Dzar] dari [Ibnu 
Abdurrahman bin Abza] 
dari [Abdurrahman bin 
Abza] ia berkata; 
[Ammar] berkata kepada 
Umar, "Aku bergulingan 
(di atas pasir) lalu 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Maka beliau 
pun bersabda: "Cukup 
bagimu (mengusap 
debu) pada muka dan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kedua telapak tangan." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Al Hakam] dari 
[Dzar] dari [Ibnu 
'Abdurrahman] dari 
[Abdurrahman bin 
Abza] ia berkata, 'Aku 
melihat Umar ketika 
[Ammar] bertanya 
kepadanya. . . .lalu ia 
menyebutkan hadits." 


330 


jc aSia SI (jc A 'n in Hi la jAic 
(jj (jia.jJI JJC. gjl (jc ji 
JlJ <JlI AjJ <je (_s jj! 

iul A m! 'j'*-» 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ghundar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Al Hakam] dari 
[Dzarr] dari [Ibnu 
Abdurrahman bin Abza] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata, " [Ammar] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memukulkan 
telapak tangannya ke 
tanah lalu mengusapkan 
pada muka dan kedua 
telapak tangannya." 


331 


j i i-v i i l. W <JU .W u* 1 i 1 1-s. 

Aiij (Jjill jil 
La3 tfrla jaHiiill Aic ^ 
(Jjl (jlSj (jiiauill VI Lilaiji 
(jjlj aJ j5U j^ hiu ml j-o 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Yahya bin 
Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Auf] berkata, 
telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



«j 5 • • - z « i - - iri s - < 

i_9jc ^ i ml tL=kj *yj 'J 

laa. i >u (j j^J v _ 5 Ja. JaS >! p 

La JjJ ^aC Jailiujl Ljala <La^j 
I lila ila.j (jl^J (JjUJI l_llLal 

Lia jj.'^''^ ; AjjLa £3 jj j;^* 

_JJ. ^ ■' 4j^J-a £3jJj JjSj tjl j 
(jlla <J^I 4j j i aj Uiajii,.! ^Ja. 

jl jlLa V »4jlLal (eJal AjJI 

jLui3 (JaJijli I jlajjl jj ■ <aj ^ 
s-jj-ajlL Icji -li*J JJC- 

LiLajj3 

lil <Ci!iLa (^a Jjajl Lala (JjiuHj 
£-a (Jj-aJ jLl (J jlia-a LjVj^ J* 

jila Lj liliia La Jll a^all 

^^jjjlLal (Jla ^ jail ^-a Jj-aJ 
•lutLalL) lililc. <Jls iLa AjtJa. 
Jla (^Jil! jllu p '^J'^J Aili 

(jl£ LCiU Ic-ia Jjia jtuitl ^ 

^)JAJ (Jc- c.La ^j-a ^jf'^J^""" jl 
<C-U.;ll oiA (_>u^l «.Lallj 

iSl JilLil l^J Vli La jH Ujaij 
iijjL.j Jl Vla ^1 JjcJH 

(Cill dJLS ^liaj Ajlc. 'A\ jj-a 

JJ l^j l^lai Jikili 

aLl.}a.j a K') J A jlc. ijl / -lla ^ jjll 

(jc. Ia jljjjLila JlJ ciyAkll 
AjIc- iil Jj-a J^5I lc.Jj Ia 

ol jjl (j^s <i *^!^ ^'ji j 

l£j|j jjjjajiaLj jl jjjjjil^all 
^Jjj^ Jijiki J^'j ba^lj^i 

AjjL-ai («p JaC.1 lili j ji.] 



kepada kami [Abu Raja'] 
dari [Tmran] berkata, 
"Kami pernah dalam 
suatu perjalanan 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kami berjalan 
di waktu malam hingga 
ketika sampai di akhir 
malam kami tidur, dan 
tidak ada tidur yang 
paling enak (nyenyak) 
bagi musafir melebihi 
yang kami alami. 
Hingga tidak ada yang 
membangunkan kami 
kecuali panas sinar 
matahari. Dan orang 
yang pertama kali 
bangun adalah si fulan, 
lalu si fulan, lalu 
seseorang yang Abu Auf 
mengenalnya namun 
akhirnya lupa. Dan 
'Umar bin Al Khaththab 
adalah orang keempat 
saat bangun, Sedangkan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bila tidur tidak 
ada yang 

membangunkannya 
hingga beliau bangun 
sendiri, karena kami 
tidak tahu apa yang 
terjadi pada beliau dalam 
tidurnya. Ketika 'Umar 
bangun dan melihat apa 
yang terjadi di tengah 
banyak orang (yang 
kesiangan) -dan 'Umar 
adalah seorang yang 
tegar penuh keshabaran-, 
maka ia bertakbir 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



tllAil djli «-La (J'? AjliaJI 

j Uii' A-ajla (^Aj ^Jjlc Ai- jali 

^al <&l £j| j LjjLaJ (JslL La 

Jlaa 1^j3 liijl (jj^. Uji» oiLa iil 

^4 L3J I j» iaa q l^J I j* iaa I 

CjjU LjLaluI 3* ^1 l)^J 
La I k. tlilojja.| j L^IaI 

L LaJLll CJll Aj!>U L tilliuai 



IjlA ^ UAja jilij cs4^ 

(jlSa lak J jIjjJ AJ) 

Ajui tjp'^\ (jjjjj-aj 
(j) La Lj-ajal LajJ dlllja 

(3^i IAaC- ^afLj jC-Al jajill «-VjA 

jjl JlJ^ OJJC. (jjJl (j-a ^3^- 

Ja! (j-? ^ij? J.:}: 1 ^1 <j1L«JI 



dengan mengeraskan 
suaranya dan terus saja 
bertakbir dengan keras 
hingga Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
terbangun akibat 
kerasnya suara takbir 
'Umar. Tatkala beliau 
bangun, orang-orang 
mengadukan peristiwa 
yang mereka alami. 
Maka beliau bersabda: 
"Tidak masalah, atau 
tidak apa dan 
lanjutkanlah perjalanan." 
Maka beliau meneruskan 
perjalanan dan setelah 
beberapa jarak yang 
tidak jauh beliau 
berhenti lalu meminta 
segayung air untuk 
wudlu, beliau lalu 
berwudlu kemudian 
menyeru untuk shalat. 
Maka beliau shalat 
bersama orang banyak. 
Setelah beliau selesai 
melaksanakan shalatnya, 
didapatinya ada seorang 
yang memisahkan diri 
tidak ikut shalat bersama 
orang banyak. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya: 
"Wahai Fulan, apa yang 
menghalangimu untuk 
shalat bersama orang 
banyak?" Orang itu 
menjawab, "Aku lagi 
junub, sementara air 
tidak ada." Beliau lantas 
menjelaskan: "Kamu 
cukup menggunakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



debu." Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melanjutkan 
perjalanan hingga 
akhirnya orang-orang 
mengadu kepada beliau 
bahwa mereka kehausan. 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
meminta seseorang yang 
bernama Abu Raja' - 
namun 'Auf lupa- dan 
'Ali seraya 
memerintahkan 
keduanya: "Pergilah 
kalian berdua dan carilah 
air." Maka keduanya 
berangkat hingga 
berjumpa dengan 
seorang wanita yang 
membawa kantung- 
kantung berisi air 
dengan untanya. Maka 
keduanya bertanya 
kepadanya, "Dimana ada 
air?" Wanita itu 
menjawab, "Terakhir 
aku lihat air di (daerah) 
ini adalah waktu 
sekarang ini. dan 
perjalanan kami ini juga 
dalam rangka mencari 
air." Lalu keduanya 
berkata, "Kalau begitu 
pergilah". Wanita itu 
bertanya, "Kalian mau 
kemana?" Keduanya 
menjawab, "Menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 
Wanita itu bertanya, 
"Kepada orang yang 
dianggap telah keluar 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



dari agama (Shabi'i)?" 
Keduanya menjawab, 
"Ya dialah yang kamu 
maksud." Kemudian 
kedua sahabat Nabi itu 
pergi bersama wanita 
tersebut menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Keduanya 
kemudian menceritakan 
peritiwa yang baru saja 
dialami. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
bersabda: "Turunkanlah 
dia dari untanya." 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meminta 
bejana air, beliau lalu 
menuangkan di mulut 
kantung-kantung air 
(milik wanita itu), beliau 
lepas ikatan kantung- 
kantung air tersebut 
seraya berseru kepada 
orang banyak: 
"Ambillah air dan 
minumlah sesuka 
kalian!" Maka orang- 
orang memberi minum 
(tunggangan mereka) 
dan meminum sesuka 
mereka. Dan akhir, 
beliau memberi seember 
air kepada orang yang 
tadi terkena janabah. 
Beliau lalu berkata 
kepadanya: "Pergi dan 
mandilah." Dans ambil 
berdiri wanita tersebut 
mengamati apa yang 
diperbuat terhadap air 
kepunyaannya. Demi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Allah, kejadian tadi telah 
membuatnya terperanjat 
dan juga kami, kami 
saksikan airnya 
bertambah banyak 
dibanding saat yang 
pertama. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: 
"Berkumpulkan 
(makanan) untuknya." 
Maka orang-orang pun 
mengumpulkan makanan 
berupa kurma, tepung, 
sawiq (campuran antara 
susu dengan tepung) 
untuk wanita tersebut, 
makanan tersebut 
kemudian dimasukkan 
ke dalam kain, mereka 
menaikkan wanita 
tersebut di atas 
kendaraan dan 
meletakkan makanan 
tersebut di depannya. 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata kepada 
wanita tersebut: "Kamu 
mengetahui bahwa kami 
tidak mengurangi 
sedikitpun air milikmu, 
tetapi Allah yang telah 
memberi minum kepada 
kami." Wanita tersebut 
kemudian pulang 
menemui keluarganya, 
mereka lalu bertanya, 
"Wahai fulanah, apa 
yang membuat kamu 
terlambat?" Wanita 
tersebut menjawab, 
"Suatu keajaiban! Aku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



bertemu dengan dua 
orang laki-laki yang 
kemudian membawaku 
bertemu dengan seorang 
yang disebut Shabi'I, 
lalu laki-laki itu berbuat 
begini begini. Demi 
Allah, dialah orang yang 
paling menakjubkan 
(membuat kejadian luar 
biasa) di antara yang ada 
ini dan ini." Wanita 
tersebut berkata sambil 
memberi isyarat dengan 
mengangkat jari tengah 
dan telunjuknya ke arah 
langit, atau antara langit 
dan bumi. Maksudnya 
bersaksi bahwa dia 
adalah Utusan Allah 
yang haq. Sejak saat itu 
Kaum Muslimin selalu 
melindungi wanita 
tersebut dari Kaum 
Musyrikin dan tidaklah 
Kaum Muslimin 
merusak rumah atau 
kediaman wanita 
tersebut. Pada suatu hari 
wanita itu berkata 
kepada kaumnya, "Aku 
tidak memandang bahwa 
kaum tersebut 
membiarkan kalian 
dengan sengaja. Apakah 
kalian mau masuk 
Islam?" Maka kaumnya 
mentaatinya dan masuk 
ke dalam Islam." Abu 
Abdullah berkata, 
"Yang dimaksud dengan 
Shabi'i adalah keluar 
dari suatu agama kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







agama lain." Sedangkan 
Abu' 'Aliyah berkata, 
'Ash-Shabi'un adalah 
kelompok dari Ahlul 
Kitab yang membaca 
Kitab Zabur." 


332 


jj! (Jl! (Jll (JjI j (jC- jLajlLu 
^Ll 1 jjjj» uiifl Aiil Ija I j-g 
.JJC. Jll l'^J V il-all i?J 
|j| jlS IjlA ^ (•"l^i.j j] 
(J _uu iS^A Jl! -jjjII ^ ikl ikj 

(3j3 (jjla diia (Jla ^ji-aj ^«ii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Khalid] berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad] - 
Yaitu Ghundar- telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Sulaiman] dari [Abu 
Wa'il] berkata, [Abu 
Musa] berkata kepada 
Abdullah bin Mas'ud, 
"Jika seseorang tidak 
menemukan air maka ia 
boleh tidak shalat." 
Abdullah menjawab, 
"Jika aku beri 
keringanan kepada 
mereka dalam masalah 
ini, maka ketika salah 
seorang mendapati 
musim dingin pasti ia 
akan berkata seperti ini 
'yakni Tayamum dan 
shalat'. Abu Musa 
berkata, "Maka aku 
katakan, "Kalau begitu 
dimana kedudukan 
ucapan Ammar kepada 
'Umar? ' Abdullah bin 
Mas'ud menjawab: "Aku 
menganggap bahwa 
'Umar tidak sepakat 
dengan pendapat ' 
[Ammar]." 


333 




Telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




kepadanya, "Bagaimana 
pendapatmu wahai Abu 
'Abdurrahman bila 
seseorang mengalami 



kami [Bapakku] berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 



A'masy] berkata, aku 
mendengar [Syaqiq bin 
Salamah] berkata; aku 
pernah berada di dekat 
Abdullah bin Mas'ud 
dan [Abu Musa], Abu 
Musa lalu berkata 



Hafsh] berkata; telah 
menceritakan kepada 



junub dan tidak 
mendapatkan air. Apa 
yang harus ia lakukan?" 
Abdullah menjawab, "Ia 
tidak boleh shalat hingga 
mendapatkan air." Abu 
Musa berkata, 
"Bagaimana engkau 
menyikapi perkataan 
[Ammar] ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata 
kepadanya 'Cukup 
bagimu begini'? 
Abdullah, "Apakah 
kamu tidak tahu kalau 
'Umar tidak menerima 
pendapat tersebut?" Abu 
Musa kembali berkata, 
"Baik kita tinggalkan 
pendapat 'Umar! ' Tapi 
bagaimana sikapmu 
dengan ayat ini? ' 
Abdullah tidak mengerti 
apa yang harus ia 
katakan, lalu ia berkata, 
"Jika kami beri 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



keringanan mereka 
dalam masalah ini, 
dikhawatirkan jika 
mereka merasa dingin 
dengan air, maka mereka 
tidak mau menggunakan 
air dan akan melakukan 
tayamum." Aku berkata 
kepada Syaqiq, 
'Hanyasanya 'Abdullah 
tidak suka adalah karena 
hal ini.' Ia menjawab, 
"Benar." 



334 



Ijjiil (Jll g^lu (jj '« jjjS 

Atll AlC 1 tnll 7» ClliSlli (jjS .* 

ilj i . ua I ^L^J (j I JJ ja jjI 

a (jlS Uli I J£-^ «Lall Aaj 

oA$-J jj»"' ' ' ijSa i l a J j 
I jAiJ oAlLall sjjjlu (-3 4^/1 

Jtaa 1 jj L I, 'n» isi I jJtt^jSa «.La 
Iaa jL^J j^-- j jJ au! aic. 

(jl «Lall ja^Alc 5jJ U) I jSutjV 

^ja j£ Laj) j Clila iaUI IjJLajjj 
(^la ji jjI (JLal £*j (Jla Ia] Ia* 

^ La J j,a*J jLat (Jjii ^<un'i jLll 
jilulj Ajlc A)jl ^glla *&l (J^jjjij 
«Lall A>l £jS tlulkU 4jkLk (J 
^J""^ La£ AutLall ^ Cllt^alia 

iSLaSj jl£ Lall (JLal AjIc. 

4j&j (1 ijT'— a ^iwaJ (jl 

^jl Aj Lfl uL] ^ JlS J^ Ja 1 * ^* . n 

1 j ^* . n ^ ^Jl£Lj ^JLajjj ^j-la 

j-ac jj £lal <dil Aic. (Jlla ^ ; f j 

(JD C5 J*J 51 JjjLaC. (JjSJ p 
Alt £-a Cllj£ (jja ■'' (jt (jjiAt^l 
^-uj^-a ^ajl (JU19 ^j^^-a <^jlj AAlI 
(jj j-axl jLaC. (J j3 £-ajujj ^Lll 
illuj AjIc Atll (^it-a (3 J-^J 
dl^aLaji djjja.13 Clijlj Lil ^J'V 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Salam] 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Syaqiq] ia berkata; Aku 
pernah duduk bersama 
Abdullah bin Mas'ud 
dan [Abu Musa Al 
Asy'ari]. Lalu Abu Musa 
berkata kepadanya, 
"Seandainya ada 
seseorang mengalami 
junub dan tidak 
mendapatkan air selama 
satu bulan, apakah dia 
bertayamum dan shalat? 
Dan bagaimana 
pendapatmu dengan ayat 
ini di dalam Surah Al 
Maidah ayat 6: '(Lalu 
kamu tidak memperaleh 
air, maka 
bertayammumlah 
dengan tanah yang baik 
(bersih) '? Abdullah, 
"Seandainya mereka 
diberi keringanan dalam 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



masalah ini, bisa jadi 
nantinya bila ada 
seseorang dari mereka 
yang kedinginan dengan 
air dia akan bertayamum 
dengan tanah." Syaqiq 
bertanya, "Apakah 
kalian tidak suka 
masalah ini karena 
faktor itu?" Dia 
menjawab, "Ya." 
Kemudian Abu Musa 
berkata, "Tidakkah kamu 
pernah mendengar 
ucapan [Ammar] kepada 
Umar, 'Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutusku 
dalam suatu urusan, aku 
lalu junub dan tidak 
mendapatkan air. Maka 
aku pun berguling- 
guling di atas tanah 
seperti berguling- 
gulingnya hewan. 
Kemudian aku ceritakan 
hal tersebut kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu beliau 
bersabda: "Sebenarnya 
cukup buatmu bila kamu 
melakukan begini." Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
memukulkan telapak 
tangannya ke permukaan 
tanah dan 

mengibaskannya, lalu 
mengusap punggung 
tangan kanannya dengan 
telapak tangan kirinya, 
atau punggung telapak 
kirinya dengan telapak 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



tangan kanannya, 
kemudian beliau 
mengusap wajahnya." 
Abdullah berkata, 
"Apakah kamu tidak 
tahu kalau 'Umar tidak 
menerima pendapat 
'Ammar?" [Ya'la] 
menambahkan dari [Al 
A'masy] dari [Syaqiq], 
"Aku pernah bersama 
Abdullah dan Abu 
Musa. [Abu Musa] lalu 
berkata, "Tidakkah kamu 
mendengar perkataan 
[Ammar] kepada 'Umar 
'Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengutus aku dan kamu, 
lalu aku mengalami 
junub dan aku 
bergulingan di atas 
tanah. Kemudian kita 
temui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menceritakan 
hal itu kepada beliau. 
Beliau lalu bersabda: 
"Sebenarnya kamu 
cukup melakukan 
begini." Beliau lalu 
memukulkan telapak 
tangannya ke tanah, lalu 
mengusap muka dan 
kedua telapak tangannya 
sekali." 



335 



Bab. Telah menceritakan 
kepada kami [Abdan] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] 
berkata, telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





^jljl (^ii-aJ (jl i21xia La 

/ _l5j1 lal <&l (J JJ^J Ij (JlS 


mengabarkan kepada 
kami ['Auf] dari [Abu 
Raja'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Imran bin 
Hushain Al Khaza'i], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat 
seorang menyendiri dan 
tidak ikut shalat bersama 
orang banyak, beliau 
lalu bertanya: "Wahai 
fulan, apa yang 
menghalangi kamu 
untuk shalat bersama 
orang-orang?" Maka 
orang itu menjawab: 
"Wahai Rasulullah, aku 
mengalami j unub dan 
tidak ada air." Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wajib bagi kamu 
menggunakan tanah dan 
itu sudah cukup 
buatmu." 


336 


t—lUj (jjl (jC (JJijjJ (jt lLluII 
jjI (jlS (Jll lillLa jjj (jjijl (jC 
Atll ^U^i auI <J jjuij (juAkj jjl 
t a'a . a tjl^ ^ ^ "3 ^ 
(Jj^)J^ (J_>^ ■ ^'J L5"^ 

J>\ cjk lila tuill ? ULJ! 

(j jLkl (JjjJa. (Jll IjjSlI »1 ajbjill 

IjiA (Jll Ij* qa (JLa jsjsI «iLaUl 

■Ju (Jll Ikl i21i-a (Ja (Jll (Jjjfi. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Anas bin 
Malik] berkata, [Abu 
Dzar] menceritakan 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Saat aku di Makkah 
atap rumahku terbuka, 
tiba-tiba datang Malaikat 
Jibril Alaihis Salam. 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



2jj3 Uoia -Ju Jla AjJI JujjI Jlaa 
J4j 1^ iUUl Ujic 

^jic j oijjjl A 'j aJ ^^ic -icll 
4 'j "j Jja jiaj 13] o-J^ja-iI ojlLu 

^jSj ojlLy Jja 3^ lijj ''^^ ''■** 

gj^lj gjl Lall <3^W J^ 
Jll l& 5-° lijfr^ ^2 jtlLLall 
4 'j "j (jc Si jjjVI o^A j ^il I.1& 

(jjAill J&la AjL jLuij aJLojjj 

Si ^jjoj^Ij AiiJI (jAl La 

jlaj lila Juli JaI aJU-j 3c- 

Jja jlaj Ijlj '"^ i '— A 'j "J (jc 
<Jl <^ «J 2 *" <-S^ 

jual LgJJjL=J Jlaa SoSulI *\ a>«\\ 
cljVl Jla U jL l^jjll ^ JUa 
,_a ikj <jl jSia (jjijl Jla ^iaa 

t^jjijjij L^^jijj dj|j)rt>n\l 
Atll dlljlLa ij&ljjjj ( _ s jaaCj 

a ^ \ j 1 ' ^ t aj^ t " 1X3 ' ^3 f Z 

(j iil ia. j Aj| jSi Ajil 

»1 «inll ,J ^aJAljjJj Ijjill »1 «inll 
Jjjja. 3-° 3"^ AjuiJIjuJI 

alluj AjIc- jill ^U«-i ^JjIIj 

<3^W lii.j-o Jla (_)jiijjIj 
3-o '''i" JcllLall ^Vlj r} 

ciij3« 2 t_wj^! ^ J'" ^ 

ll^ 31^ ^gJ^fl-Oj 



3-o tUla pllLJI £Vlj jJULall 

Clljj-o (^jjj ji> liio Jla 
jJLLall ^Vb lja.3* O» '"■i 1 '-' 

Jla \'Sk 3-o 1— ilS gJULall ^llj 

ijft I JjL djj ji aj ^ injr- I j& 

jjVlj jJlLJI <3^W 14=>-j-o (Jlaa 

lii Jla lift 3-° jJLlall 

Jla ilLij AjIc. Mil C5 Jj-a jsja 13^) 

j' £ j*- L»' grfJf^ ^r 1 ^" LW' 
(^jLLaj^l Aji. IjIj (_JfiiljC (jjl 

*A\ Jk-a ls^\ Jla jVjaj Uli 

e > *y| Jll^VlOjj^ 
( _ s lLa 3 Ali Jl3 iilll-o (jj 3^'j 

jc. Mil 3^3^ ^'"3 >^ ^ 



Lalu dia membelah 
dadaku kemudian 
mencucinya dengan 
menggunakan air 
zamzam. Dibawanya 
pula bejana terbuat dari 
emas berisi hikmah dan 
iman, lalu dituangnya ke 
dalam dadaku dan 
menutupnya kembali. 
Lalu dia memegang 
tanganku dan 
membawaku menuju 
langit dunia. Tatkala aku 
sudah sampai di langit 
dunia, Jibril Alaihis 
Salam berkata kepada 
Malaikat penjaga langit, 
'Bukalah'. Malaikat 
penjaga langit berkata, 
'Siapa Ini? ' Jibril 
menjawab, 'Ini Jibril'. 
Malaikat penjaga langit 
bertanya lagi, 'Apakah 
kamu bersama orang 
lain? ' Jibril menjawab, 
"Ya, bersamaku 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam.' 
Penjaga itu bertanya 
lagi, Apakah dia diutus 
sebagai Rasul? ' Jibril 
menjawab, 'Benar.' 
Ketika dibuka dan kami 
sampai di langit dunia, 
ketika itu ada seseorang 
yang sedang duduk, di 
sebelah kanan orang itu 
ada sekelompok manusia 
begitu juga di sebelah 
kirinya. Apabila dia 
melihat kepada 
sekelompok orang yang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



■ L&J 
( _ s it Cllj^a (^gSa lillij t " 1» 7» jfi 

2jI (jua j3 La Jlaa ^j-ui jJi 

(jAuiai. (_Ca^ '"'^ «SSSil ( _ s !e 



J J i'nTiji 1 & jU,';, ^jjaj^a 

t " 1» t» 1 & jU,';, ^>ij3 ("nr-^1^3 

Jlaa A^iklja <2Uj jji^ V ^£1 

CLlk.il 1j La t_gjl\ V j! jll 
iSjj jl^ill tyjuk LjjS lili 4I4JI 
ciLJl Lj^IJj 



di sebelah kanannya ia 
tertawa, dan bila melihat 
ke kirinya ia menangis. 
Lalu orang itu berkata, 
'Selamat datang Nabi 
yang shalih dan anak 
yang shalih.' Aku 
bertanya kepada Jibril, 
'Siapakah dia? ' Jibril 
menjawab, "Dialah 
Adam Alaihis Salam, 
dan orang-orang yang 
ada di sebelah kanan dan 
kirinya adalah ruh-ruh 
anak keturunannya. 
Mereka yang ada di 
sebelah kanannya adalah 
para ahli surga 
sedangkan yang di 
sebelah kirinya adalah 
ahli neraka. Jika dia 
memandang ke sebelah 
kanannya dia tertawa 
dan bila memandang ke 
sebelah kirinya dia 
menangis.' Kemudian 
aku dibawa menuju ke 
langit kedua, Jibril lalu 
berkata kepada 
penjaganya seperti 
terhadap penjaga langit 
pertama. Maka langit 
pun dibuka'." Anas 
berkata, "Kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menyebutkan 
bahwa pada tingkatan 
langit-langit itu beliau 
bertemu dengan Adam, 
Idris, Musa, 'Isa dan 
Ibrahim semoga Allah 
memberi shalawat-Nya 
kepada mereka. Beliau 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



tidak menceritakan 
kepadaku keberadaan 
mereka di langit 
tersebut, kecuali bahwa 
beliau bertemu Adam di 
langit dunia dan Ibrahim 
di langit keenam." Anas 
melanjutkan, "Ketika 
Jibril berjalan bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia melewati 
Idris. Maka Idris pun 
berkata, 'Selamat datang 
Nabi yang shalih dan 
saudara yang shalih.' 
Aku bertanya kepada 
Jibril, 'Siapakah dia? ' 
Jibril menjawab, 'Dialah 
Idris.' Lalu aku berjalan 
melewati Musa, ia pun 
berkata, 'Selamat datang 
Nabi yang shalih dan 
saudara yang shalih.' 
Aku bertanya kepada 
Jibril, 'Siapakah dia? ' 
Jibril menjawab, 'Dialah 
Musa.' Kemudian aku 
berjalan melewati 'Isa, 
dan ia pun berkata, 
'Selamat datang saudara 
yang shalih dan Nabi 
yang shalih.' Aku 
bertanya kepada Jibril, 
'Siapakah dia? ' Jibril 
menjawab, 'Dialah 'Isa.' 
Kemudian aku melewati 
Ibrahim dan ia pun 
berkata, 'Selamat datang 
Nabi yang shalih dan 
anak yang shalih.' Aku 
bertanya kepada Jibril, 
'Siapakah dia? ' Jibril 
menjawab, 'Dialah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Ibrahim shallallahu 
'alaihi wasallam.' Ibnu 
Syihab berkata, Ibnu 
Hazm mengabarkan 
kepadaku bahwa Ibnu 
'Abbas dan Abu Habbah 
Al Anshari keduanya 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kemudian aku 
dimi'rajkan hingga 
sampai ke suatu tempat 
yang aku dapat 
mendengar suara pena 
yang menulis." Ibnu 
Hazm berkata, "Anas bin 
Malik menyebutkan, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kemudian Allah 'azza 
wajalla mewajibkan 
kepada ummatku shalat 
sebanyak lima puluh 
kali. Maka aku pergi 
membawa perintah itu 
hingga aku berjumpa 
dengan Musa, lalu ia 
bertanya, Apa yang 
Allah perintahkan buat 
umatmu? ' Aku jawab: 
'Shalat lima puluh kali.' 
Lalu dia berkata, 
'Kembalilah kepada 
Rabbmu, karena umatmu 
tidak akan sanggup! ' 
Maka aku kembali dan 
Allah mengurangi 
setengahnya. Aku 
kemudian kembali 
menemui Musa dan aku 
katakan bahwa Allah 
telah mengurangi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



337 



(JIjj i 'a . ,. jj jjj au! ^jc- uilk 



setengahnya. Tapi ia 
berkata, 'Kembalilah 
kepada Rabbmu karena 
umatmu tidak akan 
sanggup.' Aku lalu 
kembali menemui Allah 
dan Allah kemudian 
mengurangi setengahnya 
lagi.' Kemudian aku 
kembali menemui Musa, 
ia lalu berkata, 
'Kembalilah kepada 
Rabbmu, karena umatmu 
tetap tidak akan 
sanggup.' Maka aku 
kembali menemui Allah 
Ta'ala, Allah lalu 
berfirman: 'Lima ini 
adalah sebagai pengganti 
dari lima puluh. Tidak 
ada lagi perubahan 
keputusan di sisi-Ku! ' 
Maka aku kembali 
menemui Musa dan ia 
kembali berkata, 
'Kembailah kepada 
Rabb-Mu! 'Aku 
katakan, Aku malu 
kepada Rabb-ku.' Jibril 
lantas membawaku 
hingga sampai di 
Sidratul Muntaha yang 
diselimuti dengan 
warna-warni yang aku 
tidak tahu benda apakah 
itu. Kemudian aku 
dimasukkan ke dalam 
surga, ternyata di 
dalamnya banyak kubah- 
kubah terbuat dari 
mutiara dan tanahnya 
dari minyak kesturi." 
Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





^j^jjaSj 1 g La j3 (JJ^ o^U-ail 
jiUlj j' jaaJI ^ (jjjx£j 

^ i; jj jiUl oiU-a Clijali 

jjJaaJI a^LLa 


kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Shalih bin Kaisan] dari 
['Urwah bin Az Zubair] 
dari ['Aisyah] Ibu kaum 
Mu'minin, ia berkata, 
'Allah telah mewajibkan 
shalat, dan awal 
diwajibkannya adalah 
dua rakaat dua rakaat, 
baik saat mukim atau 
saat dalam perjalanan. 
Kemudian ditetapkanlah 
ketentuan tersebut untuk 
shalat safar (dalam 
perjalanan), dan 
ditambahkan lagi untuk 
shalat di saat mukim." 


338 


&a jjc. ^jaIjj] (jj Ajjj 
^ jij (jl Uj-olilla AjiaC ->\ (jt 

l"°llj1j ijl 

jC. (J^'l'.ll (J JJ*Jj ^jC-Jj 
(3 jjjij lj SljJal Clllll j^ ^ La 'a 

(JUjl ,j il iU jj-" t j" ' -~> 1 2 >" 
(jl jjac Lii la «-Lij (jj auI uuc. 

Xl l Vi'i 1-V IJ 11,1 1 iSv-v i l "i 1-V 

iiil ^j-lj-a * "ti ("1» «ui 4_JaC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin 
Ibrahim] dari 
[Muhammad] dari 
[Ummu Athiyah] 
berkata, "Kami 
diperintahkan untuk 
mengajak keluar 
(wanita) haid dan wanita 
yang sedang dipingit 
pada dua hari raya, 
sehingga mereka bisa 
menyaksikan jama'ah 
kaum Muslimin dan 
mendo'akan mereka, lalu 
menjauhkan wanita- 
wanita haid dari tempat 
shalat mereka." Seorang 
wanita lalu, "Wahai 
Rasulullah, di antara 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kami ada yang tidak 
memiliki jilbab?" Beliau 
menjawab: "Hendaklah 
temannya meminjamkan 
jilbab miliknya 
kepadanya." ['Abdullah 
bin Raja'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Imran] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Sirin] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ummu 'Athiyah] 
aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
seperti ini." 


339 


\c- AjUjj olaa (Jj3 (j^i 
(,*i»'n*-i Lajl Jlaa ^.13 jljl («i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami ['Ashim bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Waqid bin 
Muhammad] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] berkata, 
"Jabir mengerjakan 
shalat dengan 
mengenakan sarung 
yang ia ikatkan pada 
leher (tengkuk), 
sementara pakaiannya ia 
gantungnya di 
gantungan baju. 
Seseorang lalu berkata 
kepadanya, "Kenapa 
kamu shalat dengan 
menggunakan satu 
kain!" [Jabir bin 
Samurah] menjawab, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"Aku lakukan itu agar 
bisa dilihat oleh orang 
bodoh seperti kamu. 
Sebab mana ada pada 
masa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, di 
antara kami yang 
memiliki dua kain!" 


340 


(JIS < li.^Iv j,l [ ijLil'&'li 

illuj Ajlc. iill ^U.-i ^.'"1 Clylj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mutharrif 
Abu Mush'ab] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin Abu 
Al Mawali] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] berkata, "Aku 
melihat [Jabir bin 
Abdullah] 

melaksanakan shalat 
dengan mengenakan satu 
pakaian. Lalu dia 
berkata, "Aku pernah 
melihat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam shalat 
dengan mengenakan 
(satu) kain." 


341 


(Jll ( _ r ui jj> (jj auI luc ullk 
AjjI (jc oj^>c (jj ^l2iA iJj^k 

^jSII (ji^iLi ^] (jj j^c (jc 

Aja^jia (jjj L_a]Lk .33 t_ljJ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
['Ubaidullah bin Musa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Bapaknya] 
dari ['Umar bin Abu 
Salamah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat dengan 
mengenakan satu kain 
yang diikatkan pada 
kedua sisinya." 


342 


Jlj ^yliall (jj 3xa < Hl3a 

(J15 II , ! ;,* l'u^i (JI5 


Telah menceritakan 
kepada kami 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





a1\A aj l a ^jjS (jj jic. (jc ^1 


[Muhammad bin Al 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] dari ['Umar 
bin Abu Salamah] 
bahwa dia melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat di 
rumah Ummu Salamah 
dengan mengenakan satu 
kain yang kedua sisinya 
digantungkan pada 
kedua pundaknya." 


343 


(jc. ^al2uA (jc <LalLjl ^cjl Qj la 
o jiil A 'a! l ji ^1 (jj jic. (jl 

4 «lui ^1 dlJJ 4j iLaii-a 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ubaid bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Hisyam] dari 
[Bapaknya] bahwa 
['Umar bin Abu 
Salamah] mengabarkan 
kepadanya, ia berkata, 
"Aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat di 
rumah Ummu Salamah 
dengan mengenakan satu 
kain yang menutupi 
seluruh badannya yang 
diletakkan pada kedua 
pundaknya." 


344 


J 7 7 — J" J ^ 

(jla (_>ujjl ^l (jj (Jj^IaLiJ Hi ia 

^1 ^ (^S (jj lilJLa < 5? ^a. 

AjJC- (jj^j-at Jj-a j''" i3l 
Cllij ^jjlA ^»1 J j-a o ji UI (jl 
^1 £aui 4jI o jf^l ' ; lH Ja ^1 
CluAil jii L-lIUa ^1 tllij J^jIa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abu Uwais] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik bin 
Anas] dari [Abu An 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




Nadlar] mantan budak 
'Umar bin 'Abdullah 
bahwa [Abu Murrah] 
mantan budak Ummu 
Hani' binti Abu Thalib 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa ia 
mendengar [Ummu 
Hani' binti Abu Thalib] 
berkata, "Aku 
berkunjung kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada 



hari pembebasan 
Makkah, aku dapati 
beliau mandi sementara 
Fatimah, puteri beliau 
menutupinya dengan 
tabir." Ummu Hani' binti 
Abu Thalib berkata, 
"Aku lantas memberi 
salam kepada beliau, 
lalu beliau bertanya: 
"Siapakah ini?" Aku 
menjawab, "Aku Ummu 
Hani' binti Abu Thalib." 
Lalu beliau bertanya, 
"Selamat datang wahai 
Ummu Hani'." Setelah 
selesai mandi beliau 
shalat delapan rakaat 
dengan berselimut pada 
satu baju. Setelah selesai 
shalat aku berkata, 
"Wahai Rasulullah, anak 
ibuku mengatakan dia 
telah membunuh 
seseorang dan aku telah 
memberi ganti rugi 
kepada seseorang yakni 
Abu Hubairah." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam: "Kami 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







telah setuju apa yang 
engkau berikan wahai 
Unimu Hani' ! " Unimu 
Hani' berkata, "Saat itu 
adalah waktu dluha." 


345 


(Jl! ' alu j'; (jj auI ^jc- Ijilk 
(jC t ■ i g uj (jjl (jt lillLa Ijjj^I 

(Jjj*uj (jLui ^jLLu (jfe^J^ 
uajl (jt jilulj u^'^* 

auI (J jjuij (Jlaa a^I j / j 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusufj berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Sa'id bin 
Al Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] bahwa ada 
seseorang bertanya 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang shalat 
menggunakan satu baju. 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Apakah setiap orang 
dari kalian memiliki dua 
baju?" 


346 


(jC lillLi (jC gj^lc jjl Ujik 

(j«^»^]| ijc. (jc jIjjJI 
(Jlall! SjjjA (jjl (jc. 2 j&Vl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ashim] dari [Malik] dari 
[Abu Az Zanad] dari 
[Abdurrahman Al 'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah salah seorang 
dari kalian shalat dengan 
menggunakan satu kain, 
hingga tidak selembar 
pun kain yang menutupi 
kedua pundaknya." 


347 


(jlil2u IjjSk (Jl! ^Jaj jjl UjSk 

AjillLi < " ia j\ A 'i» ain (Jl! <Lo J^C 
^ l " J jSj OJJjA Ijl (Jl! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





( i ^ iTii (Jj5j 


kami [Syaiban] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari ['Ikrimah] berkata, 
"Aku pernah mendengar, 
atau aku pernah bertanya 
kepadanya, ia berkata, 
"Aku mendengar [Abu 
Hurairah] berkata, "Aku 
bersumpah bahwa aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa shalat 
dengan menggunakan 
satu kain, maka 
hendaklah ia 
serempangkan pada 
kedua pundaknya." 


348 


Atll C5 i-a <*^ul £-0 '"'f J' - 
A^lj t_ijJ u J 

UJa u'f ^ .' <j jlila jji^ 

(jt i>\ LS ^. tlij^ ' " ™ < — 4u 
a , i° U ,„lj jU JIS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Fulaih bin 
Sulaiman] dari [Sa'id bin 
Al Harits] berkata, 
"Kami bertanya kepada 
[Jabir bin Abdullah] 
tentang shalat dengan 
mengenakan satu lembar 
kain. Maka ia menjawab, 
"Aku pernah shalat 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam salah 
satu perjalanannya. Pada 
suau malamnya aku 
datang untuk 
keperluanku. Saat itu 
aku dapati beliau sedang 
shalat dengan 
mengenakan satu kain. 
Maka aku bergabung 
dengan beliau dan shalat 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







disampingnya. Setelah 
selesai beliau bertanya: 
"Ada urusan apa 
(malam-malam begini) 
kamu datang wahai 
Jabir?" Maka aku 
sampaikan keperluanku 
kepada beliau. Setelah 
aku selesai, beliau 
berkata: "Kenapa aku 
lihat kamu 

menyelimutkan (kain) 
seperti ini? ' Aku jawab, 
"Kainku sempit!" Beliau 
bersabda: "Jika kain itu 
lebar maka diikatkanlah 
dari pundak, namun bila 
sempit maka cukup 
dikenakan (sebatas 
untuk menutup aurat)." 


349 


AjIc iil cs-f^ L)J^'^*J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Sufyan] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu Hazim] 
dari [Sahal bin Sa'd] 
berkata, "Kaum laki-laki 
shalat bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
mengikatkan kain pada 
leher-leher mereka 
seperti bayi. Lalu 
dikatakan kepada kaum 
wanita: "Janganlah 
kalian mengangkat 
kepala kalian hingga 
para laki-laki telah 
duduk." 


350 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





■ — — a c U J-^ 

J jLij tjikjli l^j'ikU v^'^i\ 
(_JjljJ ^^jii, jiliaj 4_ile u^'^* 
3 i-v 4 i\r.j 4°i-vl-v ,>i«i 'ir. 

^. e S ^ i ' - - 


kepada kami [Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Muslim] dari [Masruq] 
dari [Mughirah bin 
Syu'bah] berkata, "Aku 
pernah bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam suatu 
perjalanan, beliau 
bersabda: "Wahai 
Mughirah, ambilkan 
segayung air." Aku lalu 
mencarikan air untuk 
beliau, dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pergi manjuah 
hingga tidak terlihat 
olehku untuk buang 
hajat. Saat itu beliau 
mengenakan jubah lebar, 
beliau berusaha 
mengeluarkan tangannya 
lewat lubang lengan 
namun terlalu sempit. 
Lalu beliau 

mengeluarkan tangannya 
lewat bawah jubahnya, 
lantas aku sodorkan 
segayung air kemudian 
beliau berwudlu 
sebagaimana wudlu 
untuk shalat dengan 
mengusap kedua 
sepatunya lalu shalat." 


351 


(ji'i^-v i m\\ lir. ^ji jit-v 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mathar bin 
Al Fadlal] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh] berkata, 
telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





AJaC. ^>uUaJI AJ (Jlla sjljl Ajic j 

r-^k jl^l ^fti 

ts Jc <k>j Alka <Jll Sj1 kaji 


kepada kami [Zakaria 
bin Ishaq] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Amru bin Dinar] 
berkata, aku mendengar 
[Jabir bin 'Abdullah] 
menceritakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersama 
orang-orang Quraisy 
memindahkan batu 
Ka'bah sementara saat 
itu beliau mengenakan 
kain lebar." Pamannya, 
Al Abbas, lalu berkata 
kepadanya, "Wahai anak 
saudaraku, seandainya 
kainmu engkau letakkan 
pada pundakmu tentu 
batu akan lebih ringan. 
Maka beliau lepas dan 
dipakaikannya di 
pundaknya, tiba-tiba 
beliau terjatuh dan 
pingsan. Setelah 
peristiwa itu tidak 
pernah Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam terlihat 
telanjang." 


352 


UJ.la (Jll ^-^^ (JJ (jl-ojiui Uliii. 
ckj ^lalll ojjjA ^1 (jt iLa ^ 

(JJJjJ laJ afLKjl (JUI jll 

AjUii AjIc ckj f*^ 1 ' 

f j! j! 34j es^=> 
jUlj, Jj\ ^ o^r^j jljj 

<ij' J" 5^ JJ 

Jll gj^a-Lalj (jlli (J etjlj (jlii 
(juJ ^ (Jll A luta ij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Muhammad] dari [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Seorang laki-laki 
datang dan bertanya 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang shalat 
dengan menggunakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



satu lembar baju. Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Apakah 
setiap kalian memiliki 
dua helai baju?" 
Kemudian ada seseorang 
bertanya kepada 'Umar, 
lalu ia menjawab, "Jika 
Allah memberi 
kelapangan 
(kemudahan), maka 
pergunakanlah." Bila 
seseorang memiliki 
banyak pakaian, maka 
dia shalat dengan 
pakaiannya itu. Ada 
yang shalat dengan 
memakai kain dan rida 
(selendang besar), ada 
yang memakai kain dan 
gamis (baju panjang 
sampai kaki), ada yang 
memakai kain dan baju, 
ada yang memakai 
celana panjang dan rida', 
ada yang memakai 
celana panjang dan 
gamis, ada yang 
memakai celana panjang 
dan baju, ada yang 
memakai celana pendek 
dan rida', ada yang 
memakai celana pendek 
dan gamis." Abu 
Hurairah berkata, 
"Menurutku 'Umar 
mengatakan, "Dan ada 
yang memakai celana 
pendek dan rida'." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ashim bin 
Ali] berkata, telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





°i-s. jl«-^\l 
4llLo jaili J Ajid 


menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Salim] dari [Ibnu 
'Umar] berkata, 'Ada 
seseorang bertanya 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, "Apa yang 
harus dikenakan oleh 
seseorang saat ihram?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "Dia tidak 
boleh mengenakan baju, 
celana, mantel dan tidak 
boleh pula pakaian yang 
diberi minyak wangi 
atau wewangian dari 
daun tumbuhan. Dan 
siapa yang tidak 
memiliki sandal, ia 
boleh mengenakan 
sepatu tapi hendaklah 
dipotong hingga berada 
dibawah mata kaki." 
Dan dari [Nafi'] dari 
[Ibnu 'Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti ini 
juga." 


354 


UjJLa (Jla .la m (jj AjjjS Hua 
auI IjjC (jC t ■ it \ l n (jjl (jt CLyl 
^1 (jt Ajlit (jj jlll ^Ic- (jj 
(J jj^J ^^j^jlll 4jI (_JjiiII AjJ m 
jC iHoj 4-jIc illl ^jlj-a 
^ n^i 1 Cj 1 3 ^ ^ (Jl ifl'i 

(^Jc Jii.lj uj^j l&jSI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Laits] dari [Ibnu 
Syihab] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] bahwa ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam melarang 
seseorang mengenakan 
pakaian shama v 
(berselimut sehingga 
seluruh bagian badannya 
tertutup) dan melarang 
seseorang duduk ihtiba v 
dengan selembar kain 
hingga tidak ada yang 
menutupi bagian 
kemaluannya." 


355 


l v; ii £jl S 2 7o<-. j * S r * l i* >ii 
^J^l t^' 

(jC ^1"1J u^'^* <Is"^' 

(j^ f 1 a i all (J a j i 'i i 
A=>.l J SJjJ (154- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qabishah 
bin 'Uqbah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Abu Az Zinad] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang dua 
macam jual beli; jual 
beli Al Limas dan An 
Nibadz. Dan melarang 
dari dua cara berpakaian; 
berpakaian shama v dan 
seorang laki-laki duduk 
ihtiba dengan 
mengenakan satu kain." 


356 


( _ s jkl (jjl lili». Jl! ^ 1 jjj (jj 
^^j^jii) (Jls AjaC. (jt t ■ \ \ l'j'i (jjl 

L_S jC (JJ (JAJ^pl AlC (JJ .llA^i 

jNi jil Vi» i\U 'Aj ijA l il (jl 

^ijj (jjjjjJi ^ AjLkll lilli («a 

AaJ ^ (j' lPJ^ J^-^' 
Clyjllj 1—ijlaJ lilj i') a aliil 
(ja^jll Alt (jj Alaa (Jll jlj^)C. 
*d)l (_5-lj-a Jh\ (J jj-uj i— S.Jjl ^J 
(j jjj (j! a^ill ulc. jiiuij Ajic 
Uii (jjlli ojjjA _jjl (J13 os.l^)jj 

^ Jf^' ?J"! <^ <^ 
l—SjjaJ lijjjuii ^lill A*J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [anak saudara Ibnu 
Syihab] dari [Pamannya] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Humaid bin 
Abdurrahman bin Auf] 
bahwa [Abu Hurairah] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berkata, "Pada hari Nahr 
(Idul Adlha) Abu Bakar 
mengutusku kepada para 
pemberi pengumuman 
saat pelaksanaan haji, di 
Mina kami umumkan 
bahwa orang Musyrik 
tidak boleh berhaji 
setelah tahun ini dan 
tidak boleh thawaf 
dengan keadaan 
telanjang." Humaid bin 
'Abdurrahman berkata, 
"Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membonceng 
Ali pada tunggangannya 
dan memerintahkannya 
untuk mengumumkan 
surat Al Bara' ah (At- 
Taubah)." Abu Hurairah 
berkata, "Ali lalu 
mengumumkan bersama 
kami pada penduduk 
Mina di hari Nahar, 
bahwa orang Musyrik 
tidak boleh berhaji 
setelah tahun ini dan 
tidak boleh thawaf 
dengan keadaan 
telanjang." 


357 


D 'o ^ >' s 
(jC Jl jill (jJl (jjl c^^- 

aju (Jla p ajJa c^o <23jl3 j j ^-ALaj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnu Abu Al Mawali] 
dari [Muhammad bin Al 
Munkadir] berkata, "Aku 
masuk menemui [Jabir 
bin Abdullah] yang saat 
itu sedang shalat dengan 
menggunakan kain 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



sarung yang 
diikatkannya pada 
tengkuk, sedangkan 
pakaiannnya diletakkan 
pada gantungan baju. 
Setelah selesai kami 
bertanya, "Wahai Abu 
'Abdullah, bagaimana 
kamu shalat sedangkan 
kain rida' (selendang) 
mu kau gantung pada 
gantungan baju? ' Maka 
Jabir menjawab, "Benar. 
Sesungguhnya aku 
senang bila berbuat 
seperti itu agar bisa 
dilihat oleh orang bodoh 
seperti kamu. Aku 
pernah melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat dengan 
cara seperti itu." 



358 



(Jll ^aJA I jj) (jj iLijaij UjSa. 

(Jll 4j]c. (Jj (JjC-1 «' «j LL-la. 
(jc ' . Ljjj i a (jj jjjill .jjg lijJLa 

t_l£Ji (jjJij oliaJI oilLa lAAic 
alLij 4jie auI ^U^i M (-JJ 
^1 ' «J 3 j IjI j AaUJa jjI t_l£jj 

_jl jui^ ^j jiluij 4jlt Atll 

(Jll Ajjsll lila iLoj AjIc. 

UI jj lil ul j Cjjji. jj£I 'M 

Jj f^ll (jll l£3fi t*ili ' 

.JJC. (Jll aL=J> I jHla ^LaC-l 
Uj1 a 1 al (j a» J (JUj jij*^ 

(Jll (j'''J7- SI ( _ s -i*J (JJilA^Jlj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ima'il bin 
'Ulayyah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Shuhaib] dari [Anas bin 
Malik] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berperang di Khaibar. 
Maka kami 
melaksanakan shalat 
shubuh di sana di hari 
yang masih sangat gelap, 
lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan Abu 
Thalhah mengendarai 
tunggangannya, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



J! '-i^J <^1lLi AjiLa 

U jUs jiiuij <j1c- iil cs^ 1 cs^' 

A \i' s* A^L.^ < " u laC I <&l ^jj 

Mil ^glLa fj&\ LjjJI jlaj Usil Lg_) 

I ^ T' J^3''3 A-lic. jlll 

La S jJai. U! Ij ClAj AJ (Jl^l 

4jIc. 2jI ^glla <^l!l ^iLala (Jjill 
(Ji=^j JAlllj S- LS ?-} lir^l (J*-^ 3 



sementara aku 
memboncenmg Abu 
Thalhah. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu melewati 
jalan sempit di Khaibar 
dan saat itu sungguh 
lututku menyentuh paha 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Lalu beliau 
menyingkap sarung dari 
pahanya hingga aku 
dapat melihat paha Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang putih. 
Ketika memasuki desa 
beliau bersabda: "Allahu 
Akbar, binasalah 
Khaibar dan 

penduduknya! Sungguh, 
jika kami mendatangi 
halaman suatu Kaum, 
maka (amat buruklah 
pagi hari yang dialami 
oleh orang-orang yang 
diperingatkan itu) ' (Qs. 
Asf Shaffaat: 177). 
Beliau mengucapkan 
kalimat ayat ini tiga 
kali." Anas bin Malik 
melanjutkan, "(Saat itu) 
orang-orang keluar 
untuk bekerja, mereka 
lantas berkata, 
'Muhammad datang! ' 
Abdul Aziz berkata, 
"Sebagian sahabat kami 
menyebutkan, "Pasukan 
(datang) ! ' Maka kami 
pun menaklukan mereka, 
para tawanan lantas 
dikumpukan. Kemudian 
datanglah Dihyah Al 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Kalbi seraya berkata, 
"Wahai Nabi Allah, 
berikan aku seorang 
wanita dari tawanan itu!" 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata, 
"Pergi dan bawalah 
seorang tawanan 
wanita." Dihyah lantas 
mengambil Shafiyah 
binti Huyai. Tiba-tiba 
datang seseorang kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Wahai Nabi Allah, 
Tuan telah memberikan 
Shafiyah binti Huyai 
kepada Dihyah! Padahal 
dia adalah wanita yang 
terhormat dari suku 
Quraizhoh dan suku 
Nadlit. Dia tidak layak 
kecuali untuk Tuan." 
Beliau lalu bersabda: 
"Panggillah Dihyah dan 
wanita itu." Maka 
Dihyah datang dengan 
membawa Shafiah. 
Tatkala Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melihat 
Shafiah, beliau berkata, 
"Ambillah wanita 
tawanan yang lain selain 
dia." Lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerdekakan wanita 
tersebut dan 
menikahinya." Tsabit 
berkata kepada Anas bin 
Malik, "Apa yang 
menjadi maharnya?" 
Anas menjawab, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



"Maharnya adalah 
kemerdekaan wanita itu, 
beliau memerdekakan 
dan menikahinya." Saat 
berada diperjalanan, 
Ummu Sulaim merias 
Shafiah lalu 

menyerahkannya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam saat malam 
tiba, sehingga jadilah 
beliau pengantin. Beliau 
lalu bersabda: "Siapa 
saja dari kalian yang 
memeliki sesuatu 
hendaklah ia bawa 
kemari." Beliau lantas 
menggelar hamparan 
terbuat dari kulit, lalu 
berdatanganlah orang- 
orang dengan membawa 
apa yang mereka miliki. 
Ada yang membawa 
kurma dan ada yang 
membawa keju/lemak." 
Anas mengatakan, "Aku 
kira ia juga 
menyebutkan sawiq 
(makanan yang dibuat 
dari biji gandung dan 
adonan tepung gandum). 
Lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mencampur makanan- 
makanan tersebut. Maka 
itulah walimahan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 



359 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 



kami [Syu'aib] dari [Az 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Urwah] bahwa 
['Aisyah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat 
fajar dan ikut juga 
wanita-wanita Mu'minat 
yang wajahnya tertutup 
dengan kerudung, 
kemudian kembali ke 
rumah mereka masing- 
masing tanpa diketahui 
oleh seorangpun." 


360 


(jjl Hj^a (Jlii 1» la (jj ^>jaIjjI 
(j\A uni r- ^jc. Sjjt ^jc. UjLg^u 

(4-?- 1^ 1 urL^ j (4f 

^C. ^jc aUjA 
IjIj 1 g alc J) ji-uj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'd] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Syihab] dari 
['Urwah] dari ['Aisyah] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam shalat di 
atas kain yang 
bergambar. Lalu beliau 
melihat kepada gambar 
tersebut. Selesai shalat 
beliau berkata: "Pergilah 
dengan membawa kain 
ini kepada Abu Jahm 
dan gantilah dengan 
pakaian polos dari Abu 
Jahm. Sungguh kain ini 
tadi telah mengganggu 
shalatku." [Hisyambin 
'Urwah] berkata dari 
[Bapaknya] dari 
[Aisyah] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku melihat pada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







gambarnya dan aku 
khawatir gambar itu 
menggangguku." 


361 


Jll Clljljll .JJC. Ijjii. (Jls JJ^C- 
jjr. i "£>---> jji j'j ' 1,r ~ ^'"^ 
A l * 'il t 1 £1 j3 (jl^ll-o (jj (jjijl 

^ j "1 Jlaa 1 ''l f A^ CjjjLi 

ojjjLLaj (3l JJ ^ Ajll lift tililjS 
t^^L-a t>= J*J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar 'Abdullah bin 
'Amru] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Shuhaib] dari [Anas bin 
Malik], bahwa kain tipis 
milik Aisyah digunakan 
untuk gorden, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: 
"Singkirkanlah kain ini 
dari kita, karena gambar- 
bambarnya selalu 
menggangguku dalam 
shalatku." 


362 


(JlJ i 'a ■ ajj jjj jjC. 1 Y» ^ 

^1 (jj Jyjj (jc- Clylll IjjAi. 

A <<><~. ry. j<4\| ,1 jjc i mi 

jjja. ^ j jj jijij Ajit u 
t aj. ^%\\ »J 4 ifl ^Al-a9 A-Iai llfl 

sjlillS lii-ili Ic. jj <c. jia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Yazid bin Abu Habib] 
dari [Abu Al Khair] dari 
['Uqbah bin Amir] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diberi hadiah 
berupa kain yang terbuat 
dari sutra, lalu beliau 
memakainya dan shalat. 
Setelah selesai, beliau 
menyingkirkannya 
dengan keras seakan 
tidak suka, beliau 
bersabda: "Ini tidak patut 
bagi orang yang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



bertakwa." 



363 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
'Ar'arah] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Umar bin Abu Za'idah] 
dari ['Aun bin Abu 
Juhaifah] dari 
[Bapaknya] berkata, 



wasallam berada dalam 
kemah merah yang 



"Aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 




terbuat dari kulit yang 
disamak. Dan aku lihat 
Bilal mengambilkan air 



wudlu untuk Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan aku lihat 
orang-orang saling 
berebut air tersebut. 
Orang yang 

mendapatkanya maka ia 
langsung 

mengusapkannya, dan 
bagi yang tidak maka ia 
mengambilnya dari dari 
tangan temannya yang 
basah. Kemudian aku 
lihat Bilal mengambil 
tombak kecil dan 
menancapkannya di 
tanah, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar dengan 
mengenakan pakaian 
merah menghadap ke 
arah tombak kecil dan 
memimpin orang-orang 
shalat sebanyak dua 
raka'at. Dan aku lihat 
orang-orang dan hewan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



berlalu melewati depan 
tombak tersebut." 



364 



tjta a jli. jji LL-ia. (Jla (jULya 

p/jjua (Cl (j^Jlajj (jj (Jg-ui IjJllu 

(jili aIac Ajlill Jji (j^i jA ^jjo 

iil (^glLa <&! J jiujl Jj-o 

(J-at (j;!^ ^"'J Ajlc u^'^* 
jjS Aiall tjjj ' ■ "1 3 jj 

jji (JlagiUi lijj (j^aj^/U la i " 

lijj (jjiliJI (j-a ( _ s ic.l A^V! (jj^i 

I jjiS IjlA (jc- (JUjiJ (jlS A 'jjf. 
V Jll Ala A 4 «I /i *H 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
'Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hazim] berkata, "Orang- 
orang bertanya kepada 
[Sahal bin Sa'd] tentang 
terbuat dari apa mimbar 
Rasulullah? Maka dia 
berkata, "Tidak ada 
seorangpun yang masih 
hidup dari para sahabat 
yang lebih mengetahui 
masalah ini selain aku. 
Mimbar itu terbuat dari 
batang pohon hutan yang 
tak berduri, mimbar itu 
dibuat oleh seorang 
budak wanita untuk 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Ketika 
selesai dibuat dan 
diletakkan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri pada 
mimbar tersebut 
menghadap kiblat. 
Beliau bertakbir dan 
orang-orang pun ikut 
shalat dibelakangnya, 
beliau lalu membaca 
surat lalu rukuk, dan 
orang-orang pun ikut 
rukuk di belakangnya. 
Kemudian beliau 
mengangkat kepalanya, 
lalu mundur ke belakang 
turun dan sujud di atas 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







tanah. Kemudian beliau 
kembali ke atas mimbar 
dan rukuk, kemudian 
mengangkat kepalnya 
lalu turun kembali ke 
tanah pada posisi 
sebelumnya dan sujud di 
tanah. Itulah keberadaan 
mimbar." Abu 'Abdullah 
berkata, 'Ali Al Madini 
berkata, Ahmad bin 
Hambal rahimahullah 
bertanya kepadaku 
tentang hadits ini. Ia 
katakan, "Yang aku 
maksudkan bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam posisinya lebih 
tinggi daripada orang- 
orang. Maka tidak 
mengapa seorang imam 
posisinya lebih tinggi 
daripada Makmum 
berdasarkan hadits ini." 
Sahi bin Sa'd berkata, 
"Aku katakan, 
"Sesungguhnya Sufyan 
bin 'Uyainah sering 
ditanya tentang masalah 
ini, Apakah kamu tidak 
pernah mendengarnya? ' 
Ahmad bin Hambal 
rahimahullah menjawab, 
"Tidak." 


365 


(jl£JLa (jj j_yils\ (jt (Jjjlall 
iliuj 4j1c Alll ^U.-l AUl (J JJJJ 

jl a SK., i'i A^. ^5 <i - ,. ji jji-. La' „ 

^ul^S 4j]lLij ^j*a 

Jt . / ( .. 0 

Lail Jla ^Li Lila ^Ua UAk 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdurrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Harun] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Humaid Ath 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
terjatuh dari kudanya 
hingga mengakibatkan 
betisnya atau bahunya 



Thawil] dari [Anas bin 
Malik], bahwa 



terluka. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjauhi 
isteri-isterinya selama 
sebulan. Beliau lalu 
duduk di ruangan yang 
agak tinggi yang 
tangganya terbuat dari 
kayu. Para sahabatnya 
lalu mengunjunginya, 
Beliau lalu shalat 
mengimami mereka 
dengan duduk 
sedangkan para 
sahabatnya shalat 
dengan berdiri. Setelah 
salam, beliau bersabda: 
"Sesungguhnya 
dijadikannya imam itu 
untuk diikuti. Jika imam 
bertakbir maka takbirlah 
kalian, jika rukuk maka 
rukuklah kalian, jika 
sujud maka sujudlah 
kalian, dan jika ia shalat 
dengan berdiri maka 
shalatlah kalian dengan 
berdiri." Kemudian 
Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam turun kembali 
setelah dua puluh 
sembilan hari. Mereka 
pun berkata, "Wahai 
Rasulullah, bukankan 
engkau mengasingkan 
diri selama satu bulan? 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Beliau menjawab: "Satu 
bulan itu dua puluh 
sembailan hari." 


366 


(J jjjj (jlSjlll Aj ynia (jC jliii 
^jiLaj ilLa j 4j1c auI ^U<-i <Ull 
Laj^j ^j^ajL^ ulj es. 1.1^ UI j 
(jlSj tllila la Iji lil Ajjj i^il La) 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] dari 
[Khalid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman Asy 
Syaibani] dari 
['Abdullah bin Syidad] 
dari [Maimunah] ia 
berkata, "Pernah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat 
sementara aku berada di 
sampingnya, dan saat itu 
aku sedang haid. Dan 
setiapkali beliau sujud, 
pakaian beliau mengenai 
aku. Dan beliau shalat di 
atas tikar kecil." 


367 


(Jljj i Llu j_; (jj «dll ^jc. ujii 

(jj (jC «Lalia ^1 (jj Aill 
(J jlaj ' " IC. 1 (jl£JLa 
•\'*\-\ ilLij «tule. <&l ^ji-a «lili 
1 j3 (Jla -H <lo jjSla AJ «CiiiLa 

Jl diisa (jjiii Jll iS3 l]L^k 

La (J^a (j-o 3jj^I ul jjA«aa 

i - *ioor^.j :lu,j<i^r. Al \r^-. Al 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ishaq 
bin Abdullah bin Abu 
Thalhah] dari [Anas bin 
Malik] bahwa neneknya, 
Mulaikah, mengundang 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam untuk 
menghadiri hidangan 
yang ia masak untuk 
beliau. Beliau kemudian 
menyantap makanan 
tersebut kemudian 
bersabda: "Berdirilah, 
aku akan pimpin kalian 
shalat." Anas berkata, 
"Maka aku berdiri di 
tikar milik kami yang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







sudah lusuh dan hitam 
akibat sering digunakan. 
Aku lalu memercikinya 
dengan air, kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri 
diatasnya. Aku dan 
seorang anak yatim lalu 
membuat barisan di 
belakang beliau, 
sementara orang tua 
(nenek) berdiri di 
belakang kami. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
shalat memimpim kami 
sebanyak dua rakaat lalu 
pergi." 


368 


A 'n uS UjAk (Jll Ailjil jjI 1 *" s ^ 

'M JL ^ill $5211 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
Asy Syaibani] dari 
[Abdullah bin Syaddad] 
dari [Maimunah] ia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat di atas 
tikar kecil." 


369 


■llC. ^ «Lalui ^1 (jt A)jl AjJC 

lili Alija ^ (^5LLj3 -Alvj Ajic 

UU U j .'i,U'fi \j'«r-. Si. 'u 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Abu An 
Nadir] mantan budak 
'Umar bin 'Ubaidullah, 
dari [Abu Salamah bin 
Abdurrahman] dari 
[Aisyah] isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam, ia berkata, 
"Aku pernah tidur di 
depan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sementara 
kedua kakiku di arah 
Qiblat (shalatnya). Jika 
sujud beliau menyentuh 
kakiku, maka aku tarik 
kedua kakiku. Dan jika 
berdiri aku kembali 
meluruskan kakiku." 
'Aisyah berkata, "Pada 
saat itu di rumah-rumah 
belum ada lampu 
penerang." 


370 


(jl OJJC ^JJaJ (Jll 

(jjil ^jic. Aiall (jJJj <Jjj j 
SjUa SI (j^aljjcl ^JaI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] telah 
menceritakan kepadaku 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Urwah] bahwa 
[Aisyah] mengabarkan 
kepadanya, bahwa ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sedang 
shalat Aisyah pernah 
tidur di arah kiblat 
beliau, ia tidur di atas 
kasur dengan posisi 
seperti jenazah." 


371 


(JlJ i 'a',. J\ (jj au| ^jc- Ijilk 

lili jc- (jc- ijjj (jc. Clylll uilk 
AjIc auI (^glla ^.'"'^ (jlSjjCv (jc 

^JcjIc j ^iLaJ (j^ alm^fl. 

> ' ^ 7 o' > ~o 5 'a 

(_jic Aijkll (jJJj Ajjj Aj^ajitJi 
*U3c (jLaljj (jiljill 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Yazid] dari ['Irak] dari 
['Urwah], bahwa ketika 
Nabi shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam sedang shalat, 
'Aisyah berbaring antara 
beliau dengan arah 
kiblatnya, di atas tempat 
tidur yang digunakan 
untuk tidur keduanya." 


372 


j<-- j' i" itt*. v'; w JIS 

lillLa (jj (Jiljl (jC- (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid Hisyam bin 
Abdul Malik] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Bisyir bin 
Al Mufadlal] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Ghalib Al 
Qaththan] dari [Bakar 
bin Abdullah] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Kami shalat 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu salah 
seorang dari kami 
meletakkan salah satu 
dari ujung bajunya di 
tempat sujudnya karena 
panasnya tempat sujud." 


373 


'n» l n A-aluii jjl (Jlii 4 j» u5 
JujS dll (Jll (^S^jVI -^jjj (JJ 

lij (Jll 4 °; U 'i (_a ''^j ^'"j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam bin 
Abu Iyas] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abu 
Maslamah Sa'id bin 
Yazid Al Azdi] berkata, 
"Aku bertanya kepada 
[Anas bin Malik], 
"Apakah Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah shalat 
dengan memakai 
sandal?" Dia menjawab, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"Ya." 


374 


^ijAljjl i*i»*'u (Jla (jjj-aC-VI 
(JIS r'*ijH.\l j, -12.^ j<-. i'iWi 

, ? ' ' ' ^ i 

£j JU^il! -}jc (jj jjj=>. Clylj 
pLil (ji jL\ (j-a (jlS 1 JJji. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
A'masy] berkata, aku 
mendengar [Ibrahim] 
menceritakan dari 
[Hammam bin Al Harits] 
berkata, "Aku pernah 
melihat [Jarir bin 
Abdullah] kencing, lalu 
ia berwudlu dan 
mengusap dua sepatunya 
lalu berdiri shalat. Maka 
hal itu ditanyakan 
kepadanya, ia lantas 
menjawab, "Aku pernah 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berbuat seperti 
ini." Ibrahim berkata, 
"Yang jadi 

mengherankan mereka 
adalah karena Jarir 
adalah termasuk di 
antara orang yang masuk 
Islam belakangan". 


375 


UjJLa (Jli ^«aj (jj (jLijajJ Hj^a 
aluLa (jc. (JjIacVI (jc ^JaLml ^cjl 

(jj O^JJ^LaII (jC (jj^jAri-0 (jC 
A ig-v (_g-ic ^jobaS ^ V' 'j 4_lic 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Nashr] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Al A'masy] dari 
[Muslim] dari [Masruq] 
dari [Al Mughirah bin 
Syu'bah] berkata, "Aku 
memberi air wudlu 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
lalu mengusap kedua 
sepatunya dan shalat." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



376 


^ ' '— S UJa j-^ ■ " Yj <c- jSj 
( _ s ic di di jj (JlJ 4 j (Jli 


Telah mengabarkan 
kepada kami [Ash Shaltu 
bin Muhammad] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Mahdi] dari 
[Washil] dari [Abu 
Wa'il] dari [Hudzaifah], 
bahwa ia melihat 
seorang laki-laki tidak 
sempurna dalam rukuk 
dan sujudnya. Setelah 
orang itu selesai shalat, 
Hudzaifah berkata 
kepadanya, "Kamu 
belum shalat!" Orang itu 
berkata, "Aku rasa sudah 
cukup." Hudzaifah 
berkata lagi, 
"Seandainya kamu 
meninggal, maka kamu 
meninggal dunia bukan 
di atas sunah 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam." 


377 


Mil ^ji-a ^jlll jUilaj (jjl lilLo 
j^JJ ^^jl^ (JJJ 


Telah mengabarkan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bakar bin Mudlar] 
dari [Ja'far bin Rabi'ah] 
dari [Ibnu Hurmuz] dari 
[ Abdullah bin Malik bin 
Buhainah], bahwa jika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat, beliau 
membentangkan kedua 
lengannya hingga 
tampak putih ketiaknya." 
[Al Laits] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ja'far bin Rabi'ah] 
seperti itu." 


378 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



jj, \''\\^ (JlJ (jj| 

•J&l (3 J**J (3^3 (j^ L>^' 



kepada kami ['Amru bin 
'Abbas] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Al Mahdi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Manshur bin Sa'd] 
dari [Maimun bin Siyah] 
dari [Anas bin Malik] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa shalat 
seperti shalat kita, 
menghadap ke arah 
kiblat kita dan memakan 
sembilan kita, maka dia 
adalah seorang Muslim, 
ia memiliki 

perlindungan dari Allah 
dan Rasul-Nya. Maka 
janganlah kalian 
mendurhakai Allah 
dengan mencederai 
perlindungan-Nya. " 



379 



'M ^ji-a M lJ jiuj (Jlilla lilLa 

iiu iii Sfi <ui v ijjij (Ji 

I jLiiuil j I jlLaj Ia jlli 

dLa^ji, ^aa 1 jda I jjkl^j I uLj 

(jj ( _ s JaJ "Jf^-I f^)_>* 
j^jlll (jc US^a LjjJLa 
^Jt (JlSj aiuij 4j1c iil ^ji^-a 
jjj JLk UliSi. auI (jj 
JlLi Jll ALaa. Ujia. Jll clljlaJI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Nu'aim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Al Mubarak] 
dari [Humaid Ath 
Thawil] dari [Anas bin 
Malik] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku 
diperintah untuk 
memerangi manusia 
hingga mereka 
mengucapkan Laa ilaaha 
illallah (Tidak ada 
Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah) '. 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Jika mereka 
mengucapkannya 
kemudian mendirikan 
shalat seperti shalat kita, 
menghadap ke kiblat kita 
dan menyembelih seperti 
cara kita menyembelih, 
maka darah dan harta 
mereka haram (suci) 
bagi kita kecuali dengan 
hak Islam dan 
perhitungannya ada pada 
Allah." [Ibnu Abu 
Maryam] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yahya bin Ayyub] 
telah menceritakan 
kepada kami [Humaid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Anas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan [Ali bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Al 
Harits] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid] berkata, 
"Maimun bin Siyah 
bertanya kepada [Anas 
bin Malik], "Wahai Abu 
Hamzah, apa yang 
menjadikan haramnya 
darah dan harta seorang 
hamba?" Ali menjawab, 
"Siapa yang bersaksi Laa 
ilaaha illallah (Tidak ada 
Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah), 
menghadap ke kiblat 
kita, shalat sepeti shalat 
kita dan memakan 
sembelihan kita, maka 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dia adalah Muslim, 
baginya hak dan 
kewajiban seorang 
Muslim." 


380 


e ji a £ 'i» U » ° > 

(jC- <_£jA_)^ ljJ-i=>- tljl! (j^" 1 

.Uli ( _ s -lj-a ^ J "1 (ju jlLaj^ 1 
JajliJI lil JlJ 

Ijikja aLjall 1 j °" V°i 

lla a la Jl! s-UaC (jC- £gjA jll 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
'Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Az Zuhri] 
dari [Atha' bin Yazid Al 
Laitsi] dari [Abu Ayyub 
Al Anshari], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika kalian mendatangi 
masuk ke dalam WC, 
maka janganlah kalian 
menghadap ke arah 
kiblat dan jangan pula 
membelakanginya. 
Tetapi menghadaplah ke 
timurnya atau ke 
baratnya." Abu Ayyub 
berkata, "Ketika kami 
datang ke Syam, kami 
dapati WC rumah-rumah 
di sana dibangun 
menghadap kiblat. Maka 
kami alihkan dan kami 
memohon ampun kepada 
Allah Ta'ala." Dan dari 
[Az Zuhri] dari [Atha] 
berkata, aku mendengar 
[Abu Ayyub] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti ini." 


381 


jjl . „ l v; \i Jl 5 ^ \ \| l v; ii 

L_S)lIa (J^J (jC^)-aC- (^jjI lillLi 

a ^ ' i 0 e 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Humaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] berkata, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





alluj AjIc 'M ^jii-a (c^l ^ 
liLall (jjJ ' «1 la j (jjiir^j ^laill 


telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Dinar] berkata, "Kami 
pernah bertanya kepada 
[Ibnu 'Umar] tentang 
seseorang yang thawaf 
di Ka'bah untuk 'Umrah 
tetapi tidak melakukan 
sa'i antara Shafa dan 
Marwah. Apakah dia 
boleh berhubungan 
(jima') dengan 
isterinya?" Maka Ibnu 
'Umar berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam datang 
Makkah, lalu thawaf 
mengelilingi Ka'bah 
tujuh kali, shalat di sisi 
Maqam dua rakaat, lalu 
sa'i antara antara Shafa 
dan Marwah. Dan 
sungguh bagi kalian ada 
suri tauladan yang baik 
pada diri Rasulullah." 
Dan kami pernah 
bertanya kepada [Jabir 
bin 'Abdullah] tentang 
masalah ini. Maka ia 
menjawab, "Jangan 
sekali-kali ia mendekati 
isterinya hingga ia 
melaksanakan sa'i antara 
bukit Shafa dan 
Marwah." 


382 


(jjl ^il (Jli IjlAli-i 

cjlal Ajafill <3=>-j ^1uj3 AjIc- iil 
auI (_5-lj-a (cj^lj ciiLali (jjl 
a=J j flLuj AjIc. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Saifj -Ibnu 
Sulaiman- berkata, aku 
mendengar [Mujahid] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





Ajic- 'M ^ji-a ^joII ^U^i! tljaa 


berkata, " [Ibnu 'Umar] 
pernah di datangi dan 
ditanya, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk ke 
dalam Ka'bah. Maka 
Ibnu 'Umar berkata, 
"Aku lalu mendatangi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, namun beliau 
telah keluar, dan aku 
mendapati Bilal sedang 
berdiri di antara dua 
pintu. Aku lalu bertanya 
kepada Bilal, "Apakah 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat di dalam 
Ka'bah? [Bilal] 
menjawab, "Ya, dua 
rakaat antara dua sisi 
dua tiang sebelah kiri 
dari arah kamu masuk, 
lalu beliau keluar dan 
shalat menghadap 
Ka'bah dua rakaat." 


383 


(JjIjC. (jjl t" 1» ajj (JUi pUaC (jo 
AjIc. &l ^jlLa /Ljill Uollll 

Lila Aj« 'J J " a ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Nashr] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Juraij] dari 
['Atha'] berkata, aku 
mendengar [Ibnu 
Abbas] berkata, "Ketika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk ke 
dalam Ka'bah, beliau 
berdo'a di seluruh 
sisinya dan tidak 
melakukan shalat hingga 
beliau keluar darinya. 
Beliau kemudian shalat 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



dua rakaat dengan 
memandang Ka'bah lalu 
bersabda: "Inilah kiblat." 



384 



t " u i ^-v i ^H-a ^'" J ^Ji& 

^JjJlC AjLAjJi ^\ ^ 1 '"' t ~- A^LuJ i ^ Q ^ \ 1 

<_5 jj ia 'M Jjjii <jx§JI 

(J^J alLlj 4_lic. ii)! jj-a 
^jii Jc ^a3 Jj-a L* -^*J 2^>^ 
j i a» SI o^LLa (J jjl LajVI jj-a 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Raja'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Israil] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Bara' bin 
Azib? radliallahu 
'anhuma] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat 
mengahdap Baitul 
Maqdis selama enam 
belas atau tujuh belas 
bulan, dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menginginkan 
kiblat tersebut dialihkan 
ke arah Ka'bah. Maka 
Allah menurunkan ayat: 
("Sungguh Kami 
(sering) melihat 
mukamu menengadah ke 
langit) ' (Qs. Al Baqarah: 
144). Maka kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menghadap ke 
Ka'bah. Lalu berkatalah 
orang-orang yang 
kurang akal, yaitu orang- 
orang Yahudi: '(Apakah 
yang memalingkan 
mereka (umat Islam) 
dari kiblatnya (Baitul 
Maqdis) yang dahulu 
mereka telah berkiblat 
kepadanya?" 
Katakanlah: "Kepunyaan 
Allah-lah timur dan 
barat. Dia memberi 
petunjuk kepada siapa 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







yang dikehendaki-Nya 
ke jalan yang lurus) ' 
(As. Al Baqarah: 144). 
Kemudian ada seseorang 
yang ikut shalat bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, orang itu 
kemudian keluar setelah 
menyelesikan shalatnya. 
Kemudian orang itu 
melewati Kaum Anshar 
yang sedang 
melaksanakan shalat 
Ashar dengan 
menghadap Baitul 
Maqdis. Lalu orang itu 
bersaksi bahwa dia telah 
shalat bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
menghadap Ka'bah. 
Maka orang-orang itu 
pun berputar dan 
menghadap Ka'bah." 


385 


UjJLa £]ls ^jaI^jjJ (jj ^iluii ImH 
Ujik (JIS «lili ^JC- (jj »1 
(jj A^Li (jc. ^l jj ^.ikj 
AJC. (jj _^>jlk (jC (ji^^)ll ^JC- 
2j| ^glla <&! (3 jin j (jl^Jll «lili 

Alil^l^ _Io \ .-i > aLuJ ^ 4 < 

4 rvijji\l 5) jl Ijsji ■ " 1^ a jj dyi. 
SViati Jffi.Ji (J jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Abu 'abdullah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Katsir] dari [Muhammad 
bin Abdurrahman] dari 
[Jabir bin Abdullah] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat diatas 
tunggangannya 
menghadap kemana arah 
tunggangannya 
menghadap. Jika Beliau 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



jj^j^ liiiik (Jla (jLoSt lil^a 
^aJA l^)jl ^JC- a La (^)C. 

CJ lLaglll Sjc Jla (Jla <iale. 
(Jla (ii^j AjIc- iil 

<&l (J jLij U aS (Jjii ^iLi Uala 

Laj (Jla [j cllikl 

C5 i!ia IjS t—ulla I jlla lillj 
UI 

"A ?ji lilj ^j^Sjia lila 



hendak melaksanakan 
shalat yang fardlu, maka 
beliau turun lalu shalat 
menghadap kiblat." 



386 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Utsman] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari 
[Ibrahim] dari 
['Alqamah] berkata, 
[Abdullah] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat." Ibrahim 
melanjutkan, "Tapi aku 
tidak tahu apakah beliau 
kelebihan rakaat atau 
kurang. Setelah salam, 
beliau pun ditanya: 
"Wahai Rasulullah, telah 
terjadi sesuatu dalam 
shalat!. Beliau bertanya: 
"Apakah itu?" Maka 
mereka menjawab, 
"Tuan shalat begini dan 
begini." Beliau 
kemudian duduk pada 
kedua kakinya 
menghadap kiblat, 
kemudian beliau sujud 
dua kali, kemudian 
salam. Ketika 
menghadap ke arah 
kami, beliau bersabda: 
"Seungguhnya bila ada 
sesuatu yang baru dari 
shalat pasti aku 
beritahukan kepada 
kalian. Akan tetapi aku 
ini hanyalah manusia 
seperti kalian yang bisa 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







lupa sebagaimana kalian 
juga bisa lupa, maka jika 
aku terlupa ingatkanlah. 
Dan jika seseorang dari 
kalian ragu dalam 
shalatnya maka dia harus 
meyakini mana yang 
benar, kemudian 
hendaklah ia 
sempurnakan, lalu salam 
kemudian sujud dua 
kali." 


387 


l'l l'lft 1 l' — i 

j-vt a\l j j i\l jjg i 4 'iU jj i-v'i-v i 

4jj <_ s -uiC (J^J ■ " llia AjIc ojjill 
Ijli, L=J jj\ SJ3jj (jl (J^aila (jl 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
'Aun] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Humaid] dari [Anas bin 
Malik] berkata, ['Umar 
bin Al Khaththab], "Aku 
memiliki pemikiran 
yang aku ingin jika itu 
dikabulkan oleh Rabbku 
dalam tiga persoalan. 
Maka aku sampaikan 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, 'Wahai 
Rasulullah, seandainya 
Maqam Ibrahim kita 
jadikan sebagai tempat 
shalat? Lalu turunlah 
ayat: '(Dan jadikanlah 
sebahagian maqam 
Ibrahim sebagai tempat 
shalat) ' (Qs. Al 
Baqarah: 125). Yang 
kedua tentang hijab. Aku 
lalu berkata, 'Wahai 
Rasulullah, seandainya 
Tuan perintahkan isteri- 
isteri Tuan untuk 
berhijab karena yang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berkomunikasi dengan 
mereka ada orang yang 
shalih dan juga ada yang 
fajir (suka bermaksiat).' 
Maka turunlah ayat 
hijab. Dan yang ketiga, 
saat isteri-isteri beliau 
cemburu kepada beliau 
(sehingga banyak yang 
membangkang), aku 
katakan kepada mereka, 
'Semoga bila Beliau 
menceraikan kalian 
Rabbnya akan 
menggantinya dengan 
isteri-isteri yang lebih 
baik dari kalian.' Maka 
turunlah ayat tentang 
masalah ini." Abu 
Abdullah berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 
Maryam] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yahya bin Ayyub] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Humaid] ia berkata, 
Aku mendengar [Anas] 
seperti hadits ini." 


388 


i alu J\ jjj auI ^jc- IjjJii. 

Atll 1JC (jC (jajl (jj lillLo Uji^-I 

li, jl,ol!.,li 2',i<\l J ia*;!..', jl 
aLuall J J ^kgA J^.J ClljlSij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Abdullah bin 
Dinar] dari [Abdullah 
bin 'Umar] berkata, 
"Ketika orang-orang 
shalat subuh di Quba', 
tiba-tiba datang seorang 
laki-laki dan berkata, 
"Sungguh, tadi malam 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







telah turun ayat kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
diperintahkan untuk 
menghadap ke arah 
Ka'bah. Maka orang- 
orang yang sedang shalat 
berputar menghadap 
Ka'bah, padahal pada 
saat itu wajah-wajah 
mereka sedang 
menghadap negeri 
Syam. Mereka kemudian 
berputar ke arah 
Ka'bah." 


389 


(jc ^J&ljjj (jc -v^ U jjc- A 'n l7i 
(^JJjI ^gil-alls Jh\ ^JC- (jC- A-oilc- 
j'* lall illuj AjIc auI ^U^i 

Jla oiLLall ^ i; jl 1 jlUu llul 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Syu'bah] dari [Al 
Hakam] dari [Ibrahim] 
dari ['Alqamah] dari 
['Abdullah] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melaksanakan shalat 
Zhuhur lima rakaat. 
Maka orang-orang 
berkata, "Apakah ada 
tambahan dalam shalat?" 
Beliau balik bertanya: 
"Apakah yang terjadi?" 
Mereka menjawab, 
"Tuan telah shalat 
sebanyak lima rakaat." 
Maka beliau pun duduk 
di atas kedua kakinya 
lalu sujud dua kali." 


390 


(jj (jujl Juia. (jC. jiLk jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





fUa a^Lj y£ -Jij J^. ajIc 

U,' j' LS^^i <j5Lla ^ 

V , -l" S - f s £ e Vs''- b'- b £ 

4 i iaatJ 3j 4j3 (jjl»aj3 


kami [Isma'il bin Ja'far] 
dari [Humaid] dari 
[Anas bin Malik] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat ada 
dahak di dinding kiblat, 
beliau lalu merasa 
jengkel hingga nampak 
tersirat pada wajahnya. 
Kemudian beliau 
menggosoknya dengan 
tangannya seraya 
bersabda: "Jika 
seseorang dari kalian 
berdiri shalat 
sesungguhnya dia 
sedang berhadapan 
dengan Rabbnya, atau 
sesungguhnya Rabbnya 
berada antara dia dan 
kiblat, maka janganlah 
dia meludah ke arah 
kiblat, tetapi lakukanlah 
ke arah kirinya atau di 
bawah kaki (kirinya)." 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memegang 
tepi kainnya dan 
meludah di dalamnya, 
setelah itu beliau 
membalik posisi kainnya 
lalu berkata, atau beliau 
melakukan seperti ini." 


391 


(JlJ i 'a',. J\ (jj au| \ip. Ijjia. 

.Uli -1JC (jt £SU (jC- liliLa Uji=>.' 

jiil (^g-ij-a (J cj' (jj 

jlia. ^ Ul Laj aiulj Ajlc 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Nafi'] 
dari ['Abdullah bin 
Umar], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melihat 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







ludah di dinding kiblat, 
lalu beliau 
menggosoknya 
kemudian menghadap ke 
arah orang banyak 
seraya bersabda: "Jika 
seseorang dari kalian 
berdiri shalat janganlah 
dia meludah ke arah 
depannya, karena Allah 
berada di hadapannya 
ketika dia shalat." 


392 


i 'a . ,. jjj jlll 1JC. lijSi. 
(jLillojiJI ^1 <2ujIc. (jC 4jJ (jC 
jl UaLLi 3JjSll jli». (J j 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [Bapaknya] dari 
['Aisyah] Ummul 
Mukminin, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melihat 
ludah atau ingus pada 
dinding kiblat, beliau 
lalu menggosoknya." 


393 


(Jll (JjcLttjall (jj ^jijm ijj la 
Ujji.1 1» l ji (jj ^jaI^jjJ U^jjaJ 

■la lji lj| j ojjjA UI (jl jjia/)JI 
iill ^U^i <&l (J jiaj (jLkljAi. 
jlia. ^ "LaLLj ^Kjij 4jIc 

JUi r„<ii -;l r^.i Jjl v;i ^^ 
jjiiYTi Mi i<wl 1 il 
ajgj j 4 La i ^jc. V j 4 g 7- j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ibnu 
Syihab] dari [Humaid 
bin Abdurrahman] 
bahwa [Abu Hurairah] 
dan [Abu Sa'id] 
keduanya menceritakan, 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat ludah 
pada dinding masjid, 
beliau lalu mengambil 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







batu kerikil kemudian 
menggosoknya. Setelah 
itu beliau bersabda: "Jika 
salah seorang dari kalian 
meludah maka janganlah 
ia membuangnya ke arah 
depan atau sebelah 
kanannya, tetapi 
hendaklah ia lakukan ke 
arah kirinya atau di 
bawah kaki (kirinya)." 


394 


t . >\ \ l n jjl (jc- (Jjsc- (jc- CLylll 
U! jjl (ji^^ll .Ijc (jj Itaa (jc 
(jlA l^>f^l ^ 3t - ud 

1 \\ (JU 1* lg°'-"' Si 

j Jj3 »■>■ JJJ ili ^'s '-i 1 ( -. -s Vi 
(jc (jjj-ajulj A 'j "j (jc 
(_£jajii]! <-aJ3 ■ "'--'' jl sjUjJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari ['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Humaid 
bin 'Abdurrahman] 
bahwa [Abu Hurairah] 
dan [Abu Sa'id] 
keduanya mengabarkan 
kepadanya bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
melihat ludah pada 
dinding masjid, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengambil batu kerikil 
dan menggosoknya. 
Kemudian beliau 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
meludah janganlah ia 
meludah ke arah kiblat 
atau ke sebelah 
kanannya, tapi 
hendaklah ia lakukan ke 
arah kiri atau di bawah 
kaki kirinya." 


395 


Ijlla tlJLa jic (jj (j afla IjjAi. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





( *ul| (JlaJla lillLi ^ i"»,»;,,) 


'Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Qatadah] 
berkata, aku mendengar 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jangan sekali-kali salah 
seorang dari kalian 
meludah ke arah depan 
atau samping kanannya, 
tapi hendaklah ke arah 
kiri atau di bawah 
kakinya." 


396 


il! Jj^a ^ill JUJll 

AjjAj (jc- V j AjJj (jjj (ja^ii 
<LoJj3 diaJ jl sjllji; (jt (j-^Jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Qatadah] 
berkata, aku mendengar 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika seorang Mukmin 
sedang shalat, 
sesungguhnya ia sedang 
berhadapan dengan 
Rabbnya. Maka 
janganlah ia meludah ke 
arah depan atau sebelah 
kanannya, namun 
hendaklah ia 
melakukannya ke arah 
kiri atau di bawah 
kakinya." 


397 


IjjSk Jll ^JC- (jj ^jic- IjjJlk. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





(j1^Jxj a ^jl (jc jsa^.j^\ Ajc (jj 

(jc (j^lj A 'j "j (jc jl AjJlj (jij 
(jCjj^uiill <La5ii (JliaJ j! sjIj^J 

^jjl (jC £AU1 <_S jA^I 

* i ^ m ■ " 


'Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Az Zuhri] dari 
[Humaid bin 
'Abdurrahman] dari 
[Abu Sa'id] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat ludah 
pada arah kiblat masjid, 
beliau lalu 

menggosoknya dengan 
batu kerikil. Kemudian 
beliau melarang seorang 
laki-laki meludah ke 
arah depan atau sebelah 
kanannya. Tetapi 
hendaklah ia 
melakukannya ke arah 
kiri atau ke bawah kaki 
kirinya." Dan dari [Az 
Zuhri] ia mendengar 
[Humaid] dari [Abu 
Sa'id] seperti ini." 


398 


(jj (jujl r'i» «lu (Jla UjAi. 
A^ic ill Jla fjs\ JUJli «iUU 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Qatadah] 
berkata, aku mendengar 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Meludah di dalam 
Masjid adalah suatu 
dosa. Maka kafarahnya 
(tebusannya) adalah 
menguburnya." 


399 


UjJLa (Jli (jj (jLijajJ Hj^a 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



' ! ; 'l%plA\ Jl 

Ujla 



4-gLoI j' <aJJ ^ , . 

£LLaJa ^ ^13 La Alll .. 

l£L 

^1 fijLLiJ (jc (j i aj ll^g 
L^j3 jjfl 4-o.ia 



Ajc 



kepada kami [Ishaq bin 
Nashr] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami berkata 
[Abdurrazaq] dari 
[Ma'mar] dari 
[Hammam] ia 
mendengar [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
berdiri shalat, maka 
janganlah meludah ke 
arah depannya sebab ia 
sedang berhadapan 
dengan Allah selagi ia 
berada di tempat 
shalatnya, dan jangan ke 
sebelah kanannya karena 
di sana ada Malaikat. 
Tetapi hendaklah ia 
meludah ke arah kiri 
atau di bawah kakinya, 
kemudian dikuburnya." 



400 



Jla (JjcLaLil (jj lillLo uiiik 

o , 1*0 f l .. — m o- . „ 

(jc ' " la (JLa jjA j I " la 

Atll / -lila <^JjJI (jlSILa (jJ (jujl 
Aiall (_i <LoLLj (_jlj tIuij AjIc 

( ; i; "'. , d ^ l * ^ 

4j]c Ajiii) lillll AjjaIjS 

,J «la - li! ^ikS (jl £]Llj 

4jjj Ajj jl 4jj t- I JJ Lojla 

AlLa («a (jja^jj ila <jLa (jjjj 

aJ <LaJia dlaJ jl sjIjjjJ (jC (j^Jj 
3jj Aj3 (j jj3 4jI5j i_S jla ia.1 
(Jiaj jl (Jla (j Ia» j Jc 4 ' aju 



Telah menceritakan 
kepada kami [Malik bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Humaid] 
dari [Anas bin Malik], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melihat 
dahak di dinding kiblat 
lalu menggosoknya 
dengan tangannya. Dan 
nampak kebencian dari 
beliau, atau 
kebenciannya terlihat 
karena hal itu. Beliau 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







pun bersabda: "Jika 
salah seorang dari kalian 
berdiri shalat, 
sesungguhnya ia sedang 
berhadapan dengan 
Rabbnya, atau 
sesungguhnya Rabbnya 
berada antara dia dan 
arah kiblatnya, maka 
janganlah ia meludah ke 
arah kiblat. Tetapi 
hendaklah ia lakukan ke 
arah kiri atau di bawah 
kaki (kirinya)." 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memegang 
tepi kainnya dan 
meludah di dalamnya, 
setelah itu beliau 
membalik posisi kainnya 
lalu berkata, atau beliau 
melakukan seperti ini." 


401 


(Jljj i 'a . ,. jjj l'ir. Luii. 
(jC- jLT)]l (jC- lillLa LVjjiJ 

J « a , i 5 'o a f °. 

^^iij La <&\ j3 LiA Ia (gjljS (jjJJ 

cr"! f^e, jij ^3 j&Ly!^. y£. 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
Az Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apakah kalian lihat 
kiblatku disini? Demi 
Allah, tidaklah 
tersembunyi bagiku 
khusyuk dan rukuk 
kalian. Sungguh, aku 
dapat melihatnya dari 
belakang punggungku." 


402 




Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





iluij Ajic auI /-lla /-JJjl Ijj 

' '" » e -7 '» <■ ' 

■S.) 'J Lil tsjl jj u-° 


Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Fulaih bin 
Sulaiman] dari [Hilal bin 
'Ali] dari [Anas bin 
Malik] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah shalat 
bersama kami, kemudian 
beliau naik mimbar dan 
bersabda: 

"Sesungguhnya saat 
shalat dan rukuk, aku 
dapat melihat kalian dari 
belakangku sebagaimana 
sekarang aku melihat 
kalian." 


403 


(JlJ i 'a',, jj jjj A)j| .jjc. Ijj 

jil .JJC. (jt ^aU (jC- lillLo Uji=J 

^^ill (Jj^JI (jjj (3jLLu pi^j 

r ' 'f s ' ' e . i a s ' a \ 

£j (Jj=JI (JJJ (JJ^J ^Ijjll 

'n K,»i \l 2 IU\| (j.n ji,>i" 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Nafi'] 
dari [Abdullah bin 
Umar], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mempertandingkan 
antara kudan yang 
dipersiapkan untuk 
pacuan yang jaraknya 
dimulai dari Al Hafya' 
sampai Tsaniyatul 
Wada', dan kuda yang 
tidak disiapkanuntuk 
pacuan yang dimulai 
dari Al Hafya' hingga 
Masjid Bani Zuraiq." 
Abdullah bin 'Umar 
adalah termasuk orang 
yang mengikuti pacuan 
tersebut." 


404 


Ijjj^i ■ 'a , ,. /o Jjc. 1 jjAa 
(jj .JJC. (Jj (jLkjjl (jt lillLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





,j illoj 4j1c. Mil ^jli-a ([[jJ^I 

AjLo (jil (Jlaa 4*j * " ilS -1- Ja3 


bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ishaq 
bin 'Abdullah bin Abu 
Thalhah] bahwa dia 
mendengar [Anas] 
berkata, "Aku menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam saat beliau 
sedang berada di Masjid 
bersama orang banyak. 
Maka aku menghadap 
kepada beliau, lalu 
beliau bertanya 
kepadaku: "Apakah 
kamu diutus oleh Abu 
Thalhah?" Aku 
menjawab, "Ya." Beliau 
bertanya lagi: "Untuk 
undangan makan?" Aku 
menjawab: "Benar." 
Kemudian beliau 
bersabda kepada orang- 
orang yang bersama 
beliau: "Mari 
berangkat!" Maka beliau 
pun berangkat dan aku 
juga berangkat bersama 
mereka". 


405 


Ij ^-t>-J (jljjLui (jj (J^-ui (jc- 

,J Ijc.!^ ^ilj^l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Juraij] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Syihab] dari 
[Sahal bin Sa'd], bahwa 
ada seorang laki-laki 
datang dan berkata, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"Wahai Rasulullah, 
bagaimana pendapatmu 
jika seorang suami 
mendapati laki-laki lain 
bersama isterinya? Lalu 
keduanya saling 
melaknat di dalam 
masjid, sementara aku 
menyaksiakannya. " 


406 


(jC. £ij^]| (jj j^ji^-a (jC. t ■ 
illl jj-a ^ J "1 (jl£JLa (jj (jlic- 

(j^> ^iLai (ji ' -la 3 (jji 

jj^a jli-a ciijili Jla 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Maslamah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'd] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Mahmud 
bin Ar Rabi'] dari [Itban 
bin Malik], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 
mendatanginya di 
rumahnya seraya 
bersabda: "Mana tempat 
di rumahmu yang kau 
sukai untuk aku pimpin 
shalat?" Maka aku 
menunjukkan suatu 
tempat, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam takbir dan 
kami membuat shaf di 
belakangnya, kemudian 
beliaupun shalat dua 
rakaat." 


407 


(jj J ^aaJa ^^jiJ (Jla i—ll^-ui 
(jj jljJC. ji ('c jlLaj^l ,*-JJjll 

? ^ ' " 'b ' S T' 

jlll (Jjj^j C-jIaji^i (j-0 jjA^£JLo 

^ uj (jJft-0 ^uLi j 4 Aiil (j 1 ' ^ 

(J jjjj (_jji Aji jlLaj^/l (j^i 1 jAj 

U (JUa ^i^j <j1c- auI (J-a 

IjIj (C^jLaj Cli^pjl aa auI (J jj-"J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
'Ufair] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Laits] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] berkata, telah 
menceritakan kapadaku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



^lLala mi» jl ^ Wi. i'l 

oAiJili ( _ s jjj (^s ^ 1 l aSa (g^"^ 

M jLij aJ JlSa Jla 

(jj (Jiallu ^iLij AjIc- iiil (^Ha 

(Jjjjj (jjsliuAa jl^ill t^V^ 

aJ tluiU ^llaj AjIc. AUl C5 i-=> «Uli 

(Jll liluj (j^i /gljLal (jl L. L^J (jjl 
Clmll (j^i Aja,u AJ Cijj!ii[i 

(^gluaa 1 '.ir^-g Liaka j;^* ^'»J 

(«i (Jla aJ Ia! i» u .-i ojj_)i. 
jjj jIjJI (JaI jo (jLkj 

(jjiiill jjl jl (jAliill jj lillLa 

V jaUi JUa 
«dil J j^j (J^a aJ ji^jj auI 
lillj 3£ V ^Lu3 'm JkLa 
IjJ iil ^1 aJI V Jla ia Sl^ i'\ 
aJ jj^jj iiil djla alil aA-j 
a$A) lS^P 

Jla (jjaaliall J) a "U u 

(j-o julI ^jlc- ^ ul^ 

aAj ^Sj lJf £& ftl "tfj aJJ ^ Jll 

t . ii \ /n (jji j 'y m 

a jj j ] > aAJl 
iillli AaSlaa [r J LajVl ^UJjll 



[Mahmud bin Ar Rabi' 
Al Anshari] bahwa 
[Itban bin Malik] 
seorang sahabat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
pernah ikut perang 
Badar dari kalangan 
Anshar, dia pernah 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bersabda: 
"Wahai Rasulullah, 
pandanganku sudah 
buruk sedang aku sering 
memimpin shalat 
kaumku. Apabila turun 
hujun, maka air 
menggenangi lembah 
yang ada antara aku dan 
mereka sehingga aku 
tidak bisa pergi ke 
masjid untuk memimpin 
shalat. Aku 
menginginkan Tuan 
dapat mengunjungi aku 
lalu shalat di rumahku 
yang akan aku jadikan 
sebagai tempat shalat." 
Mahmud berkata, 
"Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadanya: "Aku akan 
lakukan insyaallah." 
'Itban berkata, "Maka 
berangkatlah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan Abu Bakar 
ketika siang hari, beliau 
lalu meminta izin lalu 
aku mengizinkannya, 
dan beliau tidak duduk 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



hingga beliau masuk ke 
dalam rumah. Kemudian 
beliau bersabda: "Mana 
tempat di rumahmu yang 
kau sukai untuk aku 
pimpin shalat." Maka 
aku tunjukkan tempat di 
sisi rumah. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu berdiri 
dan takbir. Sementara 
kami berdiri membuat 
shaf di belakang beliau, 
beliau shalat dua rakaat 
kemudian salam." 'Itban 
melanjutkan, "Lalu kami 
suguhkan makanan dari 
daging yang kami masak 
untuk beliau. Maka 
berkumpullah warga 
desa di rumahku dalam 
jumlah yang banyak. 
Salah seorang dari 
mereka lalu berkata, 
"Mana Malik bin Ad- 
Dukhaisyin atau Ibnu Ad 
Dukhsyun?" Ada 
seorang yang menjawab, 
"Dia munafik, dia tidak 
mencintai Allah dan 
Rasul-Nya." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Janganlah 
kamu ucapkan seperti 
itu. Bukankan kamu tahu 
dia telah mengucapkan 
LAA ILAAHA 
ILLALLAH dengan 
mengharap ridla Allah?" 
Orang itu menjawab, 
"Allah dan Rasul-Nya 
yang lebih tahu." Itban 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berkata, "Kami lihat 
pandangan dan nasehat 
beliau itu untuk kaum 
Munafikin. Bersabda 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
telah mengharamkan 
neraka bagi orang yang 
mengucapkan LAA 
ILAAHA ILLALLAH 
dengan mengharap ridla 
Allah?" [Ibnu Syihab] 
berkata, "Kemudian aku 
tanyakan kepada [Al 
Hushain bin Muhammad 
Al Anshari] salah 
seorang dari Bani S alim 
yang termasuk orang 
terpandang tentang 
hadits Mahmud bin Ar 
Rabi' ini. Maka dia 
membenarkannya. " 


408 


jjc. - « > « (jj ' * <• *i j 1 (jc- A 'n l'j'i 
4l^Jij oj^jgi ,J <Q£ 4jl2u 

A W Vi j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
Asy'ats bin Sulami] dari 
[ayahnya] dari [Masruq] 
dari [Aisyah] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam suka 
mendahulukan yang 
kanan dalam setiap 
perbuatannya. Seperti 
dalam bersuci, menaiki 
kendaraan dan memakai 
sandal." 


409 


Ijlla JIS ^_ii-aJl (jj l^a a UliAk 

ts^l yrfj-^ (3^ Jc ^jILj 
A ^Oja i| (jLillojjjJI ^1 AjoLllc- (jC 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





Lgijlj A • aJjS uj£js 4 «lui ai j 
Jlia jiiLij "Uli 'Jii\ ^jii-a ^ 

c&jii fs-js #s isi afcij 2j 

ojj3 ^^ic Ijjj CjLa3 ^JLLall 
^jj Aic (jlaJl jl 


Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Hisyam] berkata, 
[Bapakku] mengabarkan 
kepadaku dari ['Aisyah] 
Ummul Mukminin, 
bahwa Ummu Habibah 
dan Ummu Salamah 
menceritakan kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwa mereka 
melihat gereja di 
Habasyah yang 
didalamnya terdapat 
gambar. Maka beliau 
pun bersabda: 
"Sesungguhnya jika 
orang shalih dari mereka 
meninggal, maka mereka 
mendirikan masjid di 
atas kuburannya dan 
membuat patungnya di 
sana. Maka mereka 
itulah seburuk-buruk 
makhluk di sisi Allah 
pada hari kiyamat." 


410 


*) )<"•. 1 'w (3-3 *l *Lm<Q 1 Ia 

(_>jij| (jc ^-U^lll ^1 (jt Clljljll 

auI ^ji-a ^jjII ^."•alll lilL» <jj 

( _ s ici (J jja AiAiill Z^Laj AjIc- 
( _ ? L-a (^Jil! ^lali L_SjC (jj JJ^aC. 

Sjjic. ^jjI j" ■*^4 c - ™^ 

jLLjII (Jin j 1 4-1^ 
(_ejt^ <— « jj mil (« -Jiii 1 j^l ai 
AjSc 'M ^ji-a (^ull J) jlajl 
<3Jj jfij jjI j <C&=J j ( _ s ic ^ij^j 

C5^' "■^J*^ jW--^ cr*"* 1 ^"-*J 
(j| ' . ia j (jl£j S-ijjl pliSJ 

<Ul j ^ajill j-a ^ ,-lLaJj 

Mil \l J^.jii W .„itl j'J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami ['Abdul 
Warits] dari [Abu At 
Tayyah] dari [Anas bin 
Malik] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tiba di 
Madinah lalu singgah di 
perkampungan bani 
Amru bin Auf, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tinggal di sana 
selama empat belas 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




| ~ • , V • 

VI y' t-; V' Ilj S? I Jli 



malam. Kemudian beliau 
mengutus seseorang 
menemui bani Najjar, 
maka mereka pun datang 
dengan pedang di badan 
mereka. Aku melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di atas 
tunggangannya 
sedangkan Abu Bakar 
membonceng di 
belakangnya dan para 
pembesar bani Najjar 
berada di sekelilingnya 
hingga sampai di sumur 





milik Abu Ayyub. 
Beliau suka segera shalat 
saat waktu shalat sudah 
masuk, maka beliau pun 
shalat di kandang 
kambing. Kemudian 
beliau memerintahkan 
untuk membangun 
masjid, beliau mengutus 
seseorang menemui 
pembesar bani Najjar. 
utusan itu 

menyampaikan: "Wahai 
bani Najjar, sebutkan 
berapa harga kebun 
kalian ini?" Mereka 
menjawab, "Tidak, demi 
Allah. Kami tidak akan 
menjualnya kecuali 
kepada Allah!" Anas 
berkata, "Aku beritahu 
kepada kalian bahwa 
pada kebun itu banyak 
terdapat kuburan orang- 
orang musyrik, juga ada 
sisa-sisa reruntuhan 
rumah dan pohon-pohon 
kurma. Maka Nabi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan untuk 
membongkar kuburan- 
kuburan tersebut, 
reruntuhan rumah 
diratakan dan pohon- 
pohon kurma 
ditumbangkan lalu 
dipindahkan di depan 
arah kiblat masjid. Maka 
lalu membuat pintu 
masjid dari pohon dan 
mengangkut batu bata 
sambil menyanyikan 
nasyid. Dan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ikut bekerja 
pula bersama mereka 
sambil mengucapkan: 
"Ya Allah. Tidak ada 
kebaikan kecuali 
kebaikan akhirat, maka 
ampunilah kaum Anshar 
dan Muhajirin." 


411 




Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu At Tayyah] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah shalat 
di kandang kambing." 
Setelah itu aku 
mendengar Anas 
mengatakan, "Beliau 
shalat di kandang 
kambing sebelum masjid 
di bangun." 


412 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





Jl! (jlli. (jj (jLojiLi Ij 
Jl! ^aU (jc- <&l jjjc Ijjia. 

ojjaj ^jJJ y ' ' "'J J <QC (jjl Clyl j 
AjIc ( _ s ii-a <^jjjI £ jjIj tjl!j 


kepada kami [Shadaqah 
bin Al Fadll] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Hayyan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[TJbaidullah] dari [Nafi'] 
berkata, "Aku melihat 
[Ibnu 'Umar] shalat 
menghadap untanya, dan 
ia mengatakan, 'Aku 
pernah melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melakukannya." 


413 


(jC 4 aUiia (jJ Alll JJC 1 Vi ' ^ 

f.\ LaC (jc ^L_ul (jj j (jc lillLa 

(_)jAjC (jj Alll .JJC (jC jLulJ (jJ 

(Jl! p alLij <uic iill ^jlj-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Zaid bin 
Aslam] dari ['Atha' bin 
Yasar] dari [Abdullah 
bin Abbas] berkata, 
"Ketika terjadi gerhana 
matahari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat (gerhana), 
kemudin beliau 
bersabda: "Neraka telah 
diperlihatkan kepadaku, 
dan belum pernah 
sekalipun aku melihat 
suatu pemandangan 
yang lebih mengerikan 
dari pada hari ini." 


414 


(jc la-j ujja (Jl! Ijjja 
^jlil (Jl! ^aC (jj <&l jjjc 

,j 1 Jl! illoj AjIc 'M 

IA jikjj j»5Li!/lj-£J (j« ^»5Li JJJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musadad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[TJbaidullah bin 'Umar] 
berkata, telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mengabarkan kepadaku 
[Nafi'] dari [Ibnu 'Umar] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jadikanlah 
(sebagian dari) shalat 
kalian ada di rumah 
kalian, dan jangan kalian 
jadikan ia sebagai 
kuburan." 


415 


j, A| 1«-. j<-. ^Mi iv>ii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
'Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari ['Abdullah 
bin Dinar] dari 
['Abdullah bin 'Umar] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian 
memasuki tempat yang 
penghuninya disiksa 
kecuali kalian menangis, 
jika tidak bisa menangis 
maka janganlah kalian 
memasukinya agar 
kalian tidak mendapat 
mushibah sebagaimana 
mereka 

mendapatkannya. " 


416 


ClijSji «Lalui ^1 (jl'Lkijlc. (jc 

^iLa jlll (J JJ-uj (Jliis jjjLall ^j-o 
ujLo I jj l25i3 jl flluj <j!c- 'M 

ll-v.,.i«jlS \r. I j'l 1 -*r\l . 

liljl jl jjj^all lili) 4j3 Ijjjj-aj 
<&l Aic (jla SI jIj^J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Salam] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdah] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [Bapaknya] dari 
[Aisyah], bahwa Ummu 
Salamah menceritakan 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam sebuah gereja 
yang dia lihat di suatu 
tempat di negeri 
Habasyah (Eithofia) 
yang disebut Mariyah. 
Kemudian dia ceritakan 
apa yang dilihatnya 
bahwa didalamnya ada 
gambar (patung). 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Mereka 
adalah suatu kaum yang 
jika ada hamba shalih 
atau laki-laki shalih dari 
mereka meninggal, 
mereka membangun 
masjid di atas 
kuburannya dan 
membuatkan patung 
untuknya. Maka mereka 
itulah seburuk-buruk 
makhluk di sisi Allah." 


417 


\r_ 4 \ 2 i ^i )^4. j U i jali 
jjc 1 '/i o .•';.< 1 '„ i -'i- 1 1 M« A j 
jill Aji] dilbS jA j (JlSI 4^a>j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ubaidullah bin 
Abdullah bin TJtbah] 
bahwa [Aisyah] dan 
[Abdullah bin Abbas] 
keduanya berkata, 
"Ketika sakit Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam semakin parah, 
beliau memegang 
bajunya dan ditutupkan 
pada mukanya. Bila 
telah terasa sesak, beliau 
lepaskan dari mukanya. 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Ketika keadaannya 
seperti itu beliau 
bersabda: 'Semoga 
laknat Allah tertipa 
kepada orang-orang 
Yahudi dan Nashara, 
mereka menjadikan 
kuburan para Nabi 
mereka sebagai masjid.' 
Beliau memberi 
peringatan (kaum 
Muslimin) atas apa yang 
mereka lakukan." 


418 


jjc. /o auI -ijc Halia 
1j» l n (jt t ■ ll g l'j'i (jjl (jc lillLa 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Sa'in bin 
Al Musattab] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah 
melaknat Yahudi dan 
Nashara karena mereka 
menjadikan kuburan 
para Nabi mereka 
sebagai masjid." 


419 


' ■ ""■ J '"'J' aj «.UjjSn 

ci^^) ^-^j J ^ ^ ■ 

slUi A^i! ^j&i 

' " i J 4-» j3 J) ■ " a jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Sinan] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sayyarah] 
-yaitu Abu Al Hakam- 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid Al Faqir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jabir bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







'Abdullah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku 
diberikan lima perkara 
yang tidak diberikan 
kepada seorangpun dari 
Nabi-Nabi sebelumku; 
aku ditolong melawan 
musuhku dengan 
ketakutan mereka 
sepanjang sebulan 
perjalanan, bumi 
dijadikan untukku 
sebagai tempat sujud dan 
suci; maka dimana saja 
seorang laki-laki dari 
ummatku mendapati 
waktu shalat hendaklah 
ia shalat. Dihalalkan 
harta rampasan untukku, 
para Nabi sebelumku 
diutus khusus untuk 
kaumnya sedangkan aku 
diutus untuk seluruh 
manusia, dan aku 
diberikah (hak) syafa'at". 


420 


ijtii (Jjc-Liuji] (jj luc llUa 
(j!*Uiojlc. ^jc. *LijI ^jc. "oj^)C- 

~'« '- dulSa Ia jSj&la t—ijaJI 

4_j ds^a3 l^-Lo £3j jl 4 J» i «aji 

i j.v*.'i ili i. j,„i"tli i'illS d'oL-ii 
LflJJfl l^jjajfl /j^ , : "iq i 

cJla Ajalll SljJlaJI 

?■',>, t-. '- >: - -. 
U jA j Ajjjj 4_La b! j - 1 a& j 4j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ubaid bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [Bapaknya] dari 
[Aisyah], bahwa ada 
seorang budak 
perempuan hitam milik 
suatu kaum orang Arab 
telah mereka 
merdekakan." Aisyah 
mengatakan, "Pada suatu 
hari sahaya ini keluar 
bersama seorang bayi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




perempuan dengan 
membawa kain tikar 
tenunan berwarna merah 
terbuat dari kulit yang 
dihiasi dengan permata. 
Berkata, 'Aisyah 
radliallahu 'anhu: Maka 
sahaya itu meletakkan 
tikar tersebut atau duduk 
diatasnya. Lalu tiba-tiba 
ada burung terluka yang 



jatuh. Sahaya itu 
menganggapnya sebagai 
daging maka 
diambilnya. Lalu orang- 
orang itu mencari 
burung tersebut tapi 
tidak menemukannya. 
Berkata, 'Aisyah 
radliallahu 'anhu: "Lalu 
orang-orang itu 
menanyakannya 
kepadaku. Be 'Aisyah 
radliallahu 'anhu: "lalu 
orang-orng iru 
menggeledah sampai 
pada bagian depan 
sahaya tersebut. Aisyah 
radliallahu 'anhu 
berkata,: "Demi Allah, 
aku ada bersama mereka 
saat butung itu jatuh lalu 
dia mengambilnya. 
Maka terjadilah apa 
yang terjadi diantara 
mereka. Aisyah 
radliallahu 'anhu 
berkata,: "Aku katakan: 
Inilah yang kalian duga 
aku berada di balik ini 
semua padahal orang ini 
lah yang berbuat dan aku 
berlepas diri darinya". 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



4J| 

AjIc 'M ( _ s li-a ^j-jIJI 



'Aisyah radliallahu 'anhu 
berkata,: "Lalu sahaya 
ini menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. dan masuk 
Islam. Berkata, 'Aisyah 
radliallahu 'anhu: Sahaya 
ini memiliki rumah kecil 
di dekat masjid. 'Aisyah 
radliallahu 'anhu 
berkata,: "Dan setiap dia 
menemui aku dia 
menceritakan 
disampingku. Aisyah 
radliallahu 'anhu 
berkata,: " Tidaklah dia 
duduk disisiku 
melainkan selalu 
bersya'ir: Berkata, 
Aisyah radliallahu 
'anhu: aku katakana 
kepadanya: "Apa 
alasanmmu setiap kali 
bermajelis denganku 
kamu bersya'ir seperti 
itu?" Aisyah radliallahu 
'anhu berkata,: Maka dia 
ceritakan seperti 
kejadian dalam hadits 
ini". 



421 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari ['Ubaidullah] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Nafi'] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abdullah bin Umar], 
bahwa ia pernah tidur di 
masjid Nabi shallallahu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



'alaihi wasallam saat dia 
masih pemuda lajang 
dan belum punya 
keluarga." 



422 



, JUlc 



□1x9 



u-all ^ 3* 



o jh j a 3 '1. '1^ jA j 
jj IjI £a (JjSjj 4jc 4 a ' " <lj 

jj IjI £a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul 'Aziz bin 
Abu Hazim] dari [Abu 
Hazim] dari [Sahi bin 
Sa'd] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam datang 
ke rumah Fatimah 
namun Ali tidak ada di 
rumah. Beliau lalu 
bertanya: "Kemana 
putera pamanmu?" 
Fatimah menjawab, 
"Antara aku dan dia 
terjadi sesuatu hingga 
dia marah kepadaku, lalu 
dia pergi dan tidak tidur 
siang di rumah." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata 
kepada seseorang: 
"Carilah, dimana dia!" 
Kemudian orang itu 
kembali dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, dia 
ada di masjid sedang 
tidur." Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

mendatanginya, ketika 
itu Ali sedang berbaring 
sementara kain 
selendangnya jatuh di 
sisinya hingga ia 
tertutupi debu. Maka 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







'alaihi wasallam 
membersihkannya 
seraya berkata: "Wahai 
Abu Thurab, bangunlah. 
Wahai Abu Thurab, 
bangunlah." 


423 


^jjl (jc- (jc- (Jjlia3 (jjl 
CjjIj VaUU ojjjA ^1 (jt ^ jla. 
La 4 fl ■ al\ c_lLau-al ^ui 1» U i) 

jljl U») '^4'- ci^j '" 

4 » aa^3 ^Lu La 1 * ' a j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
'Isa] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Fudlail] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Hazm] dari [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Sungguh, aku pernah 
melihat sekitar tujuh 
puluh orang dari 
Ashhabush Shuffah. 
Tidak ada seorangpun 
dari mereka yang 
memiliki rida' 
(selendang), atau kain, 
atau baju panjang 
kecuali mereka ikatkan 
dari leher mereka. Di 
antara mereka ada yang 
kainnya sampai ke 
tengah betisnya dan ada 
yang sampai ke mata 
kaki. Kemudian dia 
lipatkan dengan 
tangannya karena 
khawatir auratnya 
terlihat." 


424 


LuSa. J^J Lw 13Sas> 

ciiiiVli auI iic (jj __>J-a. L) 1 " 

Jis Uji ji!.,* JIS t « 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khallad 
bin Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Mis'ar] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muharib bin 
Ditsar] dari [Jabir bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







'Abdullah] berkata, "Aku 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam saat beliau 
berada di masjid -Mis'ar 
berkata, "Menurutku 
Jabir berkata, 'Saat 
waktu dluha.'- Jabir bin 
'Abdullah berkata, 
"Beliau bersabda: 
"Shalatlah dua rakaat." 
Ketika itu beliau 
mempunyai hutang 
kepadaku. Maka beliau 
membayarnya dan 
memberi tambahan 
kepadaku." 


425 


(Jli i alu jj (jj aIiI ^jc- Luik 
^JC- (jj j-alc (jC lillLa LVjii.1 
ajj i " (jj JJ^aC (jC JJJJ^' clW 
(jljaltnll oJlljS ^1 (jC ^J^ll 
alluj AjIc iSlI (J jjuJJ 

w!.,2,tl :<.'il <Ji.'N I.M JI5 
u-4^ u' <^ u?*^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Amir 
bin Abdullah bin Az 
Zubair] dari [Amru bin 
Sulaim Az Zaraqi] dari 
[Abu Qatadah As 
Salami], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
masuk masjid, maka 
hendaklah ia shalat dua 
rakaat sebelum ia 
duduk." 


426 


(Jli ' jj (jj auI ^jc Ijilk 

(jC jljjll (jC lillLa l^ji=>.l 

Uji" J jlSjiJ* (J (jc- 7T JC-VI 

3 0 ', P * r 
(Jli ^liuj 4j1c auI tjij-a ^1 

La -Jk^J ^Jc (J^aJ A^jiUlI 

La 4j3 ^U«-i a^U-aja ,J ili 

J „UI di jir-.l J„UI J j'o - ; tlllL ] aJ 

AJa^jl 


. Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
Az Zanad] dari [Al 
A'raj] dari [Abu 
Hurairah], bahwa 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Para Malaikat 
selalu memberi shalawat 
(mendo'akan) kepada 
salah seorang dari kalian 
selama ia masih di 
tempat ia shalat dan 
belum berhadats. 
Malaikat berkata, 'Ya 
Allah ampunilah dia. Ya 
Allah rahmatilah dia'." 


427 


(Jljj H Ih (jj ^sjAI^j) (jj i_Jj&«j 

(jj jil ^jc. jl ^ili Ujik (Jla 

^ 11 A M i u jg (j uli i 1 iaa^o j 

(jjlllj allaj 4-jIc illl 
o5lj j 4j3 Jsl_)3 jl iuc 

S _jl ^aJU ojli^ (_5-ijj S^y^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 
Ibrahim bin Sa'd] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] dari [Shalih 
bin Kaisan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Nafi'] 
bahwa [Abdullah bin 
'Umar] mengabarkan 
kepadanya, bahwa pada 
masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam Masjid 
dibangun dengan 
menggunakan tanah liat 
yang dikeraskan (bata). 
Atapnya dari dedaunan 
sedangkan tiangnya dari 
batang pohon kurma. 
Pada masanya Abu 
Bakar tidak memberi 
tambahan renovasi 
apapun, kemudian pada 
masanya Umar bin Al 
Khaththab ia memberi 
tambahan renovasi, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Umar merenovasi 
dengan batu bata dan 
dahan barang kurma 
sesuai dengan bentuk 
yang ada di masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Tiang 
utama ia ganti dengan 
kayu. Kemudian pada 
masa Utsman ia banyak 
melakukan perubahan 
dan renovasi, dinding 
masjid ia bangun dari 
batu yang diukir dan 
batu kapur. Kemudian 
tiang dari batu berukir 
dan atapnya dari batang 
kayu pilihan." 


428 


J JIS 4-aj5Lc (jc ilikll 

r >iiU ii.tr-' UMi 4 isu 

\\< JUi w!.,itl r 1*,< j<S 'l 
/j u * \\ jllc- j 4 j J 4 j J M > 
AjIc auI (gj"l a\jk (JJJjJ 
j jSijdV. i ilj'i\l jj>ia'iii 

<Lc.Ull Ajali a jHc. ^jj 

jiiLj j jt i jUttc. jij Jil jiili 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami ['Abdul 
'Aziz bin Mukhtar] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid Al Hadza'] 
dari ['Ikrimah], Ibnu 
Abbas kepadaku dan 
kepada Ali, anaknya, 
"Pergilah kalian bedua 
menemui [Abu Sa'id] 
dan dengarlah hadits 
darinya!" Maka kami 
pun berangkat. Dan 
kami dapati dia sedang 
membetulkan dinding 
miliknya, ia mengambil 
kain selendangnya dan 
duduk ihtiba\ Kemudian 
ia mulai berbicara 
hingga menyebutkan 
tentang pembangunan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







masjid. Ia 

mengkisahkan, "Masing- 
masing kami membawa 
bata satu persatu, 
sedangkan 'Ammar 
membawa dua bata dua 
bata sekaligus. Saat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihatnya, 
beliau berkata sambil 
meniup debu yang ada 
padanya: "Kasihan 
'Ammar, dia akan 
dibunuh oleh golongan 
durjana. Dia mengajak 
mereka ke surga 
sedangkan mereka 
mengajaknya ke neraka." 
Ibnu Abbas berkata, 
"Ammar lantas berkata, 
"Aku berlindung kepada 
Allah dari fitnah 
tersebut." 


429 


Atll C5 -lj-a (J J-^J "> n 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz] 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu Hazim] 
dari [Sahi] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengutus seorang 
wanita dan berkata, 
"Perintahkan budakmu 
yang tukang kayu itu 
membuat tangga mimbar 
untukku, hingga aku bisa 
duduk di atasnya." 


430 


lw jf*- Cf- ^a) Cf- (yk) d 

(J JJ^J lj Clllla ol^Jal (jl^ill lj& 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khallad] 
berkata, telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





Ajic. iAS5 i2U $lL\ VI <&l 

j' 1 " 1 '»'! 


menceritakan kepada 
kami ['Abdul Wahid bin 
Aiman] dari [Bapaknya] 
dari [Jabir bin 
'Abdullah], bahwa ada 
seorang wanita berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
bolehkah aku buatkan 
sesuatu untuk Tuan, 
sehingga Tuan bisa 
duduk di atasnya? 
Karena aku punya 
seorang budak yang ahli 
dalam masalah 
pertukangan kayu." 
Beliau menjawab: 
"Silakan, kalau kamu 
mau." Maka wanita itu 
membuat sebuah 
mimbar." 


431 


jjfij <Jla l-lai ijia (^jjj (ji JjSj 

ilTi JIS 4 i| „i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sulaiman] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnu Wahb] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Amru] bahwa [Bukair] 
menceritakan 
kepadanya, bahwa 
[ Ashim bin 'Umar bin 
Qatadah] menceritakan 
kepadanya, bahwa dia 
mendengar ['Ubaidullah 
Al Khaulani] mendengar 
[Utsman bin Affan] 
berkata di tengah 
pembicaraan orang- 
orang sekitar masalah 
pembangunan masjid 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, ia 
katakan, "Sungguh, 
kalian telah banyak 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berbicara, padahal aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Siapa yang membangun 
masjid -Bukair berkata, 
"Menurutku beliau 
mengatakan- karena 
mengharapkah ridla 
Allah, maka Allah akan 
membangun untuknya 
yang seperti itu di 
surga." 


432 


I 'l» «uli J^>A3«J (JUS (jUiul 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] berkata, 
aku katakan kepada 
[Amru], "Apakah kamu 
mendengar [Jabir bin 
Abdullah] berkata, "Ada 
seorang laki-laki 
berjalan di dalam masjid 
dengan membawa 
panah. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadanya: "Jagalah 
ujung panahmu!" 


433 


(Jll (JjcLajoil (jj (^jjoijji Uj la 
jjl Ujik (311 A=Jj]l -UC- l_uik 
UI «ui (Jll Alll -UC- (jj oJjj 
Mil (_5-lj-a i^A^ (j"iS.i.'l (jC- oi^J 
*-C5-" (j"" 1 (J^ jilljJJ 

(JaL Ual jl Ua^Uji* (j-o 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Burdah bin 
Abdullah] berkata, aku 
mendengar [Abu 
Burdah] dari [Bapaknya] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bersabda: "Barangsiapa 
lewat dengan membawa 
panah di masjid atau 
pasar kita, maka 
hendaklah dipegang 
ujung panahnya dengan 
tangannya agar tidak 
melukai seorang 
muslim." 


434 


^jlLi^. ^-ajuagjl L-fl^jC. (jj ^a^^ll 

1 il Ag iT.'ii.n '-""'V' 

Ja au! iSl.'iui'il ojjja 
Jjij alljij AjIc illl ^U.-! 
jlll (Jjj^j (jc. t -Ja I (jlLi^ U 
sJj) j^ill allaj Ajic auI l _ 5 -L^= 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman Al Hakam bin 
Nafi'] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Salamah bin 
Abdurrahman bin Auf] 
bahwa dia mendengar 
[Hassan bin Tsabit Al 
Anshari] meminta 
kesaksian [Abu 
Hurairah], "Semoga 
Allah memberimu 
kebaikan, apakah anda 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wahai Hassan, 
penuhilah panggilan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
(permintaan untuk 
melawan kaum kafir). 
Ya Allah, kuatkanlah dia 
dengan Ruhul Qudus 
(Malaikat Jibril) '. Abu 
Hurairah menjawab, 
"Ya." 


435 


(JlJ ^jc- (jj jj jaJI ^JC- IjjSi. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





3 Jiijfl LH "ojJP urfJ^ 
A\ J jjjj Clylj jalilla «Ujjjlc, 

( _ s it Lajj (^^J AjSc cs^ -3 
Ls lLa ^ j "I ciijlj ciilla <jijlc. 


berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Shalih bin Kaisan] 
dari [Ibnu Syihab] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Urwah bin Az Zubair] 
bahwa ['Aisyah] berkata, 
"Pada suatu hari aku 
penah melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri 
di pintu rumahku 
sedangkan budak-budak 
Habasyah sedang 
bermain di dalam 
Masjid. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menutupiku 
dengan kain 
selendangnya saat aku 
menyaksikan permainan 
mereka." [Ibraim bin Al 
Mundzir] 

menambahkan, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari ['Urwah] 
dari [Aisyah] berkata, 
"Aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyaksikan 
budak-budak Habasyah 
mempertunj ukkan 
permainan tombak 
mereka." 


436 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Igjiitl ' " u ■'' (jl sji ^jl j° i a (Jljj 

S-^jll (jll 1 «j«V.U I «jr.lVil ^iloij 

JlJj Jjiall ( _ s ic- alLlj 4jlc iil 

jjUI ( _ s \c ^luij 4j1c Aill (_5-lj-a 
(jjiajliiiJ jilj^l (JU cJli3 
(j-o <&l ' ■ 'l jS ^ (jjAl Ua Jj£ 
M uIjS ^ (jjyl Ua^iii Ja jUul 
(Jla'i^i 4jLo Jajliiil (jl j 4j (_>ujl3 
(jt <_jIa jll IjC. j J'* J (^It 
(Jli j s j^j o^jJaC (jC ^j-^j 

4 l'ji'iIc- <"it ani dllla ajjsC <"l» alu 



sjit (jC. ^J"» i (jC. i^llLo filj^J 



kami [Sufyan] dari 
[Yahya] dari ['Amrah] 
dari ['Aisyah] berkata, 
"Barirah datang 
kepadanya dan meminta 
tolong dalam masalah 
pembebasannya dirinya 
(sebagai budak)." 
'Aisyah lalu berkata, 
"Kalau kamu mau, aku 
berikan tebusan kepada 
tuanmu dan 
perwalianmu milikku." 
Tuannya berkata, "Kalau 
mau, engkau bisa 
berikan sisanya (harga 
budak tersebut)." Sekali 
waktu Sufyan 
menyebutkan, "Kalau 
kamu mau, bebaskanlah 
dia dan perwalian milik 
kami." Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam datang, Aisyah 
menceritakan hal itu 
kepada beliau. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"Belil dan 
merdekakanlah. 
Sesungguhnya perwalian 
itu bagi orang yang 
memerdekakannya. " 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri dekat 
mimbar, sekali waktu 
Sufyan menyebutkanm 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam naik 
mimbar lalu bersabda: 
"Kenapa suatu kaum 
membuat persyaratan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dengan syarat-syarat 
yang tidak ada pada 
Kitabullah. Barangsiapa 
membuat syarat yang 
tidak ada pada 
Kitabullah, maka tidak 
berlaku sekalipun dia 
membuat persyaratan 
seratus kali." ['Ali] 
berkata, [Yahya] berkata 
dan ['Abdul Wahhab] 
dari [Yahya] dari 
[Amrah] seperti hadits 
ini." Dan [Ja'farbin 
Aun] berkata, dari 
[Yahya] ia berkata, aku 
mendengar [Amrah] 
berkata, aku mendengar 
[Aisyah]. Dan [Malik] 
meriwayatkan dari 
[Yahya] dari [Amrah] 
bahwa Bararah. . . .namun 
ia tidak menyebut bahwa 
(Rasulullah) naik 
mimbar." 


437 


Ujik Jll t' ^ a (jj jil Ujik 

( _ s jjalsj 4iL*£ (jC lillLo (jj 

La^jljj-al Claijjla la Lball ,_a 
Aill jlll J ^wjJ L^jLaiji ^1^. 
^^■^ g ^9 jjA^j ~ 1 Aji 4-ilc. 

J jLij U lili! Jll tliiS U (_s5lja 

IjlA i^ljjJl J-a £jja Jll ^1 
AjJaSlI ^ Jll J jLij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Utsman bin 
'Umar] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yunus] dari [Az 
Zuhri] dari [Abdullah 
bin Ka'b bin Malik] dari 
[Ka'b], bahwa ia pernah 
menagih hutang kepada 
Ibnu Abu Hadrad di 
dalam Masjid hingga 
suara keduanya 
meninggi yang akhirnya 
didengar oleh Rasulullah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam yang berada di 
rumah. Beliau kemudian 
keluar menemui 
keduanya sambil 
menyingkap kain gorden 
kamarnya, beliau 
bersabda: "Wahai Ka'b!" 
Ka'b bin Malik 
menjawab: "Wahai 
Rasulullah, aku penuhi 
panggilanmu." Beliau 
bersabda: "Bebaskanlah 
hutangmu ini." Beliau 
lalu memberi isyarat 
untuk membebaskan 
setengahnya. Ka'b bin 
Malik menjawab, 
"Sudah aku lakukan 
wahai Rasulullah." 
Beliau lalu bersabda 
(kepada Ibnu Abu 
Hadrad): "Sekarang 
bayarlah." 


438 


(eJjli Aj ,_j jiSil £j£ ilal (j! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Tsabit] dari 
[Rafi'] dari [Abu 
Hurairah], "Ada seorang 
laki-laki kulit hitam atau 
wanita kulit hitam yang 
menjadi tukang sapu 
Masjid meninggal dunia. 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bertanya 
tentang keberadaan 
orang tersebut. Orang- 
orang pun menjawab, 
"Dia telah meninggal!" 
Beliaupun bersabda: 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"Kenapa kalian tidak 
memberi kabar 
kepadaku? Tunjukkanlah 
kuburannya padaku!" 
beliau kemudian 
mendatangi kuburan 
orang itu kemudian 
menshalatinya." 


439 


(jj^9^ui-a jC ^Iuia jC ^jIaC-VI 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdan] 
dari [Abu Hamzah] dari 
[Al A'masy] dari 
[Muslim] dari [Masruq] 
dari [Aisyah] berkata, 
"Ketika turun ayat-ayat 
dalam Surah Al Baqarah 
tentang masalah riba, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar ke 
masjid lalu membacakan 
ayat-ayat tersebut 
kepada manusia. 
Kemudian beliau 
mengharamkan 
perdagangan khamer." 


440 


^1 (jt CIijIj (jt Al j (jj .iUak 
jl aljil jISjJjA iff Cf- 

C5 iLa * »t| *lj-l VI 

Ujj3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Waqid] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Tsabit] 
dari [Abu Rafi'] dari 
[Abu Hurairah], 
"Seorang laki-laki atau 
perempuan mengurusi 
(kebersihan) Masjid, dan 
aku tidak melihat kecuali 
bahwa ia adalah seorang 
wanita. Lalu dia 
menyebutkan hadits 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwa beliau 
shalat di atas kuburnya." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



441 


^)ix^ (jj Aa^-oj 
(jc. «Sljj (jj laa * (jc. (jc. 
auI ^U^i ^jJjll (j^J^J* cs - ^ 
(j-o ljj^)ic. (jl (Jl! jilulj 

4jJ£ jS <kjUll ^Ic. CJaj (j=JI 

Aijjl (jl tliijU 4_La AUl al 3 
^ i haII 3^ L) -0 4jjUjj (^1 
i^K 4 i\l 1 1 j"" 
(jlijlui ^^1 (JjS 
(j-o AkV ^'Vp V ^> <J M* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Ibrahim] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Rauh] dan 
[Muhammad bin Ja'far] 
dari [Syu'bah] dari 
[Muhammad bin Ziyad] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Tfrit dari 
bangsa Jin baru saja 
menggaguku untuk 
memutus shalatku tapi 
Allah memenangkan aku 
atasnya, dan aku 
berkehendak untuk 
mengikatnya di salah 
satu tiang masjid sampai 
waktu shubuh sehingga 
tiap orang dari dapat 
kalian dapat melihatnya. 
Namun aku teringat 
ucapan saudaraku 
Sulaiman Alaihis Salam 
ketika berdo'a: '(Ya 
Rabb, anugerahkanlah 
kepadaku kerajaan yang 
tidak akan dimiliki oleh 
seorangpun setelah aku) ' 
(QS. Shaad: 35). Rauh 
berkata, "Kemudian 
beliau mengusirnya 
dalan keadaan hina." 


442 


i 'a . ,. (jj *&| 1JC. 
(jj 'n» ui mlk (Jll '"'M Ljjii. 
ClaJll ojj^A UI ui ^j| 
!>ui. ilLij iil ( _ s -l*-a (a ; "1 

Lr ij (j,» lJ^3^ ^«-^^ (J^ 3 

~ 'z* p ' f ' t ' I ' I ' 

(Jljl (jj "LoLaj Ai (JIsj ^ Llia 
(^jIjAjj (j-a Aj^jlLiJ o ^LaJ^9 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





4-oLa!i 1 jallal Jlla ^liaj AjIc- iiil 
(j-o <_y (J=J J) (jjlkjli 

(jl j J&l VI 4J! V Jjt i^il b^a 


Abu Sa'id] bahwa ia 
mendengar [Abu 
Hurairah] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mengirim pasukan 
berkuda mendatangi 
Najed, pasukan itu lalu 
kembali dengan 
membawa seorang laki- 
laki dari bani Hanifah 
yang bernama 
Tsumamah bin Utsal. 
Mereka kemudian 
mengikat laki-laki itu di 
salah satu tiang masjid. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
keluar menemuinya dan 
bersabda: "Lepaskanlah 
Tsumamah." Tsumamah 
kemudian masuk ke 
kebun kurma dekat 
Masjid untuk mandi. 
Setelah itu ia kembali 
masuk ke Masjid dan 
mengucapkan, "Aku 
bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan yang berhak 
disembah selian Allah 
dan Muhammad adalah 
utusan Allah." 


443 


■>! uift Uii-li. (Jli JJAJ (jJ IjC 

r n, -J'h« 2 , ! ;,M(-. ^ nl 
AjIc ^j-lj-a ie ."^ ''. 'j''-» a 

'S V , s ' 5 'b - s t 
a* r', ' - ''s 

(3*1 U 1 jllaa ^L^jII Jauu ^jJI 

(j-o LjjjLj IjlA La 

Uji '^jL jiij Sila Ijlll aSljij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Zakaria 
bin Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Numair] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
dari [Bapaknya] dari 
[Aisyah] berkata, "Pada 
hari peperangan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





tfrji dilis 


Khandaq, Sa'd terluka 
pada bagian lengannya. 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
mendirikan tenda untuk 
menjenguk Sa'd dari 
dekat, sementara di 
Masjid banyak juga 
tenda milik bani ghifar. 
Kemudian banyak darah 
yang mengalir ke arah 
mereka (orang-orang 
bani Ghifar), maka 
mereka pun berkata, 
'Wahai penghuni tenda! 
Cairan apa yang 
mengenai kami ini? Ia 
muncul dari arah kalian? 
' Dan ternyata cairan itu 
ada darah Sa'd yang 
keluar sehingga ia pun 
meninggal." 


444 


(Jlij i 'a . jj (jj au| IjC UJ.1». 
^JC- (jj * Cfi- i^lLi lj^>iil 

A-olui Clijj j Qc 

ilLij ajIc iiil (^Ha (J jjjj 
e'jj i>? pil cs^ 1 ' ^ 

jiiu/o ajIc iiil (_glla (J^ojjjj 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Muhammad bin 
'Abdurrahman bin 
Naufal] dari ['Urwah bin 
Az Zubair] dari [Zainab 
binti Abu Salamah] dari 
[Ummu Salamah] 
berkata, "Aku mengadu 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwa aku 
mengalami rasa sakit. 
Beliau kemudian 
bersabda: "Thawaflah di 
belakang orang dengan 
berkendaraan." Maka 
aku pun melakukan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







thawaf, sedangkan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat di 
sisi Ka'bah dengan 
membaca: 

"WATHTHUUR WA 
KITAABIM 
MASTHUUR (Demi 
bukit, dan Kitab yang 
ditulis) ' (Qs. Ath Thuur: 
1-2). 


445 


(Jll jj i*^. ^ Hj^a 
,_-Ji3l l— ib^^al qa (jjl^j (jl^lLa 

(j-0 L^^)^ <LlIc. jlll 

(JlLa Lo^a j 4 iollkia <L] 

1 ll ll j 1 1 jjl 'l U >l i jji-vl l.^l^\l 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Hisyam] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] dari 
[Qatadah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin Malik], 
bahwa dua orang sahabat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar dari 
kediaman beliau pada 
malam yang gelap 
gulita. Dan seakan pada 
keduanya ada lampu 
kecil yang menerangi 
keduanya, ketika 
keduanya berpisah, 
masing-masing dari 
shahabat tersebut 
diiringi cahaya hingga 
tiba menemui 
keluarganya." 


446 


UjJLa £]ls (jliui (jj liaa a lil^a 

SjMJJJ (jj (jC (jf^- (j^ V.""- 
t' lWt.t\S ^j.Vi\l Nv.T,, » (j<-- 

Jlaa ^llaj <jic iill ^jl-a /eJil! 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Sinan] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




kami [Fulaih] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nadir] dari ['Ubaid bin 
Hunain] dari [Busr bin 
Sa'd] dari [Abu Sa'id Al 
Khudru] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 
menyampaikan 
khuthbahnya, 
"Sesungguhnya Allah 
telah menawarkan 
kepada seorang hamba 
untuk memilih antara 



dunia dan apa yang ada 
di sisi-Nya. Kemudian 
hamba tersebut memilih 
apa yang ada di sisi 
Allah." Maka tiba-tiba 
Abu Bakar Ash Shidiq 
menangis. Aku berpikir 
dalam hati, apa yang 
membuat orang tua ini 
menangis, hanya karena 
Allah menawarkan 
kepada seorang hamba 
untuk memilih antara 
dunia dan apa yang ada 
di sisi-Nya lalu hamba 
tersebut memilih apa 
yang ada di sisi Allah?" 
Dan ternyata Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah yang 
dimaksud hamba 
tersebut. Dan Abu Bakr 
adalah orang yang paling 
memahami isyarat itu. 
Kemudian beliau 
berkata: "Wahai Abu 
Bakar, jangalah kamu 
menangis. 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Sesungguhnya manusia 
yang paling terpercaya 
di hadapanku dalam 
persahabatannya dan 
hartanya adalah Abu 
Bakar. Seandainya aku 
boleh mengambil 
kekasih dari ummatku, 
tentulah Abu Bakar 
orangnya. Akan tetapi 
yang ada adalah 
persaudaraan Islam dan 
berkasih sayang dalam 
Islam. Sungguh, tidak 
ada satupun pintu di 
dalam Masjid yang 
tersisa melainkan akan 
tertutup kecuali pintunya 
Abu Bakar." 


447 


ll-vi jji A\\ lir. 1 
(jj ( _ s J«-i L?* Ujik 

AjIc 'M ^jij-a J y^'j 2.3^^ 
Aj3 CllLa A \ Wja ^ alLij 

JLj qa aSLaj Aj^iaj [j cs^" 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Muhammad Al Ju'fi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahb bin Jarir] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] ia berkata, 
Aku mendengar [Ya'la 
bin Hakim] dari 
['Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, "Pada 
suatu hari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar dalam 
keadaan sakit yang 
membawa pada ajalnya. 
Saat itu kepalanya 
dibalut dengan kain, 
beliau lalu naik mimbar 
dan menucapkan puja 
dan puji kepada Allah. 
Kemudian beliau 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bersabda: 

"Sesungguhnya tidak 
ada seorangpun yang 
paling amanah 
dihadapanku, baik pada 
dirinya maupun hartanya 
melebihi Abu Bakar bin 
Abu Qahafah. 
Seandainya aku boleh 
mengambil kekasih dari 
ummatku tentulah aku 
ambil Abu Bakar 
sebagai kekasihku. Akan 
tetapi persaudaraan 
Islam lebih utama. 
Tutuplah semua pintu 
dariku kecuali pintu Abu 
Bakar." 


448 


(jc j (jj jLLk Ijjia. Vl3 

jl jic. (jjl (jt ^ili (jc. 

CjUII ^iaa AjaiL (jj (jl «V. Ic-ia 
<j!c iil ^gila (^fiil dJ^ia 

(jliio j Aj j <LalLjlj (J^Lj 
4 d < " i jlfl t <!\ | (Jjic. 1 4 a I a ^jj 
^)-at (Jll 1 "Ic-Lui 

(jjj <Jla l$\ (J Cilia <ua 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nu'man] dan [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu 'Umar] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengunjungi Makkah 
(Ka'bah) seraya 
memanggil 'Utsman bin 
Thalhah, 'Utsman bin 
Thalhah kemudian 
membuka pintu (Ka'bah) 
dan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
masuk diikuti oleh Bilal, 
Usamah bin Zaid, dan 
'Utsman bin Thalhah, 
lalu pintu ditutup. Beliau 
berada di dalam sesaat 
kemudian mereka 
keluar." Ibnu Umar 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berkata, "Aku segera 
menemui Bilal untuk 
menanyakan sesuatu, 
[Bilal] pun menjawab, 
"Beliau melaksanakan 
shalat di dalam 
(Ka'bah)." Aku bertanya 
lagi, "Di sebelah mana?" 
Bilal menjawab, "Di 
antara dua tiang." Ibnu 
Umar berkata, "Lalu aku 
lupa untuk bertanya 
berapa beliau shalat." 


449 


(jc. <Jl ylll liiik (Jll AjmS LuAa. 
Uii £aui Aji 1 ;r . i' ^_si (jj ' ;t 1 1' 
( _ s lLa A)jl (J y^J CllaJjij ojjjA 
la i (Jj3 alLij 4j1c 2jI 

"' * "'f > > i • l' 

AjjILij t jiaj^j (Jliil (jj AJiLaJ aJ 

* * * * *e 
A^uiaII (_£jl^Jj (j-0 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Sa'id bin Abu Sa'id] 
bahwa dia mendengar 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mengirim pasukan 
berkuda mendatangi 
Najed, kemudian 
pasukan tersebut 
kembali dengan 
membawa tawanan 
seorang laki-laki dari 
Bani Hanifah yang 
bernama Tsumamah bin 
Utsal. Kemudian laki- 
laki itu diikat di salah 
satu tiang masjid." 


450 


liiAa. (JIS aill Alt (jj ^c. LuAa. 

1 1» -v\l 1 Vil-V (JU 1 1» LU (j 1 l-V 1 

liji Vil-v (JU (ji-vj\l lir. (ji 
■'l i j i (j i ' '"'t ' »l| (jf- 4 an^i (j i 

(jjAjj ^jjjla «IjajiI (JlaajUaaJI (jj 

(j-o jl LaAil (ji jjla 1 ^ J AllaJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Ju'aid bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





■ iMUU JaI ly* Vla (JjI 


'Abdurrahman] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Yazid bin 
Khushaifah] dari [As 
Sa'ib bin Yazid] berkata, 
"Ketika aku berdiri di 
dalam masjid tiba-tiba 
ada seseorang melempar 
aku dengan kerikil, dan 
ternyata setelah aku 
perhatikan orang itu 
adalah ' [Umar bin Al 
Khaththab] . Dia berkata, 
"Pergi dan bawalah dua 
orang ini kepadaku." 
Maka aku datang dengan 
membawa dua orang 
yang dimaksud, Umar 
lalu bertanya, "Siapa 
kalian berdua?" Atau 
"Dari mana asalnya 
kalian berdua?" 
Keduanya menjawab, 
"Kami berasal dari 
Tha'if " 'Umar bin Al 
Khaththab pun berkata, 
"Sekiranya kalian dari 
penduduk sini maka aku 
akan hukum kalian 
berdua! Sebab kalian 
telah meninggikan suara 
di Masjid Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


451 


jji A| "lir. u. W 1 il j jjil 

J j a^c. ^ AjIc. aJ Uji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus bin Yazid] dari 
[Ibnu Syihab] telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





g^gja ilLij auI ^U^i <uil 

, j M i j 4 * i «-«...,[ i As 


menceritakan kepadaku 
['Abdullah bin Ka'b bin 
Malik] bahwa [Ka'b bin 
Malik] mengabarkan 
kepadanya, bahwa ia 
menagih hutang kepada 
Ibnu Abu Hadrad pada 
masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam masjid 
hingga suara keduanya 
meninggi dan didengar 
oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang sedang 
berada di rumah. Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian keluar 
menemui keduanya 
sambil menyingkap kain 
gorden kamar. Beliau 
memanggil Ka'b bin 
Malik: "Wahai Ka'b!" 
Ka'b bin Malik 
menjawab, "Wahai 
Rasulullah, aku penuhi 
panggilanmu." Beliau 
memberi isyarat dengan 
tangannya agar ia 
membebaskan setengah 
dari hutangnya. Ka'b bin 
Malik berkata, "Wahai 
Rasulullah, aku sudah 
lakukan." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
bersabda: "Sekarang 
bayarlah." 


452 


(JliJla ^aC (jj <&l (jC 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





lili ^jjii-i ^jjii-o Jll (Jjill o!±La 

(jlS Aji j ^U^i La aJ Clljjjli 
1 JJj ^j^/LLa ^il Ijl» 7- 1 (JjSj 
aiLij AjIc- auI ^lla ^ J "1 (jli 

AJ ^)il 


kepada kami [Bisyr bin 
Al Mufadldlal] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah] dari 
[Nafi'] dari ['Abdullah 
bin 'Umar] berkata, 
"Seorang laki-laki 
bertanya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang pada saat 
itu sedang di atas 
mimbar, "Bagaimana 
cara shalat malam?" 
Beliau menjawab: "Dua 
rakaat dua rakaat. 
Apabila dikhawatirkan 
masuk shubuh, maka 
shalatlah satu rakaat 
sebagai witir (penutup) 
bagi shalatnya 
sebelumnya." Ibnu 
'Umar berkata, 
"Jadikanlah witir sebagai 
shalat terakhir kalian, 
karena Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan hal yang 
demikian." 


453 


.jLai. Luji. (Jli (jLaaill jjl LuSi. 
(jc. ^ilj (jc. <_ljjl (jc. j (jj 

CS^' (J! ^ U'Jf^ L«' 

i iWi. i j itinj A i\r. Ml) . 

cs i!La jua (Jjill o!lLa C «}< (Jlas 

j'ijU •^■u^i\l l'uiai 1.^4 ili 

(Jl s - ; ,\ r ^. iS i i j - ; j - ; * ^ i j i 

-Al Iur. Vil-v ji'i^ (j' 
ig'i^-v jir. jjil (jl tir. (ji 

auI ( _ s i-a ^;'|^ u' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nu'man] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu 'Umar] 
berkata, "Seorang laki- 
laki datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam saat beliau 
sedang berkhuthbah. 
Katanya, "Bagaimana 
cara shalat malam?" 
Beliau menjawab: "Dua 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







rakaat dua rakaat. 
Apabila dikhawatirkan 
masuk subuh, maka 
shalatlah satu rakaat 
sebagai witir (penutup) 
bagi shalat yang telah 
kamu laksanakan 
sebelumnya." [AlWalid 
bin Katsir] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
['Ubaidullah bin 
'Abdullah] bahwa [Ibnu 
'Umar] menceritakan 
kepada mereka, bahwa 
ada seseorang yang 
memanggil Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam saat beliau 
berada di masjid." 


454 


i 'a . ,. jjj M ^JC. Lliii. 
^JC. (jj JjLkLil (jt lillLi LYjji.i 
o^ji Ljl (ji 3_alia ^1 (jj *&l 
ojii.1 (—JUa ^1 (jj (JjSC- Jj-a 
LaJJjlll (^ylll ^Ij (jjl (Jc- 
aHaj AjIc auI *d)l (J _}JJJ 

auI ^U^i auI J jIjjj (jliil 

Lili A^Jj r 1&> j J alLij 4jIc 
3 «U U i <a/)3 j3 LoJaiki 
j^ila tjiiiai __)i.YI Lalj (J- 11 ^ 3 
illl (^glLa <Ul! J jj^'j p j2 Uji 

Jl ^^(l ^oikl L«l 3j4S]| jaili 

\'«i^..1a ji-V 1 1 "'j ™ itj^ ■'W 

3-ic. Mil (^pajC-U (jiajC-U 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ishaq 
bin Abdullah bin Abu 
Thalhah] bahwa [Abu 
Murrah] mantan budak 
Uqail bin Abu Thalib 
mengabarkan kepadanya 
dari [Abu Waqid Al 
Laitsi] berkata, "Ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berada 
di masjid, maka 
datanglah tiga orang 
laki-laki. Dua orang 
menghadap Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan seorang 
lagi pergi. Satu di antara 
dua orang ini nampak 
berbahagia bermajelis 
bersama Nabi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang yang 
satu lagi duduk di 
belakang mereka. 
Setelah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selesai 
(menyampaikan 
pengajaran) beliau 
bersabda: "Maukah 
kalian aku beritahu 
tentang ketiga orang 
tadi? Adapun seorang di 
antara mereka, dia 
meminta perlindungan 
kepada Allah maka 
Allah lindungi dia. Yang 
kedua, dia malu kepada 
Allah maka Allah pun 
malu kepadanya. 
Sedangkan yang ketiga 
berpaling dari Allah 
maka Allah pun 
berpaling darinya." 


455 


i 1 (on..,i i\T„j 4 jti| V. * 
^ac (Jla ■ ■ ulajkll (jj 'n» ui 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [ Abbad bin 
Tamim] dari 
[Pamannya] bahwa dia 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berbaring di 
dalam masjid dengan 
meletakkan satu kakinya 
di atas kaki yang lain." 
Dan dari Ibnu Syihab 
dari Sa'id bin Al 
Musayyab berkata, 
'"Umar dan 'Utsman juga 
melakukan hal serupa." 


456 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Urwah bin Az Zubair] 
bahwa [Aisyah] isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata, 'Aku 
belum mengerti kedua 
orang tuaku kecuali saat 
keduanya telah memeluk 
agama ini. Dan tidak 



berlalu suatu haripun 
dalam kehidupan kami 
kecuali Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam datang 
menemui kami di 
penghujung hari, baik 
pada saat paginya 
maupun sore. Aku ingat 
saat nampak keislaman 
Abu Bakar, ketika dia di 
masjid dan shalat di sana 
dengan membaca Al 
Qur'an. Maka wanita- 
wanita dan anak-anak 
Musyrik memperhatikan 
dia dengan penuh 
keheranan. Sementara 
Abu Bakar adalah 
seseorang yang sangat 
mudah menangis, yang 
tidak bisa menguasai air 
matanya apabila dia 
membaca Al Qur'an. 
Dan kejadian itu telah 
menggemparkankan para 
pembesar Musyrikin 
Quraisy." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



457 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awanah] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Shalat 
berjama'ah lebih utama 
dari shalatnya sendirian 
di rumah atau di 
pasarnya sebanyak dua 



puluh lima derajat. Jika 
salah seorang dari kalian 
berwudlu lalu 
membaguskan wudlunya 
kemudian mendatangi 
masjid dengan tidak ada 
tujuan lain kecuali 
shalat, maka tidak ada 
langkah yang 
dilakukannya kecuali 
Allah akan 

mengangkatnya dengan 
langkah itu setinggi satu 
derajat, dan mengahapus 
darinya satu kesalahan 
hingga dia memasuki 
masjid. Dan jika dia 
telah memasuki masjid, 
maka dia akan dihitung 
dalam keadaan shalat 
selagi dia meniatkannya, 
dan para malaikat akan 
mendoakannya selama 
dia masih berada di 
tempat yang ia gunakan 
untuk shalat, 'Ya Allah 
ampunkanlah dia. Ya 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Allah rahmatilah dia'. 
Selama dia belum 
berhadats." 


458 


— r ~ ' — Z — 3 ~ — 5 — TT — '* ^ 

^j^oj (jc jjiC (jj Idla LL la 

(jC JSlj jL-alo liiAk 

t^llijj^AC. (jjl jl ^)-ftC. (jj! (jc 

£jit (jj ^L-alc. tjlSj^iLjl Lal 

JLa AjjI (jc. J A-o^aa 

>l, <"- (Jla (J jij 3* J LS -1 ' 
AjIc. Atll ^ji-a (3 jiuj (Jla jil 
' «j£ J^ 1 '- lW "^ \ ,f "' lj allaj 
(Jjlill (j-o Ajlji. ^ ' * LiSj Ijl) lil) 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hamid bin 
'Umar] dari [Bisyr] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ashim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waqid] dari 
[Bapaknya] dari [Ibnu 
'Umar] atau [Ibnu 
'Amru], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menganyam 
jemarinya." [Ashim bin 
Ali] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ashim bin 
Muhammad] berkata, 
aku mendengar hadits ini 
dari bapakku, tapi aku 
tidak hafal. Lalu 
[Waqid] mengingatkan 
aku dari [Bapaknya] ia 
berkata; aku mendengar 
[Bapakku] ia berkata; 
[Abdullah] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Wahai 
Abdullah bin Amru, 
mengapa jika kamu 
bersama orang-orang 
lemah itu kamu berbuat 
begini?" 


459 


(^jl tjc oi4>- U^- '^_>J (jJ 
AjIc. auI t^jJj-a ij,. (j* 

(j-GJJ-al] (j-GjJ-all (jl (JlS aLol^j 

liELl j 1 * <aa 1 4 1 1 ^ ] (^jl_iii]LS 
AjLjLLal 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khallad 
bin Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Abu Burdah bin 
Abdullah bin Abu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



OJJjA jjl UoLaLl (jjJAul (jjl (Jll 

4 jjjja J) ^la3 ^ilui (jjjx£j 

(jlc. jlill '"'^ j A, j (_g j'njll AaS 
'"'j' | j]1j3 A^Liall l—lljjl (j-o 

cs^j «i-oiSj (ji ui^i 

aij (jjjl p (Jls S^L^all '"'j' aj 

p (23 jj U ^glLai ^iiia 1*3 I jJUu 

jj^ £j jjSj <Lil j £3j £j (JjJal 

(J jial fl ^JT* ' " (Jii« i " j 
j»J s jllLi 1-aJji J-j^J 4-uil j £3j 
jjj (j! jJat (jl '"'*';"' (J jiiS alLj 



Burdah] dari [Kakeknya] 
dari [Abu Musa] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya seorang 
mukmin dengan mukmin 
lainnya seperti satu 
bangunan yang saling 
menguatkan satu sama 
lain." kemudian beliau 
menganyam jari 
jemarinya." 



460 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [An Nadir bin 
Syumail] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Aun] dari 
[Ibnu Sirin] dari [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Rasulullah bersama 
kami melaksanakan 
salah satu dari shalat 
yang berada di waktu 
malam." Ibnu Sirin 
berkata, "Abu Hurairah 
menyebutkan 
menyebutkan (nama) 
shalat tersebut, tetapi 
aku lupa." Abu Hurairah 
mengatakan, "Beliau 
shalat bersama kami dua 
rakaat kemudian salam, 
kemudian beliau 
mendatangi kayu yang 
tergeletak di masjid. 
Beliau lalu berbaring 
pada kayu tersebut 
seolah sedang marah 
dengan meletakkan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



lengan kanannya di atas 
lengan kirinya serta 
menganyam jari 
jemarinya, sedangkan 
pipi kanannya diletakkan 
pada punggung telapak 
tangan kiri. Kemudian 
beliau keluar dari pintu 
masjid dengan cepat. 
Orang-orang pun 
berkata, "Apakah shalat 
telah diqashar 
(diringkas)?" Padahal 
ditengah-tengah orang 
banyak tersebut ada Abu 
Bakar dan 'Umar, dan 
keduanya enggan 
membicarakannya. 
Sementara di tengah 
kerumunan tersebut ada 
seseorang yang 
tangannya panjang dan 
dipanggil dengan nama 
Dzul Yadain, dia 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, apakah Tuan 
lupa atau shalat 
diqashar?" Beliau 
menjawab: "Aku tidak 
lupa dan shalat juga 
tidak diqashar." Beliau 
bertanya: "Apakah benar 
yang dikatakan Dzul 
Yadain?" Orang-orang 
menjawab, "Benar." 
Beliau kemudian maju 
ke depan dan 
mengerjakan shalat yang 
tertinggal kemudian 
salam. Setelah itu beliau 
takbir dan sujud seperti 
sujudnya yang 
dilakukannya atau lebih 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







lama lagi. Kemudian 
beliau mengangkat 
kepalanya dan takbir, 
kemudian takbir dan 
sujud seperti sujudnya 
atau lebih lama lagi, 
kemudian mengangkat 
kepalanya dan takbir." 
Bisa jadi orang-orang 
bertanya kepadanya 
(Ibnu Sirin), apakah 
dalam hadits ada lafadz 
'Kemudian beliau salam' 
lalu ia berkata; aku 
mendapat berita bahwa 
Imran bin Hushain 
berkata; kemudian 
beliau salam'." 


461 


A a ^j^j ^1 jjj ^ UjAk 
(jLollui (jj (JJ l '— 3 Ujia. (Jlii 

^ J^'j <&! V'*- (JJ ilUa 

(Jlj Ailjj 1^13 (^ilfli (JISaIjI O' 

VI l^k AiliS/l ^ UiU 32!^ V) 

i i j ,*i w, „i i 1 ini 11 ^ il 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Bakar Al Muqaddam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Fudlail bin 
Sulaiman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin 'Uqbah] 
berkata, "Aku melihat 
[Salim bin Abdullah] 
memilih tempat di suatu 
jalan lalu melaksanakan 
shalat di tempat tersebut. 
Dan dia menceritakan 
bahwa [Bapaknya] 
pernah shalat di tempat 
itu, dan bapaknya pernah 
melihat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam juga 
shalat di tempat itu." 
Telah menceritakan 
kepadaku [Nafi'] dari 
[Ibnu 'Umar] bahwa dia 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



pernah shalat di tempat 
itu, dan aku bertanya 
kepada Salim, dan aku 
juga tidak 

mengetahuinya kecuali 
dia sepakat dengan Nafi' 
tentang tempat yang 
dimaksud. Namun 
keduanya berbeda 
pendapat tentang masjid 
yang berada di Syarfil 
Rawha'." 



462 



<0ll JL1C. ,')) 

(Jja. ajia SI (3_>ij 

dlaj ^a. ^ C5^J J -0 -**-! 

lili jlj (jlaj 5-?iaJA 

P jl£ Jlaliill tfcjl& ^1 4Ji5iVl 

^jiLa A)jl (J JJJJ (jlS ■ ■ u£ AjlaJ 

( _ g 3a p\a LjSl J Aj3 (J'unll 
jill Juc. jjl£ (^jJI jjliill 

J ' e e ' e * 

la i a^all i^a ^ll^j 

Jjij ^luij AjIc iiil ^U^i (^jjII 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir Al 
Hizami] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin 'Iyadl] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin 'Uqbah] 
dari [Nafi'] bahwa 
[Abdullah bin 'Umar] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berhenti 
di Dzul Hulaifah di 
bawah pohon samurah 
ketika melaksanakan 
'Umrah dan hajinya, 
yaitu tempat yang 
sekarang digunakan 
sebagai masjid di daerah 
Dzul Hulaifah. Ketika 
beliau kembali dari suatu 
peperangan, atau haji, 
atau umrah, dan 
melewati jalan tersebut 
beliau turun melalu 
dasar lembah, dan ketika 
telah sampai di dasar 
lembah beliau singgah di 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



(jojj Ajjj 4fLa (^11 ua* ^ 
jLl j1 jkkj JJ^Vl 

ijr'l cj^-^ 65' ij'j 

■ «j. ala jjc (Jjj*-^ 
iljjjl (jj«JI i21]jj «.Lkjjll 

(jjJj la ■ 

AiLo J) L. lA I j tlulj ' «jLailll 

ig£ (gJ^-aj j* 1 ' llW "*' 
ojLuij (jc 4iijJJ (jl^ la ■ o^Jl 
(jjjatll ^Jl iglLaJj os-Ijjj 

^jia. jfrJaJ! ( gl^aj !Jj *La.jj3l 
Aj3 -ft (jlfLall ^.jLj 
ji (jli 4fLo (jx (JjSl I j]j j'» lall 
ji.i (j-o j! "LcILij all Jj3 4j 

L«J J 3^ ^ CS-^ 3 ^ C5^ 

<Ujla Lgiji. ^ tPjjLa 

(jlj 'i JJJ^ ' ■ Ll£ l^iLuj / J J 
^ ±i\ (ji Ajiia. jic. (Jj Jh\ 

£T jill «-IjJ (j-a 4j«Jj l_S j]a 

Ls ic jl (jl Jj3 ^ ^ 

(jc aji 7>-\ (j-a ^-"-^J JJ^' 
dlLaiui jjc (jjj jUl (jJAJ 
(jlS CllLaiLill liljl jl (jjj (JJjJnll 
(jl j»j ji!l (jx ^ jjj jlll jjc- 
, - i ' aji oj^l^JU (jjiAjlll (Jj-oJ 
ojc. jlj lalimi (23Jj (J Jfrlall 
jlll (J jjjj (ji J-at (jj 

Aic (Jjj -<luij AjIc iill ( _ s ii-a 

(JJjUl jLLu (jt CllLa.jAji 
(JjjuiaII ^-ijjA (jjJ (Jj>ha 



Bathha' (saluran tempat 
mengalirnya air) yang 
terletak di tebing sebelah 
timur dari lembah 
tersebut. Di situ beliau 
bermalam dan 
beristirahat sampai pagi. 
Beliau tidak singgah di 
masjid yang berbatu dan 
tidak juga di bukit yang 
ada masjidnya. Di 
lembah itu terdapat celah 
yang pernah digunakan 
oleh 'Abdullah untuk 
melekasanakan shalat. 
Di dasar lembah tersebut 
ada gundukan pasir 
dimana Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah shalat 
di situ. Suatu hari aliran 
air di Bathha' menyeret 
gundukan pasir tersebut 
sehingga menutup celah 
yang pernah digunakan 
oleh 'Abdullah untuk 
shalat. 'Abdullah bin 
'Umar menceritakan 
kepadanya (Nafi') bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melaksanakan shalat di 
masjid kecil, bukan 
masjid yang terdapat di 
Syarful Rauha'. 
Abdullah mengetahui 
tempat yang pernah 
digunakan oleh Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk shalat. 
Ia berkata, "Disana, di 
sebelah kanan jika kamu 
berdiri shalat di masjid 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



£jA "LkjLi ^Jl Ls ii-aJ ^JC- 



(jl ^aC (jj ^JC- (jlj 

^-^j "I o ^' ^ - 1 ^tft <aj 

Jdll ^—L^a Jdll J y^j ^—L^a-a j <£La 
"Uillc. <La£l ( _ s ic- allj j Ajlt 

P (jjj ^jJI jalan i ^ 
4-a£l C5 ic- lilljl jj^i (JILil (j^Jj 
^aC (jj AUl (j|j <> lajlc 

Ajic- 'Jii\ ^jij-a ^ull (jl AjSk 

J^aj (Jjjlall (JiiJI (j^J 

<La£VI i-ijiaj la Lball jliaJ 
AjIc Atll ^ ; "I (^glLaJaj 

lililJ (_$ill (JiiJI (j-a (jji-iajall 



itu. Masjid itu terletak di 
sebelah kanan jalan jika 
kamu berjalan menuju 
ke arah Makkah. Jarak 
masjid tersebut dengan 
masjid besar sejauh 
lemparan batu atau 
kurang lebihnya sekitar 
itu." A'abdullah bin 
Umar juga pernah shalat 
di lembah 'Irqi yang 
terletak diperbatasan 
Rauha'. Lembah ini 
ujungnya di sisi jalan di 
bawah masjid yang 
posisinya di sebelah 
kanan jika kamu berjalan 
menuju Makkah. Disana 
sudah dibangun masjid 
namun 'Abdullah bin 
'Umar belum pernah 
shalat di masjid tersebut. 
Dia melewati masjid 
tersebut dari sebelah kiri 
dan belakangnya, 
kemudian ia shalat di 
depannya di lembah 'Irq 
itu sendiri. Pernah ketika 
dia kembali dari Rauha', 
dia tidak shalat Zhuhur 
(di tempat lain) hingga 
sampai di tempat 
tersebut, kemudian dia 
shalat Zhuhur di tempat 
tersebut. Jika dia 
kembali dari Makkah 
dan melewati tempat itu 
satu jam sebelum 
Shubuh atau di akhir 
waktu sahar (menjelang 
shubuh), dia beristirahat 
hingga shalat Shubuh di 
tempat itu. 'Abdullah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



juga menceritakan 
kepadanya bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
berhenti singgah di 
bawah pohon besar di 
desa Ar-Ruwaitsah di 
sebelah kanan jalan 
menghadap ke jalan, 
yakni pada tempat yang 
rendah dan datar. 
Sehingga beliau bisa 
melalui tebing datar 
yang jaraknya dua mil 
dari ujung jalan yang 
datar desa Ar- 
Ruwaitsah. Tebing itu 
bagian atasnya sudah 
banyak yang rontok dan 
berjatuhan di sisi 
bawahnya, namun tebing 
itu masih berdiri tegak 
pada landasannya 
sekalipun pada sisinya 
itu banyak terdapat 
celah. 'Abdullah bin 
Umar juga menceritakan 
kepadanya bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah shalat 
di dekat air terjun yang 
posisinya di belakang 
desa Al 'Arj jika kamu 
menuju desa Hadlbah. 
Pada masjid itu ada dua 
atau tiga kuburan yang 
ditandai dengan batu 
yang berada di sebelah 
kanan jalan, pada jalan 
yang datar. Di sisi kanan 
jalan yang datar itulah 
Abdullah pernah 
melintas ketika kembali 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



dari desa Al 'Irj setelah 
matahari condong pada 
tengah hari, lalu dia 
shalat Zhuhur di masjid 
itu. 'Abdullah bin 'Umar 
juga menceritakan 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
singgah di pohon-pohon 
besar di sebelah kiri 
jalan di tempat saluran 
air dekat desa Harsya. 
Saluran air itu letaknya 
berhubungan dengan 
ujung jalan desa Harsya 
yang jaraknya sejauh 
lemparan anak panah 
(kira-kira dua pertiga 
mil). 'Abdullah pernah 
shalat di dekat pohon 
yang paling besar dan 
paling tinggi di antara 
pohon-pohon besar 
tersebut. Abdullah juga 
menceritakan bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
singgah pada saluran air 
yang terletak dekat 
lembah yang disebut 
dengan Marrul Zhahran, 
yakni sebelum Madinah 
jika menuruni lembah 
Shafrawat. Beliau 
singgah dan turun 
hingga ke bawah yang 
posisinya ada di sebelah 
kiri jalan jika kamu 
menuju arah Makkah. 
Jarak antara saluran air 
yang beliau singgahi 
dengan jalan hanya 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



berjarak tidak lebih dari 
sejauh lemparan batu. 
'Abdullah bin 'Umar 
juga menceritakan 
kepadanya bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
singgah di Dzu Thuwa 
dan bermalam di sana 
sampai subuh, ia lalu 
melaksanakan shalat 
subuh di sana ketika 
Beliau pergi 
mengunjungi Makkah. 
Tempat shalat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tersebut 
posisinya pada sebuah 
bukit besar, bukan pada 
posisi di mana sekarang 
dibangun masjid, yaitu 
pada dasar bukit 
tersebut. 'Abdullah bin 
'Umar juga menceritakan 
kepadanya bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
menghadap dua jalan 
masuk menuju gunung 
yang jaraknya dengan 
puncak gunung sekitar 
sebesar Ka'bah, 
posisinya sekarang di 
sebelah kiri dari masjid 
yang didirikan. Dan 
tempar shalat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam letaknya lebih 
rendah dari tebing yang 
berwarna hitam. Jarak 
tempat itu dari tebing 
tersebut sepuluh hasta 
atau kurang lebih sekitar 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







itu. Dan jika kamu shalat 
menghadap dua jalan ke 
gunung tersebut maka 
tempat tersebut berada di 
tengah antara kamu 
berdiri dengan Ka'bah." 


463 


(Jla ' La jj (jj auI Isc. Uiiik 

(jc 4 jjc (jj «dll lj& (jj «dll Inc 
t-iV.«*jla 4JI ,jjAjc. (jj Jll ^jc. 

«jll J JJ^JJ a5ua.VI ClljAU JS 
i i. ^.11 j'^.'i . r Vi jjVi '"<JJ-« 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari 
['Ubaidullah bin 
'Abdullah bin Utbah] 
dari ['Abdullah bin 
Abbas] bahwa dia 
berkata, "Pada suatu hari 
aku datang sambil 
menunggang keledai 
betina dan pada saat itu 
usiaku hampir baligh. 
Saat itu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang shalat 
bersama orang banyak di 
Mina tanpa ada dinding 
(tabir) di hadapannya. 
Maka aku lewat didepan 
sebagian shaf, aku lantas 
turun dan aku biarkan 
keledaiku mencari 
makan. Kemudian aku 
masuk ke barisan shaf 
dan tidak ada seorang 
pun yang menegurku." 


464 


(Jll JJ-aj (jj «lili ^JC- IjjJli. (Jll 

Jj-a «di! (J^jjoij (j! jyaC (jjl (jC 
^jJ ^] p^J ^jIc «dll 
jjjj £j-«a jj3 Aj^)iJLj A»JI 

p (j-a3 jLall lillj (Jitu (jl^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq] - 
yakni Ibnu Manshur- 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





f ~ £ - * 


kami ['Ubaidullah bin 
'Umar] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu 'Umar], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam jika 
keluar untuk shalat 'ied, 
beliau meminta sebuah 
tombak lalu 
ditancapkannya di 
hadapannya. Kemudian 
beliau shalat dengan 
menghadap ke arahnya, 
sedangkan orang-orang 
shalat di belakangnya. 
Beliau juga berbuat 
seperti itu ketika dalam 
bepergian, yang 
kemudian diteruskan 
oleh para pemimpin 
(Khulafa Rasyidun)." 


465 


A 'n ui UjAk Jli Ailjll jj! lilla. 
4-ilc Atll C5 -lj-a ^ '*'" (jl-ul 

AjJj (jjj __)j>j (j j'» j i a» SI j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Aun bin Abu Juhaifah] 
berkata, aku mendengar 
[Bapakku], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melaksanakan shalat 
bersama para sahabat di 
daerah Bathha\ dan di 
hadapan beliau 
ditancapkan sebuah 
tombak kecil. Beliau 
mengerjakan shalat 
Zhuhur dua rakaat dan 
shalat Ashar dua rakaat, 
sementara wanita dan 
keledai berlalu lalang di 
hadapannya." 


466 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





(jlSilji H ul (jj (Jg-ul (jt <Jjl (jC 

-tiil . La ill J jjj j , LLaJo 
^)Jft-<i jl-l^JI (jJJj A-lic. 


kepada kami ['Amru bin 
Zurarah] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Abdul 'Aziz bin 
Abu Hazim] dari 
[Bapaknya] dari [Sahi 
bin Sa'd] berkata, "Jarak 
antara tempat shalat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
dinding (pembatas) 
adalah selebar untuk 
jalan kambing." 


467 


jjc. .JJJC ^1 (jj jj Ijj la 
IA jjij aLuall CllilS La j; uli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Makki 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Abu 'Ubaid] dari 
[Salamah] berkata, 
"Jarak antara dinding 
masjid di mimbar kira- 
kira seukuran kambing 
bisa lewat." 


468 


(je la-J uj.la jls .j.luia HUa 

Jjc- (jc- ^alj ^jjiJ <&l \{;<~- 
Ajit Atll ^glla ^ jlll (jl^-at (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari ['Ubaidullah] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Nafi'] dari [Abdullah 
bin 'Umar], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menancapkan 
sebuah tombak lalu 
shalat menghadapnya." 


469 


Jll <jili Ijjlk Jll ^51 lijlk 
'l (j' (jj r - 

lu 1 f.ji>iji ' °tU 
o^jc. AjAj (jJJj ajtjljj ^ lall 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kepada kami ['Aun bin 
Abu Juhaifah] berkata, 
"Aku mendengar 
[Bapakku] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar 
menemui kami saat terik 
matahari. Kemudian 
beliau diberi bejana 
berisi air, lalu beliau 
berwudlu dan 
mengerjakan shalat 
Zhuhur dan Ashar 
bersama kami. 
Sementara itu 
dihadapannya 
ditancapkan sebuah 
tonggak, sementara para 
wanita dan keledai 
berlalu lalang di 
belakang tonggak kayu 
tersebut." 


470 


ai ^iii ^\s3ii iiiiu 55 

4jjLjj AikLkJ ^3^ f^'"J ' 
L-at jl S jlSc- Liiij IjI 
(j-o *J^] ^*-«J »3^ c ' j' 
SjliVI oUl^lj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Hatim 
bin Bazi'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syadzan] dari 
[Syu'bah] dari [Atha' bin 
Abu Maimunah] berkata, 
"Aku mendengar [Anas 
bin Malik] berkata, "Jika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar untuk 
buang hajat, maka aku 
dan seorang anak kecil 
mengikuti beliau dengan 
membawa tongkat, atau 
sebatang kayu, atau 
bekas tombak dan bejana 
berisi air. Jika beliau 
selesai dari buang hajat, 
maka kami memberikan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bejana tersebut kepada 
beliau." 


471 


4j1c Mil (^glla «Uli t_l J^J £TJ2>i\£ 

f.\ -v L i\l i 1. 'Aj-J g \l i i\ i,. j 

(Jiij Lila jj'j o^jc (jJJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
Hakam] dari [Abu 
Juhaifah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam keluar 
saat terik matahari. 
Kemudian beliau 
melaksanakan shalat 
Zhuhur dan Ashar dua 
rakaat dua rakaat di 
Bathha\ Sementara 
dihadapannya 
ditancapkan sebuah 
tongkat. Ketika beliau 
berwudlu, maka orang- 
orang mengusapkan 
bekas air wudlunya (ke 
badan)." 


472 


CliiSlta jjjc- ^1 (jj jj jj Ulli. 

,'41 Jl l'il l', i-iKi i ° 

aoA Ait Sjl uall 

^jlll CySj ,Jll <Jls 2dljLLi^1 

^ j^'j ajIc iiil ^U^i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Makki 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Abu 'Ubaid] berkata, 
"Aku dan [Salamah bin 
Al Akwa'] datang (ke 
Masjid), lalu dia shalat 
menghadap tiang yang 
dekat dengan tempat 
muhshaf. Lalu aku 
tanyakan, 'Wahai Abu 
Muslim, kenapa aku 
lihat kamu memilih 
tempat shalat dekat tiang 
ini? ' Dia menjawab, 
'Sungguh aku melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam memilih untuk 
shalat di situ'." 


473 


(jj (Jjijl (jC. J-olt (JJ J>«C. (jC. 

&l ^JLa ^ J=H cr^ O" 3 ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qabishah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
['Amru bin 'Amir] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Aku pernah 
melihat para sahabat 
senior berlomba 
mendekati tiang saat 
adzan Maghrib." 
[Syu'bah] menambahkan 
dari [Amru] dari [Anas], 
"Sehingga Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar." 


474 


(Jll (JjtUiuiJ (jj ^jija UJ la 
(jjl (jc- ^ali (jc Lil la 

Al j <LolLl! j dujll ^alulj 
(JUall A^lla (jj (jLalic j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Juwairiah] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu 'Umar] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk ke 
dalam Ka'bah bersama 
Usamah bin Zaid, 
'Utsman bin Thalhah dan 
Bilal dalam waktu yang 
cukup lama. Kemudian 
beliau keluar dan akulah 
orang yang pertama kali 
masuk setelah beliau 
keluar. Aku lantas 
bertanya kepada Bilal, 
"Dimana beliau tadi 
melaksanakan shalat? ' 
[Bilal] menjawab, "Di 
antara dua tiang depan." 


475 


(JlJ i 'a . ,. jjj jlil lic. UjSa. 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





Jk\ ^jc- (jt (jC- lillLa ljji=^ 

<jx£JI jilj^j AjIc- 

l'.fli'i^ijjJr. IgaU.U " 

La U^- *— ™ 

|j jjit j o^jILjj ^jc. Ij^a-ac. tj*a. 

as-ljj oAacI Aj!xij 4 ij aJ (jc 
<Aui t^-lt •^ a JJ '"'J.'^ (j^J 

(j r " (j , \j^ r - l!^ J *^La U-la 


kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Nafi'] 
dari ['Abdullah bin 
Umar], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam masuk 
ke dalam Ka'bah 
bersama Usamah bin 
Zaid, Bilal dan 'Utsman 
bin Thalhah Al Hajabi 
kemudian pintu ditutup, 
dan beliau berada di 
dalamnya. Kemudian 
setelah beliau keluar aku 
bertanya kepada [Bilal] 
apa yang dilakukan oleh 
beliau di dalamnya. Bilal 
menjawab, 'Beliau 
menjadikan tiang berada 
di sebelah kiri, lalu satu 
di sebelah kanan dan 
tiga tiang berada di 
belakangnya -saat itu 
tiang Ka'bah berjumlah 
enam buah- kemudian 
beliau shalat'." [Isma'il] 
menyebutkan kepada 
kami; [Malik] 
menceritakan kepadaku, 
ia sebutkan, "Dua tiang 
di sebelah kanannya." 


476 


uj la (JUi Sj a i ia jjl 13 la 

(_}a..ij (jja. 4^-a.j Jj3 ( _ s jl-a 
( _ r ii-a3 OJg-Ia ci^ (J*-?- J 
jl-laJI (JJJj 4jJJ UJ^J 

(jl^-all (^j^jjj £^^pl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Dlamrah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin 'Uqbah] 
dari [Nafi'] bahwa 
[Abdullah bin 'Umar], 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





C?' cs^- 3 6j 6^4 Li^-I cs^ 


bahwa jika ia masuk ke 
dalam Ka'bah, ia 
berjalan ke arah depan 
sementara pintu Ka'bah 
di belakangnya. Ia terus 
berjalah hingga antara 
dia dan dinding 
dihadapannya kira-kira 
tiga hasta, lalu dia shalat 
di tempat dimana [Bilal] 
mengabarkan bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah shalat 
di posisi itu." 'Abdullah 
bin 'Umar berkata, "Dan 
tidak mengapa jika di 
antara kami shalat di 
dalam Ka'bah 
menghadap kemana saja 
yang dia mau." 


477 


a laJall ^1 (jj < 1 ia 
Aji alLij Ajic- 'M (^glla (^fill 

(Jll tlilSjll CluA lil (lili jal dia 
AJi*j3 (3^jil Ija ivu 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Bakar Al Muqaddami] 
telah menceritakan 
kepada kami [Mu'tamir] 
dari ['Ubaidullah bin 
'Umar] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu 'Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa beliau 
pernah menambatkan 
tunggangannya lalu 
shalat menghadap ke 
arahnya." Aku (Nafi') 
berkata, Apakah kamu 
pernah melihat bahwa 
tunggangannya itu 
berjalan pergi? ' Ibnu 
Umar menjawab, 
'Beliau ambil tali 
pelananya lalu 
meletakkannya di 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







depannya, kemudian 
shalat menghadap ke 
arahnyanya.' Dan Ibnu 
Umar juga pernah 
melakukannya." 


478 


e - ' ^ e - -t - 

\r. 5 » -v lu >ii Viilj 
allaj Ajit auI ^U^i ^ lul f ^ 3* 

^jilaJ (j-a (Jlujl ^jia. JJ^>L]I 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari 
[Ibrahim] dari [Al 
Aswad] dari [Aisyah] 
berkata, "Apakah kalian 
menyamakan kami 
dengan anjing dan 
keledai? Sungguh, aku 
pernah berbaring di atas 
tikar, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam datang dan 
berdiri melaksanakan 
shalat di tengah tikar. 
Aku tidak ingin 
mengganggu beliau, 
maka aku geser kakiku 
pelan-pekan dari tikar 
hingga aku keluar dari 
selimutku." 


479 


Mil ^glla ^jlll Jli (Jj AJjlLi UI 
^l (jj ^\ lijAk j ^ 4Jc 
(jj (jLajILi Ijilk (Jli (jaljl 

■lalu Iji Clylj (Jll (jUaLill 

jliaj (jl LaJJ < ^^jI (^jjj (j^i L_ll2i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus] dari 
[Humaid bin Hilal] dari 
[Abu Shalih] bahwa 
[Abu Sa'id] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




bersabda, (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Adam bin Abu 
Iyas] berkata, telah 



menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin Al 



Mughirah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid bin Hilal 
Al Adawi] berkata, telah 



menceritakan kepada 
kami [Abu Shalih as 



Samman] berkata, "Pada 
hari jum'at aku melihat 
[Abu Sa'id Al Khudri] 
shalat menghadap 
sesuatu yang 
membatasinya dari 
orang-orang (yang 
lewat). Kemudian ada 
seorang pemuda dari 
Bani Abu Mu'aith 
hendak lewat di 
depannya. Maka Abu 
Sa'id menghalangi orang 
itu dengan menahan 
dadanya. Pemuda itu 
mencari jalan tapi tidak 
ada kecuali di depan 
Abu Sa'id. Maka 
pemuda itu mengulangi 
lagi untuk lewat. Abu 
Sa'id kembali 
menghadangnya dengan 
lebih keras dari yang 
pertama. Kemudian 
pemuda itu pergi 
meninggalkan Abu Sa'id 
dan menemui Marwan, 
ia lalu mengadukan 
peristiwa yang terjadai 
antara dirinya dengan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Abu Sa'id. Setelah itu 
Abu Sa'id ikut menemui 
Marwan, Marwan pun 
berkata, "Apa yang kau 
lakukan terhadap anak 
saudaramu ini, wahai 
Abu Sa'id?" Abu Sa'id 
menjawab, "Aku pernah 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika seorang dari kalian 
shalat menghadap 
sesuatu yang 
membatasinya dari 
orang, kemudian ada 
seseorang yang hendak 
lewat dihadapannya 
maka hendaklah 
dicegah. Jika dia tidak 
mau maka perangilah 
dia, karena dia adalah 
setan." 


480 


(Jljj i 'a . ,. jjj ^JC. lluia. 
j i jaili ^1 (jC lillLo u^)iil 

<lLlji JLL (^JJ JlJ j (jl.^j» LU (jj 

s e } f { a o * 'f' t 

««"' jl jlSJ <Lilc- lili ^U^iaII 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
An Nadir] mantan budak 
'Umar bin Abaidullah 
dari [Busr bin Sa'id] 
bahwa Zaid bin Khalid 
mengutusnya kepada 
Abu Juhaim untuk 
menanyakan apa yang 
didengarnya dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tentang 
orang yang lewat di 
depan orang yang 
sedang shalat. [Abu 
Juhaim] lalu berkata, 
"Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







'alaihi wasallam 
bersabda: "Sekiranya 
orang yang lewat di 
depan orang yang 
mengerjakan shalat 
mengetahui apa akibat 
yang akan ia tanggung, 
niscaya ia berdiri selama 
empat puluh lebih baik 
baginya dari pada dia 
lewat di depan orang 
yang sedang shalat." 
Abu An Nadir berkata, 
"Aku tidak tahu yang 
dimaksud dengan jumlah 
'empat puluh itu', apakah 
empat puluh hari, atau 
bulan, atau tahun." 


481 


Ulla. Jala (jj (Jjc-1 a' n) LuSi. 

QC & ^ 'l» J aj 1 

AjU tVllr. ^jC. 

1 jllaa ( jlaij La Uiic 

Ulj Aikll (JJJj AjjjI (ejlj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Khalil] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Al A'masy] dari 
[Muslim] -yakni Abu 
Shubaih- dari [Masruq] 
dari [Aisyah], bahwa 
telah disebutkan di 
sisinya tentang sesuatu 
yang dapat memutuskan 
shalat, orang-orang 
mengatakan, 'Yang dapat 
memutus shalat 
diantaranya adalah 
anjing, keledai dan 
wanita.' Maka Aisyah 
pun berkata, "Sungguh 
kalian telah menganggap 
kami (kaum wanita) 
sebagaimana anjing. 
Sungguh aku pernah 
melihat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







melaksanakan shalat, 
sementara aku berbaring 
di atas tikar antara beliau 
dan dengan arah 
biblatnya. Saat aku ada 
keperluan dan aku tidak 
ingin menghadapnya, 
maka aku pergi dengan 
pelan-pelan." Dan dari 
[Al A'masy] dari 
[Ibrahim] dari [Al 
Aswad] dari [Aisyah] 
seperti ini." 


482 


iljl lili AjjI j3 Je. AlbjjaJi 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Bapakku] 
dari [Aisyah] ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat 
sedangkan aku tidur di 
atas ranjangnya dengan 
membentang 
dihapannya. Ketika akan 
witir, beliau 
membangunkan aku 
hingga aku pun shalat 
witir." 


483 


(JlJ i 'a . ,. jjj 1JC. lijAi. 

jilLij AjIc ^Il-a ^jjill 2-9-3 
^ jit AkLi lili Aj1j3 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
An Nadir] mantan budak 
'Umar bin 'Ubaidullah, 
dari [Abu Salamah bin 
Abdurrahman] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





^ UI i flj 


['Aisyah] isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia berkata, 
"Aku pernah tidur di 
depan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan kakiku 
berada di arah kiblatnya. 
Jika akan sujud beliau 
menyentuhku dengan 
tangannya, maka aku 
pun menarik kakiku. 
Dan jika beliau berdiri 
aku luruskan kembali 
kakiku." 'Aisyah berkata, 
"Pada zaman iku rumah- 
rumah tidak memiliki 
lampu." 


484 


cLlUt (jj (j afla (jj jaC LuAa 
(ji-aC^I Uui=>. (Jli ^j! Luik (Jli 
JjLi^l (jc. jLjaIjjJ Luik (Jll 
(ji-aC^/l (Jli £ AjJujIc. (jc 

(jC- (jj>""> (jC- C5^-^-J 
^laaj La lAAic j^^Lijlc 

Ai)l ^jii-a (^ull ^ 

2ili\l 1 2 i ->. U. ;-.;> 

^ fjll ^jjjl jli £>ala 1 jl ajfili 
(j-o (jLijli jiij^J ^Jc iiil ^^'^ 
4 j 'u r. 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Umar bin 
Hafsh bin 'Iyats] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Bapakku] 
ia berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim] dari [Al 
Aswad] dari [Aisyah]. 
(dalam jalur lain 
disebutkan) [Al A'masy] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Muslim] dari [Masruq] 
dari [Aisyah], bahwa 
telah disebutkan 
kepadanya tentang 
sesuatu yang dapat 
memutuskan shalat; 
anjing, keledai dan 
wanita. Maka ia pun 
berkata, "Kalian telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







menyamakan kami 
dengan keledai dan 
anjing! Demi Allah, aku 
pernah melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat 
sedangkan aku berbaring 
di atas tikar antara beliau 
dan arah kiblatnya. 
Sehingga ketika aku ada 
suatu keperluan dan aku 
tidak ingin duduk hingga 
menyebabkan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam terganggu, 
maka aku pun pergi 
diam-diam dari dekat 
kedua kaki beliau." 


485 


(_5-lj-a <j^i 2-5-3 <jiuic. (ji 

aJaI (jiljS ts ic. Aiall (Jjj^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Ibrahim] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ya'qub bin 
Ibrahim bin Sa'id] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Anak saudara Ibnu 
Syihab], bahwa dia 
pernah bertanya kepada 
[Pamannya] tentang 
sesuatu yang dapat 
memutuskan shalat. 
Maka pamannya 
menjawab, "Tidak ada 
yang dapat memutuskan 
shalat. Aku telah 
mendapat kabar dari 
['Urwah bin Az Zubair] 
bahwa [Aisyah] isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata, 
"Sungguh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam pernah berdiri 
melaksanakan shalat 
malam sedangkan aku 
berbaring membentang 
antara beliau dan arah 
kiblatnya di tempat tidur 
keluarga." 


486 


(JlJ i jJ ^ 

stl s' ' - e- 'o* 'e t 

-i. ' * £ S J ^ ' ' ' 

j ^IVi j (j^ ^lm^ 4 lio 
C UJ j A-oLal 3-°^- 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Amir 
bin 'Abdullah bin Az 
Zubair] dari [Amru bin 
Sulaim Az Zuraqi] dari 
[Abu Qatadah Al 
Anshari], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
shalat dengan 
menggendong Umamah 
binti Zainab binti 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." Dan 
menurut riwayat Abu Al 
Ash bin Rabi'ah bin 
Abdu Syamsi, ia 
menyebutkan, "Jika 
sujud beliau letakkan 
anak itu dan bila berdiri 
beliau gendong lagi." 


487 


( _ s it IjIj ^Ic 4-jjJ £3 j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Zurarah] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Asy Syaibani] dari 
[Abdullah bin Syaddad 
bin Al Had] berkata, 
bibiku [Maimunah binti 
Al Harits] mengabarkan 
kepadaku, ia berkata, 
"Tempat tidurku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berhadapan dengan 
tempat shalat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan terkadang 
pakaian beliau 
mengenaiku saat aku 
sedang tidur." 


488 


llC. Ujia. (Jli (jUaijll jjl Ujia. 

AUl IjC UJJa. (jLajiLi Z' 'l 3 

AjIo auI ^jill (jlAl jii 
4_ijU 4uii. J) ul j ^^iLaJ ^Iujj 
IjIj lal AkLi lili 

ijla jJLk (jc jjLii 'il jj' «aji ~* 

IjIj J^LoIill ^jl i a UJJa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nu'man] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid bin 
Ziyad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Asy Syaibani 
Sulaiman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Syaddad] berkata, 'Aku 
mendengar [Maimunah] 
berkata, "Pernah Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat 
sedangkan aku tidur 
disampingnya. Jika 
sujud baju beliau 
mengenaiku, padahal 
saat itu aku sedang 
haid." [Musaddad] 
menambahkan dari 
[Khalid] ia berkata, 
[Sulaiman Asy Syaibani] 
menceritakan kepadaku 
dengan lafadz, "Dan aku 
sedang haid." 


489 


(^jJaj Aj^jIc. jjc. ^L-alall UJ la 
tr "jlj jal jl aaJlj ' ■ llSSI 1 

pluj AjIc auI ^U^i auI (J jajijj 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Ali] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
['Ubaidullah] berkata, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



.>>.>. --\ l r — 



telah menceritakan 
kepada kami [Al Qasim] 
dari ['Aisyah] berkata, 
"Sangat buruk apa yang 
kalian lakukan dengan 
menyamakan kami 
dengan anjing dan 
keledai! Sungguh, aku 
pernah lihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat 
sedangkan aku berbaring 
antara beliau dan arah 
kiblatnya. Jika akan 
sujud beliau mendorong 
kakiku dengan 
tangannya, maka aku 
pun segera menarik 
kedua kakiku." 



490 



J jj^j i aSjlla ijc. (jt 

( _ s lLaJ -Lila illoj 4.UC. 

VI 3^ l)^ i) ^ •> « 

»,_aj3 Ukiluij 

Lila ^Alllii ('"'nrVila Aj£i£ jjjj 

AjIc auI ^U.-i Aill (J jajj la ' a 

I ajLij Ajla ijj) jj-a (gjw 

(JglJajU lila iJall (j ia» J 

L^jSc A-aiall [Ji\ jlkii 
' " l2j ^ » l n'i ' " lLjl 3 £jA j 

dilialj Ajc- A^kll ^ gja 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Ishaq As Suramari] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Musa] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isra'il] dari [Abu 
Ishaq] dari [Amru bin 
Maimun] dari 
[Abdullah] berkata, 
"Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat di dekat 
Ka'bah, ada orang-orang 
Quraisy yang sedang 
duduk-duduk di majelis 
mereka. Ketika itu ada 
seorang laki-laki dari 
mereka yang berkata, 
'Tidakkah kalian melihat 
kepada orang yang riya' 
ini? Siapa dari kalian 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




kotorannya, darah dan 
plasenta (ari-ari) nya! ' 
Maka ada seorang laki- 
laki datang dengan 



membawa kotoran 
tersebut, ia menunggu 



mengambilkan buatku 
sisa unta yang baru 



disembelih milik fulan, 
lalu dia kumpulkan 



yang dapat 



sampai beliau sujud. 
Sehingga ketika beliau 
sujud, ia ia bisa 
meletakkan kotoran 
tersebut di antara bahu 
beliau. Maka ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sujud, 
orang itu meletakkan 
kotoran-kotoran unta itu 
di antara dua bahu 
beliau. Dan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tetap dalam 
keadaan sujud, mereka 
pun tertawa hingga 
sebagian condong 
kepada sebagian yang 
lain. Lalu ada seseorang 
menemui Fatimah? 
radliallahu 'anha, dan 
orang itu adalah 
Juwairiyah. Maka 
Fatimah bergegas 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang saat itu 
masih dalam keadaan 
sujud. Kemudian 
Fatimah membersihkan 
kotoran-kotoran unta 
tersebut dari beliau. 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Kemudian Fatimah 
menghadap ke arah 
mereka dan mengumpat 
orang-orang Quraisy 
tersebut. Setelah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyelesaikan shalat 
dan berdo'a: "Ya Allah 
kuserahkan (urusan) 
Quraisy kepada-Mu, Ya 
Allah kuserahkan 
Quraisy kepada-Mu, Ya 
Allah kuserahkan 
Quraisy kepada-Mu." 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyebut satu 
persatu nama-nama 
mereka: "Ya Allah 
kuserahkan (urusan) 
Amru bin Hisyam 
kepada-Mu, 'Utbah bin 
Rabi'ah, Syaibah bin 
Rabi'ah, Al Walid bin 
'Utbah, Umayyah bin 
Khalaf, 'Uqbah bin Abu 
Mu'aith dan 'Umarah bin 
Al Walid." Abdullahbin 
Mas'ud berkata, "Demi 
Allah, aku melihat 
orang-orang yang 
disebut Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tersebut 
terbantai pada perang 
Badar, kemudian mereka 
dibunag ke lembah 
Badar." Lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jadilah para penghuni 
lembah ini diiringi 
dengan kutukan." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



t ■ >\ \ ui (jjl (jc lillLa ( _ s it Clll j3 
Sj^jC- 4j1c LijJ 5^ 

Ls lLaa (^glLai ^ILij <ulc. 'Jh\ 

^jiLa AUl (JjJJJ (Jj-aS LS^ 3 

( _ s iLa A)jl (Jjjoij (^jij-aa C5^ a 
alLlj AjIc auI (J JJJJ 

jA <3j^)±^ (j' J' ' "' La j»Ic-l 

JaSj oj^>c- (Jll AjjI (jc Cli-^kj 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Maslamah] berkata; 
Aku membacakannya di 
hadapan [Malik] dari 
[Ibnu Syihab] bahwa 
'Umar bin 'Abdul Aziz 
pada suatu hari 
mengakhirkan 
pelaksanaan shalat. 
Kemudian ['Urwah bin 
Az Zubair] datang 
menemuinya dan 
mengabarkan kepadanya 
bahwa Al Mughirah bin 
Syu'bah pada suatu hari 
juga pernah 
mengakhirkan shalat, 
dan saat itu dia tinggal di 
'Irak. Kemudian [Abu 
Mas'ud Al Anshari] 
datang menemuinya 
seraya berkata, "Apa 
yang kamu lakukan ini 
wahai Al Mughirah? 
Bukankah kamu telah 
mengetahui bahwa 
Malaikat Jibril 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah turun 
kemudian melaksanakan 
shalat, kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam juga 
ikut melaksanakan 
shalat? Kemudian Jibril 
shalat lagi dan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam juga 
ikut shalat kembali? 
Kemudian Jibril shalat 
lagi dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



wasallam juga ikut 
shalat kembali? 
Kemudian Jibril shalat 
lagi dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam juga ikut 
shalat kembali? 
Kemudian Jibril shalat 
lagi dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam juga ikut 
shalat kembali? 
Kemudian Jibril berkata, 
"Inilah waktu-waktu 
yang diperintahkan 
kepadaku (agar engkau 
melaksanakannya). " 
'Umar lalu berkata 
kepada 'Urwah, 
"Ketahuilah apa yang 
kamu ceritakan! 
Sesungguhnya Jibril 
datang untuk 
menjelaskan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tentang 
waktu-waktu shalat." 
'Urwah berkata, 
"Begitulah adanya, 
bahwasanya [Basyir bin 
Abu Mas'ud] 
menceritakan dari 
[Bapaknya]. Urwah 
berkata, " [Aisyah] 
menceritakan kepadaku 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melaksanakan shalat 
'Ashar, sementara 
cahaya matahari yang 
ada dalam kamarnya 
belum nampak." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



492 




Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abbad] -yaitu 
Ibnu 'Abbad- dari [Abu 
Hamzah] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, "Utusan 
Abdul Qais datang 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Sesungguhnya kami 
dari suku Rabi'ah, dan 
kami tidak dapat 



mengunjungi tuan 
kecuali pada bulan 
haram. Maka perintahlah 
kepada kami dengan 
sesuatu yang kami ambil 
dari tuan dan dapat kami 
sampaikan kepada 
penduduk kami. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku perintahkan kalian 
dengan empat perkara 
dan aku larang dari 
empat perkara; Iman 
kepada Allah. Lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjelaskan 
kepada mereka; yaitu 
persaksian bahwa tidak 
ada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah 
dan Muhammad adalah 
utusan Allah, 
menegakkan shalat, 
menunaikan zakat, pusa 
Ramadan dan kalian 
kelurakan seperlima dari 
harta rampasan perang. 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Dan aku larang kalian 
dari Ad Duba\ Al 
Hantam, Al Muqayyar 
dan An Naqir." 


493 


Jla (JjcUiLil Uiiik (Jla j^j 
auI ijc (jj jj^?- ijc- (_>uja Ijjia. 

iul «Uli (J J"0 ^"jMi 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Qais] dari [Jarir 
bin Abdullah] berkata, 
"Aku membai'at 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam untuk 
menegakkan shalat, 
menunaikan zakat dan 
untuk setia kepada setiap 
Muslim." 


494 


(jc J^J ul^a JIS Jiij US^a 
Jla (jjjLS ^ ul^ Jla (jjiaeVl 

- 0 ' , " S! - - j-,;', ^ s 

^SjI Jlaa 4ic. 2jI J-^j j-at 

'M V, * /w\ J j- «j JjS U.i-^'i 

l^jic j) <ulc. Jla 4Jll 

lAja^j o^jL^j o^Ijj 4JLaj 

jjLol U (jali l^la i^jV. (jiu3 Jla 

IjU 1 frjjjj lilllj (j) (jjlloJjAlI 
Jll ^iii £1 jui^jl Jla lilaLa 

Ula lil tjlii i |j] Jll 

La£ lu Jla t_lUll llu J-aC- 

,j| aLUI j*JI jji Jl 
Ini la jjma U jila AijAi. (JLLij 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Al A'masy] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Syaqiq] berkata, Aku 
pernah mendengar 
[Hudzaifah] berkata, 
"Kami pernah bermajelis 
bersama 'Umar, lalu ia 
berkata, "Siapa di antara 
kalian yang masih ingat 
sabda Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang 
masalah fitnah? ' Aku 
lalu menjawab, Aku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




masih ingat seperti yang 
beliau sabdakan! ' 'Umar 
bertanya, "Kamu dengar 
dari beliau atau kamu 
mendengar perkataan itu 
dari orang lain?" Aku 
menjawab, 'Yaitu fitnah 
seseorang dalam 
keluarganya, harta, anak 
dan tetangganya. Dan 
fitnah itu akan terhapus 
oleh amalan shalat, 
puasa, sedekah, amar 
ma'ruf dan nahi 
munkar." 'Umar berkata, 
"Bukan itu yang aku 
mau. Tapi fitnah yang 
dahsyat seperti 
dahsyatnya air laut." 
Hudzaifah berkata, 
"Wahai Amirul 
Mukminin, 

sesungguhnya fitnah itu 
tidak akan 

membahayakan engkau ! 
antara engkau 
dengannya terhalang 
oleh pintu yang 
tertutup." 'Umar 
bertanya; "Pintu yang 
rusak atau terbuka?" 
Hudzaifah menjawab, 
"Rusak." Umar pun 
berkata, "Kalau begitu 
tidak akan bisa ditutup 
selamanya! ' Kami 
(perawi) bertanya, 
"Apakah Umar mengerti 
pintu yang dimaksud?" 
Hudzaifah menjawab, 
"Ya. Sebagaimana 
mengertinya dia bahwa 
setelah pagi adalah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







malam hari. Aku telah 
menceritakan kepadanya 
suatu hadits yang tidak 
ada kerancuannya." 
Namun kami takut untuk 
bertanya kepada 
Hudzaifah, lalu aku 
suruh Masruq untuk, lalu 
ia pun menanyakannya 
kepadanya. Hudzaifah 
lalu menjawab, "Pintu 
itu adalah Umar." 


495 


^jia <1j3 ol^psl j^ t_iLLal 

jj Jjlll (j* jlglll 

IjlA jdll J Ij <3>j1I 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
dari [Sulaiman At 
Taimi] dari [Abu 
'Utsman An Nahdi] dari 
[Ibnu Mas'ud], bahwa 
ada seorang laki-laki 
mencium seorang 
wanita, ia lalu 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
mengabarkan kepada 
beliau. Maka turunlah 
firman Allah: '(Dan 
dirikanlah shalat pada 
kedua tepi siang (pagi 
dan petang) dan pada 
bahagian permulaan 
daripada malam. 
Sesungguhnya 
perbuatan-perbuatan 
yang baik itu 
menghapuskan (dosa) 
perbuatan-perbuatan 
yang buruk).' (Qs. Huud: 
1 14). Laki-laki itu lalu 
bertanya, "Wahai 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Ajc jj ^Li* Jul jil jjl LjjJLa 

lii Jll 1^j33 (Jc. s!ilall Jll 

V f * ' 0 ^ - 1 - 4 -. 

i$\ p jii (JJ3J13J! 3^ p ^ <l?i 



Rasulullah, apakah ini 
khusus buatku?" beliau 
menjawab: "Untuk 
semua umatku." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid Hisyam bin 
Abdul Malik] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Al Walid bin Al Aizar] 
berkata, Aku mendengar 
[Abu Amru Asy 
Syaibani] berkata, 
"Pemilik rumah ini 
menceritakan kepada 
kami -seraya menunjuk 
rumah [Abdullah] - ia 
berkata, "Aku pernah 
bertanya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, "Amal apakah 
yang paling dicintai oleh 
Allah?" Beliau 
menjawab: "Shalat pada 
waktunya." Abdullah 
bertanya lagi, 
"Kemudian apa kagi?" 
Beliau menjawab: 
"Kemudian berbakti 
kepada kedua orangtua." 
Abdullah bertanya lagi, 
"Kemudian apa kagi?" 
Beliau menjawab: "Jihad 
fi sabilillah." Abdullah 
berkata, "Beliau 
sampaikan semua itu, 
sekiranya aku minta 
tambah, niscaya beliau 
akan menambahkannya 
untukku." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



497 


Ajt (jj 4 alul ^jjl (jC- sjAl^jl 

i_jUj Ij^j (jl jl jaijijl (JjSJ 
1 mJaa ^ajj 4_i9 (Jjguau ( ^ s -s i 

(213ia (JLa Lu2i J^a ,Jjj V 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Hamzah] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Ibnu Abu 
Hazim] dan [Ad 
Darawardi] dari [Yazid] 
-yakni Ibnu 'abdullah bin 
Al Hadi- dari 
[Muhammad bin 
Ibrahim] dari [Abu 
Salamah bin 
Abdurrahman] dari 
[Abu Hurairah], bahwa 
ia mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Bagaimana pendapat 
kalian seandainya ada 
sungai di depan pintu 
rumah salah seorang dari 
kalian, lalu dia mandi 
lima kali setiap hari? 
Apakah kalian 
menganggap masih akan 
ada kotoran (daki) yang 
tersisa padanya?" Para 
sahabat menjawab, 
"Tidak akan ada yang 
tersisa sedikitpun 
kotoran padanya." Lalu 
beliau bersabda: "Seperti 
itu pula dengan shalat 
lima waktu, dengannya 
Allah akan menghapus 
semua kesalahan." 


498 


(Jll (JjcLajail (jj (^jjoijji UJ la 

( _ s ic. (jl£ LLa Uluj (__ijC.| Lalla 

iiLij AjIc iill ( _ s -]j-a ^ J ill 

La u>i (jJl L?^ * cJ- 1 ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mahdi] dari 
[Ghailan] dari [Anas] 
berkata, "Aku tidak 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







pernah mengenal 
sasuatupun di zaman 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam seperti 
apa yang terjadi 
sekarang." Dikatakan 
kepadanya, "Apakah 

f J' f 

yang kau maksud 
shalat?" Anas berkata, 
"Bukankah memang 
benar kalian telah 
melalaikannya?" 


499 


Slloi ,'4,<°' 1 ,''°\ai C', 

oJSA V) Cll^jJll LLa Ini* i-ijci 

uj la ' ala (jj j£Li ll]^3''*.'' ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Zurarah] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdul Wahid bin 
Washil Abu 'Ubaidah Al 
Haddad] dari ['Utsman 
bin Abu Rawwad] 
saudara Al Aziz bin 
Abu Rawwad, ia 
berkata, aku mendengar 
[Az Zuhri] berkata, 
"Aku pernah menemui 
[Anas bin Malik] di 
Damaskus, sementara 
saat itu ia sedang 
menangis. Aku lalu 
bertanya, Apa yang 
membuatmu menangis? 
Anas lalu menjawab, 
"Aku tidak pernah 
mengenal sasuatupun di 
zaman Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti apa 
yang aku temui sekarang 
selain masalah shalat. 
Shalat sekarang ini 
sudah dilalaikan." 
[Bakar bin Khalafj 
berkata, telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bakar Al Bar s ani] telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Utsman bin Abu 
Rawwad] dengan hadits 
seperti ini." 


500 


UjJLa JLa ^jaI^)jJ (jj £luii 
lillLa (jj (jjjl (jc oJlLia (jc ^UiA 

illuj A^ic 2il ^ji-a /L^ul JlaJla 

Ajj ^j^lij (^U^i lil aS^a 1 (jl 

diij tj^j ^ \; a-i (jc (jliij ils 

SjljS (jC Aula (Jllj-IJ Injil A-oja 
(j^lj L)£ J' ^-«1^3 (15^J V 
(Jl3j AjiJi d^j jl o jliaJ (jc 
(jc (jJJ (_3^y ^/ 4j» l7i 
<"'■"'' jl o jIj^ij (jc (j^lj ^ \; qj 
(jc (jjijl (jc 'i'; «A Jllj <U>5ii 

A-li^j (jc ^ uSSI ^ (33^ 
ClaJi jl ojlljJ (jc (j^lj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
dari [Qatadah] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika salah seorang dari 
kalian shalat bermunajat 
kepada Rabbnya, maka 
janganlah dia meludah 
ke sebelah kanannya, 
tetapi henklah ke sebelah 
kiri atau bawah kaki 
kirinya." [Sa'id] 
menyebutkan dari 
[Qatadah], "Janganlah 
dia meludah ke arah 
depannya, tetapi ke 
sebelah kiri atau di 
bawah kedua kakinya." 
[Syu'bah] menyebutkan: 
"Janganlah ia meludah 
ke arah depan atau 
sebelah kanannya, tetapi 
hendaklah ke sebelah 
kiri atau di bawah kaki 
kirinya." Dan [Humaid] 
menyebutkan dari 
[Anas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Janganlah ia 
meludah ke arah kiblat 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







atau sebelah kanannya, 
tetapi hendaklah ke 
sebelah kiri atau di 
bawah kakinya." 


501 


,J 1 jLjc. 1 Jll ^liu j <j!c- 'm 
4 ir. 1 j 1 lu,, n Vj \j)-" '"^! 

(Jjj (ja Jjj ila jjj 1 jj j 

^s-^iij Ajll 'j aJ (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
'Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] dari 
[Anas bin Malik] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Seimbanglah 
dalam sujud dan 
janganlah seseorang 
meletakkan tangannya 
seperti anjing. Dan jika 
meludah, maka jangan 
sekali-kali ia meludah ke 
arah depan atau ke 
sebelah kanannya. 
Karena dia sedang 
berhadapan dengan 
Rabbnya." 


502 


Uj.la (jlluj£ (jj ^JlLa (JlJ 

(jc ajJCj (j-a^^ll jjc ^3^^^ 

jjc Jj-a £-S^J * JJ J* ^1 
^)-aC (jj illl jJC (jC ^)iC (jj 
^iLa Aljl (J^cwjj (jxAliia^ 1 ^ j| 
aliil 1 j) (Jll 4il jiuij 4jic 2jI 
(jU (jc 1 jJJjU jiJI 
^''^ a £tj5 (j-o J^ oaJu 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub bin 
Sulaiman bin Bilal] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar] dari 
[Sulaiman] berkata, 
[Shalih bin Kaisan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'raj 
Abdurrahman], dan 
selainnya dari [Abu 
Hurairah] dan [Nafi'] 
mantan budak Abdullah 
bin 'Umar, dari 
[Abdullah bin 'Umar] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bahwa keduanya 
menceritakan kepadanya 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa beliau 
bersabda: "Jika udara 
sangat panas menyengat 
maka tundalah shalat, 
karena panas yang 
sangat menyengat itu 
berasal dari hembusan 
api neraka j ahannam." 


503 


(jc 4 ui LuAi. (JL3 j.lic 

j» jail alLij AjIc 2jI ^jJj-a ^gJ^I 
jiajjl <JlI jl ijjl Jljjl JUa 
^tlS (jA ^>^JI S^ji cJ^j 

J jBll */J lijlj ^jjk s5lLal! 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Al Muhajir Abu Al 
Hasan] bahwa ia 
mendengar [Zaid bin 
Wahb] dari [Abu Dzar] 
berkata, "Seorang 
mu'adzin Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

mengumandangkan 
adzan Zhuhur. 
Kemudian beliau 
bersabda: "Tundalah, 
tundalah." Atau beliau 
katakan: "Tunggulah, 
tunggulah." Beliau 
kemudian melanjutkan:: 
"Panas yang menyengat 
ini berasal dari 
hembusan api jahannam. 
Jika udara sangat panas 
menyengat maka 
tundalah shalat hingga 
kita melihat bayangan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







suatu benda." 


504 


«1'it.ai. (J15 jjKa!,, JIS 

^)iJI ajui (jla ualU 1 

La Aill j jiJI ^jm /j j ^ 1 La .lujl 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
'Abdullah Al Mutsanna] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] berkata, 
kami telah 

menghafalnya dari [Az 
Zuhri] dari [Sa'id bin Al 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Apabila 
panas sangat menyengat 
maka tudalah shalat 
hingga panasnya 
mereda. Sebab panas 
yang sangat menyengat 
itu berasal dari 
hembusan api jahannam. 
Neraka j ahannam 
mengadu kepada 
Rabbnya seraya berkata, 
'Wahai Rabb, sebagian 
kami telah makan 
sebagian yang lain! ', 
maka Allah pun 
memberinya izin dengan 
dua tarikan nafas; sekali 
saat musim dingin dan 
sekali saat musim panas. 
Maka apa yang kalian 
rasakan berupa udara 
panas berasal darinya, 
begitu juga udara dingin 
yang kalian rasakan 
berasal darinya." 


505 


(ji-acVl Lui=>. (Jla t5^' Jll 

l n (jc. ^JLLa jjl Lb la 
AjIc. iil ^glla J jjoij JlUlI 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Umar bin 
Hafsh bin Ghiyats] 
berkata, telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





(ji-aC-VI (jC Aji JjC jjIj -j^jj 


menceritakan kepada 
kami [Bapakku] ia 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Shalih] dari 
[Abu Sa'id] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tundalah 
shalat Zhuhur (hingg 
panas mereda), karena 
panas yang sangat 
menyengat berasal dari 
hembusan jahannam." 
Hadits ini dikuatkan oleh 
[Sufyan] dan [Yahya] 
dan [Abu Awanah] dari 
[Al A'masy]. 


506 


^^l^jl Ujik (Jll 4 w l'j'i 

^1 (jt t_lA J (jJ JJJ l'w«in 

2jI ^jILa ^jill ^ li£Jla ^jtail! 
jjl 51 jl -H j^jI ilLij <j1c iiil 

IjjIj jJSa. JjjI AJ JUa (jj^-i 

-oil ^^i-a t5 _ull (jua J jBll 
^-ia (j-o ^^Jl o^i-u f£jj ^iij^j <jic. 

i jijjU jaJI lili ~\ a 
(Jaili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam bin 
Abu Iyas] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami dari 
[Muhajir Abu Al Hasan] 
mantan budak bani 
Taimillah, ia berkata, 
aku mendengar [Zaid bin 
Wahb] dari [Abu Dzar 
Al Ghifari] berkata, 
"Kami pernah bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam suatu 
perjalanan, ketika ada 
mu'adzin yang hendak 
mengumandangkan 
adzan Zhuhur, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tundalah." Sesaat 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kemudian mu'adzin itu 
kembali akan 
mengumandangkan 
adzan. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun kembali 
bersabda: "Tundalah 
hingga kita melihat 
bayang-bayang bukit." 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya panas 
yang sangat menyengat 
itu berasal dari 
hembusan api jahannam. 
Maka apabila udara 
sangat panas menyengat 
tundalah shalat (hingga 
panas) mereda." Ibnu 
'Abbas berkata, "Maksud 
dari firman Allah: 
tataqayya'u (Qs. An 
Nahl: 48) adalah 
condong." 


507 


Jla (jl-ojll jjI Ijila. 
Jla fj jA jJ! (jc- S m ui 

( _ s ic- aU9 j» lall (>5 Il-a3 (J n 'a *\\ 

L^js jl jSia AcAUl j^jia jjiall 

(jl L. la 1 (ji (Jli £j UiUaC Ijj^l 

5la JlLyla p/g-i (jc- JIjju 
jijiki VI j<V«< Cf~ ls^j^" 

j!i£li 1-iA (^lia (j ' " ' « i li 

Ailia. (jj jil ^jc. ^Ua ^ jlLi 
i21 jjI Jla ^jI 5-» J^ ^ «'g 

(_j jlui Jjij (jl JJ^I aJ Ailia. 

Jlaa Ajjj£j ^jic- j-ic lil jia 

UJ.3 ja!>lLlVljJ IjJ AUlj 1 h • '—J 

JIS r; r*i<Ti,i Ini ^iiij 
lijl juilj AjiJI ^ic- tlilb jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Anas bin Malik], ketika 
matahari panas terik 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam keluar 
rumah melaksanakan 
shalat Zhuhur, kemudian 
beliau naik ke atas 
mimbar dan 
menyebutkan tentang 
hari kiamat. Beliau 
sebutkan bahwa pada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



saat itu terdapat perkara 
yang besar, kemudian 
beliau katakan: "Siapa 
ingin bertanya maka 
bertanyalah. Dan 
tidaklah kalian bertanya 
kepadaku tentang 
sesuatu kecuali aku akan 
kabarkan kepada kalian 
selama aku masih berada 
di tempaku ini." Tiba- 
tiba para sahabat 
menangis, dan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam terus 
mengulangi: 

"Bertanyalah kepadaku." 
Maka berdirilah 
'Abdullah bin Khudzafah 
As Sahmi seraya 
berkata, "Siapakah 
ayahku?" Beliau 
menjawab: "Ayahmu 
Hudzafah." Kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam meminta lagi: 
"Bertanyalah kepadaku." 
Maka bangkitlah 'Umar 
dari posisi duduk 
berlututnya lantas 
berkata, "Kami ridla 
Allah sebagai Rabb, 
Islam sebagai agama dan 
Muhammad sebagai 
Nabi." Lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam terdiam 
sejenak kemudian 
bersabda: "Barusan 
diperlihatkan kepadaku 
surga dan neraka dari 
balik dinding ini, aku 
tidak lihat kebaikan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







sebagaimana 
keburukan." 


508 


jjVv 1 ^ 1j i« 1 J«'ij 4 '„ i\i i i j. 'i 

» ' ' J - £ s 'j * 
4 (jU 1 i l"ll.n'lj 5 1-v jj.iiiullj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
'Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Minhal] 
dari [Abu Barzah], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat 
shubuh, dan salah 
seorang dari kami dapat 
mengetahui siapa orang 
yang ada di sisinya. 
Dalam shalat tersebut 
beliau membaca antara 
enam puluh hingga 
seratus ayat. Dan beliau 
shalat Zhuhur saat 
matahari sudah condong, 
shalat Ashar saat salah 
seorang dari kami pergi 
ke ujung kota dan 
matahari masih terasa 
panas sinarnya. Dan aku 
lupa apa yang dibaca 
beliau saat shalat 
Maghrib. Dan beliau 
sering mengakhirkan 
pelaksanaan shalat 'Isya 
hingga sepertiga malam 
lalu melaksanakannya 
sampai pertengahan 
malam." [Mu'adz] 
berkata, Syu'bah berkata; 
"Aku pernah berjumpa 
denganya pada suatu 
hari, berkata, Atau 
sepertiga malam'." 


509 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





i tltr. Vil-v jji-vjll "lir. jji 
USlll lillLo (jj (Jjijl (jC. ^jjjiJI 

\r^. .Al (J j' "j i «ti 1 iitr^. i \i 

iW IjjUj ( _ s ic 


kepada kami 
[Muhammad] -yakni 
Ibnu Muqatil-berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami ['Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Khalid bin 
'Abdurrahman] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ghalib Al Qaththan] 
dari [Bakar bin 
Abdullah Al Muzani] 
dari [Anas bin Malik] ia 
berkata, "Jika kami 
shalat di belakang 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada 
shalat Zhuhur saat udara 
panas, kami sujud 
beralaskan pakaian kami 
untuk menghindari 
panasnya pasir." 


510 


jULk Ulja (Jll (jLiutill jjl Lilja 
jljjj (jj JJ^C (jc Jjj (jjl jA 

AjIc ^jii-a (^JJjl (jLuiUC 
Uji «'i j 1 » U n 4jjAa]Lj ~ j=I^J 

( _ s -uiC (Jla o jjiai 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu AN 
Nu'man] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] -yaitu 
Ibnu Zaid- dari [Amru 
bin Dinar] dari [Jabir bin 
Zaid] dari [Ibnu Abbas], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
melaksanakan shalat di 
Madinah sebanyak tujuh 
dan delapan, yaitu shalat 
Zhuhur, Ashar, Maghrib 
dan 'Isya'." Ayyub 
berkata, "Barangkali hal 
itu ketika pada malam 
itu hujan." Ibnu Abbas 
berkata, "Bisa jadi." 


511 


jYlall (jj ^aJAljjJ Ujii. 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





^»L2d& (jc j «a1 jc. (jj (jjijl Ijj la 

(J JJJJ (jlSjlll 4jijlc (jl 4jjl (jC 

* ^ * o' '? 

( _ s lLaJ alLij 4-UC Aljl ( _ £r l*-a 

(j-0 ^^i-J ^] (^pIAJjjll^g I o» 11 

^»L2uA (jC A-alLjl ^jl (Jll j)tfrijAa 


kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Anas bin 
'Iyadl] dari [Hisyam] 
dari [Bapaknya] bahwa 
[Aisyah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat 
Ashar sedangkan 
matahari belum berlalu 
dari kamarnya (rumah 
Aisyah)." [Abu 
Umamah] menyebutkan 
dari [Hisyam], "Dari 
dalam kamarnya (posisi 
cahayanya)." 


512 


(jc cluill UjAk (Jll 4jjj3 IjjSi. 
(jC OJJC (jC (jjl 
<&\ ^jij-a (J > UJ J cjKjSjlc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Ibnu Syihab] dari 
[Urwah] dari [Aisyah], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat Ashar 
sementara matahari yang 
ada dikamarnya belum 
menampakkan bayang- 
bayang." 


513 


(jjl l^JJ^ f*.!* 1 iSii, 
oj^)C (jc £gjA_)!l (jc 4 Vnr. 

( _ s iLa jlll (jlSSSlj 4 ?n')lc (jC 
^9 Ajtllla (jn^t'MI j j^ull 

' . V" "'J ' ■"* ' '' i-H 0 ; j lillLi 
(j| (_^a (j.iauill^ a , ^Q"v (jjl j 

3^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu 'Uyainah] 
dari [Az Zuhri] dari 
['Urwah] dari [Aisyah] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat Ashar sementara 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







matahari muncul dari 
dalam kamarku dan 
belum nampak bayang- 
bayang." [Malik] dan 
[Yahya bin Sa'idl dan 
[Syu'aib] dan [Ibnu Abu 
Hafsh] menyebutkan, 
"Sementara matahari 
belum lagi nampak 
bayangannya." 


514 


2j JUa ^Lvl ojjj ypJ JSc. 

1 i t**ni,.<j 2 i-v jj n itillj 2 iiAill 
j I i ^li.'i jKji 'J""" * u'* 

lg-La a jill «j^j u^J 4-^*-^ 

(j* (_!*•*' 1 U J ' s 1 J 

2 M «\| \l /j flfifl , 1 J«'lj 2 iti. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqatil] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Auf] dari [Sayyar 
bin Salamah] berkata, 
"Aku dan bapakku 
datang menemui [Abu 
Barzah Al Aslami]. Lalu 
bapakku berkata 
kepadanya, "Bagaimana 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat 
yang diwajibkan?" Abu 
Barzah menjawab, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat Zhuhur, yang 
kalian sebut sebagai 
waktu utama, saat 
matahari telah 
tergelincir, shalat Ashar 
ketika salah seorang dari 
kami kembali dengan 
kendaraannya di ujung 
Kota sementara matahari 
masih terasa panas 
sinarnya. Dan aku lupa 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







apa yang dibaca beliau 
saat shalat Maghrib. 
Beliau lebih suka 
mengakhirkan shalat 
'Isya yang kalian sebut 
dengan shalat 'atmah, 
dan beliau tidak suka 
tidur sebelum shalat Isya 
dan berbincang-bincang 
sesudahnya. Dan beliau 
melaksanakan shalat 
Shubuh ketika seseorang 
dapat mengetahui siapa 
yang ada di sebelahnya, 
beliau membaca enam 
hingga seratus ayat." 


515 


jc. A aUiia ju Alll Ajc UjJLa 
(jj Alll -UO (jj (jlalaj (jt lillLa 

jjij -u j i a» SI ^IjLaj u£]ll 

ajui j j U' ; ' ,a 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Ishaq bin 
'Abdullah bin Abu 
Thalhah] dari [Anas bin 
Malik] berkata, "Kami 
pernah shalat Ashar 
kemudian orang-orang 
keluar menuju Bani 
Amru bin Auf, dan 
kami dapati mereka 
sedang melaksanakan 
shalat Ashar." 


516 


q\ 'a ir. (jj j5Lj jjI Ijjj^ (J^ 

l ll 1*1..»'« (J15 L 0 1 (J J LU (j 1 
«i l 'l l\ . jO , Jj L„ j, 

J l a» SI ''^j sljA^ja lillLa 
(JiSI SiL^all aJSA La Ic. lj dlSaS 

»"4 r ^. k ti, j j. ~i \l (Jl 5 r* i ,\ r ^. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Muqatil] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Utsman bin Sahi bin 
Hunaif] berkata, "Aku 
mendengar [Abu 
Umamah bin Sahi] 
berkata, "Kami pernah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shalat Zhuhur bersama 
'Umar bin 'Abdul 'Aziz. 
Setelah selesai kami 
keluar mendatangi [Anas 
bin Malik], dan saat itu 
kami dapati mereka 
sedang melaksanakan 
shalat Ashar. Maka aku 
pun bertanya, "Wahai 
paman, shalat apakah 
yang kamu kerjakan 
ini?" Dia menjawab, 
"Shalat Ashar. Saat 
seperti inilah shalat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
pernah kami lakukan 
bersamanya." 


517 


(Jll (jl-ojll jjI 
^Vi'l-s (Jli dsjA Jl (j^ S '3* ' " 
*&)l (J JJ-aj (_jLSJL§ lillLa (jj (Jjijl 
Jj-aJ j Uji j AjIc- auI |Jla 
<Lik AjLaj J* ^juSu'MI j i taa 11 
Jljstll (LlAljJI iljAid 
«a» Jj4 » Q ''^j .a ^jnSu'MIj uufl 

oj^j jl (Jliil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhrii] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melaksanakan shalat 
Ashar saat matahari 
masih meninggi. Dan 
jika ada seseorang pergi 
menemui keluarganya 
kemudian kembali, maka 
ia akan mendapati 
matahari masih tinggi. 
Sedangkan sebagian 
desa jaraknya dengan 
Madinah ada yang 
berjarak sampai empat 
mil atau sekitar itu." 


518 


1 'a . jjj jlil ^jc, Ujii, 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





(jC t- i g l'j'i jjjl jjt lillLa Ijjjkl 
LLo <_l&lill i ■ {&t jj aJ j. ^iiU 


kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Anas bin 
Malik] berkata, "Kami 
pernah melakanakan 
shalat 'Ashar, dan jika 
salah seorang dari kami 
pergi ke Quba 
mendatangi mereka 
(penduduk), maka 
matahari masih tinggi." 


519 


(JUj i 'a',, jj jjj au| AjC- Ujii 

Ajc- (jc. £3U (jc- lillLo 
o!)LLa 4j jij (_sill (Jla alLij 4j1c 

(JlagJLaj <GaI JJj LajlS jj-axll 
(^LjJI CllJJj j»Sj^j Juli ^JC- jjl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Nafi'] 
dari [Abdullah bin 
Umar], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang yang 
kehilangan shalat Ashar 
(dengan berjama'ah) 
seperti orang yang 
kehilangan keluarga dan 
hartanya." Saat 
menafsirkan ayat: '(Dia 
sekali-kali tidak akan 
mengurangi) ' (Os. 
Muhammad: 35) Abu 
Abdullah berkata, "Bila 
kamu membunuh 
seseorang atau kamu 
mengambil hartanya." 


520 


(jj ^j^j Uj^i £J13 ^L2iA 

S j jc. S^JJJ USlla ftjLall 
liljj (j-a tjl3 alLlj 4jlc iil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kami [Yahya bin Abu 
Katsir] dari [Abu 
Qilabah] dari [Al Malih] 
berkata, "Kami pernah 
bersama [Buraidah] pada 
suatu peperangan saat 
cuaca mendung, lalu ia 
berkata, "Segeralah 
laksanakan shalat 
Ashar! Karena Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
bersabda: "Barangsiapa 
meninggalkan shalat 
Ashar sungguh hapuslah 
amalnya." 


521 


(JjC-Lajjil Ujik (Jll AjjULi (jj 
Alll Alt (jj JJ^)^ (jc- t_>»^ (jt 

LiS ujj^ 1 p^j (3-^ 

(jiiaiall ^ jlla (JjS Jc 
1 j3 1 jliala l^Jj^C- (1Jj3j 
^ _jlla (3^3 Aa^j ^f"JJ 

aSjj jli 'V 1 jiail (JjC-l-alal 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Humaidi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
dari [Qais] dari [Jarir bin 
Abdullah] berkata, 
"Pada suatu malam kami 
pernah bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lalu 
melihat ke arah bulan 
purnama. Kemudian 
beliau bersabda: 
"Sesungguhnya kalian 
akan melihat Rabb 
kalian sebagaimana 
kalian melihat bulan 
purnama ini. Dan kalian 
tidak akan saling 
berdesakan dalam 
melihat-Nya. Maka jika 
kalian mampu untuk 
tidak terlewatkan untuk 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







melaksanakan shalat 
sebelum terbit matahri 
dan sebelum 
terbenamnya, maka 
lakukanlah." Beliau 
kemudian membaca 
ayat: '(Dan bertasbihlah 
sambil memuji Rabbmu 
sebelum terbit matahari 
dan sebelum 
terbenamnya) ' (Qs. 
Qaaf: 39). Isma'il 
menyebutkan, 
"Kerjakanlah dan sekali- 
kali jangan sampai 
kalian terlewatkan." 


522 


(jUj i 'a . ,. jjj 1JC. 1 Y« ^ 

(Jc- jUjJI ,j jje iMji Uji», 
dlj^y j'*JAJ* i^'^p^ 

(JlJ ^liuj illl C5 i-a «Uli 

(JjIIIj a£j!>U £Sjs jj^Uij 

ajui o^LLa j ^>^ail a^LLa 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
telah menceritakan 
kepada kami [Malik] 
dari [Abu Az Zinad] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Para Malaikat 
malam dan Malaikat 
siang silih berganti 
mendatangi kalian. Dan 
mereka berkumpul saat 
shalat Fajar (Subuh) dan 
Ashar. Kemudian 
Malaikat yang menjaga 
kalian naik ke atas 
hingga Allah Ta'ala 
bertanya kepada mereka, 
dan Allah lebih 
mengetahui keadaan 
mereka (para hamba- 
Nya), 'Dalam keadaan 
bagaimana kalian 
tinggalkan hamba- 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







hambaKu? ' Para 
Malaikat menjawab, 
'Kami tinggalkan mereka 
dalam keadaan sedang 
mendirikan shalat. 
Begitu juga saat kami 
mendatangi mereka, 
mereka sedang 
mendirikan shalat'." 


523 


(jljj2i Ujik (Jl! p n 'i jjI tilik 

o!lLa (J-a SiLLi ^£i=j (53jj| |j| 

jj^i S la i i' liljjll bj j <!i!>LLa ^iils 
^Ilaj (ji ^lJj all o^/LLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika seeorang dari 
kalian mendapatkan 
sujud shalat Ashar 
sebelum terbenam 
matahari maka 
sempurnakanlah, dan 
jika mendapatkan sujud 
shalat Subuh sebelum 
terbit matahari maka 
sempurnakanlah. " 


524 


1JC. (jj jj jaJI lj& liiiSi. 
jjiJ Aji (jc- ^JC- 

' iluj Liia Lili tUj^j ^'"j 

^^J^ ljla*3 oljjjll oljjjll JaI 
(^jjl P Ual jj3 Ual jj3 1 jjac.ll 

Ji i jLii o^vi iLfti DaI 

ljJaC-13 Ij^ke j i a» 11 o^LLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah Al 
Uwaisi] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibrahim bin Sa'ad] dari 
[Ibnu Syihab] dari 
[Salim bin Abdullah] 
dari [Bapaknya] ia 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa dia 
pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




'alaihi wasallam 
bersabda: 
"Sesungguhnya 
keberadaan kalian 
dibandingakan ummat- 
ummat sebelum kalian 
seperti masa antara 
shalat 'Ashar dan 
terbenamnya matahari. 
Ahlu Taurat diberikan 



Kitab Taurat, kemudian 
mereka 

mengamalkannya hingga 
apabila sampai 
pertengahan siang hari 
mereka menjadi lemah 
(tidak kuat sehingga 
melalaikannya). Maka 
mereka diberi pahala 
satu qirath satu qirath. 
Kemudian Ahlu Injil 
diberikan Kitab Injil, 
lalu mereka 

mengamalkannya hingga 
waktu shalat Ashar, dan 
mereka pun melemah. 
Maka merekapun diberi 
pahala satu qirath satu 
qirath. Sedangkan kita 
diberikan Al Qur'an, lalu 
kita mengamalkannya 
hingga matahari 
terbenam, maka kita 
diberi pahala dua qirath 
dua qirath. kedua Ahlul 
Kitab tersebut berkata, 
'Wahai Rabb kami, 
bagaimana Engkau 
memberikan mereka dua 
qirath dua qirath dan 
Engkau beri kami satu 
qirath satu qirath. 
Padahal kami lebih 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







banyak beramal! ' Beliau 
melanjutkan kisahnya: 
"Maka Allah 'azza 
wajalla bertanya: 
'Apakah Aku 
menzhalimi sesuatu dari 
bagian pahala kalian? ' 
Mereka menjawab, 
'Tidak'. Maka Allah 
'azza wajalla berfirman: 
'Itulah karunia- Ku yang 
Aku berikan kepada 
siapa yang Aku 
kehendaki'." 


525 


^aIalu! ci^j cjii-o^ lzj^ ' j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Buraid] dari [Abu 
Burdah] dari [Abu 
Musa] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Perumpaman 
Kaum Muslimin, Yahudi 
dan Nashara seperti 
seseorang yang 
memperkerjakan suatu 
Kaum, mereka harus 
bekerja untuknya hingga 
malam hari, sementara 
mereka hanya beramal 
hingga sianghari. 
Mereka berkata, 'Kami 
tidak patut menerima 
upah darimu. Akhirnya 
orang itu 

memperkerjakan Kaum 
yang lain dan berkata, 
'Sempurnakanlah sisa 
hari yang ada, nanti 
kalian mendapatkan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bagian upah sesuai 
persyaratanku.' Maka 
mereka mengerjakan 
pekerjaan hingga hanya 
sampai waktu 'Ashar, 
mereka lalu berkata, 
'Kami kembalikan 
pekerjaan kepadamu.' 
Lalu orang itu 
memperkerjakan Kaum 
yang lain lagi. Maka 
Kaum tersebut bekerja 
menuntaskan sisa hari 
sampai matahari 
terbenam. Jadilah Kaum 
ini menyempurnakan 
pahala dua Kaum 
sebelumnya." 


526 


^ILoj USljij ^ja^ (jj 

Alii 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Mihran] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Awza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu An Najasyi 
Shuhaib] mantan budak 
Rafi' bin Khadij, ia 
berkata, "Aku pernah 
mendengar [Rafi' bin 
Khadij] berkata, "Kami 
pernah shalat Maghrib 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ketika salah 
seorang dari kami 
berlalu pergi, maka ia 
masih dapat melihat 
tempat sandal kami." 


527 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





A \* ui ljj,Ia (Jll j°» 7- (jj iLa ^ 
LtLa ^ (jc. ^jaI^jj] ,1tiii ^jc. 

j s-UiaJI j '"«''f j 1 j| 
Iil j (3=^c. 1 j» Sua 1 j»Alj bj 
l_jjl£ ^iLallj jiiS 1 jlajl 
allaj AjIc auI ^g-jill (jlS jl 


kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Sa'ad bin Ibrahim] dari 
[Muhammad bin 'Amru 
bin Al Hasan bin 'Ali] 
berkata, "Al Hajjaj 
pernah menunda 
pelaksanaan shalat, 
maka kami bertanya 
kepada [Jabir bin 
Abdullah]. Maka dia 
menjawab, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat Zhuhur ketika 
matahari telah condong, 
shalat Ashar saat 
matahari masih terasa 
panas sinarnya, shalat 
Maghrib ketika matahari 
telah terbenam, dan 
shalat 'Isya terkadang 
beliau mengikuti kedaan 
jama'ah; jika beliau lihat 
sudah berkumpul maka 
beliau segerakan, dan 
jika mereka belum 
berkumpul maka beliau 
akhirkan. Sementara 
untuk shalat Subuh, 
mereka atau beliau 
melaksanakannya saat 
pagi masih gelap." 


528 


^jc. lijc. ^1 ^jj OS^a 
^jlll i-a /JLlaj USJli A <Jla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Makki 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





i ll i-vfl , '"'j' j" 


kepada kami [Yazid bin 
Abu 'Ubaid] dari 
[Salamah] berkata, 
"Kami pernah shalat 
Maghrib bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika 
matahari sudah 
tenggelam tidak 
terlihat." 


529 




Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
[ Amru bin Dinar] 
berkata, Aku pernah 
mendengar [Jabir bin 
Zaid] dari [Abdullah bin 
Abbas] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melaksanakan shalat 
tujuh rakaat dengan 
jama' dan delapan rakaat 
dengan j ama'." 


530 


(jj Alll IjjAk (Jll (jjlaiJI 
j, A\\ tt^i £]U»>nji 

iill /'L ."^ (_jllj^-ttJI (JaiLi 
fit >* T \1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar] -yaitu 
Abdullah bin Amru- 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
dari [Al Husain] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Buraidah] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Abdullah bin 
Mughaffal Al Muzani], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kalian dikalahkan oleh 
orang Badui dalam 
menamakan 
(melaksanakan) shalat 
Maghrib kalian." 
'Abdullah bin Mughaffal 
Al Muzani berkata, 
"Orang Badui menyebut 
Maghrib dengan 'Isya 
(kerena mereka 
menunda pelaksanaan 
Maghrib hingga masuk 
waktu 'Isya)." 


531 


<ijaJI (JjIjII jcij ^^jll es-* J 
^jjijl (Jlll UjIc. (Jjali CijLa^l 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdan] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yunus] dari [Az 
Zuhri], [Salim] berkata, 
[Abdullah] 

mengabarkan kepadaku, 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
memimpin kami 
melaksanakan shalat 
'Isya pada waktu yang 
orang-orang 
menyebutnya dengan 
sebutan Atamah. Selesai 
shalat beliau berpaling 
dan menghadap ke arah 
kami seraya bertanya: 
"Tidakkah kalian 
melihat malam kalian 
ini? Ketahuilah, 
sesungguhnya pada 
setiap seratus tahun tidak 
ada seorang pun yang 
hidup di atas bumi akan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







tersisa." 


532 


(jc ^JAl^)jl (jj H ^jc. A \it *<\ 
(jLi^JI (jjl jjA ^^)-ftC (jj laa ^ 
AlC. (jj __>A-> lillLj (Jll (^j-lc (jj 
Atll ^U^i /L lili oiLLa (jiglll 

''^j (jl£ (JUa allij <ulc 

t ' z ' l - z * 2 s 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Sa'd bin Ibrahim] 
dari [Muhammad bin 
'Amru] -yaitu Ibnu Al 
Hasan bin 'Ali- ia 
berkata, "Kami pernah 
bertanya kepada [Jabir 
bin Abdullah] tentang 
shalatnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Ia lalu 
menjawab, "Beliau 
melaksanakan shalat 
Zhuhur jika matahari 
sudah condong, shalat 
Ashar saat matahari 
masih terasa panasnya 
(masih terang), shalat 
Maghrib ketika matahari 
sudah tenggelam, 
sedangkan shalat 'Isya; 
jika orang-orang sudah 
berkumpul maka beliau 
segerakan, dan jika 
belum maka beliau 
akhirkan. Dan waktu 
untuk shalat Subuh saat 
pagi masih gelap." 


533 


UJ.la £jls JJ^J (jJ jaj 

t . it g ui jj| (jc (Jjsc (jc t*°M 

Aj^j^I A-Jojlc (jl oj^)C (jc 

Ajlc iil ^jii-a «lili i} J^J aJC.ull3 
(jl (Jj3 lilljlj »1 jua 1L <Ll aHaj 

^jaj jjliu^illj ^.ti,."i\l il "i jir. 
^£jJC (J^ajVI (JaI (j-o A=J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari ['Urwah] 
bahwa [Aisyah] 
mengabarkan 
kepadanya, ia katakan, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
melaksanakan shalat 
'Isya ketika malam telah 
masuk sepertiga akhir 
malam ('Atamah), dan 
itu terjadi ketika Islam 
belum luas tersebar. 
Beliau tidak juga keluar 
hingga 'Umar berkata, 
'Para wanita dan anak- 
anak sudah tidur! ' Maka 
beliau pun keluar dan 
bersabda kepada orang- 
orang yang ada di 
Masjid: "Tidak ada 
seorangpun dari 
penduduk bumi yang 
menunggu shalat ini 
selain kalian." 



534 



UI i-H<»S ya ^\ (jt 

,g£ (_s*-o Ij^AS Lii^ u.^ a ' ^3 

"'u' ' s' ^ >~ ', ^ 

liaal3a ^ « jsj 

UI illuj AjIc alll t5 ilfl 

^Jy ?MI <aa J A]j / g jl a i ^ j 
( _ s ia. oiLLalL ^itll a^Joi Ia» J 

(jjUlI (j^i Aki (jjyl 4jl ~^°;li~- auI 
Jlii jl ^JJC. <C.IUI oAA t^ij-aJ 
^aSjJC. Aki <C-lUl oAA La 
jjI JlJ Jli jS^jill ^1 ^jAj V 
I 'l» « l n Laj lik^aa I 'a a j* (^jjj jii 

aAIc. auI ^U.-! auI (J j-uij 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Ala] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Umamah] 
dari [Buraid] dari [Abu 
Burdah] dari [Abu 
Musa] ia berkata, "Aku 
dan sahabat-sahabatku 
yang pernah ikut dalam 
perahu singgah pada 
tanah lapang yang 
memiliki aliran air, 
sedangkan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berada di 
Madinah. Di antara 
mereka ada beberapa 
orang yang saling 
bergantian mengikuti 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat 'Isya di 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



setiap malamnya. 
Hingga pada suatu 
malam, aku dan para 
sahabatku menjumpai 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam yang saat itu 
sedang sibuk dengan 
urusannya, sehingga 
beliau mengakhirkan 
pelaksanaan shalatr 'Isya 
hingga pada pertengahan 
malam. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar untuk 
menunaikan shalat 
bersama mereka. Selesai 
shalat beliau bersabda 
kepada orang-orang 
yang hadir: "Tetaplah 
kalian di tempat kalian, 
dan bergemberilah. 
Sesungguhnya termasuk 
dari nikmat Allah 
kepada kalian adalah 
didapatinya seorang pun 
saat ini yang 
melaksanakan shalat 
(Isya) selain kalian." 
Atau Beliau bersabda: 
"Tidak ada yang 
melaksanakan shalat 
pada waktu seperti ini 
kecuali kalian." Namun 
ia terlupa mana dari dua 
kalimat ini yang 
dikatakan beliau. Abu 
Burdah berkata, Abu 
Musa, "Maka kami 
kembali dengan gembira 
dengan apa yang kami 
dengar dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



535 


(jc- Jl » Lall is J\ jc ilA=JI .lila. 
iiil ( _ s ii-a <<iil (Jj^j (j'* jj^ es^ 

1* i»', r'*i^illj ,-1 , ! ;,»ll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Salam] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Abdul Wahhab 
Ats Tsaqafi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Khalid Al 
Hadza'] dari [Abu Al 
Minhal] dari [Abu 
Barzah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
suka tidur sebelum 
shalat 'Isya dan 
berbincang-bincang 
setelannya." 


536 


(jjl j& jLajiui jj UiLia 
jc jSLj jjl ^jjjik (Jli J^J 
UjJLa (Jl! (J5L jjl jA jLajlui 
(jjl ^j^jkl jLwjjS jj ^JlLa 
4-*-ajlc jl o j^)C jc 
AjIc Sll (Jj-a <jjl (J _&""J aJC.ul\l 

aljU ^1^. oUcaJLi ^Aj^jj 
(jl'" - f 1 r' ' ' 
(j-o Aki 1 A J^'J l-o cjl^a 

V j <JlI o^J^I J*' 

IjitSj <jjAa11j VI Aiijj (^glLaj 
(jVi'MI ' . LUU jl (jjj Laj3 jjlLaJ 

(jjS/i (jiii cab Jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub bin 
Sulaiman] -yaitu Ibnu 
Bilal- ia berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Bakar] dari 
[Sulaiman] -yaitu Ibnu 
Bilal- berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Shalih bin Kaisan] 
telah mengabarkan 
kepadaku [Ibnu Syihab] 
dari [TJrwahl] bahwa 
[Aisyah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mengakhirkan shalat 
'Isya hingga sepertiga 
malam yang akhir. Lalu 
'Umar pun berseru 
kepada beliau, 
"(Laksanakanlah) shalat, 
sebab para wanita dan 
anak-anak telah terlelap 
tidur." Maka keluarlah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



beliau seraya berkata: 
"Tidak ada seorangpun 
dari penduduk bumi 
yang menunggu shalat 
Isya ini selain kalian." 
Beliau tidaklah 
melaksanakan shalat 
seperti ini kecuali di 
Madinah. Dan mereka 
melaksnakan shalat 
antara hilangnya syafaq 
(cahaya kemerahan di 
langit) hingga sepertiga 
awal dari malam." 



537 



lilAk 

(jl^aC (jj *d)l LjC UjAi. (JU ^iU 

jilLij aJc auI auI (Jjajij 

Ia ji.ls <Ll l^ic. (J» i* 
p l;UaVi?«) p la-Li^ll ^ uaVj 

lilc. ^3^. p l*«U«Vi,,.l Ijjjjj 
(Jll ^J alluj AjIc .Uli ^jJj-a (c^l 
jhVn (J-ajVI (J* I (j/> Aki (jjijj 
V jie (jjl (jlSjJa^jJC. o^LLaJI 

(jjl (Aj« «lji Jlij pUaatj Cllla 

auI (J jj^J ^icl (JjSj (_>uljc. 

»1 uurlb 4jj] pLij 4j1c iill C5 ALa 

I j j' ..i I ^ (jjiull A3j t5-^ 

(jj j-at jila3 I jUa; - ;, „I j |jA9jj 

jlajl (ejlS iiuij ^jic Atll ijALa 
1 » , '-Ij pLi 4_uiij jlai) [jVI 4j]I 

(JiJll (jl 

U_jL-aJ jl f^JJ^V (-2il 
£ ' ' «jS «.UaC i ujj , „1 3 |.j£a 
ts Jt piuj 4jlc M ^jiLa j^-f^l 
(_)jiUC jjl oljjl LoSi oAj "Luilj 
I 'j'* 4juLLal (jjj pl LaC J AjjS 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud] 
-yaitu Ibnu Ghailan- 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Juraij] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Nafi'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdullah bin 
'Umar], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
suatu malam disibukkan 
dengan urusan sehingga 
mengakhirkan shalat 
'Isya. Dan karenanya 
kami tertidur di dalam 
masjid. Lalu kami 
terbangun, lalu tertidur, 
lalu terbangun lagi 
hingga akhirnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam keluar 
menemui kami seraya 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




bersabda: "Tidak ada 
seorangpun dari 
penduduk bumi yang 
menunggu shalat seperti 
ini selain kalian." Dan 
Ibnu 'Umar tidak 
mempermas alahkan 
apakah Beliau 
memajukannya atau 



mengakhirkan. 
Pelaksanakaannya. Dan 
Ibnu Umar tidur dahulu 
sebelum shalat Isya. 
[Ibnu Juraij] berkata, 
"Aku bertanya kepada 
['Atha'], lalu dia berkata, 
"Aku mendengar [Ibnu 
Abbas] berkata, "Pernah 
suatu malam Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengakhirkan 
shalat Isya hingga 
banyak orang tertidur, 
kemudian mereka 
terbangun, lalu tertidur 
lagi, kemudian 
terbangun lagi." 'Umar 
bin Al Khaththab lalu 
berdiri dan berkata, 
"Shalat." Atha' berkata, 
Ibnu Abbas, "Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
keluar dengan 
meletakkan tangan pada 
kepala, seakan aku 
melihat rambut beliau 
basah meneteskan air. 
Beliau kemudiaan 
bersabda: "Seandainya 
tidak memberatkan 
ummatku, niscaya aku 
akan perintahkan mereka 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







melaksanakan shalat 
'Isya seperti waktu 
sekarang ini." Aku (Ibnu 
Juraij) kemudian 
menanyakan kepada 
'Atha untuk memastikan 
kenapa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
meletakkan tangannya di 
kepalanya seabgaimana 
yang diberitakan oleh 
Ibnu 'Abbas. Maka Atha 
merenggangkan sedikit 
jari-jarinya kemudian 
meletakkan ujung 
jarinya di atas sisi 
kepala, kemudian ia 
menekannya sambil 
menggerakkan ke 
sekeliling kepala hingga 
ibu jarinya menyentuh 
ujung telinga yang 
dimulai dari pelipis 
hingga pangkal jenggot. 
Dia melakukannya tidak 
pelan juga tidak cepat, 
kecuali sedang seperti 
itu. Lalu Beliau 
bersabda: "Seandainya 
tidak memberatkan 
ummatku, niscaya aku 
akan perintahkan mereka 
melaksanakan shalat 
seperti waktu sekarang 
ini." 


538 


(Jjjiall (jC o3jI j 1 * la 
^jjII ji^ls tali (jJ (_jjoj1 (jc- 

Lol 1 (jjiLil! Jla 

La o!>LLa a£jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahim Al 
Muharibi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaidah] dari 
[Humaid Ath Thawil] 
dari [Anas bin Malik] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





(Jll lillLi (jj (jjijl £-Ajji JLLaa 


berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mengakhirkan shalat 
'Isya hingga pertengahan 
malam, setelah 
melaksanakan shalat 
beliau bersabda: 
"Manusia semuanya 
sudah selesai shalat lalu 
mereka tidur. Dan kalian 
akan senantiasa dalam 
hitungan shalat selama 
kalian menunggu 
pelaksanaannya." [Ibnu 
Abu Maryam] 
menambahkan; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yahya bin Ayyub] 
telah menceritakan 
kepadaku [Humaidl dia 
mendengar [Anas bin 
Malik] berkata, "Pada 
malam itu aku seolah 
melihat cahaya cincin 
Beliau." 


539 


Vir. 1 iN^UI lir. jji J'J"* 

(juai'ill p^ jBa (3^9 o^U-a ^^it 
p^ jila (Jj3 laaj ^fui 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qais], [Jarirbin 
Abdullah] berkata 
kepadaku, "Kami sedang 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam saat beliau 
melihat rembulan di 
malam purnama. 
Kemudian beliau 
bersabda: 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"Sesungguhnya kalian 
akan melihat Rabb 
kalian sebagaimana 
kalian melihat bulan 
purnama ini. Dan kalian 
tidak akan saling 
berdesakan dalam 
melihatnya. Maka jika 
kalian mampu untuk 
tidak terlewatkan 
melaksanakan shalat 
sebelum terbit matahari 
dan sebelum 
terbenamnya, maka 
lakukanlah, " Kemudian 
beliau membaca: '(Maka 
bertasbihlah sambil 
memuji Rabbmu 
sebelum terbit matahari 
dan sebelum 
terbenamnya) ' (Qs. 
Qaaf: 38). 


540 


Ujia. (Jli Jla. (jj 4jJlA Ujia. 
^1 (jt o^aa. _Jjl (a 'l'l'lk p^A 

allaj AjIc iill ^U.-i auI (J jjjj 

^UiA llj^a. pUVj (jjl Si 
-}jc (jj UI (jl ajJaa. (jc 
Lii la l^j a^)fa,l {J^& (jJ «"l' 
^Ui* 1 Vi s 's (jlia. IjjAa. (j1 a ■ "j 
(jj ^l (jc ojAa. jjI UjSa. 
^^iLa /L ; "1 (jc AjjI (jc auI lic. 

aJ!Lo illuj AjIc auI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hudbah 
bin Khalid] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammam] 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu Jamrah] 
dari [Abu Bakar bin Abu 
Musa] dari [Bapaknya], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
mengerjakan shalat pada 
dua waktu dingin, maka 
dia akan masuk surga." 
[Ibnu Raja'] berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammam] 
dari [Abu Jamrah] 
bahwa [Abu Bakar bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







'Abdullah bin Qais] telah 
mengabarkan kepadanya 
seperti ini." Dan telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq] telah 
menceritakan kepada 
kami [Habban] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Jamrah] dari 
[Abu Bakar bin 
Abdullah] dari 
[Bapaknya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti ini." 


541 


Ajlc iiil <l?f^ 1 ju~" ' "' 

jl (jvi«2vs. j vi l "i i i 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Ashim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] bahwa [Zaid bin 
Tsabit] telah 
menceritakan 
kepadanya, bahwa 
mereka pernah sahur 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian 
mereka berdiri untuk 
melaksanakan shalat." 
Aku bertanya, "Berapa 

J' I 

jarak antara sahur 
dengan shalat subuh?" 
Dia menjawab, "Antara 
lima puluh hingga enam 
puluh ayat." 


542 


ojAjl (jt 'n» ui Ujik o5Uc (jj 
Lak jjajuj (j-a l£.j9 Uals i nJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hasan bin 
Shabbah] telah 
mendengar [Rauh bin 
'Ubadah] telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





^ ^ Uli SlLnil Jl 

^^^jj^ ' n u -0 ^^O^ u-^ u^ 


menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan Zaid bin 
Tsabit makan sahur 
bersama. Setelah 
keduanya selesai makan 
sahur, beliau lalu 
bangkit melaksanakan 
shalat." Kami bertanya 
kepada Anas, "Berapa 
rentang waktu antara 
selesainya makan sahur 
hingga keduanya 
melaksanakan shalat?" 
Anas bin Malik 
menjawab, "Kira-kira 
waktu seseorang 
membaca lima puluh 
ayat." 


543 


(jc (_>uJjl (^l (jJ (JjcIaui) Ijj^a 
CS"^ (jc (jl iaJlm (jc. 

i " i A \ j'i i 'l» ui (jj (Jg-ul £Aul 4jl 
<C^)jal (jj5L) <_5-1a! J^i ul'il 

jaili "o^La (jl ^ 
alLij Ajlc iill t^-lj-a «&l (J J 


. Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abu Uwais] dari 
[Saudaranya] dari 
[Sulaiman] dari [Abu 
Hazm] bahwa dia 
mendengar [Sahi bin 
Sa'd] berkata, "Suatu 
kali aku pernah makan 
sahur bersama 
keluargaku, kemudian 
aku bersegera agar dapat 
melaksanakan shalat 
Subuh bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 


544 


Ujjil (Jli JJ^J (jJ js>J l '* 
t- il g i» (jjl (jc (Jjac (jc Clylll 

U' J£^' lW ""JJF isi'jP^ U^ 
<M \ ii 'i (jSjlli 4jj_i^I «Li-ojIc 

jiil (J^cwjj j - : '') dil_LojjJi]l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Laits] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





13 (j^Jaj^)AJ 1 "'l «lila 

S/ 'A Si ^ — .U jju>.ai jj i-s. (jg"j ' ' 


['Uqail] dari [Ibnu 
Syuhab] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Urwah bin Az Zubair] 
bahwa ['Aisyah] 
mengabarkan 
kepadanya, ia 
mengatakan, "Kami, 
wanita-wanita 
Mukminat, pernah ikut 
shalat fajar bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
menutup wajahnya 
dengan kerudung, 
kemudian kembali ke 
rumah mereka masing- 
masing setelah selesai 
shalat tanpa diketahui 
oleh seorangpun karena 
hari masih gelap." 


545 


^ 1« i b jj ^wiJ Cj^ ^3 
^1 (jc. <J>iiaj £ JC-^I 

(j-o i23j.ll (j-a (Jla allaj Ajlc 
^3 laJ (j! (Jj3 4jL£j ^iLal! 

(jl <Jj3 j. ^iU (j^s i23j.il 

j ' a» 11 ii3j.ll .133 (jnanill <^-SJ*J 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Zaid bin 
Aslam] dari [Atha bin 
Yasar], dan dari [Busr 
bin Sa'id], dan dari [Al 
A'raj] mereka semua 
menceritakan dari [Abu 
Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mendapatkan satu rakaat 
dari shalat subuh 
sebelum terbit matahari 
berarti dia mendapatkan 
subuh. Dan siapa yang 
mendapatkan satu rakaat 
dari shalat Ashar 
sebelum terbenam 
matahari berarti dia telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mendapatkan 'Ashar." 


546 


Ji! i alu J\ ^ auI ^jc- i *■* ^ 

(jc L. i \ l'j'i (jjl (jt lillLi lj^)iil 
(jC. (jA^,^]| .jjc jj A-aluj ^Jl 

(ji (Jla ^Ijjj <j1c iil 
iaa o!>(Ul (j-o 4i£j 
slLJI 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin YusufJ berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Abu 
Salamah bin 
Abdurrahman] dari 
[Abu Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mendapatkan satu rakaat 
dari shalat berarti dia 
telah mendapatkan 
shalat." 


547 


OLla (Jll jit jj (j UliAk 

AjIUJI ^1 jc. ojilS jc ^UiA 

(_g JJC 1» jjjll (JjiUC (jjl (jC 
^AU-ia^lj (jjj t >i^q (Jl^^j 
iill ( _ s i-a A ."^ (jl ^}ic (_J^jc 
^«J oiLLall jC ^i^J ^J'- 
^aJj (jn^t'MI (j^jjjj ^LiLall 

o-jUia jc 4 ;» l7i jc ^_iso Hj la 
(jjjUic jjl jc 4j]Ul1I IjI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
'Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] dari 
[Qatadah] dari [Abu Al 
Aliyah] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, "Orang- 
orang yang diridlai 
mempers aksikan 
kepadaku dan di antara 
mereka yang paling aku 
ridlai adalah ['Umar], 
(mereka semua 
mengatakan) bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
shalat setelah Shubuh 
hingga matahari terbit, 
dan setelah Ashar 
sampai matahari 
terbenam." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Musaddad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kami [Yahya] dari 
[Syu'bah] dari [Qatadah] 
aku mendengar [Abu Al 
Aliyah] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, "Orang- 
orang (para sahabat) 
menceritakan hadits ini 
kepadaku." 


548 


Ajlt Mil ^ji-a Mil (3 y^ij <Jll (3i 

lijj £iijJ oiU-aJI 1 JjaAi 
1 jjnanill L. laj a iLAc. 
i-iac 4jt_Aj ' ■ U3LJ ^ji siLL^all 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] dari [Hisyam] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Bapakku] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu 'Umar] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
kalian sengaja 
melaksanakan shalat 
ketika matahari sedang 
terbit dan juga ketika 
terbenamnya." Dan telah 
menceritakan kepadaku 
Ibnu 'Umar berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika matahari 
sedang terbit maka 
tundalah shalat hingga 
telah meninggi, dan jika 
matahari sedang 
terbenam maka tundalah 
shalat hingga 
menghilang." Hadits ini 
juga kuatkan oleh 
[Abdah]. 


549 


jji i uji (jc. dill Ajjc jf. 4JoLLol 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ubaid bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





aJJ U u 
^ajj (jjiAiill ^HaJ ^^i^ J-^all 
ptjJ^VI (jtj At-a3l (Jl «uni 


Isma'il] dari [Abu 
Usamah] dari 
['Ubaidullah] dari 
[Khubaib bin 
'Abdurrahman] dari 
[Hafsh bin Ashim] dari 
[Abu Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang dari dua 
macam jual beli, dua 
cara berpakaian dan dua 
shalat. Beliau melarang 
shalat setelah Shubuh 
sampai terbit matahari 
dan setelah Ashar 
sampai matahari 
terbenam. Melarang dari 
pakaian shama v dan 
duduk ihtiba v dengan 
satu kain sehingga 
menghadapkan 
kemaluannya ke langit. 
Dan beliau juga 
melarang dari jual beli 
Al Munabadzah dan Al 
Mulas amah." 


550 


(Jll i 'a',. j'; jjj *&| ^JC. Uiiii. 

Ajlc AUl ^U^l AUl (J JJ^J (jlj-aC 

- s W - 0 * j'. 

j J ° j*'- 'i'"-- 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah salah seorang 
dari kalian sengaja shalat 
ketika matahari sedang 
terbit dan atau ketika 
saat terbenam." 


551 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





^Aui 4il iLa Si 5j_3j (jj iUaC 
jij (_£jA-kJI 'l)» ui UI 

pluj aAIc iiil ^U^i auI (J j-uij 

^jn<u'MI t ■ Uau i a» 11 


'Aziz bin 'Abdullah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Shalih] dari [Ibnu 
Syihab] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Atha bin Yazid Al 
Junda'i] bahwa dia 
mendengar [Abu Sa'id 
Al Khudri] berkata, 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
shalat setelah Shubuh 
hingga matahari 
meninggi dan tidak ada 
shalat setelah Ashar 
hingga matahari 
menghilang." 


552 


^1 jjc. 4 w ui UiiSi. (Jla jAit 
(jl 'l (j' (j'j^"" (3' ^ 
i< 5 ^ 'i jU !v jc. < •'" t i 

Laj allij AjIc <i)l ^jli-a <&l 

lipiti g 'l t j l\ i y, 1 i,l il| J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Aban] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Abu At Tiyah] 
berkata, aku mendengar 
[Humran bin Aban] 
menceritakan dari 
[Mu'awiyyah] berkata, 
"Sungguh kalian telah 
mengerjakan suatu 
shalat (yang dilarang). 
Kami telah 

mendampingi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan kami 
tidak pernah melihat 
beliau melaksanakannya. 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Beliau telah melarang 
keduanya, yaitu dua 
rakaat setelah shalat 
'Ashar." 


553 


LuJLa ^^Uj (jj lak « Lu la 

ojjjA ^1 (jc gj-alc (jj (j^aia. 
Ajlc iill ^jij-a J J^J ^,3 
^)^a]| Jxj (jil^LLa (jC. 
i oa 11 .l*Jj (jnSu'MI ^ JaJ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Salam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdah] dari 
['Ubaidullah] dari 
[Khubaib] dari [Hafsh 
bin 'Ashim] dari [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang dari dua 
macam shalat; dua 
rakaat setelah Shubuh 
hingga terbit matahari 
dan dua rakaat setelah 
Ashar hingga matahari 
terbenam." 


554 


(jj jLak. LuAa. (jLaaill jjl LuAa 
(jjl (jc ^alj (jc il-Sjjl (jc Al j 
CliI j La£ Jj-aVli >aC 
likl ( _ 5 ^jl V (jjllaj (jjl^» la) 
JJC pl2i La jl-jj 'V j (JjIj / gllaj 
(jnSu'MI ^^alia Ij^^j V (jl 

Ljjjjc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nu'man] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu 'Umar] 
berkata, "Aku 
melaksanakan shalat 
sebagaimana aku 
melihat para sahabatku 
melaksanakannya. Aku 
tidak melarang 
seorangpun untuk 
melaksanakan shalat 
baik di malam hari 
maupun di siang hari, 
kecuali bila kalian 
sengaja mengerjakannya 
saat matahari sedang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







terbit atau ketika sedang 
terbenamnya." 


555 


Laj Atll ^il \ S j' La 4j 

j-» 1 jjj£ (glL^ u^J 

3xj jjja£jll ^jjaiJ litUi <J^L-a 
a g ■ ii^j La ■ ■ j AjJsi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Wahid bin 
Aiman] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] bahwa dia 
mendengar [Aisyah] 
berkata, "Demi Dzat 
yang telah mewafatkan 
beliau, beliau tidak 
pernah meninggalkan 
keduanya hingga beliau 
berjuma Allah, dan 
tidaklah beliau bertemu 
Allah hingga terasa berat 
mengerjakan shalat 
(tua). Beliau sering 
mengerjakan shalat 
dengan duduk, yakni dua 
rakaat setelah Ashar. 
Namun Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
mengenakannya di 
masjid karena khawatir 
akan memberatkan 
ummatnya, sebab beliau 
lebih suka meringankan 
mereka." 


556 


liljj La ^jJ^-l jjl<2ojlc- Clllli 
LS , /■ i V. j.^-.i\l W 'i jjrtvi. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Bapakku] - 
[Aisyah] berkata; yaitu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







anak saudara 
perempuanku-, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak pernah 
meninggalkan dua rakaat 
setelah shalat 'Ashar." 


557 


(Jll (JjtLiujiJ (jj ^jija Ijj la 

(jia/jJ! 3JO UuSi. (Jll * 1 
AjJujIc. (jt (jc JjjjVI (jJ 
(3 jIjij (j^J j»l (jliiSjlHl 

1 oa 11 ^aj (jliLSjj ?yj all 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Wahid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Asy Syaibani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Al Aswad] dari 
[Bapaknya] dari 
[Aisyah] berkata, "Dua 
rakaat yang tidak pernah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
tinggalkan baik secara 
sembunyi-sembunyi 
maupun terang-terangan 
adalah dua rakaat 
sebelum Shubuh dan dua 
rakaat setelah Ashar." 


558 


(Jll tjtjc (jj l^a a Hlla 
(Jll ~* 1 11) ^1 (jc- 4;» i'n lijii. 

(jl£ l^Jll %2$k Jk. 

(jjj*£j u^'^* j 1 ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Ar'arah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Ishaq] berkata, 
Aku melihat [Al Aswad] 
dan [Masruq] bersaksi 
atas [Aisyah] ia berkata, 
"Tidaklah Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendatangiku 
dalam suatu hari setelah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







'Ashar kecuali beliau 
shalat dua rakaat." 


559 


gJC j ^ajj ^oJijjj £i IjS (Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Fadlalah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
dari [Yahya] -yaitu Ibnu 
Abu Katsir- dari [Abu 
Qilabah] bahwa [Abu Al 
Malih] menceritakan 
kepadanya, ia berkata, 
"Kami pernah bersama 
[Buraidah] pada suatu 
hari yang mendung, ia 
lalu berkata, "Segeralah 
laksanakan shalat, 
karena Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
bersabda: "Barangsiapa 
meninggalkan shalat 
Ashar, sungguh telah 
hapuslah amalnya." 


560 


(Jll S J l n\ 'a Qj (jl jJaC UJ.la 
uj la Jls (Jjliaa /o Laa a 1 * la 

'A'll'iS il jji lir. ^jr. jju^i-v 

(_glila cs4^l U^)J-J^ 4jjI lJC 

(Jlla ALI pjjij AjIc iil 
jlll (Jjjjij lj UJ ' " 1 1 "J'*- ^ jail 
o^LLall (jc- 1 jiUj pl L_S)laJ £Jla 

Ijii'Urul'i :i1iS_ji l;l JSi, JIS 

.jiij ^Knj 4 jlc iill ( _ s -l*-a 
(jjl (3^J (3^9 (jjiAuill <L laj a 

(^[jlc. Cluall Li <Jla dia La 

j aji iil (jj (JIS Jal IjJj-a 

(_)j:UHj (jila j»5 (J5L L «■"■i (jjia. 
Claijjl UU" 1 T>ijj3 S^L-a31 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Tmran bin 
Maisarah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hushain] dari 
[Abdullah bin Abu 
Qatadah] dari 
[Bapaknya] berkata, 
"Kami pernah berjalan 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada suatu 
malam. Sebagian kaum 
lalu berkata, "Wahai 
Rasulullah, sekiranya 
Tuan mau istirahat 
sebentar bersama kami?" 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Beliau menjawab: "Aku 
khawatir kalian tertidur 
sehingga terlewatkan 
shalat." Bilal berkata, 
"Aku akan 

membangunkan kalian." 
Maka merekapun 
berbaring, sedangkan 
Bilal bersandar pada 
hewan tunggannganya, 
tapi rasa kantuknya 
mengalahkannya dan 
akhirnya iapun tertidur. 
Ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
terbangun ternyata 
matahari sudah terbit, 
maka beliau pun 
bersabda: "Wahai Bilal, 
mana bukti yang kau 
ucapkan!" Bilal 
menjawab: "Aku belum 
pernah sekalipun 
merasakan kantuk 
seperti ini sebelumnya." 
Beliau lalu bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
Azza Wa Jalla 
memegang ruh-ruh 
kalian sesuai kehendak- 
Nya dan 

mengembalikannya 
kepada kalian 
sekehendak-Nya pula. 
Wahai Bilal, berdiri dan 
adzanlah (umumkan) 
kepada orang-orang 
untuk shalat!" kemudian 
beliau berwudlu, ketika 
matahari meninggi dan 
tampak sinar putihnya, 
beliau pun berdiri 
melaksanakan shalat." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



561 


L» J-^ lH^ ^. Cji CP 

1 i .w i jjVv%.tl iji f.l -v i J li4.ll 

jU£ M. aj (Jiij (jiiauill CllJ^C- 
Clli£ La Ai\ [} jl^j Ij (Jli (Jjjjj3 

u^'^* ^5^1 (J^l t -r 1 J*J (J"<"'^l 
1» 1 j 1 ^1» W u l^ \ \ 'i , >ijij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Fadlalah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
dari [Yahya] dari [Abu 
Salamah] dari [Jabir bin 
'Abdullah], bahwa Umar 
bin Al Khaththab datang 
pada hari peperangan 
Khandaq setelah 
matahari terbenam 
hingga ia mengumpat 
orang-orang kafir 
Quraisy, lalu ia berkata, 
"Wahai Rasulullah, aku 
belum melaksanakan 
shaat Ashar hingga 
matahari hampir 
terbenam!" Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"Demi Allah, aku juga 
belum 

melakasanakannya. " 
Kemudian kami berdiri 
menuju aliran air 
(sungai), beliau 
berwudlu dan kami pun 
ikut berwudlu, kemudian 
beliau melaksanakan 
shalat Ashar setelah 
matahari terbenam, dan 
setelah itu dilanjutkan 
dengan shalat Maghrib." 


562 


— ~ Z oTm 1 p — -r 3 

(jj ^j^j-oj g ia 3 ^cjI lli la 
(jc- ^LaA liiSi. ^ll (JotLaLil 
^jjll (ji^lLa (jj (jjijl (jt oiljl 
^uij (ji (Jli ^luij 4j1c Alll (_gli>-a 

(J j£) 4 'i» a l a ^LoA (Jli ( _ s jjjjJi (Jli 
jj| Jli (_J jilll S3H*ll ^Ij i«J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] dan [Musa bin 
Isma'il] keduanya 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





£UoA (jlli. Jllj <&l ^JC. 
^jjill (jc Hl^a o51j3 Hl^a 


Malik] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
lupa suatu shalat, maka 
hendaklah dia 
melaksanakannya ketika 
dia ingat. Karena tidak 
ada tebusannya kecuali 
itu. Allah berfirman: 
'(Dan tegakkanlah shalat 
untuk mengingat-Ku) ' 
(Qs. Thaahaa: 14). Musa 
berkata, Hammam 
berkata, "Setelah itu aku 
mendengar beliau 
mengucapkan: '(Dan 
tegakkanlah shalat untuk 
mengingat-Ku) ' Abu 
Abdullah berkata; 
[Habban] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin Malik] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam seperti 
itu." 


563 


uJ^J Olla Jll J.luia IjjSi. 

er^' L$ J* es#=^ 

(—L "j (jAikll ^jj ^aC JiiJll 
(gilol t— l^S La Jll j iijuS 
lil_)ja Jll CllJ^C- j l a» SI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya Al 
Qaththan] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hisyam] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] - 
yaitu Ibnu Abu Katsir- 
dari [Abu Salamah] dari 
[Jabir bin Abdullah] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berkata, "Pada 
peperangan Khandaq 
'Umar bin Al Khaththab 
mengumpat orang-orang 
kafir, lalu ia berkata, 
"Hampir saja aku tidak 
melaksanakan shalat 
'Ashar kecuali setelah 
Matahari hampir 
tenggelam." Umar 
melanjutkan, "Maka 
kami berdiri menuju 
aliran air (sungai), 
kemudian beliau 
melaksanakan shalat 
'Ashar setelah matahari 
terbenam, dan 
dilanjutkan dengan 
shalat Maghrib." 


564 


\l «i ; i ,-VoTL : ,l JIS Ji;L\l 

^ J' ^stl\ i _ s Aj-aJj ^jjiaxo]I 
AjjAaII ^ji-aal [J Ali! Ijikl 

. ' ' * "~ ' S 's ' s 

/jKj li> i»', r"i^i\lj l^iiS 
oljJul o^LLa (j-a (Jjii) 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [AufJ berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Minhal] berkata, "Aku 
dan bapakku pergi 
berangkat menemui 
[Abu Barzah Al 
Aslami], bapakku lalu 
berkata kepadanya, 
"Bagaimana Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat yang Maktubah 
(Wajib)?" Abu Barzah 
menjawab, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shalat Zhuhur yang 
kalian sebut sebagai 
waktu utama saat 
Matahari tergelincir, 
shalat 'Ashar ketika 
seseorang dari kami 
pulang menemui 
keluarganya di ujung 
Kota, maka matahari 
masih terasa panas 
sinarnya. Dan aku lupa 
apa yang dibaca beliau 
saat shalat Maghrib. Dan 
beliau lebih suka 
mengakhirkan 
pelaksanaan shalat 'Isya 
yang kalian sebut 
sebagai waktu 'Atamah, 
beliau tidak suka tidur 
sebelum 'Isya dan 
berbincang-bincang 
setelahnya. Dan beliau 
melaksanakan shalat 
Shubuh ketika salah 
seorang dari kami dapat 
mengetahui siapa yang 
berada di sampingnya, 
beliau membaca antara 
enam hingga seratus 
ayat." 


565 


(Jll £-llla]l (jJ «lili ^JC- Ijjia. 
oj5 UiiAi. Jjiikll ^ic jjI UiiAk 
(jlaaJI 1 ijUi'i! JUj JLk (jj 
■ " iSj (j-a IjJji 1 *'}''*- t-jljj 

UjI jja. IjIc.5 Jlaa ilii A-aUa 

AjIc. 2ll ^U^i f-jlll IjjJajjlSlli 
jjlS (^ji^ Cllljl jiiuij 

p uj ^jLaa <iUl «Uli Jin 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Ash Shabbah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ali Al 
Hanafi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qurrah bin 
Khalid] berkata, "Kami 
pernah menunggu [Al 
Hasan] hingga 
memperlambat kami 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







hingga sudah dekat 
dengan waktu 
ditegakkannya shalat. 
Lalu dia datang dan 
berkata, "Kami diundang 
tetangga kami." 
Kemudian dia 
melanjutkan, [Anas bin 
Malik] menyebutkan, 
"Pada suatu malam kami 
pernah menunggu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam hingga sampai 
pertengahan malam. 
Lalu Beliau shalat 
bersama kami kemudian 
menyampaikan khuthbah 
kepada kami, sabda 
beliau: "Manusia sudah 
selesai melaksanakan 
shalat lalu mereka tidur. 
Dan kalian akan 
senantiasa dalam 
hitungan shalat selagi 
kalian menunggu 
pelaksanaannya." Al 
Hasan berkata, 
"Sesungguhnya suatu 
kaum senantiasa akan 
berada dalam kebaikan 
selagi mereka mananti 
kebaikan." Qurrah 
berkata, "Ini adalah 
hadits dari Anas, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


566 


(Jll (jl-ojll jjl IliAi. 
(^jj^lk (Jla <_£ jA jJI Jc. t* m uS 
jjlj ^)-aC- (^jj Alll ^Jt (jj £]lLi 

*)I)I AjC (jl 4 aJa ^1 (jjl 
Mil ^ji-a (^ul (^glLalll J-aC- 

Mil tji-a («Jjil ,ila ^ lila Ajllk 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





Sii J#i> (jic ^Jjll jA 

jA (_5^JJ V j^^J ^ 
4lW O^J^' J«-^ ts^ fJr' 


[Salim bin 'Abdullah bin 
'Umar] dan [Abu Bakar 
Ibnu Abu Hatsmah] 
bahwa [Abdullah bin 
'Umar] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat 'Isya pada suatu 
malam di akhir 
hayatnya. Selesai salam, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri dan 
berkata, "Tidakkah 
kalian melihat malam 
kalian ini? Ketahuilah, 
sesungguhnya setelah 
seratus tahun tidak akan 
ada orang pun di muka 
bumi ini yang tersisa 
dari mereka yang hadir 
pada malam ini." 
Kemudian orang-orang 
mengalami kerancuan 
dalam memahami 
pernyataan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tersebut 
hingga mereka 
memperbincangkannya, 
yakni apa yang maksud 
dengan seratus tahun 
tersebut?" Abdullah bin 
'Umar berkata, 
"Sesungguhnya maksud 
sabda Nabi, 'Tidak akan 
ada orang yang tersisa di 
atas bumi ini' adalah 
berakhirnya generasi 
tersebut'." 


567 


^j) 1 jjLiului jj ^aiti 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nu'man] berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



jlj LUUl I Aii-all 

l_lA.lll" (jJiil ^aliJa oAiC- (ji 

j! (_^u-aLLa £Jjl (jjj 1 * y 
<Ci!)Uj «.U*. UI (jlj (jjjLui 

u) jj^a ijls S j i»» j ^ilUj 

^)5U ^l lIuj (Jjjj Liijj £."U*.j 
/Lljll Aic- ^ i w' ^)5U Ui (jlj 
U.ua CliJ £j ilLa j 4j1c auI ^U«-i 
ciula »1 i w II ■ " UJ i a 

jilujj AjIc illl (_5-lLa ^jjill ^ i')»' 

La} -UI jJal -U ciJll auI £l2s 
duli Lijl Jla UlalUa 

Ijjli I jj^ajc Si P/j-^J ^jl^ I jjI 

V I L. iLij ^ la 3 jjjc 

lijl 4J«Jal V <<iilj Jlaa LjjjA 

VI <-ail (^a ikU L& La A\ ijlj 
(Jlj Uj-La IgJiuil (j^i Uj 
jj£| dijLLaj | j» j iTi ^ia. ( _ s j"" t ' 
jj| UjjJI ji*^ JjS CjM LLa 

jj£I jl La£ ^a tala j5U 

,_JJ tllkl U <Ul jJaV (JLl3 Uji-a 
'j'*- oj3j V dllLa IjlA La (J^lj^ 

iui dfl I4L j^l 5VI 

__)5U jjl Uj-La JSU dll^a Uj!>Uj 

jLUlill ^ Lili Jlj 

4-ail Uj-La JSI A 'J "J (^j»-; 
<U]c. Atll ^jii-a ^LjjJI Jl tjjlaa 
Uji) j oAic- ClkU^ali ^lUj 

3^ £-« j 1 »**- UjI Uljia 

^ ^alc-l illl (JjAjI La (J^S.J 
Ujia I jlSli Jij 3^ 

JllLaS 



kami [Mu'tamin bin 
Sulaiman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
'Utsman] dari 
['Abdurrahman bin Abu 
Bakar], bahwa para 
Ashhabush Shuffah 
adalah orang-orang yang 
berasal dari kalangan 
fakir miskin. Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Sallam bersabda: 
"Barangsiapa memiliki 
makanan cukup untuk 
dua orang, maka ajaklah 
orang yang ketiga. Jika 
memiliki makanan untuk 
empat orang hendaklah 
mengajak orang yang 
kelima atau keenam." 
Maka Abu Bakar datang 
dengan membawa 
makanan yang cukup 
untuk tiga orang. Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Sallam lalu datang 
dengan membawa 
makanan yang cukup 
untuk sepuluh orang." 
Abdurrahman bin Abu 
Bakar berkata, "Mereka 
itu adalah aku, bapakku, 
ibuku, -perawi berkata; 
aku tidak tahu ia 
mengatakan- isteriku 
dan pelayan yang biasa 
membantu kami dan 
keluarga Abu Bakar. 
Saat itu Abu Bakar 
makan malam di sisi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Sallam hingga waktu 
isya, dan ia tetap di sana 
hingga shalat 
dilaksanakan. Ketika 
Abu Bakar pulang di 
waktu yang sudah 
malam isterinya (ibuku) 
berkata, "Apa yang 
menghalangimu untuk 
menjamu tamu- 
tamumu?" Abu Bakar 
balik bertanya, "Kenapa 
tidak engkau jamu 
mereka?" Isterinya 
menjawab, "Mereka 
enggan untuk makan 
hingga engkau kembali, 
padahal mereka sudah 
ditawari." Abdurrahman 
berkata, "Kemudian aku 
pergi dan bersembunyi." 
Abu Bakar lantas 
berkata, "Wahai 
Ghuntsar (kalimat 
celaan)!" Abu Bakar 
terus saja marah dan 
mencela (aku). 
Kemudian ia berkata 
(kepada tamu-tamunya), 
"Makanlah kalian 
semua." Kemudian 
tamunya mengatakan, 
"Selamanya kami tidak 
akan makan. Demi 
Allah, tidaklah kami 
ambil satu suap kecuali 
makanan tersebut justru 
bertambah semakin 
banyak dari yang 
semula." Abdurrahman 
berkata, "Mereka 
kenyang semua, dan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



makanan tersebut 
menjadi tiga kali lebih 
banyak dari yang 
semula. Abu Bakar 
memandangi makanan 
tersebut tetap utuh 
bahkan lebih banyak 
lagi. Kemudian ia 
berkata kepada isterinya, 
"Wahai saudara 
perempuan Bani Firas, 
bagaimana ini?" 
Isterinya menjawab, 
"Tak masalah, bahkan 
itu suatu kebahagiaan, ia 
bertambah tiga kali 
lipatnya." Abu Bakar 
kemudian memakannya 
seraya berkata, "Itu pasti 
dari setan- yakni sumpah 
yang ia ucapkan-." 
Kemudian ia memakan 
satu suap lantas 
membawanya ke 
hadapan Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Sallam. Waktu itu antara 
kami mempunyai 
perjanjian dengan suatu 
kaum dan masanya pun 
telah habis. Kemudian 
kami membagi orang- 
orang menjadi dua belas 
orang, dan setiap dari 
mereka diikuti oleh 
beberapa orang -dan 
Allah yang lebih tahu 
berapa jumlah mereka-. 
Kemudian mereka 
menyantap makanan 
tersebut hingga 
kenyang." 



568 



Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





lillLa (*)J (Jail (jC ^1 (jC 

1 jjSiis (jj jsliJIj jUlI 1 jjSjJII 

(j! 3^ 3-°^ (_gjl Lajllj i 
A-ola^l jjjj (jlj (jbVl Ai > nj 


kepada kami ['Imran bin 
Maisarah] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Warits] 
telah menceritakan 
kepada kami [Khalid Al 
Hadza'] dari [Abu 
Qilabah] dari [Anas bin 
Malik] berkata, "Orang- 
orang menyebut-nyebut 
tentang api dan lonceng 
(dalam mengusulkan 
cara memanggil shalat). 
Lalu ada juga di antara 
mereka yang 
mengusulkan seperti 
kebiasaan orang-orang 
Yahudi dan Nahrani. 
Maka Bilal 
diperintahkan untuk 
mengumandangkan 
adzan dengan dua kali 
dua kali dan iqamat 
dengan bilangan ganjil." 


569 


1 jN-^l 1« . £JISi 3U\ i 1 «y 

- ? o' ' £ * " ° 

(jjjajj Vjl ^>-aC- (Jlaa J j^jII 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ibnu 
Juraij] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Nafi'] bahwa [Ibnu 
'Umar] berkata, "Ketika 
Kaum Muslimin tiba di 
Madinah, mereka 
berkumpul untuk shalat 
dengan cara 
memperkirakan 
waktunya, dan tidak ada 
panggilan untuk 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







pelaksanaan shalat. 
Suatu hari mereka 
memperbincangkan 
masalah tersebut, di 
antara mereka ada yang 
mengusulkan lonceng 
seperi loncengnya Kaum 
Nashrani dan sebagaian 
lain mengusulkan untuk 
meniup terampet 
sebagaimana Kaum 
Yahudi. Maka 'Umar 
pun berkata, "Mengapa 
tidak kalian suruh 
seseorang untuk 
mengumandangkan 
panggilan shalat?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian bersabda: 
"Wahai Bilal, bangkit 
dan serukanlah 
panggilan shalat." 


570 




Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Simak bin 
'Athiyyah] dari [Ayyub] 
dari [Abu Qalabah] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Bilal 
diperintahkan untuk 
mengumandangkan 
kalimat adzan dengan 
genap (dua kali dua kali) 
dan mengganjilkan 
iqamat, kecuali kalimat 
iqamat 'Qad qaamatish 
shalah (shalat telah 
dikumandangkan) '." 


571 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





k£ks ^ jc iiikli jJLL ijjiLi 

IJalllii lillLa (jj (jC- 
■ " i3j ljii*J (j i 1 J^)^ 1 (3^ (JjAjII 
1 j^j£ji3 4j j3^)*j «-^j-kij a^Llall 
ILijijlj l_jj^)jjaj jl Iju IjJJJ (j! 
(jlj (jljl^l (ji (3^! J-?^ 


kepada kami 
[Muhammad] -yaitu 
Ibnu Salam- berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami ['Abdul 
Wahhab Ats Tsaqafi] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Khalid Al Hadza'] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Ketika manusia 
sudah banyak (yang 
masuk Islam), ada yang 
mengusulkan cara 
memberitahu masuknya 
waktu shalat dengan 
sesuatu yang mereka 
bisa pahami. Maka ada 
yang mengusulkan 
dengan menyalakan api 
dan ada juga yang 
mengusulkan dengan 
memukul lonceng. Lalu 
diperintahlah Bilal untuk 
mengumandangkan 
kalimat adzan dengan 
genap (dua kali dua kali) 
dan mengganjilkan 
iqamat." 


572 


IjjJli. Ai)l AjC (jj (^ic UjAk 
JLk Hl^a ^kjAl^)jJ (jj (JjcLajai) 
lillLa gjj (jjijl (jc ^1 /jC 

(j1j (jl^VI ijilij j! 3^ j-Vll 

ClljSja (Jjcl-aliJ (Jli&iliVI JJjJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid] dari [Abu 
Qilabah] dari [Anas bin 
Malik] berkata, "Bilal 
diperintahkan untuk 
mengumandangkan 
kalimat adzan dengan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







genap (dua kali dua kali) 
dan mengganjilkan 
iqamat." [Isma'il] 
berkata, "Aku sampaikan 
masalah ini kepada 
[Ayyub], lalu ia berkata, 
'Kecuali kalimat iqamat 
'Qad qaamatish shalah 
(shalat telah 
dikumandangkan) '." 


573 


j!! i lL jj ^jc. ijjii 

i tj jj1 L° j', m »*3 . ^.U /> 's j', 
lili (Jjiull V (_ffJa Jal jjlia 

^ ' '— S 1 j| jjil SiLlallj 

^Jjay ^jik jSjy (JSj ij UI IjS 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
Az Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika panggilan shalat 
(adzan) 

dikumandangkan maka 
setan akan lari sambil 
mengeluarkan kentut 
hingga ia tidak 
mendengar suara adzan. 
Apabila panggilan adzan 
telah selesai maka setan 
akan kembali. Dan bila 
iqamat dikumandangkan 
setan kembali berlari dan 
jika iqamat telah selesai 
dikumandangkan dia 
kembali lagi, lalu 
menyelinap masuk 
kepada hati seseorang 
seraya berkata, 'Ingatlah 
ini dan itu'. Dan terus 
saja dia melakukan 
godaan ini hingga 
seseorang tidak 
menyadari berapa rakaat 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







yang sudah dia 
laksanakan dalam 
shalatnya." 


574 


i 'a . ,. j_i (jj *&| jjc. Ujii. 
(jj jji^jjl JjC. (jC lillLi lijji.1 
^jjl (jj l'""- (jj Alll .JJC. 

'l jl i\l X'i jl i — > "iSf 1 5 * i ^i» i y, 
■la l n UI (jl s^>f^l 4jl (jC 
lllaj lilljl ^Lgi Jta (^jiljl 

i2Lii ■••''!< lila Aj^UHj 

V J (JJijj V J (j^. (jijjill Clljj-a 

*0j| (J^aj^j (jA 4 mini 'i i» i " jjl 
allaj 4jle <&l 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Abdurrahman bin 
Abdullah bin 
Abdurrahman bin Abu 
Sha'sha'ah Al Anshari Al 
Mazini] dari [Bapaknya] 
bahwa ia mengabarkan 
kepadanya, bahwa [Abu 
Sa'id Al Khudri] berkata 
kepadanya, "Aku lihat 
kamu suka kambing dan 
lembah 

(pengenmbalaan). Jika 
kamu sedang 
mengembala 
kambingmu atau berada 
di lembah, lalu kamu 
mengumandangkan 
adzan shalat, maka 
keraskanlah suaramu. 
Karena tidak ada yang 
mendengar suara 
mu'adzin, baik manusia, 
jin atau apapun dia, 
kecuali akan menjadi 
saksi pada hari kiamat." 
Abu Sa'id berkata, "Aku 
mendengarnya dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 


575 


UjJLa jli .la m (jj 4-ui3 Hi^a 

jC. jC. ^jQ« (jj (^^^ ^"'j 

aill ^U^i (^jjII (jl^lli (jj (_>ujl 
Uajii Uj 1 jc- Ijl (jl£ alluj AjIc 
^ j i aJ Uj j_}*J (j^J ^»1 
^ g Uljl ^)iajjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Ja'far] 
dari [Humaid] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




[Anas bin Malik], bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam jika 
memerangi suaku kaum 
bersama kami, maka 
beliau tidak menyerang 
kaum tersebut hingga 
datangnya waktu shubuh 
(menunggu). Jika 
mendengar suara adzan, 
beliau 

mengurungkannya. 
Namun bila tidak 



terdengar suara adzan 
maka beliau 
menyerangnya." Anas 
bin Malik berkata, 
"Maka pada suatu hari 
kami keluar untuk 
menyerbu 

perkampungan Khaibar, 
kami lantas menunggu 
hingga malam hari. 
Ketika datang waktu 
pagi dan beliau tidak 
mendengar suara adzan, 
maka beliau menaiki 
tunggangannya 
sementara aku 
membonceng di 
belakang Abu Thalhah. 
Sungguh kakiku 
menyentuh kaki Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Anas bin 
Malik melanjutkan 
kisahnya, "Penduduk 
Khaibar keluar ke arah 
kami dengan membawa 
keranjang dan sekop- 
sekop mereka, ketika 
mereka melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam, maka mereka 
berkata, "Muhammad! 
Demi Allah, Muhammad 
dan pasukannya 
(datang)!" Kata Anas, 
"Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat 
mereka, beliau bersabda: 
"Allahu Akbar, Allahu 
Akbar, hancurlah 
Khaibar! Sesungguhnya 
kami, apabila 
mendatangi 
perkampungan suatu 
kaum, maka amat 
buruklah pagi hari yang 
dialami orang-orang 
yang diperingatkan 
tersebut) ' (Qs. Ash 
Shaffaat: 177). 


576 


i 'a',. jj jjj *&| ^jc- Uiiii. 
(jC t ■ i \ uj (^jjI (jt iSllLa UJJ^I 
,j (jt ^JjlSI iljj (jJ «UaC- 
^iLa A)jl Jjj^jj (juj.l^JI ^j 3t -" i 

jj» ji lil Jla illuj aAIc iul 

(jjjjill (JjSJ li (jia 1 jJ ji3 «.lili 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Atha bin 
Yazid Al Laitsi] dari 
[Abu Sa'id Al Khudri], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila kalian 
mendengar adzan, maka 
jawablah seperti apa 
yang diucapkan 
mu'adzin." 


577 


Ujjik Jla S 11 r-^a. jjj iUi iSlk 
Jla clijLkll (jj ^jaIjjI 

4jl (jj ^ nijr. 

AJja JI <J!La JUia UijjAjjULo 

jlll Jjj^jj IAa^-o (jl ^ ''l j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Fadlalah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
dari [Yahya] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







[Muhammad bin 
Ibrahim bin Al Harits] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
['Isa bin Thalhah], 
bahwa pada suatu hari 
dia mendengar 
[Mu'awiyyah] 
mengucapkan seperti 
(apa yang diucapkan 
mu'adzin) hingga 
ucapannya: "Wa 
asyhadu anna 
Muhammadar 
Rasulullah." 


578 


C5: i=lj <Jla oj^j ls ^j (jc- ^UiA 

(JjSj jiiljlj Ali! . J.'*' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Rahawaih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahab bin Jarir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] dari 
[Yahya] seperti itu, 
Yahya berkata, dan telah 
menceritakan kepadaku 
[Sebagian saudara kami] 
bahwa dia berkata, "Jika 
mu'adzin mengucapkan, 
'Hayya 'Alash shalah 
'(Marilah melaksanakan 
shalat) ', dia menjawab, 
"Laa Haula Walaa 
Quwwata Illaa Billah 
'(Tidak ada daya dan 
kekuatan melainkan 
dengan izin Allah) '. Dia 
berkata, "Demikianlah 
kami mendengar Nabi 
kalian shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda." 


579 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





^^ttii 3^ Cy* (J^ 

ojClll ajlA iljj ifrlll «.lili 
|j&*J« Cll 2uSu\lll o!ilall3 aIIjII 

't! dlla Aj^c. j (^ill 15 jA^-o 


'Ayyasy] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'aib bin Abu 
Hamzah] dari 
[Muhammad Al 
Munkadir] dari [Jabir 
bin Abdullah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
berdo'a setelah 
mendengar adzan: 
ALLAHUMMA 
RABBA HAADZIHID 
DA'WATIT TAMMAH 
WASHSHALAATIL 
QAAIMAH. AATI 
MUHAMMAD ANIL 
WASIILATA 
WALFADLIILAH 
WABATSHU 
MAQAAMAM 
MAHMUUDANIL 
LADZII WAADTAH 
(Ya Allah. Rabb Pemilik 
seruan yang sempurna 
ini, dan Pemilik shalat 
yang akan didirikan ini, 
berikanlah wasilah 
(perantara) dan 
keutamaan kepada 
Muhammad. 
Bangkitkanlah ia pada 
kedudukan yang terpuji 
sebagaimana Engkau 
telah j annj ikan) '. Maka 
ia berhak mendapatkan 
syafa'atku pada hari 
kiamat." 


580 


JUs i ^ *&l ic. Ujik 

^jl ^ah) ^jc. tlllLa U^jkl 

^ jJL^a ^1 JC. j£j 
auI (_si-a <&l (Jj-^J u'°J^J* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





i a ' a' f 'a' a s 


kami [Malik] dari 
[Sumayya] mantan 
budak Abu Bakar, dari 
[Shalih] dari [Abu 
Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seandainya 
manusia mengetahui apa 
(kebaikan) yang terdapat 
pada adzan dan shaf 
awal, lalu mereka tidak 
akan mendapatkannya 
kecuali dengan cara 
mengundi, niscaya 
tmereka akan 
melakukannya. Dan 
seandainya mereka 
mengetahui kebaikan 
yang terdapat dalam 
bersegera (menuju 
shalat), niscaya mereka 
akan berlomba-lomba. 
Dan seandainya mereka 
mengetahui kebaikan 
yang terdapat pada 
shalat Isya dan Shubuh, 
niscaya mereka akan 
mendatanginya 
walaupun harus dengan 
merangkak." 


581 


(jt (Jj^YI gj^ilcj ^£jljj]l 

1'v'iUi JIS j° Al 
<lo jji. jA (j-o IjiA (J*3 JLaa 

ii 'a * 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad] 
dari [Ayyub] dan 
[Abdul Hamid] sahabat 
Az Zayadi, dan [Ashim 
Al Ahwal] dari 
[Abdullah bin Al Harits] 
berkata, "Pada suatu hari 
ketika jalan penuh 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dengan air dan lumpur 
(becek) akibat hujan, 
[Ibnu 'Abbas] pernah 
menyampaikan khuthbah 
kepada kami. Ketika 
mu'adzin sampai pada 
ucapan: 'Hayya 'Alash 
shalaah (Marilah 
mendirikan shalat) ' ia 
perintahkan mu'adzin 
tersebut untuk 
menyerukan: 'Shalatlah 
di tempat tinggal 
masing-masing'. Lalu 
orang-orang saling 
memandang satu sama 
lain karena heran. Maka 
Abdullah bin Al Harits 
pun berkata, "Hal yang 
demikian ini pernah 
dilakukan oleh orang 
yang lebih baik darinya, 
dan itu merupakan 
kewajiban Mu'akkad 
(yang ditekankan)." 


582 


ifcSL j) <Jll ^Li3 <jic. 'M JlLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Salim bin 
Abdullah] dari 
[Bapaknya], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Bilal 
mengumandangkan 
adzan saat masih malam, 
maka makan dan 
minumlah sampai kalian 
mendengar adzan Ibnu 
Ummi Maktum." Perawi 
berkata, "Ibnu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







UmmuiMaktum adalah 
seorang sahabat yang 
buta, ia tidak akan 
mengumandangkan 
adzan (shubuh) hingga 
ada orang yang 
mengatakan kepadanya, 
'Sudah shubuh, sudah 
shubuh'." 


583 


(JUj i alu j'; (jj auI ^jc- Uj 

jil ^JC- (jt (jC- lillLo Ijjiit 

;JM Ls ijjii.i Jll J^C (jj 

■«■'.^.tt j\j)^l 1 i^V.I UI jl? 

•;Nr^-.\l d a" jl J ,5 j/Ioio-^ 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Nafi'] 
dari ['Abdullah bin 
'Umar] berkata, 
[Hafshah] mengabarkan 
kepadaku, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam jika 
mu'adzin telah selesai 
mengumandangkan 
adzan Shubuh, beliau 
melaksanakan shalat dua 
rakaat ringan sebelum 
mendirikan shalat 
Shubuh." 


584 


(jljj2i Ljjia. (Jll ^J» 'l jjl Ujik 
jjC. <iluj (jc. ^j-lkj (jC. 
AjIc iil (^glla (^fill jlS<2ijlc. 

jll jl°i«l«4. j'°>»^J jti.ij 

^llall o5LLa (j« "LallVIj «-lijll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Yahya] dari [Abu 
Salamah] dari [Aisyah], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat 
sunnat dua rakaat ringan 
antara adzan dan iqamat 
dalam shalat Shubuh." 


585 


i 'a . ajj (jj a)j| ^jc- UjAa. 
(jC- jlip (jJ Jii\ ^JC- (jC. lillLa 
jill (Jjjjj (jlj^C (jj AUl ^JC. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
['Abdullah bin Dinar] 
dari ['Abdullah bin 
Umar], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Bilal 
mengumandangkan 
adzan saat masih malam. 
Maka makan dan 
minumlah sampai ada 
seruan adzan oleh Ibnu 
Ummi Maktum." 


586 


U a-jlSl (jLojiui 1 'ii w Jia jjA j 

auI ^'^* <^f^l tj 1 -^ j» (jj auI 

U-° J^! L)l^ t" j' 
(JjL ji (_PjJ *JJ~" '" 

^cii tali jl (Jj^j (j' 

JjiJ Ji. (3lLil UaUaj 

o'' S* ' ' oso 

4 jj «J (jc lAAi (_3_j3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman At 
Taimi] dari [Abu 
'Utsman Al Hindi] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Adzannya 
Bilal tidaklah 
menghalangi seorang 
dari kalian, atau 
seseorang dari makan 
sahurnya, karena dia 
mengumandangkan 
adzan saat masih malam 
supaya orang yang 
masih shalat malam 
dapat pulang untuk 
mengingatkan mereka 
yang masih tidur. Dan 
Bilal adzan tidak 
bermaksud 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







memberitahukan 
masuknya waktu fajar 
atau shubuh." Beliau 
berkata dengan isyarat 
jarinya, beliau angkat ke 
atas dan menurunkannya 
kembali hingga berkata 
seperti ini." Zuhair 
menyebutkan, "Beliau 
berisyarat dengan kedua 
jari telunjuknya, salah 
satu jarinya beliau 
letakkan di atas yang 
lainnya, kemudian 
membentangkannya ke 
kanan dan kirinya." 


587 


Jll (jiajoil 1 'ii w 
(jc- M Anc Jll "Lilin! 

j £ (Jls ^lluj <jlc Atll 

[utC 1 L 0 ni j 1 'l" W 

(jj AjJt Ujik Jll ^^joi jii 
jc- l»aaJa (jj a I nl flll (jC- ^}JaC 

LP^ L)) ^1 
f' dw' lPJ« cr^ 'j^J^'j ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Usamah] 
berkata, ['Ubaidullah] 
menceritakan kepada 
kami dari [Al Qasim bin 
Muhammad] dari 
[Aisyah], dan dari 
[Nafi'] dari [Ibnu 
Umar], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda, (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepadaku 
[Yusuf bin 'Isa Al 
Marwazi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadll bin 
Musa] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
'Umar] dari [Al Qasim 
bin Muhammad] dari 
[Aisyah] dari Nabi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Bilal 
mengumandangkan 
adzan saat masih malam, 
maka makan dan 
minumlah sampai ada 
seruan adzan oleh Ibnu 
Ummi Maktum." 


588 


IjjAk (Jla - gJamljll (jjtkLil 1 '■' ^ 
oii^)j (jj! (jc £5 jj^^JI (jc JLk 
(jllj^jJI (JaLi (jj ^JC (jc 
alluj AjIc auI ^U.-i Atll (J jjuij 
IslS (jjjljl <ji (jjj (Jll 

C-L*i (j-al 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq Al 
Washithi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid] dari [Al 
Jurairi] dari [Abu 
Burdah] dari [Abdullah 
bin Mughaffal Al 
Muzni], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Di dua adzan 
(adzan dan iqamat) ada 
shalat sunah -beliau 
ucapkan tiga kali- bagi 
yang mau." 


589 


ijjJLa (Jll jllij (jj liaa < lij^a 
dia «ui (Jla 4 jj u5 Uiiii. (Jla jAic 
(jC (^jLLajVI ^)-<ilc (jj j^aC 
iSj (jjl^ill (jl^Ka i^UUa (jj (Jju! 
^ J j\\ L-llajlal (j-o (_)j:U ^la (jjl 
(j jjJjJJ jiijJJ 4_}]c Alll 

(jjlLaj [Sila j»A j ( a-Li j 4jic Alll 
(j£j ->]j t_Jjx-all (Jja (j'm^^ll 

(Jla*(^2i 4J&i\j jlSVl (jjj 

(jc Jljljl jjIj ^Jii. (jJ (jl-aic 

(J i\5 VI l 'i 1 1 jjN 1 i\ 5 1» A 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
berkata, aku mendengar 
[Amru bin Amir Al 
Anshari] dari [Anas bin 
Malik] berkata, "Jika 
seorang mu'adzin sudah 
mengumandangkan 
adzan (Maghrib), maka 
para sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam berebut 
mendekati tiang-tiang 
(untuk shalat sunnat) 
sampai Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam keluar, 
sementara mereka tetap 
dalam keadaan 
menunaikan shalat 
sunnat dua rakaat 
sebelum Maghrib. Dan 
di antara adzan dan 
iqamat Maghrib 
sangatlah sedikit 
(waktunya)." [Utsman 
bin Jailah] dan [Abu 
Daud] menyebutkan dari 
[Syu'bah], "Antara 
keduanya (adzan dan 
iqamat) tidak ada waktu 
kecuali sedikit." 


590 


^ e' - ? ^ o ' ° ' - 'o 'o' £ ,o 
« -v lii >il i'! jj 1 IW« 1 jjl ''l» 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Urwah bin Az Zubair] 
bahwa [Aisyah] berkata, 
"Jika mu'adzin selesai 
mengumandangkan 
adzan pertama dari 
adzan shalat Shubuh, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat dua 
rakaat ringan sebelum 
melaksanakan shalat 
fajar, yaitu ketika fajar 
sudah jelas masuknya. 
Kemudian beliau 
berbaring pada sisi 
kanan badannya hingga 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mu'adzin mendatangi 
beliau untuk 
mengumandangkan 
iqamat." 


591 


liiii £]13 jy jj jjj jiii jjc. liiiSi. 

(jj auI ^jc. (jc. (jLi^J! (jj (Jjia^S 
Jlalla (JiaJi (jj ^jc. (jc. SijjJ 

(jjj alujj 4jIc A)jl ^glla Jjjill 
(jjjbl (j£ (jlJ o!/lLa (jljbl (J^ 

' ' e .. r *? » ' *l * - 

eUi (jil Ajlliill ^ (Jla £j o!)LLa 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yazid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Kahmas bin 
Hasan] dari ['Abdullah 
bin Buraidah] dari 
['Abdullah bin 
Mughaffal] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Antara dua 
adzan (adzan dan 
iqamah) ada shalat 
(sunah)." Kemudian 
pada ucapan beliau yang 
ketiga kalinya, beliau 
menambahkan: "Bagi 
yang mau." 


592 


UjjLa (Jla AujI (jj 1 'i» w 
^\ (jc (jc ' . uA j 

^jill CliiiljJJj^JI (jj lillLi (jC 
(j-o aiuij AjIc Atll ^j-lj-a 
Ajjl (jj j l'jiC oAic liiali (_5-oj5 

L&la i La j i i^a j (jl^j 

1 jy\ 'i. aA ^j),^\f - ^j) a ^ l3 1 oJ 

£SL! (jj^jla S^ULall Cljjjai. lili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'allaa 
bin Asad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] dari 
[Ayyub] dari [Abu 
Qilabah] dari [Malik bin 
Al Huwairits], "Aku 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam 
rombongan kaumku, 
kami lalu tinggal di sisi 
beliau selama dua puluh 
hari. Beliau adalah 
seorang yang sangat 
penuh kasih dan sayang. 
Ketika beliau melihat 
ada kerinduan kami 
kepada keluarga kami, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







beliau bersabda: 
"Kembalilah kalian 
kepada mereka, 
bergabunglah bersama 
mereka, ajari mereka 
dan shalat bersama 
mereka. Jika waktu 
shalat telah tiba, maka 
hendaklah salah seorang 
dari kalian 
mengumandangkan 
adzan dan hendaklah 
yang mengimami shalat 
kalian adalah yang 
paling tua di antara 
kalian." 


593 


UjJLa (Jll ^jAl^)jJ (jj ^iluii ImK 
(j 11 ^jl ^JT*^ jail (jc. A \f tVi 

tS^j l£ ^ J ^ j CP 
AjIc. auI ^U^i ^jlll £i usili 

(j! (jJlJj-ttJI Jlljls __)£ui aiLlJ 

e i ( e' 1$ , i ? " f 

jl 51 jl p jjjI a} JUa (jjjd 

Si {Ja\ jua j J211 5kii 

^-^a (j-o ^>^JI SaJu (jl ^ILj j <iic. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Al Muhajir Abu Al 
Hasan] dari [Zaid bin 
Wahb] dari [Abu Dzar 
Al Ghifari] berkata, 
"Kami pernah bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam suatu 
perjalanan. Ketika ada 
mu'adzin yang hendak 
mengumandangkan 
adzan, beliau berkata 
kepadanya: "Tundalah." 
Sesaat kemudian 
mu'adzin itu kembali 
akan melakukan adzan, 
beliau kembali berkata,: 
"Tundalah." Kemudian 
ketika mu'adzin itu 
kembali hendak 
melakukan adzan untuk 
ketiga kalinya, beliau 
kembali berkata: 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"Tundalah hingga kita 
melihat bayang-bayang 
bukit." Setelah itu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya panas 
yang sangat menyengat 
itu berasal dari 
hembusan api 
jahannam." 


594 


UjAa jls ■ 'i i " jj ju &a < ulLla 

^1 (jc- «.Ia^JI aILL (jc jl 3° ' " 

CllJjJ^JI jj lillLo (jt 

(Jlla jgtiill (jlijjj alluj AjIc. 

Ia) ^iujj <j!c. 2)1 ^U^i ^jisi 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Khalid Al Hadzdza'] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Malik bin Al Huwairits] 
berkata, "Dua orang 
laki-laki datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, keduanya 
ingin melakukan suatu 
perjalanan. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: 
"Jika kalian berdua 
sudah keluar, maka (bila 
hendak shalat) adzan dan 
iqamatlah. Dan yang 
menjadi Imam 
hendaklah yang paling 
tua di antara kalian." 


595 


LllAa jli (jj 1 5.^. UjAa. 

(jc ^Si. (Jla jll Aic 

oAic UiSia (jjjjliii Ajfkj 
(J^wjj ^-^J (jj^j >^ic 

1 alLiJ Ajlc AUl ^U«-i AUl 

lV\kl r,°; r ;. ! M M li) j 'U. 1 5.U is*j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




kami [Ayyub] dari [Abu 
Qilabah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik], "Kami 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, saat itu kami 
adalah para pemuda 



yang usianya sebaya. 
Maka kami tinggal 
bersama beliau selama 
dua puluh hari dua puluh 
malam. Beliau adalah 
seorang yang sangat 
penuh kasih dan lembut. 
Ketika beliau 
menganggap bahwa 
kami telah ingin, atau 
merindukan keluarga 
kami, beliau bertanya 
kepada kami tentang 
orang yang kami 
tinggalkan. Maka kami 
pun mengabarkannya 
kepada beliau. 
Kemudian beliau 
bersabda: "Kembalilah 
kepada keluarga kalian 
dan tinggallah bersama 
mereka, aj arilah mereka 
dan perintahkan (untuk 
shalat)." Beliau lantas 
menyebutkan sesuatu 
yang aku pernah ingat 
lalu lupa. Beliau 
mengatakan: "Shalatlah 
kalian seperti kalian 
melihat aku shalat. Maka 
jika waktu shalat sudah 
tiba, hendaklah salah 
seorang dari kalian 
mengumandangkan 
adzan, dan hendaklah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







yang menjadi Imam 
adalah yang paling tua di 
antara kalian." 


596 


i' ^ (Jil (jj «&I iijc 

4 1 j\ i ^i (Jl 5 » i jjl "i-v . >> i 
«&il (J (jl Ujlili ISlLkj 

jitj (jlS |»ij^J ^J'- u 

VI «JjJ ( _ s ic (JjiLl £li (jjjJ u-jjj> 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Yahya] 
dari ['Ubaidullah bin 
'Umar] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Nafi'] berkata, " [Ibnu 
'Umar] pernah adzan di 
malam yang dingin di 
bukit Dlajnan. 
Kemudian ia berkata, 
"Shalatlah di tempat 
tinggal kalian!" Lalu dia 
mengabarkan kepada 
kami bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
memerintahkan seorang 
mu'adzin untuk 
mengumandangkan 
adzan, kemudian berseru 
setelah selesai adzan, 
"Hendaklah kalian shalat 
di tempat tinggal kalian 
pada malam yang 
dingin, atau saat turun 
hujan dalam perjalanan." 


597 


UjJLa (JlS (jjC (jj j°» t- lj^>j-kl 

Q J' "J « ** »" S <t iil 2oii^ 
^LjVIj pil j 'M ( _ s lj-a «lili 

P SiLLalL <jjla s*L?i 

Ia (_5^ o jjaJU (Jib 
«Uli ( _ s -lj-a «&! (J J-^J cS-iy (JJJ 
SilLajI ^Ulj lajVl ; ^Kji j «Ult 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ja'far bin 'Aun] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al 'Umais] 
dari [Aun bin Abu 
Juhaifah] dari 
[Bapaknya] berkata, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"Aku pernah melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di 
Abthah, lalu Bilal datang 
dan memberitahukan 
kepada beliau bahwa 
waktu shalat telah tiba. 
Kemudian Bilal keluar 
dengan membawa 
sebatang kayu (tongkat) 
dan menancapkannya di 
depan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Beliau 
kemudian melaksanakan 
shalat di tempat 
tersebut." 


598 


^ ^ •> ^ (jj ujc- CP- u^" 1 

jjjj V1j <_ji j ^jl^Jji 

' 'j* 3 ' 'i* *'''''' < " , '*" v ' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
['Aun] dari [Bapaknya], 
bahwa dia melihat Bilal 
mengumandangkan 
adzan. Aku lalu 
memperhatikan 
mulutnya bergerak ke 
sana dan ke sini saat 
mengumandangkan 
adzan." 


599 


Jla ^U.-! l&la JLkj Ajli. £&ui 

JhYu ;•";;„! ijii^tau 

lij 1 la £]U Silai! 
1 jijla a lij 1 jlLaa ISS j x\ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Yahya] dari [Abdullah 
bin Abu Qatadah] dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Ketika kami shalat 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam, beliau 
mendengar suara gaduh 
orang-orang. Maka 
setelah selesai, beliau 
bertanya: "Ada apa 
dengan kalian?" Mereka 
menjawab, "Kami 
tergesa-gesa mendatangi 
shalat." Beliau pun 
bersabda: "Janganlah 
kalian berbuat seperti 
itu. Jika kalian 
mendatangi shalat maka 
datanglah dengan 
tenang, apa yang kalian 
dapatkan dari shalat 
maka ikutilah, dan apa 
yang kalian tertinggal 
maka sempurnakanlah." 


600 


(jj Ijt m (jc <_SjA_>!l llt^a (Jll 
(jc SjJ^A (j 1 - (— uluill 

(^Jl (jC <iLi (^Jl jC ^ jAjll 
AjIc (_5-lj-a ^ J "1 (jc'ojjjA 

a^Scj S^L^all J j 1 j l'ji «la 

1 jJajli a£jl 3 Loj 1 jlLa3 i J il 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami dari [Az Zuhri] 
dari [Sa'id bin Al 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan dari [Az 
Zuhri] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika kalian mendengar 
iqamat 

dikumandangkan, maka 
berjalanlah menuju 
shalat dan hendaklah 
kalian berjalan dengan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







tenang berwibawa dan 
jangan tergesa-gesa. Apa 
yang kalian dapatkan 
dari shalat maka 
ikutilah, dan apa yang 
kalian tertinggal maka 
sempurnakanlah. " 


601 


UjJLa (JLs ^jaI^)jJ (jj £luii Lil^a 

o51j3 ^1 (jj Aill IjC. (jc JJJ^ 
( _ s iLa jil J J^J (3^^ 4jJ (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
berkata, [Yahya bin Abu 
Katsir] telah menulis 
kepadaku surat dari 
[Abdullah bin Abu 
Qatadah] dari 
[Bapaknya] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika iqamah 
telah dikumandangkan 
maka janganlah berdiri 
hingga kalian melihat 
aku." 


602 


(jj Ju\ juc. (jc. cs: iLj (jc. 

Ji\\ (3 Jlllli AjjI (jc. oiljl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Yahya] dari [Abdullah 
bin Abu Qatadah] dari 
[Bapaknya] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika iqamah 
telah dikumandangkan 
maka janganlah berdiri 
hingga kalian melihat 
aku, dan hendaklah 
kalian melakukannya 
dengan tenang." 


603 


(Jll <&l ^JC. (jj jj jaJI ^JC. liiii 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





a jlLaJa ^ ^ll Ijl] L_a jilall 
UjjjA (^ic- U!i5La3 ~K\\K* ^Jc. 


kepada kami ['Abdul 
'Aziz bin Abdullah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Shalih bin Kaisan] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah], bahwa 
suatu hari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar 
sementara iqamat sudah 
dikumandangkan dan 
shaf-shaf sudah 
diluruskan, hingga 
ketika beliau telah 
berdiri di tempat 
shalatnya dan kami 
menunggunya untuk 
segera takbir, beliau 
berlalu sambil berkata: 
"Tetaplah di tempat 
kalian." Maka kami tetap 
berdiri di tempat semula 
hingga beliau kembali 
kepada kami dengan 
kela basah karena sebab 
mandi." 


604 


(jj a Ijlla JIS (jl a i "j llUa 
(jc (^c-ljj^l liiia. Jll ■ '"'« j'; 

Jll L. Ua jA J a aS3a alLij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yusuf] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 
[Az Zuhri] dari [Abu 
Salamah bin 
Abdurrahman] dari 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Suatu hari iqamat sudah 
dikumandangkan dan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







orang-orang sudah 
merapikan shaf-shaf 
mereka, lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar dan 
maju ke depan untuk 
memimpin shalat 
padahal waktu itu beliau 
sedang junub. Beliau 
lantas berkata; "Tetaplah 
di tempat kalian." Beliau 
pun kembali ke rumah 
untuk mandi dan datang 
kepada kami dalam 
keadaan kepalanya 
basah, kemudian beliau 
shalat bersama mereka." 


605 


(jU±uS Luik iJLs jaJaj _jjl Ujik 

4 «U» UI «ui (Jla '«•»■'< (jc- 

jjUJll ^jc- (jj __)jU> U^)iil (JjSJ 

o_£ La M\\ (J jLij U Jlla 

^jnSu'MI Clljlfl ^i^. ^li-ai ^jl 
^ajLLall ^laSl La _U«J ciUjlj t_lJ*J 

jiiuij AjIc. auI (_gll<3 ^joII djlia 
lr^-. ' \\\\ Ig'itr^. li /u\j 

Uij (jUJaJ ^Huj 4j]c. 2jI 
^jij ^ LLbjj9 AjLa 

^jn^t'MI dlJ^C. La wUu ajui 
t_ljx-all IAuJU 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Yahya] berkata, Aku 
mendengar [Abu 
Salamah] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Jabir bin 
Abdullah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam didatangi oleh 
'Umar bin Al Khaththab 
saat terjadinya pernag 
Khandaq. Umar berkata, 
"Wahai Rasulullah! 
Demi Allah, aku belum 
melaksanakan shalat 
Ashar kecuali setelahg 
Matahari hampir 
tenggelam. Dan itu 
ketika orang-orang yang 
berpuasa telah berbuka!" 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pun 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bersabda: "Demi Allah, 
aku juga belum 
melakasanakannya. " 
Kemudian beliau turun 
menuju aliran air 
(sungai), dan aku ikut 
bersama beliau. Belau 
lalu berwudlu dan shalat, 
yaitu shalat Ashar 
setelah matahari 
terbenam. Kemudian 
dilanjutkan dengan 
melaksanakan shalat 
Maghrib." 


606 


. < lili. i M^j 

i^al! ^jjk s5lLal! i\l Ua 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar Abdullah bin 
Amru] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Shuhaib] dari [Anas bin 
Malik] berkata, "Pada 
suatu hari ketika iqamat 
sudah dibacakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam masih 
berbicara dengan 
seseorang di sisi masjid. 
Beliau belum juga 
melaksanakan shalat 
hingga sebagian para 
sahabat tertidur." 


607 


li ^ i ^ u.i^i (J"" J iKuj 4 i\r. 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Ayyasy 
bin Al Walid] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
A'la] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid] berkata, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"Aku bertanya kepada 
[Tsabit Al Bunani] 
tentang seorang laki-laki 
yang berbincang- 
bincang setelah iqamat 
dikumandangan. Maka 
ia pun menceritakan 
kepadaku dari [Anas bin 
Malik] ia berkata, 
"Ketika iqamah telah 
dikumandangkan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dihampiri oleh 
seorang laki-laki hingga 
menghalanginya dari 
menunaikan shalat." 


608 


(jUj i 'a . ,. jjj *&| 1JC. 

(jC- jljjll -j (jC- lillLa ljji=>-l 

<J.>"y j'*JAJ* i^'^p^ £J^' 

jil 1 lli-v 1«. 1 iWs. 1 ji! 

jLkj C alLki (jaili 1 

^jJlj ^jjj jl^jlc. jjaJi 

^iJ Aji ^A^kl ^lxj ^oi o-UJ i - aiflj 
jJjjjLia (jjjLi^o jl 1 jj a i a liijC- 

c-LJ^JI ^ j^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
Az Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Demi Dzat yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, 
sungguh aku ingin 
memerintahkan 
seseorang 

mengumpulkan kayu 
bakar kemudian aku 
perintahkan seseorang 
untuk adzan dan aku 
perintahkan seseorang 
untuk memimpin orang- 
orang shalat. Sedangkan 
aku akan mendatangi 
orang-orang (yang tidak 
ikut shalat berjama'ah) 
lalu aku bakar rumah- 
rumah mereka. Demi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Dzat yang jiwaku berada 
di tangan-Nya, 
seandainya seseorang di 
antara kalian mengetahui 
bahwa ia akan 
memperaleh daging 
yang gemuk, atau dua 
potongan daging yang 
bagus, pasti mereka akan 
mengikuti shalat 'Isya 
berjama'ah." 


609 


(Jljj i 'a . ,. (jj ^JC. U!iia. 
jil _}jC (jC. (jC- lillLo 

Ac-LaiJI o!>lLa (Jll allaj <jic 
(jj^i^C^o JL 1 1 " 1 ^11 S^l l a (_J ■ ^-«a ) 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Nafi'] 
dari ['Abdullah bin 
Umar], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Shalat 
berjama'ah lebih utama 
dibandingkan shalat 
sendirian dengan dua 
puluh tujuh derajat." 


610 


"~7 a e — 7 — 5 5 — j-j — ? , f i 

Ij^jiJ ■ 'a , ,. ji (jj auI Juc til la 
'n» ui ^1 (jc ■ ■ lUa (jj 

iul ^U^i (^jjII ^«ui AjIjjaLII 

A f*.l \l '^^A f ^-i (^J^'a i a \ 7 n ^ 4_iic 
[jajt^J lili a^i-a (J i «aflj 
Ajk^jJ (jj^*icj 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Laits] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnu Al Had] dari 
[Abdullah bin Khabbab] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri], bahwa dia 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Shalat berjama'ah lebih 
utama dibandingkan 
shalat sendirian dengan 
dua puluh lima derajat." 


611 


(Jll (JjcLajoil (jj ^jjojjJi 1 " la 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Wahid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] 
berkata, aku mendengar 
[Abu Shalih] berkata, 
Aku mendengar [Abu 
Hurairah] berkata: 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Shalat 
seorang laki-laki dengan 
berjama'ah dibanding 



shalatnya di rumah atau 
di pasarnya lebih utama 
(dilipat gandakan) 
pahalanya dengan dua 
puluh lima kali lipat. 
Yang demikian itu 
karena bila dia berwudlu 
dengan 

menyempurnakan 
wudlunya lalu keluar 
dari rumahnya menuju 
masjid, dia tidak keluar 
kecuali untuk 
melaksanakan shalat 
berjama'ah, maka tidak 
ada satu langkahpun dari 
langkahnya kecuali akan 
ditinggikan satu derajat, 
dan akan dihapuskan 
satu kesalahannya. 
Apabila dia 
melaksanakan shalat, 
maka Malaikat akan 
turun untuk 
mendo'akannya selama 
dia masih berada di 
tempat shalatnya, 'Ya 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Allah ampunilah dia. Ya 
Allah rahmatilah dia'. 
Dan seseorang dari 
kalian senantiasa 
dihitung dalam keadaan 
shalat selama dia 
menanti palaksanaan 
shalat." 


612 


O-Lskj ^fLlkl O^LLa ^ \a y \ \ 

j=^l u'j* (jj f-"-^ u! 'j*- 

(jll j-at jj AJC- (jC- xiU 

s, - - J 'v' , '*.- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
dan [Abu Salamah bin 
Abdurrahman] bahwa 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Shalat 
berjama'ah lebih utama 
dibanding shalatnya 
salah seorang dari kalian 
dengan sendirian dengan 
dua puluh lima bagian. 
Dan Malaikat malam 
dan Malaikat siang 
berkumpul pada shalat 
fajar." Abu Hurairah 
kemudian berkata, "Jika 
mau silahkan baca: 
'(Sesungguhnya shalat 
fajar disaksikan (oleh 
para Malaikat) ' (Qs. Al 
Israa: 78). [Syu'aib] 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Nafi'] dari [Abdullah 
bin 'Umar] ia berkata, 
"(Shalat berjama'ah) 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dilebihkan dengan dua 
puluh tujuh derajat." 


613 


^1 ("nr «ui Jli LolLui i")» ain 
lii-ikii wUi i ji, j,- Uj \tl 

1 »j«t> .j j 1 i ; V) Ul^i 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Umar bin 
Hafsh] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] berkata, aku 
mendengar [Salim] 
berkata, "Aku 
mendengar [Ummu 
Darda'] berkata, " [Abu 
Darda'] datang 
menemuiku dalam 
keadaan marah. Aku lalu 
bertanya kepadanya, 
Apa yang membuatmu 
marah? ' Maka dia 
menjawab, "Demi Allah, 

J' ~ 

tidak ada yang aku kenal 
dari umat Muhammad 
kecuali bahwa mereka 
selalu shalat 
berjama'ah." 


614 


LuJLa Jlj jjj l!aa a LuJLa 
auI ^Jt (jj Aj^>J (jc "LaLuil jji 

^iiLij <jic. Ai)l ^ji-a (^^' 
S^lLall ,J (_>uU]l 

«ilgiL^D 'i-v 1 — .U jlV)')) 
jj-» Ij^l f^V' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul Ala] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usmah] dari 
[Buraid bin Abdullah] 
dari [Abu Burdah] dari 
[Abu Musa] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang yang paling 
banyak mendapatkan 
pahala dalam shalat 
adalah mereka yang 
paling jauh (jarak 
rumahnya ke masjid), 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







karena paling jauh dalam 
perjalanannya menuju 
masjid. Dan orang yang 
menunggu shalat hingga 
dia melaksanakan shalat 
bersama imam lebih 
besar pahalanya dari 
orang yang 
melaksanakan shalat 
kemudian tidur." 


615 




Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
dari [Malik] dari 
[Sumayya] mantan 
budak Abu Bakar bin 
'Abdurrahman, dari [Abu 
Shalih As Saman] dari 
[Abu Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ketika 
seorang laki-laki 
berjalan pada suatu jalan 
dan menemukan dahan 
berduri lalu ia 
membuangnya maka 
Allah menyanjungnya 
dan mengampuni 
dosanya." Kemudian 
beliau bersabda: "Orang 
yangmati syahid itu ada 
lima; orang yang mati 
karena penyakit kusta, 
orang yang mati karena 
sakit perut, orang yang 
mati kerena tenggelam, 
orang yang mati karena 
tertimpa reruntuhan dan 
orang yang terbunuh di 
jalan Allah." Beliau 
melanjutkan sabdanya: 
"Seandainya manusia 
mengetahui apa 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



(kebaikan) yang terdapat 
pada adzan dan shaf 
awal, lalu mereka tidak 
dapat meraihnya kecuali 
dengan cara mengundi 
tentulah mereka akan 
mengundi. Dan 
seandainya mereka 
mengetahui apa yang 
terdapat pada bersegera 
menuju shalat, tentulah 
mereka akan berlomba- 
lomba. Dan seandainya 
mereka mengetahui 
kebaikan yang terdapat 
pada shalat 'Atamah 
(shalat 'Isya') dan 
Shubuh, tentulah mereka 
akan mendatanginya 
walaupun harus dengan 
merangkak." 



616 



(_)^-il (3^" : 

A^k 'M JLa ^1! Jtilll «ittL 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
'Abdullah bin Hawsyab] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Wahhab] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wahai Bani Salamah, 
tidakkah kalian 
mengharap pahala dari 
langkah-langkah 
kalian?" Mujahid ketika 
menerangkan firman 
Allah: '(Dan Kami 
menuliskan apa yang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mereka kerjakan dan 
bekas-bekas yang 
mereka tinggalkan) ' 
(Qs. Yasin: 12) 
mengatakan, "Yakni 
langkah-langkah 
mereka." [Ibnu Abu 
Maryam] berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yahya bin Ayyub] 
telah menceritakan 
kepadaku [Humaid] 
telah menceritakan 
kepadaku [Anas] ia 
berkata, "Bani Salamah 
pernah berkeinginan 
untuk pindah dari tempat 
tinggal mereka dan 
mendekat dengan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Namun 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
memperkenankan 
mereka mengosongkan 
Madinah dengan 
bersabda: "Tidakkah 
kalian mengharap pahala 
dari langkah-langkah 
kalian?" Mujahid 
berkata, "Langkah- 
langkah mereka adalah 
bekas-bekas perjalanan 
mereka di muka bumi 
ketika berjalan dengan 
kaki mereka." 


617 


illij <jic. iil Jlla (^1! JlaJli 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Umar bin 
Hafsh] berkata, telah 
telah menceritakan 
kepada kami [Bapakku] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





^aj 2^>iL} 


kami [Al A'masy] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada shalat yang 
lebih berat bagi orang- 
orang Munafik kecuali 
shalat shubuh dan Isya. 
Seandainya mereka 
mengetahui (kebaikan) 
yang ada pada keduanya 
tentulah mereka akan 
mendatanginya walau 
harus dengan 
merangkak. Sungguh, 
aku berkeinginan untuk 
memerintahkan seorang 
mu'adzin sehingga shalat 
ditegakkan dan aki 
perintahkan seseorang 
untuk memimpin orang- 
orang shalat, lalu aku 
menyalakan api dan 
membakar (rumah- 
rumah) orang yang tidak 
keluar untuk shalat 
berjama'ah (tanpa alasan 
yang benar)." 


618 


(jj Al jj Uiiik (J13 JAuii 
La£jj£l Laii^jl p l-0J3lj Injili 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Zurai'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid Al 
Hadzdza'] dari [Abu 
Qilabah] dari [Malik bin 
Al Huwairits] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam, beliau 
bersabda: "Jika telah 
datang waktu shalat 
maka adzan dan 
iqamatlah, kemudian 
hendaklah yang 
mengimami shalat 
adalah yang paling tua di 
antara kalian berdua." 


619 


Mil (Jj^ij (jlojJjA (jjl gc 

4£j5U1I <Jls illaj <jic. Mil ( _ s ii-a 

^ji ali La aSiki ^jit ^jiLaJ 

^Skl <J!jj V' ^lll 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Abu Az 
Zanad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Para Malaikat berdo'a 
untuk salah seorang dari 
kalian selama dia masih 
pada posisi shalatnya 
dan belum berhadats, 
'Ya Allah ampunilah dia. 
Ya Allah rahmatilah dia'. 
Dan seseorang dari 
kalian senantiasa 
dihitung dalam keadaan 
shalat selama dia 
menanti palaksanaan 
shalat. Dimana tidak ada 
yang menghalangi dia 
untuk kembali kepada 
keluarganya kecuali 
shalat itu." 


620 


(Jll jlijj jLjJJ (JJ 1* ^ < Ujik 

(Jla auI Jjjc- (jc j^j Ijjia. 

^ji-vjll lir. jji i ui-l. 'u. W 
^j| jjc. aJ-alc (jj ,_>ai=L (jC 
AjIc auI ^U^i ^ j^Jl (jCojjjA 
i 1W i^tlii 2i iT„ (J15 

f'uvi Alk. vi t% i f j* 

Ajj SjUc («3 Uij t' lt l n j (Jjlill 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar Bundar] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
['Ubaidullah] berkata, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



I » ala I ^ bLkj (jili jj 
(JlaS (Jl «t» j L-L ala Cllli *a\'j!a\ 

; (j ? 'a'' S - o i 

(Jjili <lL<ulu jil*J V ( _ 5 la. C5"^^ 



telah menceritakan 
kepadaku [Khubaib bin 
'Abdurrahman] dari 
[Hafsh bin 'Ashim] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Ada tujuh golongan 
manusia yang akan 
mendapat naungan Allah 
pada hari yang tidak ada 
naungan kecuali 
naungan-Nya; pemimpin 
yang adil, seorang 
pemuda yang 
menyibukkan dirinya 
dengan 'ibadah kepada 
Rabbnya, seorang laki- 
laki yang hatinya terpaut 
dengan masjid, dua 
orang laki-laki yang 
saling mencintai karena 
Allah; mereka tidak 
bertemu kecuali karena 
Allah dan berpisah 
karena Allah, seorang 
laki-laki yang diajak 
berbuat maksiat oleh 
seorang wanita kaya lagi 
cantik lalu dia berkata, 
Aku takut kepada 
Allah', dan seorang yang 
bersedekah dengan 
menyembunyikannya 
hingga tangan kirinya 
tidak mengetahui apa 
yang diinfakkan oleh 
tangan kanannya, serta 
seorang laki-laki yang 
berdzikir kepada Allah 
dengan mengasingkan 
diri hingga kedua 
matanya basah karena 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







menangis." 


621 


JjcLaLil HiAa. (Jll 4 jJjS LuAa. 
(_jjojI (Jlui (Jll ALaa (jc j°» t- (jj 
Jj-a A)jl (J^jjjjj Aijl (J^SlLa (jj 

(Jlaa UajLk ^ILij <ulc 2jI 

j la ui plliaJI o!)lLa <Ll ^ji.1 
La Axj 4^a»jj Lulc Jjal (jllll 

1 (jjlill J^-a JLaa J*-a 

Ali o^L-a J 1 j\\ jj -Aj 

Jl Jajl JlSs dJll U JiJ Jaili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Ja'far] 
dari [Humaid] berkata, " 
[Anas bin Malik] 
ditanya, 'Apakah 
Rasulullah ada 
mengenakan cincin? ' 
Maka dia menjawab, 
"Ya. Beliau pernah 
mengakhirkan shalat 
Isya hingga pertengahan 
malam, kemudian selesai 
shalat beliau menghadap 
ke arah kami seraya 
bersabda: "Manusia 
sudah selesai shalat dan 
tidur, sementara kalian 
akan senantiasa dalam 
hitungan shalat kalian 
menunggu 

pelaksanaannya." Anas 
bin Malik berkata, 
"Sungguh saat itu aku 
melihat kilau sinar 
cincin beliau." 


622 


UiiAk Jii jiii aic. ^ Jc. UiiAk 

laa « lj^)JaJ (Jll (jjjLfc jj Al jj 
(jc ^iwil (jj Alj ^jc. t—fl Ja-a (jj 
^jl (jc jLLuJ (jj c-LaC. 
4j1c iill Jj-a Jlll (jc'o JjA 

w!.,^ \l 1 Sr-. ji JIS ;K„j 

Alkll j-a <Uj <U Alll Acl ^Ijj 
jl lAC- Lal£ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Muhammad bin 
Mutharrif] dari [Zaid bin 
Aslam] dari [ Atha bin 
Yasar] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



"Barangsiapa datang ke 
masjid di pagi dan sore 
hari, maka Allah akan 
menyediakan baginya 
tempat tinggal yang baik 
di surga setiap kali dia 
berangkat ke masjid di 
pagi dan sore hari." 



623 



.iLi! jjj 1 * la Jli (jjl 
'l» ui ^jjiJ (Jls A 'n ui UjAi. (Jls 
^jj j r' <» ^ , ,. (Jla ^jAl^)jJ ^jj 

(J jj^J i_a^>j-ajl Lila 
<L) CLlV ^iljJj auI ^ji-a 

jjjl (Jllj lillLa ^ 4 ui (jc- 

^C. j ^Q-v *|y u) ^jC. ^L^LuI 

^jC. -~ >a ^ qC 'l* ui Ij^jj^I 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdul 
Aziz bin Abdullah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Bapaknya] dari 
[Hafsh bin Ashim] dari 
[Abdullah bin Malik 
Ibnu Buhainah] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melewati Rasulullah, 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdurrahman] -yakni 
Ibnu Bisyr- berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Bahz bin 
Asad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Sa'd bin 
Ibrahim] berkata, aku 
mendengar [Hafsh bin 
Ashim] berkata, aku 
mendengar seorang laki- 
laki dari Al Azdi yang 
dikenal dengan [Malik 
Ibnu Buhainah] berkata, 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah melihat 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



seorang laki-laki shalat 
dua rakaat padahal 
iqamah telah 
dikumandangkan . 
Setelah selesai shalat, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata 
kepadanya: "Apakah 
kamu shalat Shubuh 
empat rakaat? Apakah 
kamu shalat Shubuh 
empat rakaat?" Hadits 
ini dikuatkan oleh 
[Ghundar] dan [Mu'adz] 
dari [Syu'bah] dalam 
riwayat [Malik]. Dan 
[Ibnu Ishaq] berkata dari 
[Sa'd] dari [Hafsh] dari 
[Abdullah bin 
Buhainah]. Dan 
[Hammad] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sa'd] dari [Hafsh] 
dari [Malik]." 



624 



JliUc. 



Ujl=L 



'M f. iJaj AJujIc- Aic US Jlii 
C5 Jt "lilai ja]I UjSjia Ljic 

4-jic. auI cs^ - ^ ^ o^^y* 

i\| hj / jj,,,! 34 j j^j w o) <i 

j^lLaj (jl ^JalmJ p i^l «1 'i 'a ^ 
5lc.U AJ I jilc-U ilc-ljj (jillU 

(jSjl JUa AilJlill 

jjjjUjU (Jj-ajla jSLj UI lj^>i 
A mftj /ua ^uLj j 4 U& Aiil ^ L» a 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Umar bin 
Hafsh bin Ghiyats] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Ibrahim] dari [Al 
Aswad] berkata, "Kami 
pernah bersama 
[ Aisyah] ketika kami 
menceritakan tentang 
masalah menekuni shalat 
berjama'ah dan 
mengutamakannya. 
Maka Aisyah pun 
berkata, "Ketika 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




'alaihi wasallam sedang 
sakit yang membawa 
pada ajalnya, waktu 
shalat tiba dan 
dikumandangkanlah 
adzan. Beliau lalu 
bersabda (kepada para 
isterinya): "Suruhlah 
Abu Bakar untuk 
memimpin shalat 
bersama orang-orang." 



Lalu dikatakan kepada 
beliau, "Sesungguhnya 
Abu Bakr adalah orang 
yang lemah dan mudah 
menangis (saat membaca 
Al Qur'an). Dia tidak 
akan mampu 
menggantikan posisi 
Tuan untuk memimpin 
orang-orang shalat." 
Beliau kembali 
mengulangi ucapannya, 
dan mereka juga 
memberi jawaban yang 
sama. Hal itu terus 
berulang hingga tiga 
kali, akhirnya beliau pun 
bersabda: "Kalian ini 
seperti isteri-isteri 
Yusuf! Perintahkanlah 
Abu Bakr agar 
memimpin shalat." Maka 
keluarlah Abu Bakr 
memimpin shalat 
jama'ah. Beliau 
kemudian merasa agak 
segar badannya, 
sehingga beliau keluar 
ke masjid dengan diapit 
oleh dua orang, seolah 
aku kedua kaki beliau 
menyentuh tanah karena 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







sakit. Melihat kehadiran 
beliau, Abu Bakar 
berniat untuk mundur 
namun Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mencegahnya dengan 
isyarat agar ia tetap pada 
posisinya. Kemudian 
beliau di dudukkan di 
sisi Abu Bakar." 
Dikatakan kepada Al 
A'masy, 'Apakah beliau 
shalat kemudian Abu 
Bakar shalat mengikuti 
shalatnya beliau, dan 
orang-orang shalat 
dengan mengikuti 
shalatnya Abu Bakar?" 
Lalu Al A'masy 
menjawab 'Ya' dengan 
anggukkan kepalanya." 
[Abu Daud] juga 
meriwayatkannya dari 
[Syu'bah] dari [Al 
A'masy] sebagiannya, 
dan [Abu Mu'awiyah] 
menambahkan, "Beliau 
shalat dengan duduk di 
sebelah kiri Abu Bakar, 
sementara Abu Bakr 
shalat dengan berdiri." 


625 


^jc. t 'a , a j ] ^jj iUioA u u^l 

ciilil Jil ^iii jii Alk. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Musa] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hisyam] dari 
[Ma'mar] dari [Az Zuhri] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ubaidullah bin 
Abdullah] berkata, 
[Aisyah] berkata, 
"Ketika sakit Nabi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam semakin parah 
dan berat, beliau minta 
izin kepada para 
isterinya untuk dirawat 
di rumahku. Lalu beliau 
pun diizinkan. Beliau 
kemudian keluar dengan 
dipapah oleh dua orang 
laki-laki sementara 
keduan kakinya berjalan 
di tanah. Kedua laki-laki 
itu adalah 'Abbas dan 
seorang lagi." 
'Ubaidullah berkata, 
"Apa yang dikisahkan 
oleh Aisyah itu 
kemudian aku ceritakan 
kepada [ Abdullah bin 
Abbas], maka dia pun 
berkata kepadaku, 
"Tahukah kamu, 
siapakah lelaki lain yang 
tidak disebutkan 
namanya oleh Aisyah 
itu? ' Aku jawab, 
"Tidak." Ibnu Abbas 
berkata, "Dia adalah Ali 
binAbuThalib." 


626 


(Jla i j . jj auI ^jc- uiik 

^ilj (jlS jii^J A_lic Alll ^j}' ~ 

Jjj Clilj aJj! CjjIS 1 j| (ji^ill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Nafi'], bahwa [Ibnu 
'Umar] pernah 
mengumandangkan 
adzan pada suatu hari 
yang dingin dan 
berangin. Kemudian ia 
berkata, "Shalatlah di 
tempat tinggal kalian." 
Ia melanjutkan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







perkataannya, "Jika 
malam sangat dingin dan 
hujan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan seorang 
mu'adzin untuk 
mengucapkan: 
"Hendaklah kalian shalat 
di tempat tinggal 
kalian." 


627 


o 'e f i' * 

iil ^ji-a «Uli J lJ^S 

Ja. j IjIj (JjLJIj 4 allall (jjSj 

''V i a f ^ / a j s 

^jlLai (ji ' -la * (jji (JUa illuj 

j/, jl<i \l jl Ali 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Mahmud 
bin Ar Rabi' Al Anshari] 
bahwa ['Itban bin Malik] 
selalu menjadi imam 
shalat bagi kaumnya. 
Dan pada suatu hari dia 
berkata kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, "Wahai 
Rasulullah, sering terjadi 
malam yang gelap gulita 
dan jalanan becek 
sedangkan aku orang 
yang sudah lemah 
penglihatan. Untuk itu 
aku mohon shalatlah 
Tuan pada suatu tempat 
di rumahku yang akan 
aku jadikan tempat 
shalat. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 
mendatanginya di 
rumahnya. Beliau lalu 
berkata: "Mana tempat 
yang kau sukai untuk 
aku shalat padanya." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Maka dia menunjuk 
suatu tempat di 
rumahnya, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
shalat pada tempat 
tersebut." 



628 



(Jll ^jU^II l. laj La SI jjc. 
(Jll ClijLaJI (jj auI jjc- dia «ui 
£Oj ^ j a , ,.1 jc. (jj! I jjjaa 

( _ s ic- ( * s jk £JJ IaI (jjjjjill ^ili 

alluj AjIc jIiI ( -5 lt-a ^gj"! cs4*^ 
g , ^»1 f-. ^jc jLa^ jr.jX-vj^ I 

(jjl (jc- ClijLkJI (jj jil jjc. (jc 
CllA__)S> (Jll <jl JJC ojj^j (_>uljc. 
(j^uj^Jj (j^ ua i q afLaJjjl (j I 

f^j J] 6^1 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin 'Abdul Wahhab] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Hamid] 
sahabatnya Az Zayadi, 
ia berkata, aku 
mendengar [Abdullah 
bin Al Harits] berkata, 
"Pada suatu hari ketika 
jalan penuh dengan air 
dan lumpur akibat hujan, 
[Ibnu Abbas] 
menyampaikan khuthbah 
kepada kami. Saat 
mu'adzin mengucapkan 
'Hayya Alashshalaah' 
(Marilah mendirikan 
shalat) ia perintahkan 
kepadanya untuk 
mengucapkan: 'Shalatlah 
di tempat tinggal 
masing-masing'. Maka 
orang-orang pun saling 
memandang satu sama 
lain seakan mereka 
mengingkarinya. Maka 
Ibnu Abbas berkata, 
"Seakan kalian 
mengingkari masalah 
ini. Sesungguhnya hal 
yang demikian ini 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







pernah dilakukan oleh 
orang yang lebih baik 
dariku, yakni Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan 
sesungguhnya itu 
merupakan kewajiban 
('azimah) dan aku 
enggan untuk 
mengungkapkannya 
kepada kalian." Dan dari 
[Hammad] dari ['Ashim] 
dari ['Abdullah bin Al 
Harits] dari [Ibnu 
Abbas] seperti itu. 
Hanya saja ia 
menambahkan bahwa 
Ibnu Abbas berkata, 
"Aku tidak mau untuk 
membuat kalian berdosa, 
kalian mendatangi shalat 
sementara lutut kaki 
kalian penuh dengan 
lumpur." 


629 


CjjS ji S!&LaSI llbajll Jaili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
dari [Yahya] dari [Abu 
Salamah] berkata, "Aku 
bertanya kepada [Abu 
Sa'id Al Khudri] 
(tentang Lailatul 
Qadar)." Ia lalu 
menjawab, "Pada suatu 
hari ada banyak awan 
(mendung) lalu turun 
hujan lebat hingga atap 
Masjid menjadi bocor 
oleh air hujan. Waktu itu 
atap masih terbuat dari 
daun pohon kurma. 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Ketika shalat 
dilaksanakan, aku 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sujud di atas 
air dan lumpur hingga 
tampak sisa tanah becek 
pada dahi beliau." 


630 


SlLall £lWw4 V Jil jllfliVl 
^il^fl I ^ i «a (j^J t^IiLa 
LaLiia alLij AjIc auI ^.'"^ 

^j)- aaJI L_fl^)Ja ^ i «alj l^u-a^. 

J=lj (Jlaa (>u*^j "Cile- (jr L-aa 

lillLa (jj (JjijV J jjLkll (Jl (j-o 
alLij AjIc illl (^gila («J^l (j^l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Anas bin 
Sirin] berkata, aku 
mendengar [Anas bin 
Malik] berkata, "Seorang 
laki-laki Anshar berkata, 
"Aku tidak dapat shalat 
bersama Tuan." Lelaki 
tersebut seorang yang 
besar badannya. Dia 
menyiapkan makanan 
untuk Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu dia 
mengundang beliau 
datang ke rumahnya, 
kemudian dia 
menghamparkan tikar 
dan memercikinya 
dengan air untuk beliau 
gunakan shalat. Setelah 
itu beliau shalat dua 
rakaat di atas tikar 
tersebut." Seorang lelaki 
dari keluarga Al Jarud 
berkata kepada Anas bin 
Malik, "Apakah Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tadi 
melaksanakan shalat 
Dluha?" Anas bin Malik 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







menjawab, "Aku belum 
pernah melihat beliau 
mengerjakannya kecuali 
pada hari itu." 


631 


(jc L5 -^H ^ V' ' uJ-^a 
(JIS ,_|| ^.Vi.W (Jls j>l2iA 
AjIc 2jI C5 i-a ^j-jIJI (jc<Uijlc 
»1 uutl\ £J-*aj 1 ij (Jl3 Aji jilj^J 
»1 l ja SLj 1 jplAa Sjl uall Cliijalj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Hisyam] berkata, 
telah menceritakan 
[bapakku] kepadaku, 
katanya: "Aku 
mendengar [Aisyah 
radliallahu 'anhu] 
berkata,, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila makan malam 
sudah dihidangkan 
sedangkan shalat 
jama'ah sudah dibacakan 
iqamatnya, maka 
dahulukanlah makan". 


632 


UjAa Jli JJ^J (jJ J 

jlll (J^wjj (jl£]La (jj (jjijl (jc 

(jc Ij^t- «J ^/j i—ljaLall o^U-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Anas bin 
Malik radliallahu 'anhu] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Apabila 
makan malam sudah 
dihidangkan, maka 
makanlah terlebih 
dahulu sebelum kalian 
melaksankan shalat 
Maghrib. Dan janganlah 
kalian tergesa-gesa 
dalam menyelesaikan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Ls j\ (jc (JjC Lalui (jj Jjjc Ujik 
(jC ^ali (jC <&l JjJC (jC 4J>Lull 
( _ s lLa A)jl (J JJ~uJ cjliila jic (jjl 

I jiijla Si i-a3l CIlojsIj la la I 



makan kalian". 



633 



a! 



^U3JJ J^C (jj 



(jlSjj^io 



\^aL 11 Silai! fliij flikll 
oiljjj ^aunl Ajjj (^-^ 

(jj S_1*JJ J-J* J lI^j A* V' 
(jC AjSC (jj ^-ujj-o (jC (jUaJC 

^ill (Jll Jla jic ,jjl (jc ^iU 

(jl£ |j| aWj AjIc jil ^jJj-a 

(3^ II e iilii ^ piiil 

(jjj <Q« 42a.la i «aiJ ^^i^ 

(jLaic ^ j (jc j^IaIi 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Ubaid bin 
Isma'il] dari [Abu 
Usamah] dari 
['Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhu] 
berkata,; Telah bersabda 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam: 
"Apabila makan malam 
seseorang dari kalian 
sudah dihidangkan 
sedangkan shalat sudah 
didirikan, maka 
dahulukanlah makan 
malam dan janganlah 
tergesa-gesa hingga dia 
menuntaskannya". Ibnu 
'Umar juga pernah 
dihidangkan padanya 
suatu makanan 
sedangkan shalat sedang 
dilaksanakan, namun dia 
tidak mengikuti shalat 
tersebut hingga selesai, 
padahal saat itu dia juga 
mendengar bacaan 
imam. Berkata [Zuhair] 
dan [Wahab bin 
'Utsman] dari [Musa bin 
'Uqbah] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu 'Umar radliallahu 
'anhu] berkata,; Telah 
bersabda Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Apabila 
seseorang dari kalian 
sedang makan janganlah 
dia tergesa-gesa hingga 
dia menyelesaikan 
kebutuhan (makan) nya 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







sekalipun shalat jama'ah 
sedang dilaksanakan". 
Diriwayatkan oleh 
[Ibrahim bin Al 
Mundzir] dari [Wahab 
bin 'Utsman], dan 
Wahab adalah penduduk 
Madinah. 


634 




Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdul 
Aziz bin Abdullah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim] dari 
[Shalih] dari [Ibnu 
Syihab] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
saya [Ja'far bin Amru 
bin Umayyah] bahwanya 
[bapaknya] telah 
berkata; "Aku pernah 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memakan 
daging paha lalu 
memotongnya. 
Kemudian beliau 
diserukan untuk shalat. 
Maka Beliau berdiri lalu 
meletakkan pisau 
kemudian shalat tanpa 
berwudlu' lagi". 


635 


lili <1aI AJiii. (J _i*j <JaI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Hakam] dari [Ibrahim] 
dari [Al Aswad] berkata, 
"Aku pernah bertanya 
kepada [Aisyah] tentang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







apa yang dikerjakan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika berada 
di rumah. Maka 'Aisyah 
pun menjawab, "Beliau 

I J' 

selalu membantu 
keluarganya, jika datang 
waktu shalat maka 
beliau keluar untuk 
melaksanakannya. " 


636 


Jll (JjtLiujil (jj ^jjijA Lu la 
(jC 4-1 Jji Lliii. (Jll '* u&j Luii. 
(Jj «Mi Jll J\ 
(^Vlaa Ijsa lj.la.Li ^ «Jli^yjaa^ 

o^LLall Aljl lij -S^ ( _^La^ 

jia Jll (jlS CaA 

(jl Jj3 J mil jj^i <Li!j £3j |j| 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub] 
dari [Abu Qilabah] 
berkata, " [Malik bin Al 
Huwairits] datang 
menemui kami di Masjid 
kami ini, ia lalu berkata, 
"Aku akan 
melaksanakan shalat 
dengan kalian. Dan aku 
tidak ingin mengerjakan 
suatu shalat selain cara 
shalat yang pernah aku 
lihat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
melaksanakannya." Aku 
pun bertanya kepada 
kepada Abu Qilabah, 
"Bagaimanakah cara 
shalat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam?" Ia 
menjawab, "Seperti guru 
kita ini. Setelah 
mengangkat kepalanya 
dari sujud, ia duduk 
sebentar sebelum 
bangkit di rakaat 
pertama." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



637 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Nashr] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husain] dari 
[Zai'dah] dari ['Abdul 
Malik bin 'Umair] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Burdah] dari [Abu 
Musa] ia berkata, 
"Ketika sakit Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam semakin parah, 



beliau berkata, 
"Suruhlah Abu Bakar 
untuk memimpin shalat 
orang-orang." Aisyah 
berkata, "Sesungguhnya 
Abu Bakar adalah 
seorang laki-laki yang 
lemah (hatinya; mudah 
menangis) jika harus 
menggantikan posisi 
Tuan, dia tidak akan 
mampu untuk 
memimpin shalat 
bersama orang-orang." 
Beliau berkata lagi: 
"Suruhlah Abu Bakar 
untuk memimpin shalat 
orang-orang." Aisyah 
kembali mengulangi 
jawabannya. Maka 
beliau pun bersabda: 
"Suruhlah Abu Bakar 
untuk memimpin shalat 
orang-orang. Kalian ini 
seperti isteri-isteri 
Yusuf!" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
mendatangi Abu Bakar 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



dan shalat bersama 
manusia di akhir masa 
hidupnya." 



638 



i 'a . ,. jjj ^JC. Ujii. 
oj^jt (jj ^LjoA (jC lillLa U^)jiJ 
(jjllojJJI ^1 Ajijlt (jC (jC 
(J^jajij (jUllS Ujil 1 g "*- Aljl ^jJaj 

^ALaJ UI I A-iJa^)^ 
Lj1 ^jl ' - llS AjJujIc. Clllll (_>ull]U 

5 \iai (j* (>uji 

dilaa 5_Sulc. Clillaa ,_^Ull (jL^ila 
Ijj jij U! (j) <i Jja S r^Ul 

UI lj^>i l— iuijkl ' -la I j i a (jjjV 

ClJlla (JaUH tlJj-aJ^ 
liiLa t_Lb-aV ' - l^S La A \ n'll » 1 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [Bapaknya] dari 
['Aisyah] Ummul 
Mikminin, bahwasanya 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata saat 
sakit menjelang 
kewafatannya: "Suruhlah 
Abu Bakar untuk 
memimpin shalat orang- 
orang." Aisyah berkata, 
"Aku lalu berkata, "Jika 
Abu Bakar 
menggantikan posisi 
Tuan, maka suaranya 
tidak akan bisa didengar 
oleh orang-orang karena 
tangisnya. Sebaiknya 
suruhah Umar untuk 
memimpin shalat orang- 
orang." Aisyah berkata, 
"Aku lalu sampaikan 
kepada Hafshah, 
"Katakanlah kepada 
Beliau, 'Jika Abu Bakar 
menggantikan posisi 
Tuan, maka suaranya 
tidak akan dapat 
didengar oleh orang- 
orang karena 
tanagisannya, maka 
perintahlah Umar untuk 
memimpin shalat orang- 
orang'. Maka Hafshah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



pun melaksanakannya. 
Kemudian ber sabdalah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam: 
"Celakalah kalian!. 
Sungguh kalian ini 
seperti isteri-isterinya 
Yusuf. Suruhlah Abu 
Bakar untuk memimpin 
shalat orang-orang." 
Hafshah kemudian 
berkata kepada 'Aisyah, 
"Sungguh aku tidak 
mendapatkan kebaikan 
darimu." 



639 



jjlS Ijl (jlg_±^x-aj AJoiakj 

Aja <^ijj (^ill ^Ujij aAIc aiil 



*^)7* a II jjlui ^aij^Jj A-lic. auI (Jj-a 

lili 'jjsa 

AjJj^jj ^ jail (j-a (jilkj (ji UJLagJ 
(j^aSia alluj AjIc auI ( -5 it-a 1^. 
■ L-all J L^ajl AjjSC jc j£j jjl 
Ajlc. auI ^U^i ^ jill jjl (jiaj 
jUili Lall JI ^ jLk ^luij 
iliuj AjIc. Jj-a (c^l Uuj 
jlmll j j ^Sj^LLa I ^Jojl (jl 

(j? 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Anas bin Malik Al 
Anshari] salah seorang 
dari sahabat yang pernah 
mengikuti, melayani dan 
mendampingi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Bahwa Abu 
Bakar pernah 
mengimami mereka 
shalat di saat sakitnya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam yang 
membawanya pada 
kewafatannya. Hingga 
pada suatu hari, pada 
hari Senin, saat orang- 
orang sudah berada pada 
barisan (shaf) shalat, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menyingkap 
tabir kamar dan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







memandang ke arah 
kami sambil berdiri, 
sementara wajah beliau 
pucat seperti kertas. 
Beliau tersenyum dan 
tertawa. Hampir saja 
kami terkena fitnah 
(keluar dari barisan) 
karena sangat 
gembiranya melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Abu Bakar 
lalu berkeinginan untuk 
berbalik masuk ke dalam 
barisan shaf karena 
menduga Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam akan keluar 
untuk shalat. Namun 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi 
isyarat kepada kami 
agar: "Teruskanlah 
shalat kalian." Setelah 
itu beliau menutup tabir 
dan wafat pada hari itu 
juga-" 


640 


^_>^-i ^aJJla lillLo (jj (jjijl (jc- 

Uiilj ^luij AjIc- 2jI ^ji-a ^Jjll 

<ulc. 2jI ^jii-a (^fi Jlaa ^iiij 

UjIJ C 'f'*- 1 I jUn^ li^jlaj La 

/_ull La «U IjI TCjJa j lU2l aIIjij 
sJjj alLij AjS& Aljl ( _ s -l*-a 

dlLi (^ji-L Ajit 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah tiga hari 
tidak keluar rumah untuk 
shalat. Dan selama itu 
shalat dilaksanakan 
dengan Abu Bakar maju 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







sebagai imam 
memimpin shalat. Suatu 
hari Nabi Allah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyingkap 
tabir kamar dan 
mengangkatnya. Tatkala 
tampak wajah Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, sungguh 
belum pernah kami 
memandang wajah 
beliau yang lebih 
menakjubkan kami, 
selain wajahnya saat 
waktu itu menampakkan 
kepada kami. Lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi 
isyarat dengan 
tangannya kepada Abu 
Bakar lalu kembali 
menutup tabirnya dan 
masuk. Dan sejak saat 
itu kami tidak lagi 
melihat beliau hingga 
wafat." 


641 


Alll .JJC (jj oJJa^ (jC L. i \ l'j'i (jjl 

Viuil Llllla AjjI (jc ojI=J 

■Ajmj AjIc auI (J^jjoi^jj 
r* t\I'i jj„1ill t (jr^ili jSi l'vl 1 jji> 

lii (jjjsj (J4-j ^ u! ^ '"'iic 

(_£.lijj!l 4 » '« i a ' -la ^ j. a 

% e * b - b ' ' f ^ b 

(jj (jLLujI^ [c jA jll ^1 (jjlj 

, - b' ^ 'b * \' % b 

tj JA Jll (jC (^lill 
(jc £5jk jl! (jc Jox-aj (JjSC 
Ajic auI ^'^* <^f^ (j^ SJa^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sulaiman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Hamzah 
bin Abdullah] ia 
mengabarkan kepadanya 
dari [Bapaknya] ia 
berkata, "Ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam semakin 
parah sakitnya, dan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







disampaikan kepadanya 
tentang shalat 
berjama'ah. Maka beliau 
berkata, "Suruhlah Abu 
Bakar untuk memimpin 
shalat orang-orang." 
'Aisyah berkata, "Abu 
Bakar itu hatinya sangat 
lembut, jika membaca 
Al Qur'an maka ia akan 
menangis." Beliau 
berkata lagi: "Suruhlah 
dia untuk memimpin 
shalat." Lalu Aisyah 
kembali mengulanggi 
jawabannya. Maka 
beliau pun bersabda: 
"Suruhlah dia untuk 
memimpin shalat. Kalian 
ini seperti isteri-isteri 
Yusuf!" Hadits ini 
dikuatkan oleh [Az 
Zubaidi], [Ibnu Akhi Az 
Zuhri] dan [Ishaq bin 
Yahya Al Kalbi] dari 
[Az Zuhri]. ['Uqail] dan 
[Ma'mar] menyebutkan 
dari [Az Zuhri] dari 
[Hamzah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


642 


1 jjla (jj iu^)Sj 1 
(jj ^UiA U^)iil (Jlii JJAJ (jjl 
Aj-ojIc. (jc. *LijI (jc. oj^C' 
AjIc 2jI ^jJj-a *&l lJ J*JiJ J""^-^ 

J "t i W i ' 1 > -~> 1 (j| i t i| i\ 1 uj 

iijl t^ji-a <&l J j-^j -^-j 3 «jj 1 

^^-^ g <\ a-^ A , , t q 'i ^9 X \ T A 

olj lila (jjilill ^jy jjl lili 
(jl 4JJ jLkila ^kljjjl jjl 

Jl jfLj ^1 pli=L allilj Ajlc 2jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Zakaria 
bin Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Numair] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Bapaknya] 
dari [Aisyah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





jfij ^1 oiU-aJ (jjlLaJ (_)j:U1Ij 


memerintahkan Abu 
Bakar unruk memimpin 
shalat jama'ah bersama 
orang-orang saat beliau 
sakit. Maka Abu Bakar 
pun memimpin shalat 
mereka." 'Urwah 
berkata, "Ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
merasakan ringan pada 
tubuhnya, beliau pun 
keluar sementara Abu 
Bakar sedang 
mengimami orang-orang 
shalat. Ketika Abu 
Bakar melihat beliau 
datang, dia pun 
berkeinginan untuk 
mundur. Tetapi beliau 
memberi isyarat 
kepadanya (dengan 
katanya): "Tetaplah 
kamu pada posisimu." 
Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam duduk di 
samping Abu Bakar, 
sehingga dia shalat 
mengikuti shalat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
orang-orang mengikuti 
shalatnya Abu Bakar." 


643 


(jii i lL jj jiii ^jc. ijiijii. 

jjJaC ^^jj <_jAi ^JlJ ^Jc- 
i"Vil-vi 'm wl.^iil t ijr. jji 
j£j j^jI (ji^ill iL=J o!>\JLa]l 

Al j j. „j j<'i j,l \r^-.i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
Hazim bin Dinar] dari 
[Sahal bin Sa'd As 
Sa'idi], bahwa suatu hari 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



(«i ' «3j £^alaJ3 oiLLaJI 

(jl^j (JjUJI (jiLaS ' tLall 

' - UJJ (jl i^U J a La )5Lj UI U (Jll 

iiil ^Yi «-i jil (3 jjuij lJLSs ^Iuij 

ISljlj J La jilj^j Ajlt 



'alaihi wasallam pergi 
menemui Bani 'Amru 
bin 'Auf untuk 
menyelesaikan masalah 
di antara mereka. 
Kemudian tiba waktu 
shalat, lalu ada seorang 
mu'adzin menemui Abu 
Bakar seraya berkata, 
'Apakah engkau mau 
memimpin shalat 
berjama'ah sehingga aku 
bacakan iqamatnya?" 
Abu Bakar menjawab, 
"Ya." Maka Abu Bakar 
memimpin shalat. Tak 
lama kemudian datang 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
sedangkan orang-orang 
sedang melaksanakan 
shalat. Lalu beliau 
bergabung dan masuk ke 
dalam shaf. Orang-orang 
kemudian memberi 
isyarat dengan bertepuk 
tangan namun Abu 
Bakar tidak bereaksi dan 
tetap meneruskan 
shalatnya. Ketika suara 
tepukan semakin 
banyak, Abu Bakar 
berbalik dan ternyata dia 
melihat ada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi 
isyarat yang maksudnya: 
'Tetaplah kamu pada 
posisimu'. Abu Bakar 
mengangkat kedua 
tangannya lalu memuji 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Allah atas perintah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tersebut. 
Kemudian Abu Bakar 
mundur dan masuk 
dalam barisan shaf lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam maju 
dan melanjutkan shalat. 
Setelah shalat selesai, 
beliau bersabda: "Wahai 
Abu Bakar, apa yang 
menghalangimu ketika 
aku perintahkan agar 
kamu tetap pada 
posisimu?" Abu Bakar 
menjawab, "Tidaklah 
patut bagi anak Abu 
Qahafah untuk 
memimpin shalat di 
depan Rasulullah". Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Mengapa 
kalian tadi banyak 
bertepuk tangan?. 
Barangsiapa menjadi 
makmum lalu merasa 
ada kekeliruan dalam 
shalat, hendaklah dia 
membaca tasbih. Karena 
jika dibacakan tasbih, 
dia (imam) akan 
memperhatikannya. 
Sedangkan tepukan 
untuk wanita." 


644 


(JlaS 1 aja,J alluj AjIc au! ^jJ-i-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Abu Qilabah] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





(jjl^jia 'i!iLill OjLjaa lilj 


[Malik bin Al Huwairits] 
berkata, "Kami pernah 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, saat itu kami 
adalah para pemuda dan 
kami tinggal bersama 
beliau selama dua puluh 
malam. Kami dapati 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah orang 
yang sangat penyayang. 
Beliau bersabda kepada 
kami: "Jika kalian 
kembali kepada ke 
negeri kalian, maka 
jarilah mereka, dan 
perintahkanlah mereka 
shalat ini pada waktu 
begini, shalat ini pada 
waktu begini. Dan 
apabila telah datang 
waktu shalat, maka 
hendaklah seseorang 
dari kalian adzan dan 
hendaklah yang 
mengimami shalat 
adalah yang paling tua di 
antara kalian." 


645 


\io Ijjj^i Auj! (jj 'Ajui HUa 

disila iSjJJJ (j^l (^llal (jl '* L^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Asad] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Mahmud bin Ar Rabi'] 
berkata, "Aku 
mendengar [Ttban bin 
Malik Al Anshari] 
berkata, "Nabi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



A jSc. (\j (jj (j& 

^Jj ClJla ^lloj AjIc- iil C5 ii-a 

£a V Uli oill! ^Tjlla 

,j s-La J I j» i «a (Jlii i21j j^lali) 
£La J I jajja jU jdll (Jjajj 

JbLaa i . <r'— ^ ^.1^ J ) jxj^a 
(jaUlI ^gilol (Jlla p <ule. 

(J jlij U lili j^iajjj j»A V liisa 

v». *.-*tl ^ t_i jSr. (jjiullj <&l 
LjlujlS o^k^l «-UiaJI S^l LaJ 



shallallahu 'alaihi 
wasallam meminta izin 
masuk ke rumahku, lalu 
aku izinkan. Beliau 
kemudian bersabda: 
"Mana tempat yang kau 
sukai dari rumahmu 
hingga aku bisa shalat di 
sana?" Maka aku 
memberi isyarat kepada 
satu tempat yang aku 
sukai. Beliau lalu berdiri 
shalat dan kami berbaris 
mengikuti di belakang 
beliau, setelah salam 
beliau kamipun memberi 
salam." 



646 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Za'idah] 
dari [Musa bin Abu 
Aisyah] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdullah bin 'Utbah] 
berkata, "Aku masuk 
menemui [Aisyah] aku 
lalu berkata kepadanya, 
"Maukah engkau 
menceritakan kepadaku 
tentang peristiwa yang 
pernah terjadi ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sedang 
sakit?" Aisyah 
menjawab, "Ya. Pernah 
suatu hari ketika sakit 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam semakin berat, 
beliau bertanya: 
"Apakah orang-orang 
sudah shalat?" Kami 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



oljU (JjAjILj ^ji-aJ (jL J^J 

Lr lLa ^iil (Jjjj^) jl Jlaa Jjjj^II 

<1 JUa (jJjlLj djj-a J-aC- L) lili! J 



Haj lillli , 'i 



yil p ^Yl «afc 

Aii. 4 uli 'i qa j ( -.V.»: j 4jle iill 

jjlj _jfr^l o^U-al (_)JjaJ! 
jjl olj Lala (_jjAj]Lj ( _ s lLaJ 
^_u]| 4jII UjU jlliil 

aUnUll Jl (^iUJl! (Jll 

jji Jll ^>5Lj ^1 J) 

Mil rc^lj J^J i_jjl S^LLaJ 

<&l AnC JlL^C-ll alLjj Ajlt 
(JjAjE. (jj A)jl lj& ( _ s it i-iw^S 
La ^fifc, (^ajC-S VI 4J Clllia 

^)Sj| La3 tjj.ll la Ajlc ClbJa jia 
lili ("l<unl (JlJ Aji JJC- UJjj <la 

<Uc. auI ^ 



menjawab, "Belum, 
mereka masih menunggu 
tuan." Beliau pun 
bersabda: "Kalau begitu, 
bawakan aku air dalam 
bejana." Maka kamipun 
melaksanakan apa yang 
diminta beliau. Beliau 
lalu mandi, lalu berusaha 
berdiri dan berangkat, 
namun beliau jatuh 
pingsan. Ketika sudah 
sadarkan diri, beliau 
kembali bertanya: 
"Apakah orang-orang 
sudah shalat?" Kami 
menjawab, "Belum 
wahai Rasulullah, 
mereka masih menunggu 
tuan." Kemudian beliau 
berkata lagi: "Bawakan 
aku air dalam bejana." 
Beliau lalu duduk dan 
mandi. Kemudian beliau 
berusaha untuk berdiri 
dan berangkat, namun 
beliau jatuh pingsan lagi. 
Ketika sudah sadarkan 
diri kembali, beliau 
berkata: "Apakah orang- 
orang sudah shalat?" 
Kami menjawab lagi, 
"Belum wahai 
Rasulullah, mereka 
masih menunggu tuan." 
Kemudian beliau berkata 
lagi: "Bawakan aku air 
dalam bejana." Beliau 
lalu duduk dan mandi. 
Kemudian beliau 
berusaha untuk berdiri 
dan berangkat, namun 
beliau jatuh dan pingsan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



lagi. Ketika sudah 
sadarkan diri, beliau pun 
bersabda: "Apakah 
orang-orang sudah 
shalat?" Saat itu orang- 
orang sudah menunggu 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di masjid 
untuk shalat 'Isya di 
waktu yang akhir. Lalu 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus 
seseorang untuk 
menemui Abu Bakar dan 
memintanya untuk 
mengimami shalat. 
Maka utusan tersebut 
menemui Abu Bakar dan 
berkata, kepadanya, 
"Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
memerintahkan anda 
untuk mengimami shalat 
jama'ah!" Lalu Abu 
Bakar -orang yang 
hatinya lembut- berkata, 
"Wahai 'Umar, 
pimpinlah orang-orang 
melaksanakan shalat." 
Umar menjawab, "Anda 
lebih berhak dalam 
masalah ini." Maka Abu 
Bakar memimpin shalat 
pada hari-hari sakitnya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tersebut, 
kemduian ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendapati 
tubuhnya lebih segar, 
beliau pun keluar rumah 
sambil berjalan dipapah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



oleh dua orang laki-laki, 
satu diantaranya adalah 
'Abbas untuk 
melaksanakan shalat 
Zhuhur. Ketika itu Abu 
Bakar sedang 
mengimami shalat, 
ketika ia melihat beliau 
datang, Abu Bakar 
berkehendak untuk 
mundur dari posisinya 
namun Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberi isyarat supaya 
dia tidak mundur. 
Kemudian beliau 
bersabda: "Dudukkanlah 
aku disampingnya." 
Maka kami 

mendudukkan beliau di 
samping Abu Bakar." 
Perawi berkata, "Maka 
jadilah Abu Bakar shalat 
dengan mengikuti 
shalatnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sementara 
orang-orang mengikuti 
shalatnya Abu Bakar, 
dan saat itu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat sambil 
duduk". 'Ubaidullah 
berkata, "Aku menemui ' 
[Abdullah bin Abbas] 
dan berkata kepadanya, 
"Maukan anda saya 
ceritakan sebuah hadits 
tentang sakitnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam seperti 
yang disampaikan 
Aisyah?" Dia 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







menjawab, 

"Sampaikanlah!" Maka 
aku ceritakan hadits 
yang disampaikan 
'Aisyah. 'Abdullah bin 
Abbas tidak 
mengingkari sedikitpun 
apa yang aku ceritakan 
selain dia bertanya 
kepadaku, "Apakah 
Aisyah menyebutkan 
nama laki-laki yang 
bersama Abbas? Aku 
menjawab, "Tidak." Ia 
pun berkata, "Dia adalah 
Ali binAbuThalib." 


647 


(Jll i 'a . ,. jjj 1JC. 
(jjllojiJI ^1 AjJujlc. (jC (jC. 

^ j3 fic-l^j ^Ai-aj ILJL^ ^Ji-aS 

lilj 1 lili 4j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Hisyam bin 'Urwah] 
dari [Bapaknya] dari 
[Aisyah] Ummul 
Mukminin, bahwa ia 
berkata, "Saat sakit 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
shalat di rumahnya 
sambil duduk. Dan 
segolongan kaum shalat 
di belakang beliau 
dengan berdiri. Maka 
beliau memberi isyarat 
kepada mereka agar 
duduk. Ketika shalat 
sudah selesai beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya imam 
dijadikan untuk diikuti, 
apabila dia rukuk maka 
rukuklah kalian, bila dia 
mengangkat kepalanya 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



maka angkatlah kepala 
kalian. Dan bila dia 
shalat dengan duduk, 
maka shalatlah kalian 
dengan duduk." 



648 



i alu j'; (jj auI ^jc- Ujik 

I jiSjli ^Sj lili UUa 

' ' . » * - 'j °° "* 

^9 jA LLj 1 jlLaS 

'? ' ^ ' 's * -o - 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusufj berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Anas bin 
Malik], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada 
suatu hari mengendarai 
kudanya lalu terjatuh 
dan terhempas pada 
bagian lambungnya yang 
kanan. Karena sebab itu 
beliau pernah 
melaksanakan shalat 
sambil duduk di antara 
shalat- shalatnya. Maka 
kamipun shalat di 
belakang Beliau dengan 
duduk. Ketika selesai 
Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya imam 
dijadikan untuk diikuti, 
jika ia shalat dengan 
berdiri maka shalatlah 
kalian dengan berdiri. 
Jika ia rukuk maka 
rukuklah kalian, jika ia 
mengangkat kepalanya 
maka angkatlah kepala 
kalian. Dan jika ia 
mengucapkan 
SAMI'ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 
(Semoga Allah 
merndengar orang yang 
memuji-Nya) ', maka 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



ucapkanlah; 
RABBANAA WA 
LAKAL HAMDU (Ya 
Rabb kami, milik 
Engkaulah segala 
pujian) '. Dan jika ia 
shalat dengan berdiri 
maka shalatlah kalian 
dengan berdiri, dan jika 
ia shalat dengan duduk 
maka shalatlah kalian 
semuanya dengan 
duduk." Abu Abdullah 
berkata, Al Humaidi 
ketika menerangkan 
sabda Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 'Dan 
bila dia shalat dengan 
duduk maka shalatlah 
kalian dengan duduk' dia 
berkata, "Kejadian ini 
adalah saat sakitnya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di waktu yang 
lampau. Kemudian 
setelah itu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat dengan 
duduk sedangkan orang- 
orang shalat di 
belakangnya dengan 
berdiri, dan beliau tidak 
memerintahkan mereka 
agar duduk. Dan 
sesungguhnya yang 
dijadikan ketentuan 
adalah berdasarkan apa 
yang paling akhir dan 
terakhir dari perbuatan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 



649 




Telah menceritakan 
kepada kami 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





j, jul ^<-. 'Ali JIS 

( _ s lLa (J JJ^JJ (jl^Jli <—l jA?i 

jjUiL ^jc ^uu ^jl Uli. ' -\ & Aju 


[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] dari [Sufyan] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Ishaq] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku ['Abdullah bin 
Yazid] berkata, telah 
menceritakan kapadaku 
[Al Bara'] -dan ia 
bukanlah pendusta- ia 
berkata, "Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengucapkan 
'S AMT ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH', 
tidak ada seorangpun 
dari kami yang 
membungkukkan 
punggungnya sebelum 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam benar-benar 
(meletakkan kepalanya) 
bersimpuh dalam sujud, 
barulah setelah itu kami 
bersujud." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nu'aim] dari 
[Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dengan hadits 
yang seperti ini." 


650 


IjjAa (Jl! (Jl « j a (jj a a UjAa. 

AjJ j «ij |j| Asi»] V jl 

e* e a *' - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj bin 
Minhal] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Muhammad bin Ziyad], 
"Aku mendengar [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"Tidakkah salah seornag 
dari kalian takut, atau 
apakah salah seorang 
dari kalian tidak takut, 
jika ia mengangkat 
kepalanya sebelum 
Imam, Allah akan 
menjadikan kepalanya 
seperti kepala keledai, 
atau Allah akan 
menjadikan rupanya 
seperti bentuk keledai?" 


651 


<aC (jj AUl ^JC- (jt (jC <&l 

; ^ Y' s ' ' -' a y'' ' 

Osi (J i5 f .l ta 1 > ,>iji 2 i > — U 
alluj AjIc iill auI (J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Anas bin 
Tyadl] dari [TJbaidullah] 
dari [Nafi'] dari 
[Abdullah bin 'Umar] 
berkata, "Ketika 
robongan Muhajirin 
yang pertama sampai di 
'Ushbah, suatu tempat di 
Quba', sebelum 
kedatangan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, yang 
mengimami shalat 
mereka adalah S alim 
mantan budak Abu 
Hudzaifah. Dia adalah 
seorang sahabat yang 
paling banyak bacaan 
(hafalan) Al Qur'annya 
di antara mereka." 


652 


jil u. w 5 i» A lu. w 

(jlS ujja (J .a* Lml ^jjj l^aatiLalj 
Ajjj j AjjIj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu At 
Tayyah] dari [Anas bin 
Malik] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Dengar dan 
taatlah kalian, sekalipun 
yang memimpin kalian 
adalah seorang budak 
Habasyi yang berambut 
keriting seperti buah 
kismis." 


653 


ijta 1 . \; '"'V 1 t^-^j-» (_h (jj^^JI 

aHaj AjIc auI (J jjjj 

j ASIa 1 j 'i U A, i jjjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Fadll 
bin Sahal] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Musa Al Asyyab] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Abdullah bin Dinar] dari 
[Zaid bin Aslam] dari 
[Atha bin Yasar] dari 
[Abu Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Para imam 
shalat memimpin kalian. 
Maka jika dia benar, 
mereka mendapat pahala 
dan kalian juga 
mendapatkan bagian 
pahalanya. Namun bila 
dia salah kalian tetap 
mendapatkan pahala dan 
mereka mendapatkan 
dosa." 


654 




Abu Abdullah berkata; 
[Muhammad bin Yusuf] 
berkata kepada kami, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



j^jj (jLaJC ( _ s it Aji jUi. 

J&j\ "'f- LS J ^ a J 

AJalc. ^La) (Jla3 jjj-aki 

UI ^JIoJlj La ijj^J 

I Ijli ^LUl (J-axj La (j ua I 

V ojj^jjja jj»a V] all ■ ala 

1 A 's a Aj 



telah menceritakan 
kepada kami [Al Auza'i] 
telah menceritakan 
kepada kami [Az Zuhri] 
dari [Humaid bin 
Abdurrahman] dari 
['Ubaidullah bin Adi bin 
Khiyar], bahwa dia 
masuk menemui 
[Utsman bin Affan] saat 
ia terkepung seraya 
berkata, "Engkau adalah 
pemimpin Kaum 
Muslimin namun tuan 
tengah mengalami 
kejadian seperti yang 
kita saksikan. Sedangkan 
shalat akan dipimpin 
oleh imam yang terkena 
fitnah dan kami jadi 
khawatir terkena dosa." 
Maka 'Utsman bin 
Affan pun berkata, 
"Shalat adalah amal 
terbaik yang dilakukan 
manusia. Oleh karena itu 
apabila orang-orang 
melakukan kebaikan 
(dengan mendirikan 
shalat), maka berbuat 
baiklah (shalat) bersama 
mereka. Dan jika mereka 
berbuat keburukan 
(kesalahan), maka 
jauhilah keburukan 
mereka." Az Zubaidi 
berkata, Az Zuhri 
berkata, "Kami tidak 
membenarkan shalat 
bermakmum di belakang 
seorang banci kecuali 
dalam keadaan sangat 
terpaksa." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



655 


£aui 4il ^IjjII (jC 4;» l7i (jc. 
jjtlalj £Auil ^JJC' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Aban] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ghundar] 
dari [Syu'bah] dari [Abu 
At Tayyah] bahwa dia 
mendengar [Anas bin 
Malik] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah berkata 
kepada Abu Dzar: 
"Dengar dan taatlah 
sekalipun terhadap 
seorang budak Habasyi 
yang berambut keriting 
seperti buah anggur 
kering." 


656 


l n i*i.*»» JUi ( i^-sll 4 'l» l7i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Syu'bah] dari [Al 
Hakam] berkata, "Aku 
mendengar [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, "Aku 
pernah menginap di 
rumah bibiku, 
Maimunah. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pergi shalat 
'Isya kemudian kembali 
ke rumah dan shalat 
sunnat empat rakaat, 
kemudian beliau tidur. 
Saat tengah malam 
beliau bangun dan shalat 
malam, aku lalu datang 
untuk ikut shalat 
bersama beliau dan 
berdiri di samping kiri 
beliau. Kemudian beliau 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







menggeserku ke sebelah 
kanannya, lalu beliau 
shalat lima rakaat, 
kemudian dua rakaat, 
kemudian tidur hingga 
aku mendengar suara 
dengkur Beliau. 
Setelahitu beliau 
Kemudian Beliau keluar 
untuk shalat (shubuh)." 


657 


^jj 4jj ^jc. (jC j^aC UiiAk (Jlii 
(jC. ^Uc. pjl ^yj^ 

aU 4ji£j s J l nr. Cll5lj ^jiLoS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnu Wahb] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami ['Amru] 
dari ['Abdu Rabbih bin 
Sa'id] dari [Makhramah 
bin Sulaiman] dari 
[Kuraib] mantan budak 
Ibnu 'Abbas, dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata, 
"Suatu malam aku 
pernah tidur di sisi 
Maimunah, sementara 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tidur di 
sebelahnya pada malam 
itu. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
berwudlu lalu berdiri 
menunaikan shalat. 
Maka aku datang dan 
berdiri shalat di samping 
kiri beliau. Namun 
beliau memegangku dan 
menggeserku ke sebelah 
kanannya. Setelah itu 
beliau shalat tiga belas 
rakaat, kemudian tidur 
hingga terdengar 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







nafasnya. Dan memang 
beliau apabila tidur 
(terdengar suara) nafas 
beliau. Kemudian 
seorang mu'adzin datang 
kepada beliau, maka 
beliau pun keluar untuk 
menunaikan shalat 
(Shubuh) tanpa 
berwudlu lagi." 'Amru 
berkata, "Aku ceritakan 
riwayat ini kepada 
[Bukair], lalu ia berkata, 
"Kuraib juga telah 
menceritakan kepadaku 
seperti itu." 


658 


(JjcLaluI lilli (Jll J.'Una lluia. 
Aill liC. (jt (jc ^jaI^jI (jj 
(jc AjjI (jc jjj^ (jj m (jj 

^Ua (^Ul Aic cluSla (_>uuc (jj! 

V, ~\ f\'.,jA\\c. 'A\\ V. ~ " \\\\ 

ciuska AjLo (^JjLal Ciiaa (JjIII (j« 
^jjiLali ^^jjI^j Aila ojlLy (jc 
4 L] aj (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Isma'il bin 
Ibrahim] dari [Ayyub] 
dari [Abdullah bin Sa'id 
bin Jubair] dari 
[Bapaknya] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata, "Aku 
pernah menginap di 
rumah bibiku. Kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat 
malam. Maka aku 
datang untuk ikut shalat 
bersama beliau, aku 
berdiri di samping 
kirinya, lalu beliau 
memegang kepalaku dan 
menggeserku ke sebelah 
kanannya." 


659 


Uj.la (Jll ^jAl^)jJ (jj si i aJa OS^a 

(jj tj^ J^^" tj^" ^ J* 
(jl£ (Ji^ (jJ ila-i (j^-lll ^JC 
AjIc iill ^U«-i £-« u J 
<Lgj3 ^JJ9 £^.^)J ^aij^JJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dari ['Amru] dari [Jabir 
bin 'Abdullah], bahwa 
Mu'adz bin Jabal pernah 
shalat bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian dia 
kembali pulang dan 
mengimami shalat 
kaumnya." 


660 


auI ^- (jj jJ-^- £JS 
pl2oaJI (^jiLaS AJij3 ^JJS 

lS4-j1! CijLaka SjajlU 1 'Jsk 

(jija Jiia ajIc. auI ^ji-a 

(j-o (jjjj^uij oj-al j Liili Liili 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari ['Amru] berkata, 
Aku mendengar [Jabir 
bin Abdullah] berkata, 
"Mu'adz bin Jabal 
pernah shalat bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, dia lalu 
kembali pulang dan 
mengimami kaumnya 
shalat 'Isya dengan 
membaca surah Al 
Baqarah. Kemudian ada 
seorang laki-laki keluar 
dan pergi, Mu'adz 
seakan menyebut orang 
tersebut dengan 
keburukan. Kejadian ini 
kemudian sampai 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
beliau pun bersabda: 
"Apa engkau akan 
membuat fitnah? Apa 
engkau akan membuat 
fitnah? Apa engkau akan 
membuat membuat 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







fitnah?" Beliau 
ucapkanhingga tiga kali. 
Atau kata beliau: 
"Apakah kamu menjadi 
pembuat fitnah? Apakah 
kamu menjadi pembuat 
fitnah? Apakah kamu 
menjadi pembuat 
fitnah?" Lalu beliau 
memerintahkannya 
(Mu'adz) untuk 
membaca dua surah saja 
dari pertengahan Al 
Mufashshal." Amru 
berkata, 'Namun aku 
tidak hafal kedua surat 
tersebut." 


661 


Ijj (JjiaJ li-o (ji^i (J^l (j-a Sipili 
.'.'l ^ \^r*. ^ 3 j \ 7 n ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il] berkata, 
"Aku mendengar [Qais] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada ku 
[Abu Mas'ud] bahwa ada 
seseorang berkata, 
"Wahai Rasulullah, demi 
Allah! Aku 
mengakhirkan shalat 
shubuh berjama'ah 
karena fulan yang 
memanjangkan bacaan 
dalam shalat bersama 
kami." Maka aku belum 
pernah melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam marah 
dalam memberi 
pelajaran melebihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







marahnya pada hari itu. 
Beliau kemudian 
bersabda: "Sungguh di 
antara kalian ada orang 
yang dapat 

menyebabkan orang lain 
berlari memisahkan diri. 
Maka bila seseorang dari 
kalian memimpin shalat 
bersama orang banyak 
hendaklah dia 
melaksanakannya 
dengan ringan. Karena 
di antara mereka ada 
orang yang lemah, lanjut 
usia dan orang yang 
punya keperluan." 


662 


(JUj i alu J\ jjj auI ^jc- Ljj 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
Az Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika seseorang dari 
kalian memimpin shalat 
orang banyak, hendaklah 
dia meringankannya. 
Karena di antara mereka 
ada orang yang lemah, 
orang yang sakit dan 
orang berusia lanjut. 
Namun bila dia shalat 
sendiri silahkan dia 
panjangkan sesukanya." 


663 


UjJLa ■ ° 1 1' j_; (jj l!aa 'a UjJLa 
JLk ^^j) (jj (Jjcl a 'n! (jC (jlj ' 
^1 (jC (jj 6^ 
Alll (J jjuJJ lj (J4-J (3^3 ji l ji « 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dari [Isma'il bin Abu 
Khalid] dari [Qais bin 
Abu Hazim] dari [Abu 
Mas'ud] berkata, 
"Seorang laki-laki 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, sungguh aku 
tidak ikut shalat shubuh 
berjama'ah disebabkan 
fulan yang 

memanjangkan bacaan 
saar shalat bersama 
kami." Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam marah, dan 
aku belum pernah 
melihat beliau marah 
sebelumnya melebihi 
marahnya pada hari itu. 
Kemudian Beliau 
bersabda: "Wahai 
sekalian manusia, 
sungguh di antara kalian 
ada orang yang dapat 
menyebabkan orang lain 
berlari memisahkan diri. 
Maka barangsiapa 
memimpin shalat 
bersama orang banyak 
hendaklah dia 
melaksanakannya 
dengan ringan. Karena 
di belakang dia ada 
orang yang lemah, orang 
tua yang lanjut usia dan 
orang yang punya 
keperluan." 


664 


Atll \r. jjj ^jli. ala (Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam bin 
Abu Iyas] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




kepada kami [Muharib 
bin Ditsar] berkata, Aku 
mendengar [Jabir bin 
'Abdullah Al Anshari] 
berkata, "Seoranglaki- 
laki datang dengan 
membawa dua unta yang 
baru saja diberinya 
minum saat malam 
sudah gelap gulita. Laki- 
laki itu kemudian 
tinggalkan untanya dan 
ikut shalat bersama 
Mu'adz. Dalam 
shalatnya Mu'adz 
membaca surah Al 
Baqarah atau surah An 



Nisaa' sehingga laki-laki 
tersebut meninggalkan 
Mu'adz. Maka sampailah 
kepadanya berita bahwa 
Mu'adz mengecam 
tindakannya. Akhirnya 
laki-laki tersebut 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
mengadukan 
persoalannya kepada 
beliau. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
bersabda: "Wahai 
Mu'adz, apakah kamu 
membuat fitnah?" Atau 
kata Beliau: "Apakah 
kamu menjadi pembuat 
fitnah? -Beliau ulangi 
perkataannya tersebut 
hingga tiga kali- 
"Mengapa kamu tidak 
membaca saja surat 
'Sabbihisma rabbika', 
atau dengan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







'Wasysyamsi wa 
dluhaahaa' atau 'Wallaili 
idzaa yaghsyaa'? Karena 
yang ikut shalat di 
belakangmu mungkin 
ada orang yang lanjut 
usia, orang yang lemah 
atau orang yang punya 
keperluan." Perawi 
berkata, "Menurutku 
sampai inilah kalimat 
hadits ini." Abu 
'Abdullah berkata; hadits 
ini dikuatkan oleh [Sa'id 
bin Masruq] dan [Mis'ar] 
dan [Asy Syaibani] . 
[Amru] dan [Ubaidullah 
bin Miqsam] dan [Abu 
Az Zubair] dari [Jabir] 
bahwa dalam shalat Isya 
Mu'adz membaca surat 
Al Baqarah. Dan hadits 
ini dikuatkan oleh [Al 
A'masy] dari 
[Muharib]." 


665 


AlC. Uiiik (Jla jaiLa jji llUa 
jjjaJI ^JC- UiSk (Jll Clljljll 
Ajjll (jlSJli lillLa (jj (jC. 

l^LaSjj » » > 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat dengan 
pendek dan sempurna." 


666 


(Jll ( _ s jjjJi (jj ^sjaI^jJ ul^a 
liiik (Jla allnJa (jj ljJJ^.1 

AjjI (jc- oJSLia ^jjl (jj auI (jc 
AjIc iil ts li-a cr^' (jc-siua ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Musa] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Walid bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





ilSj panili Lfl-ji (JjJal (jl ijjl 

A * JUi al ^^-It (Jjjji (jl AjAljSi 

liljllill (jjlj (jj 
^cljjV! (> 


Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abdullah bin Abu 
Qatadah] dari bapaknya 
[Abu Qatadah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Aku pernah 
ingin memanjangkan 
shalat, namun aku 
mendengar tangisan 
bayi. Maka aku 
pendekkan shalatku 
karena khawatir akan 
memberatkan ibunya." 
Hadits ini dikuatkan oleh 
[Bisyr bin Bakar] dan 
[Ibnu Al Mubarak] dan 
[Baqiyyah] dari [Al 
Auza'i]. 


667 


4Jol (jJii (jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khalid bin 
Makhlad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Bilal] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik bin 
Abdullah] berkata, "Aku 
mendengar [Anas bin 
Malik] berkata, "Belum 
pernah aku shalat di 
belakang seorang Imam 
pun yang lebih ringan 
dan lebih sempurna 
shalatnya daripada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Jika 
mendengar tangisan 
bayi, maka beliau 
ringankan shalatnya 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







karena khawatir ibunya 
akan terkena fitnah." 


668 


IjjSi. Jls M ^jc- (jj ^glc Ijllk 
■la l n Hj^a Jla £jj j (jj Ju jj 
lillLa (jj (jjijl (jl «JUS uLla. Jls 

S!ila]l jiiV cA 1 J^ f^J 
4jL5Lj j-o AJa\ .l^j a.lt!ii (j-a ^alcl 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
'Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Qatadah] 
bahwa [Anas bin Malik] 
menceritakan 
kepadanya, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Saat aku shalat dan 
ingin memanjangkan 
bacaanku, tiba-tiba aku 
mendengar tangian bayi 
sehingga aku pun 
memendekkan shalatku, 
sebab aku tahu ibunya 
akan susah dengan 
adanya tangisan 
tersebut." 


669 


Uj^a. Jll jl2uJ (jj ^ a Ujik 
oJllja (jc Auuui (jc (_J^C (jjl 

(j* ^ic 1 ULo ^^^jla ^jjLall 

^-kjj^-a JlaJ^jlSj (j-o Ajal 

,jail IaSA^ e-jtS 1 i i ' 's jljl liiik 

iiujj 4j1c Alll ^U^i ^ (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
dari [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Saat aku 
shalat dan ingin 
memanjangkan 
bacaanku, tiba-tiba aku 
mendengar tangian bayi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







sehingga aku pun 
memendekkan shalatku, 
sebab aku tahu ibunya 
akan susah dengan 
adanya tangisan 
tersebut." [Musa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Aban] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin Malik] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam seperti 
ini juga." 


670 


s'- /'o t *,- s „ , B J 

Ajj <jj jUai. Vla jUAill 

f '-'-'? 0 
S' i-i ".' f - ? * " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] dan [Abu An 
Nu'man] keduanya 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[ Amru bin Dinar] dari 
[Jabir bin Abdullah] 
berkata, "Mu'adz bin 
Jabal pernah shalat 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian dia 
pulang menemui 
kaumnya dan shalat 
mengimami mereka." 


671 


(jj auI IjC liiiii. (Jl! J.lina liiiii. 
(jC- (ji-aC-VI UiiAk (Jll Jljljl 

^ilLij A lio iill (^glla ^ ; ISI 

jij jC l'vl jl i'M ^r^'U 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Daud] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Ibrahim] dari [Al 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




Aswad] dari ['Aisyah] 
berkata, "Ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam kondisi 
sakit yang membawa 
kepada kematiannya, 
Bilal datang menemui 
beliau mengabarkan 
bahwa waktu shalat telah 
datang. Beliau lalu 
berkata: "Kalian 
suruhlah Abu Bakar 
untuk memimpin shalat." 
Aku berkata, 



"Sesungguhnya Abu 
Bakar orang yang lemah 
lembut, jika ia 
menggantikan posisi 
tuan, maka dia akan 
menangis dan tidak akan 
bisa membaca Al 
Qur'an." Beliau berkata 
lagi: "Kalian suruhlah 
Abu Bakar untuk 
memimpin shalat." Aku 
lalu menyampaikan 
jawaban yang sama. 
Maka pada ketiga atau 
keempat kalinya beliau 
bersabda: "Sungguh 
kalian ini seperti isteri- 
isterinya Yusuf. 
Suruhlah Abu Bakar 
untuk memimpin shalat." 
Akhirnya Abu Bakar 
pun shalat (sebagai 
Imam). Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar dengan 
diapit oleh dua orang 
laki-laki dan seolah aku 
melihat beliau berjalan 
dengan menyeret 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



kakinya di atas tanah. 
Ketika Abu Bakar 
melihat kedatangan 
beliau, dia pun berniat 
mundur. Tetapi beliau 
memberi isyarat 
kepadanya seolah 
berkata: "Tetaplah 
shalat." Abu Bakar 
kemudian bergeser dan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam duduk 
disampingnya, lalu Abu 
Bakar memperdengarkan 
suara takbir kepada 
jama'ah." Hadits ini juga 
diperkuat oleh 
[Muhadlir] dari [Al 
A'masy]. 



672 



'M, (^gllo ^il d] jjuij d]i! UJilla 

( _ s ia Ai)j ' L ■ .'l (J4-J U,' 
V lililii ai)J La 

i L ■ 34-J Ul (j! 

t^i Lila (jjilillj (^ij-aJ 

UJa ,'i->t^l 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Ibrahin] dari [Al 
Aswad] dari [Aisyah], 
"Ketika sakit Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam semakin parah, 
Bilal datang menemui 
beliau mengabarkan 
bahwa waktu shalat telah 
tiba. Beliau lalu berkata: 
"Kalian suruhlah Abu 
Bakar untuk memimpin 
shalat jama'ah bersama 
orang banyak." Aku lalu 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, 
sesungguhnya Abu 
Bakar seorang laki-laki 
yang lemah lembut, jika 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




ia menggantikan tuan, 
maka suaranya tidak 
akan bisa didengar oleh 
orang-orang. Alangkah 
lebih baik bila tuan 
menyuruh 'Umar." Maka 
beliau pun bersabda: 



"Suruhlah Abu Bakar 
untuk memimpin shalat 
bersama orang-orang." 
Kemudian aku 
sampaikan kepada 
Hafshah, "Katakanlah 
kepada beliau Abu 
Bakar adalah seorang 
laki-laki yang lemah 
lembut, jika ia 
menggantikan posisi 
tuan, maka ia tidak akan 
dapat memperdengarkan 
suara bacaannya kepada 
orang-orang. Alangkah 
lebih baik bila tuan 
menyuruh 'Umar', sebab 
Abu Bakar mudah 
menangis (dalam shalat). 
Untuk itu, sebaiknya 
suruhlah Umar untuk 
memimpin shalat orang- 
orang." Maka 
bersabdalah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Sungguh 
kalian ini seperti isteri- 
isterinya Yusuf. 
Suruhlah Abu Bakar 
shalat bersama orang- 
orang." Kemudian ketika 
Abu Bakar sudah 
memulai shalat, tubuh 
beliau telah nampak 
enak, beliau pun keluar 
rumah dengan diapit 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







oleh dua orang laki-laki. 
Dan seolah aku melihat 
beliau berjalan dengan 
menyeret kakinya di atas 
tanah, hingga masuk ke 
dalam masjid. Tatkala 
Abu Bakar mendengar 
kedatangan beliau maka 
ia pun berkeinginan 
untuk mundur. Namun 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberi isyarat 
kepadanya. Lalu tibalah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam hingga 
beliau duduk di samping 
kiri Abu Bakar. Abu 
Bakar shalat dengan 
bediri sedangkan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat 
dengan duduk, Abu 
Bakar shalat mengikuti 
shalatnya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan orang- 
orang mengikuti 
shalatnya Abu Bakar." 


673 


jjc. A «Ima /o «dll -ijc UJ.la 

tli jLajl a K ii j «Ulc- «lili / gllo «lili 

(jjijll jj <] (Jlla (jj-ulil 

l'"*»"' r! 4*5f^.t| «•*ij.'^.5l 

Ls lLa «dil (J jjjjj d)laa «iIil (J jahj 

(jjAlll jj (jj-lLal jiluij «il 

«iiil J ^3 £*j (JjUSI (Jlaa 

( _ s lLaa pLij «Ulc «dll (_5-lj-a 
(J^Jal jl i " (JlLo 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik bin Anas] dari 
[Ayyub bin Abu 
Tamimah As Sakhtiyani] 
dari [Muhammad bin 
Sirin] dari [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Ketika Rasulullah telah 
selesai dari shalat dua 
rakaat, Dzul Yadain 
berkata kepada beliau, 
"Wahai Rasulullah, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shalatnya sengaja 
diqashar atau tuan yang 
lupa?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu berkata: 
"Apakah benar yang 
dikatakan Dzul Yadain?" 
Orang-orang menjawab: 
"Benar." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bediri dan mengerjakan 
shalat dua rakaat yang 
kurang kemudian salam. 
Kemudian beliau takbir 
lalu sujud seperti 
sujudnya (yang biasa) 
atau lebih lama lagi." 


674 


A 'n uS UjAk (Jll Ailjil jjI 1 *" s ^ 
^jl ^jC. AJC. A 'e\ \ m 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Sa'ad bin Ibrahim] dari 
[Abu Salamah bin 
Abdurrahman] dari 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengerjakan 
shalat Zhuhur dua 
rakaat. Lalu dikatakan 
kepada beliau, "Tuan 
shalat hanya dua rakaat!" 
Maka beliau 
mengerjakan shalat dua 
rakaat yang kurang 
kemudian salam, setelah 
itu beliau sujud dua 
kali." 


675 


iMlLa Ujik Jll JjC-l-alil Ijjii. 
(jLillajiill ^»1 4-kijlc. (jt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




kami [Malik bin Anas] 
dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Bapaknya] 
dari ['Aisyah] Ummul 
Mukminin, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata 
saat dalam kondisi 
sakitnya: "Suruhlah Abu 
Bakar untuk memimpin 
shalat orang-orang." 
Aisyah berkata, "Aku 
lalu berkata, "Jika Abu 
Bakar menggantikan 



posisi tuan, tidak akan 
mampu 

memperdengarkan suara 
bacaannya kepada orang 
banyak karena dia 
mudah menangis (dalam 
shalat). Sebaiknya 
suruhlah 'Umar untuk 
memimpin orang-orang 
shalat berjama'ah." 
Beliau bersabda: 
"Suruhlah Abu Bakar 
memimpin shalat." 
Aisyah lalu berkata 
kepada Hafshah, 
"Katakanlah kepada 
Beliau, 'Jika Abu Bakar 
menggantikan posisi 
tuan, maka dia tidak 
akan mampu 
memperdengarkan suara 
bacaannya kepada orang 
banyak karena dia sering 
menangis (dalam shalat). 
Untuk itu, suruhlah 
'Umar untuk memimpin 
orang-orang shalat 
berjama'ah." Maka 
Hafshah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







melaksanakannya. 
Kemudian ber sabdalah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam: 
"Celakalah kalian! 
Sungguh kalian ini 
seperti isteri-isteri 
Yusuf. Suruhlah Abu 
Bakar memimpin orang- 
orang shalat." Hafshah 
lantas kepada 'Aisyah, 
"Sungguh aku tidak 
mendapatkan kebaikan 
darimu." 


676 


(JUj JiLkll ^jjl (jj i]Lul <"l» «Ml 

(jjj iill (JilLkJ jl ^afia jiwa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid Hisyam bin 
Abdul Malik] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Amru bin Murrah] 
berkata, Aku mendengar 
[Salim bin Abu Al Ja'd] 
berkata, Aku mendengar 
[An Nu'man bin Basyir] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Luruskanlah shaf 
kalian, atau Allah akan 
memalingkan wajah- 
wajah kalian." 


677 


jjj jj jill ^JC- (jt cLljIjll 
' ala ^1 jl ^jjli Ci jiLall 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
dari [Abdul Aziz bin 
Shuhaib] dari [Anas bin 
Malik] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam bersabda: 
"Luruskanlah shaf, 
sesungguhnya aku dapat 
melihat kalian dari balik 
punggungku." 


678 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
Ibnu Abu Raja'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Mu'awiyyah bin 'Amru] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Za'idah bin 
Qudamah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid Ath 
Thawil] telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin Malik] 
ia berkata, "Ketika 
iqamah shalat telah 
dikumandangkan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berbalik 
menghadapkan mukanya 
kepada kami seraya 
bersabda: "Luruskanlah 
shaf dan rapatkanlah, 
sesungguhnya aku dapat 
melihat kalian dari balik 
punggungku." 


679 


Mil ^jiLa (^Jill (Jlllll OJJJA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ashim] dari [Malik] dari 
[Sumayya] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang-orang yang mati 
syahid itu adalah; orang 
yang mati kerena 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







tenggelam, karena 
penyakit kusta, karena 
sakit perut, dan orang 
yang mati karena 
tertimpa reruntuhan." 
Beliau juga bersabda: 
"Seandainya mereka 
mengetahui kebaikan 
yang terdapat dalam 
bersegera menuju shalat, 
tentulah mereka akan 
berlomba-limba. Dan 
seandainya mereka 
mengetahui kebaikan 
yang terdapat pada 
waktu 'atamah (shalat 
'Isya) dan shubuh, 
tentulah mereka akan 
mendatanginya 
meskipun dengan 
merangkak, dan 
seandainya mereka 
mengetahui kebaikan 
yang ada pada shaf 
pertama tentulah mereka 
akan berlomba 
meraihnya." 


680 


lili 1 j^V'iVi ila <u 
auI ^-aLi <Jla lilj 1 jiSjli 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Hammam bin 
Munabbih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Dijadikannya 
Imam adalah untuk 
diikuti, maka janganlah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kalian menyelisihnya. 
Jika ia rukuk maka 
rukuklah kalian, jika ia 
mengucapkan 
'S AMI' ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH' 
maka ucapkanlah, 
'RABBANAA LAKAL 
HAMDU'. Jika ia sujud 
maka sujudlah kalian, 
jika ia shalat dengan 
duduk maka shalatlah 
kalian semuanya dengan 
duduk, dan luruskanlah 
shaf, karena lurusnya 
shaf merupakan bagian 
dari sempurnanya 
shalat." 


681 


A 'n uS UjAa. (Jll Ailjil jjl UjAk 
(j*£JLa (jj (jt OJ1U3 (jc 

Jla ilLij <ulc 2jI ^Ila ^jjill 

i ^ . <i i j ' jl ^ ~^a^Q . \ ■ U 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Luruskanlah 
shaf kalian, karena 
lurusnya shaf adalah 
bagian dari 

ditegakkannya shalat." 


682 


u^)iil (Jli AU ^jj aI»J> UJ la 
(Jlii (^jjjjjii (jj (J' «aall 

jj (_>jijl Jc. <^ jlLajVI jUjj (jj 

La aJ (Jjaa AjjAaII ^A9 

(J jjoij dlAfrC. Ali LLa ClljSjl 
La Jll alLij 4jlc. 2ll ^jiLa <&l 
(jjAjij V ^aSjl VI dljSLil 
^jC ^ ijc. (jj AjAC- ^jli^^ali— all 
(jj (_>ujl lilit ^A9 jLjJ (jJ __y*^J 
lijj AiiAall lillLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Asad] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Fadll bin 
Musa] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sa'id bin 'Ubaid 
Ath Tha'i] dari [Busyair 
bin Yasar Al Anshari] 
dari [Anas bin Malik], 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bahwa dia datang ke 
Madinah, lalu dikatakan 
kepadanya, "Apakah ada 
sesuatu yang kamu 
ingkari dari perbuatan 
kami sejak kamu hidup 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam?" Anas bin 
Malik menjawab, "Tidak 
ada sesuatu yang aku 
ingkari dari kalian 
kecuali kalian tidak 
meluruskan shaf dalam 
shalat." ['Uqbahbin 
'Ubaid] berkata dari 
[Busyair bin Yasar] 
bahwa [Anas bin Malik] 
mendatangi kami di 
Madinah seperti 
keterangan riwayat ini." 


683 




Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Khalid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] dari 
[Humaid] dari [Anas bin 
Malik] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Luruskanlah 
shaf-shaf kalian, 
sesungguhnya aku dapat 
melihat kalian dari balik 
punggungku." Dan 
setiap orang dari kami 
merapatkan bahunya 
kepada bahu temannya, 
dan kakinya pada kaki 
temannya." 


684 




Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





i •* i il r ~\\ 5 1 ;>'„ v. "A\ ' . uj jj „i ,<-. 

(jf urf' JJ tjf ts-^' Jj 


menceritakan kepada 
kami [Daud] dari ['Amru 
bin Dinar] dari [Kuraib] 
mantan budak Ibnu 
'Abbas, dari [Ibnu 
'Abbas] berkata, "Pada 
suatu malam aku pernah 
shalat bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan aku 
berdiri di samping 
kirinya. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
memegang kepalaku dari 
arah belakangku, lalu 
menempatkan aku di 
sebelah kanannya. 
Beliau kemudian shalat 
dan tidur setelahnya. 
Setelah itu datang 
mu'adzin kepada beliau, 
maka beliau pun 
berangkat shalat dengan 
tidak berwudlu lagi." 


685 


Ujik (Jll t' ^ ^ (jj Ujik 

aiLlj <jlc <&l ^jii-a (^J^l ' ala 
1 jala -j 1 1 a ^1 ui j 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Ishaq] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata, "Aku 
dan seorang anak yatim 
yang tinggal di rumah 
kami, pernah ikut shalat 
di belakang Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Sementara 
ibuku, Ummu Sulaim, 
shalat di belakang 
kami." 


686 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





(jjl (jC 1» u'ill jjc- ^L-alc Uiiik 

(^j^i Lg^ 0 ' 

jl aLU ilLjj Ajlc iiil 


kepada kami [Musa] 
telah menceritakan 
kepada kami [Tsabit bin 
Yazid] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ashim] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Ibnu 
'Abbas] radliallahu 'anhu 
berkata, "Pada suatu 
malam aku pernah shalat 
di samping kanan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lalu 
memegang tanganku 
atau bahuku kemudian 
memindahkan aku ke 
sebelah kirinya." Ibnu 
Abbas berkata, "Beliau 
memegangku dengan 
menggunakan tangannya 
dari arah belakangku." 


687 


1j» l n jjj J^ J (jC- O^JC 

4 uni r. jc a^JaC jc r^Sfl 

AjIc Atll ^jl-a <Ul! J jj-aj (jlS2l\l 

\\\\ .* >'>\l jj^<^. i",', 'Al 

jjlLaj (jjilil ^laa AjIc 
(_VUi AjLo ^Ua Sjjljll UjIII ^lia 

^_lx-al 1 ' ^Jfl ~ K 4-lic 
(Jjlll o!)LLa jLSjIc C u£j (jl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Salam] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdah] dari 
[Yahya bin Sa'id Al 
Anshari] dari [Amrah] 
dari [Aisyah] berkata, 
"Pada suatu malam 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
shalat di kamarnya, saat 
itu dinding kamar beliau 
tidak terlalu tinggi 
(pendek) hingga orang- 
orang pun melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri shalat 
sendirian. Orang-orang 
itu pun berdiri dan shalat 
di belakang beliau, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







hingga pada pagi harinya 
orang-orang saling 
memperbincangkan 
kejadian tersebut. 
Kemudian pada malam 
keduanya beliau kembali 
shalat, dan orang- 
orangpun mengikuti 
shalat beliau kembali. 
Mereka melakukan ini 
selama dua atau tiga 
malam hingga setelah 
malam itu, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam duduk di 
rumahnya dan tidak 
keluar melaksanakan 
shalat seperti malam 
sebelumnya. Pada pagi 
harinya orang-orang 
mempertanyakannya, 
lalu beliau bersabda: 
"Aku khawatir bila 
shalat malam itu 
ditetapkan sebagai 
kewajiban atas kalian." 


688 




telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Fudaik] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari [Al Maqburi] dari 
[Abu Salamah bin 
Abdurrahman] dari 
[Aisyah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memiliki tikar 
yang di waktu siang 
digelar, sedang pada 
waktu malam 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



dijadikannya seperti 
dinding yang menutupi 
Beliau dari orang lain. 
Saat sedang shalat, 
orang-orang berkumpul 
ikut shalat di belakang 
Beliau." 



689 



(Jx^ ^alc- IJois al /ua 



Y) <JJJ (J «■ J^ll S!lLa o!lLa]l 
iLyA j Ujik (jllc- JlMjjjfLall 
j i jaili L-ii ( _ s _ujjji I w 

if^' cp fyj 6f 6^- 



telah menceritakan 
kepada kami ['Abdul 
A'la bin Hammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
'Uqbah] dari [Salim Abu 
An Nadir] dari [Busr bin 
Sa'id] dari [Zaid bin 
Tsabit], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membuat satu ruangan." 
Busr berkata, "Aku 
menduga Zaid bin Tsabit 
berkata, 'Membuat tikar 
pada bulan Ramadan, 
lalu beliau melaksakan 
shalat malam di (kamar 
atau tikar) tersebut 
dalam beberapa malam. 
Kemudian para sahabat 
mengikuti shalat beliau. 
Ketika mengetahui apa 
yang mereka lakukan 
beliau pun berdiam di 
rumah, setelah itu beliau 
keluar seraya berkata 
kepada mereka: 
"Sungguh aku telah 
mengetahui sebagaimana 
aku lihat apa yang kalian 
lakukan. Wahai 
manusia, shalatlah kalian 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







di rumah-rumah kalian, 
sesungguhnya shalat 
yang paling utama 
adalah shalatnya 
seseorang yang 
dilakukannya di 
rumahnya, kecuali shalat 
fardlu." ['Affan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Wuhaib] 
telah menceritakan 
kepada kami [Musa] aku 
mendengar [Abu An 
Nadir] dari [Busr] dari 
[Zaid] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


690 


(Jll (jl-ojll jjI Ijj.1». 
Jll [g jA jll (Je S '3* 

ilLij AjIc auI ^U^i <uil 
JIS j5>>V' {J***'*-* '"'J* 

JIS 1* ^Ijj « \r\i 

<j <3*4- ^ 

lojj UUa 1 jlLai UjII ^glla lili 

£xlu (Jla I3lj 1 jA^uili Akla 1 31 j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Anas bin Malik Al 
Anshari], bahwa pada 
suatu hari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengendarai 
kudanya dan terjatuh 
terhempas pada lambung 
kanannya." Anas? 
radliallahu 'anhu berkata, 
"Maka pada suatu hari 
Beliau shalat 
mengimami kami di 
antara shalat-shalatnya 
dengan duduk. Maka 
kamipun shalat di 
belakang Beliau dengan 
duduk. Beliau kemudian 
bersabda: 

"Sesungguhnya imam 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dijadikan untuk diikuti. 
Jika ia shalat dengan 
berdiri maka shalatlah 
kalian dengan berdiri, 
jika ia rukuk maka 
rukuklah kalian, jika ia 
mengangkat kepala 
maka angkatlah kepala 
kalian, jika ia sujud 
maka sujudlah kalian, 
jika ia mengucapkan 
SAMI'ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 
(Semoga Allah 
mendengar orang yang 
memuji-Nya) ', maka 
ucapkanlah oleh kalian: 
'RABBANAA WA 
LAKAL HAMDU (Ya 
Rabb kami, milik 
Engkaulah segala 
pujian) '." 


691 


Lu.lk (Jll M* lu (jj AjS Ujik 
(\j (jc t— jL^ ua ^jjI (jt CLyl 
^jiLa <&l (3 jiuj jkill Aji lillLa 

u'" - ~''"3 4 u& 

lili 4j ^3^1 6*4 j 1 
\ jiSjli lijj 1 jjSa jjS 

lili lijj 1 jaj oiak (j-al iiil 
1 j la ■ aU AkLi Ijljj IflkJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Laits] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam jatuh 
dari kudanya hingga 
beliau pun cedera. 
Beliau lalu shalat 
mengimami kami 
dengan duduk, dan kami 
juga shalat dengan 
duduk. Setelah selesai 
beliau bersabda: 
"Sesungguhnya imam, 
atau dijadikannya imam 
adalah untuk diikuti. 
Jika ia takbir maka 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bertakbirlah kalian, jika 
ia rukuk maka 
rukuklahkalian, jika ia 
mengangkat kepala 
maka angkatlah kepala 
kalian, jika ia 
mengucapkan 
'S AMI' ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 
(Semoga Allah 
mendengar orang yang 
memuji-Nya), maka 
ucapkanlah oleh kalian 
'RABBANAA LAKAL 
HAMDU (Ya Rabb 
kami, milik Engkaulah 
segala pujian), dan jika 
ia sujud maka sujudlah 
kalian." 


692 


jij - *>ii (JIS « uli* 

Jji |j\a <j pjjjl ^UVI <3*1 

lajui 13! j SiaJI i21Jj iSj 

1 jlLai HJLk (^Ha Ijjj 1 jA^uili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu Az 
Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Dijadikannya Imam itu 
untuk diikuti, jika ia 
takbir maka bertakbirlah 
kalian, jika ia rukuk 
maka rukuklah kalian, 
jika ia mengucapkan 
'S AMI ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 
(Semoga Allah 
mendengar orang yang 
memuji-Nya) ', maka 
ucapkanlah oleh kalian 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







'RABBANAA WA 
LAKAL HAMDU (Ya 
Rabb kami, milik 
Engkaulah segala 
pujian) ', jika ia sujud 
maka suudlah kalian, 
dan jika ia shalat dengan 
duduk maka shalatlah 
kalian semua dengan 
duduk." 


693 


£3 JJ jlS. pla j AjIc- auI 

j jjYj 1 j]j £ jSjMl JJ^ 
UojI lilljfi. P J^J^' 6-° 
Ljj j «J-ai. (j-al iill ^«in (Jl3j 

^ ^j dUi V cJ^J ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Salim bin 
Abdullah] dari 
[Bapaknya], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengangkat tangannya 
sejajar dengan 
pundaknya ketika 
memulai shalat, ketika 
takbir untuk rukuk dan 
ketika bangkit dari rukuk 
dengan mengucapkan: 
'S AMF ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 
RABBANAA WA 
LAKAL HAMDU 
(Semoga Allah 
mendengar orang yang 
memuji-Nya. Ya Rabb 
kami, milik Engkaulah 
segala pujian) '. Beliau 
tidak melakukan seperti 
itu ketika akan sujud." 


694 


Ijjiij (Jll (Jj'lii (jj lxa « IjjJa 
(jc (_>ujjJ u <>1)! JJC. 

S B _ , ' B i * ' a $ 

Akil JJC- (jj ^ilLul ^JjiJ £j jA jll 

* "0? a,** 'e, 

Atll ^jJaj jie (jj Alll JJC- (jt 
^jiLa jlll (J jjui J CjjI jJll 1 <4 

s5tLall ^ ^li 1 jj ^Li3 AjIc. iiil 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqatil] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





ll llCli jW 1 1 'i -v 4 iS 1 « 4 J 

jjSj (jj^ lili j Jiaj tj"j 

(j^ftl Jdll £Aui (J^ijj^ (j* 

J j 7. mil i21]j (3*ij 


berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yunus] dari [Az 
Zuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Salim bin 'Abdullah] 
dari ['Abdullah bin 
'Umar] radliallahu 
'anhuma berkata, "Aku 
melihat jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri shalat, 
beliau mengangkat 
kedua tangannya hingga 
sejajar dengan 
pundaknya. Beliau 
melakukan seperti itu 
ketika takbir untuk 
rukuk dan bangkit dari 
rukuk dengan 
mengangkat kepalanya 
sambil mengucapkan: 
'SAMIALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 
(Semoga Allah 
mendengar orang yang 
memuji-Nya) '. Namun 
beliau tidak melakukan 
seperti itu ketika akan 
sujud." 


695 


(jc. JL=l (jc. M jjc (jj JL=l 
(jj lillU ^Ij 4il 

lil j AjAj £3j ^jj (jl jljl lilj 
Ajjj £3 j ^ j£_)JI (j-a A_uil j £3j 
iill /gila auI (J JJ-aj (jl Cilik j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq Al 
Wasithi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Abdullah] dari [Khalid] 
dari [Abu Qilabah] 
bahwa dia melihat 
[Malik Al Huwairits] 
ketika shalat, dia 
bertakbir dan 
mengangkat kedua 
tangannya, apabila 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







hendak rukuk 
mengangkat tangannya, 
dan ketika mengangkat 
kepalanya dari rukuk dia 
juga mengangkat kedua 
tangannya. Lalu dia 
menceritakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berbuat 
seperti itu." 


696 


(Jll (jlijll jjI 
(Jj <&l ^JC- (jl ^jC. (jj ^alLui 

<ji ^aja SiLLall jjj^II 

La^iaLaJ 

flAaa (jil Alll ^«ui (Jla lilj 4 V'i a 
(211 j Ojj Jllj Aiia (Jal 

V j 'i".'' (j»-» > 3 n\ Vj 

J kuil (j-o A-Lul^j LH^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Salim bin 
Abdullah] bahwa 
[Abdullah bin 'Umar] 
radliallahu 'anhuma 
berkata, "Aku melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memulai 
shalat dengan bertakbir. 
Beliau mengangkat 
kedua tangannya ketika 
bertakbir hingga 
meletakkan kedua 
tangannya sejajar 
dengan pundaknya. 
Ketika takbir untuk 
rukuk beliau juga 
melakukan seperti itu, 
jika mengucapkan: 
'SAMIALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 
(Semoga Allah 
mendengar siapa yang 
memuji-Nya) ', beliau 
juga melakukan seperti 
itu sambil mengucapkan: 
'RABBANAA WA 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







LAKAL HAMDU (Ya 
Rabb kami, milik 
Engkaulah segala 
pujian) '. Namun Beliau 
tidak melakukan seperti 
itu ketika akan sujud dan 
ketika mengangkat 
kepalanya dari sujud." 


697 


^Sj Ulj 4jJL) £9jJ JJ^ oilLall 
(j-o ^15 Ulj AjJlj £3 j a Ada 
Mil ^jii-a «Uli (jJI 3-*^ LW' 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Ayyasy] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Ala] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah] dari 
[Nafi'] bahwa [Ibnu 
'Umar] ketika memulai 
shalat, dia bertakbir 
dengan mengangkat 
kedua tangannya, dan 
ketika rukuk 
mengangkat kedua 
tangannya, dan ketika 
mengucapkan: 
'S AMF ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 
mengangkat kedua 
tangannya, dan ketika 
berdiri dari dua rakaat 
mengangkat kedua 
tangannya. Lalu Ibnu 
'Umar mengatakan 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
melakukan seperti itu." 
Dan diriwayatkan oleh 
[Hammad bin Salamah] 
dari [Ayyub] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu 'Umar] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan 
diriwayatkan pula oleh 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







[Ibnu Thahman] dari 
[Ayyub] dan [Musa bin 
Uqbah] secara ringkas." 


698 


t5 Jt ^I^'lll Juli (34-^' £ ' '"'J 
^^-aij (Jil ^alj ^^j-aij (JjC-IauiI 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Abu 
Hazim] dari [Sahi bin 
Sa'd] berkata, "Orang- 
orang diperintahkan agar 
meletakkan tangan 
kanannya di atas lengan 
kiri dalam shalat." Abu 
Hazim berkata, "Aku 
tidak mengetahui dia 
Sahi kecuali bahwa dia 
menyandarkan hal 
tersebut kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Isma'il 
berkata, "Hadits ini 
dimarfu'kan kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bukan 
mengatakan dia 
mengambil dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


699 


lillLa "1^ Jll (^JC-ULil Uuik 

( _ s lLa A)jl (Jjjoij (jlojJjA ^jJI 
(j jjj (3a Jla allaj AjIc auI 

^£c. jjia. Vj j»St jSj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Abu Az 
Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apakah kalian melihat 
arah kiblatku ini? Demi 
Allah, tidak ada yang 
tersembunyi bagiku 
rukuk dan juga khusyu' 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kalian, karena aku dapat 
melihat kalian dari 
belakang punggungku." 


700 


Uj.la Jla jUjaJ (jj l^a < Hj^a 

(Jla 4 'i» ui LuJL^. (Jla jAic 
^jjll (ji^ll-o (jj (jjijl (jc oilja 

j^j] AUlja 3 j^- mil j ^ J^3^' 
jj-o (Jll UoJJJ <_S^*J (j-o ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
berkata, Aku mendengar 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Luruskanlah dalam 
rukuk dan sujud. Demi 
Allah, aku dapat melihat 
kalian dari belakangku." 
Seakan beliau 
mengatakan: "Aku dapat 
melihat kalian dari 
belakangku ketika kalian 
rukuk dan sujud." 


701 


Ijlla (Jla ^)ic (jj (j afla UliSk 
(jj (_>*ijl (jc ajUl jc 4;» ui 
alLij AjIc auI ( _ s ij-a ^."^ (jl^lli 
1 ^ A)jl ^ i laj jitj UI j 
i ^->- ^1 ' i « » ■ "'l j_j^'"=' lj*l*> 
(jLalUUI <_JJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
'Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Abu Bakar 
dan 'Umar? radliallahu 
'anhuma, mereka 
memulai shalat dengan 
membaca: ALHAMDU 
LILLAHI RABBIL 
AALAMIIN." 


702 


(Jll (JjcUiuil (jj (^jjoijJi 12 la 
Jla jUj jj A^ljll -^C Ujla. 
(Jla ^liilll (jj ojLaC Ujik 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




menceritakan kepada 
kami ['Abdul Wahid bin 



Ziyad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Umarah bin Al 
Qa'qa'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Zur'ah] 



berkata, telah 



menceritakan kepada 
kami [Abu Hurairah] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



wasallam berdiam antara 
takbir dan bacaan Al 
Qur'an." Abu Zur'ah 
berkata, Aku mengira 
Abu Hurairah berkata, 
'Berhenti sebentar, lalu 
aku berkata, "Wahai 
Rasulullah, demi bapak 
dan ibuku! Tuan 
berdiam antara takbir 
dan bacaan. Apa yang 
tuan baca diantaranya?. 
Beliau bersabda: "Aku 
membaca; 
ALLAHUMMA 
BAA'ID BAINII WA 
BAINA 

KHATHAAYAAYA 
KAMAA BAA'ADTA 
B AIN AL MASYRIQI 
WAL MAGHRIB. 
ALLAHUMMA 
NAQQINII MIN 
KHATHAAYAAYA 
KAMAA 
YUNAQQATS 
TSAUBUL ABYADLU 
MINAD DANAS. 
ALLAHUMM AGHS IL 
NII MIN 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







KHATHAAYAAYA 
BILMAA'I 
WATSTSALJI WAL 
BARAD (Ya Allah, 
jauhkanlah antara aku 
dan kesalahanku 
sebagaimana Engkau 
menjauhkan antara timur 
dan barat. Ya Allah, 
sucikanlah kesalahanku 
sebagaimana pakaian 
yang putih disucikan 
dari kotoran. Ya Allah, 
cucilah kesalahanku 
dengan air, salju dan es 
yang dingin)." 


703 


JIS jin j, i 41', 

Mil j^jJaj (jJALall jfij 
AjIc auI (_5-lj-a ilj. L)H ^ "*•- 

^ ^Uall cJLkta A p j£jl! 

Jl'UU "ii;„i i «j c. j<jU 
dijj (Jlaa ' ijT^il £* 5 mil 
i*i vs j 1 '/> 41 us j « i «i U; , i<v,^ \ 
jis s [*i° ...i iij^i i.nu i»; ^ 

j-» £J1S S'vl [*iu..i. 


Bab. Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Maryam] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Nafi' bin 'Umar] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnu Abu Mulaikah] 
dari [Asma' binti Abu 
Bakar Ash Shiddiiq] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mengerjakan shalat 
gerhana, maka Beliau 
berdiri dan dipanjangkan 
(lama) berdirinya, 
kemudian rukuk maka 
dipanjangkannya rukuk, 
kemudian berdiri lagi 
dan dipanjangkan 
berdirinya, kemudian 
rukuk maka 

dipanjangkannya rukuk, 
kemudian bangkit (dari 
rukuk), kemudian sujud 
dan memanjangkan 
sujudnya, kemudian 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



mengangkat (kepala dari 
sujud), kemudian sujud 
dan memanjangkan 
sujudnya, kemudian 
berdiri lagi dan 
memanjangkan 
berdirinya, kemudian 
rukuk maka 

dipanjangkannya rukuk, 
kemudian berdiri 
(bangkit dari rukuk) dan 
dipanjangkan berdirinya, 
kemudian rukuk maka 
dipanjangkannya rukuk, 
kemudian bangkit (dari 
rukuk), kemudian sujud 
maka dipanjangkannya 
sujud, kemudian 
mengangkat (kepala dari 
sujud), lalu sujud dan 
dipanjangkannya sujud, 
selesai salam beliau 
bersabda: "Telah 
didekatkan surga 
kepadaku hingga 
seandainya aku 
dibenarkan (berani) 
untuk mengambilnya 
tentu aku akan bawakan 
kepada kalian kurma 
dari kurma-kurma 
didalamnya. Dan 
didekatkan juga neraka 
kepadaku hingga aku 
berkata, 'Wahai Rabb, 
aku bersama mereka. 
Tiba-tiba aku melihat 
seorang wanita'. Aku 
(Nafi') menduga beliau 
mengatakan, "Dicakar- 
cakar oleh seekor 
kucing. Aku bertanya, 
Apa yang menyebabkan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







demikian? Mereka 
menjawab, 'Wanita 
tersebut menahan kucing 
tersebut hingga mati 
karena kelaparan karena 
dia tidak memberinya 
makan atau membiarkan 
kucing tersebut pergi 
mencari makan.' Nafi' 
berkata, "Aku menduga 
beliau mengatakan, 
"Mencari makan dari 
serangga di permukaan 
tanah'." 


704 


jC (ji-ttC-^l Uiiik (Jll 

^gjl jC. ^>1aC jJ ojl-aC. 

jii (3 j^ij (jisCii4=J ^ Jti 

^aJ Uli -Jis (Jls Uli 
' ■ 'l J k' '-'l j lilli jjjj»J a ' '^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Wahid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
['Umarah] dari [Abu 
Ma'mar] berkata, "Kami 
bertanya kepada 
[Khabbab], apakah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membaca surah dalam 
shalat Zhuhur dan 
Ashar?" Dia menjawab, 
"Ya." Kami tanyakan 
lagi, "Bagaimana kalian 
bisa mengetahuinya?" 
Dia menjawab, "Dari 
gerakan jenggot Beliau." 


705 


(Jll 4 j» l'j'i IjIL^a 2^-?-^ lijAi. 

1 (JU 1 tU-^'i Iijl ji jtll 

^ (j« 4Uj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'ah] 
berkata, [Abu Ishaq] 
memberitakan kepada 
kami bahwa dia berkata, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"Aku mendengar 
['Abdullah bin Yazid] 
berkhutbah; [Al Bara v ] 
menceritakan kepada 
kami -dan ia bukan 
seorang pendusta-, "Para 
sahabat jika shalat 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, jika beliau 
mengangkat kepalanya 
dari rukuk, para sahabat 
tetap berdiri sampai 
mereka melihat beliau 
telah sujud." 


706 


i •* ia7„4. 113 1 'J, V. ilil ' . U j 

i jiu "lr^.4 ;l:„j^°,'lr. lr^. 
i 'j»* ciJjUj i21ujlj J jj^j Ij 

UjSlI ' * 'j°; La 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Zaid bin 
Aslam] dari [Atha' bin 
Yasar] dari [Abdullah 
bin Abbas] berkata, 
"Pernah terjadi gerhana 
matahari pada zaman 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
kemudian beliau 
melaksanakan shalat 
gerhana. Orang-orang 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, kami lihat 
tuan mengambil sesuatu 
saat di posisimu, lalu 
tuan mundur kembali?" 
Beliau menjawab: "Aku 
diperlihatkan surga, lalu 
aku diberikan setandan 
anggur. Jika aku 
mengambilnya niscaya 
kalian akan 

memakannya yang akan 
mengakibatkan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







terabaikannya urusan 
dunia." 


707 


OLla Jla (jliui (jJ ^aa a UliSk 

(jc- y& (jj J!>U Ijjik Jla ^jla 

^ill JLM gJJ (>l 

aIjs (Jj3 jLliU jjLJI 
Vti jV> Vol JIS K 

:U jl^^ll i\i 2r,S i ^Rii 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Sinan] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Fulaih] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hilal bin 
'Ali] dari [Anas bin 
Malik] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
memimpin shalat kami, 
kemudian Beliau naik ke 
atas mimbar lalu 
memberi isyarat 
(menunjuk) dengan 
tangannya ke arah kiblat 
masjid seraya bersabda: 
"Sejak aku memimpin 
shalat kalian hingga 
sekarang, aku 
diperlihatkan surga dan 
neraka secara bersamaan 
di hadapan dinding ini. 
Dan aku belum pernah 
melihat kebaikan dan 
keburukan seperti hari 
ini." Beliau 
mengucapkannya tiga 
kali. 


708 


Ijjiii (Jl! <&l ^JC- (jj ^it L±£i 
^1 (jjl ul^a (Jla 1jt m (jj j^j 

(jjijl (jl S^lSi (Jla <jj^)t 
^ill JlaJlJ f ;' a ; ;^ 

^\ jSI Jlj La alLlj 4j1c idll ( _ s Jj-a 
»1 aliiII ^jjj ^aA jLLajI (jj»3jj 

joL4/;\ jl ,'A\\ jr-. (j^'i'il JIS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 
Arubah] berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kami [Qatadah] bahwa 
[Anas bin Malik] ia 
menceritakan kepada 
mereka, ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kenapa orang-orang 
mengarahkan pandangan 
mereka ke langit ketika 
mereka sedang shalat? 
Suara beliau semakin 
tinggi hingga beliau 
bersabda: "Hendaklah 
mereka 

menghentikannya atau 
Allah benar-benar akan 
menyambar penglihatan 
mereka." 


709 


jj i * * | Ujik (Jll (j^aja.V 1 
jC ^j^yjiA ^jc jC aJJ i a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ahwash] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Asy'ats bin 
Sulaim] dari [Bapaknya] 
dari [Masruq] dari 
[Aisyah] berkata, "Aku 
bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tentang 
menoleh dalam shalat." 
Maka Beliau bersabda: 
"Itu adalah sambaran 
yang sangat cepat yang 
dilakukan oleh setan 
terhadap shalatnya 
hamba." 


710 


(jl<Uijlc (jC OJ^)C jjc (_JjA_)^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





^'^W Csi^J (4-?- C5^' 


kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari ['Urwah] dari 
['Aisyah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat dengan 
mengenakan baju yang 
ada gambarnya, beliau 
lalu bersabda: "Gambar- 
gambar pada pakaian ini 
menggangguku. 
Kembalikanlah kepada 
Abu Jahm, agar dia 
mengganti dengan 
pakaian yang terbuat 
dari bulu kasar yang 
tidak bergambar." 


711 


UjJLa (Jll .la m jjj uj.la 

<ulc. auI (^ii-a ^-jjI! (^Ij Jla 

Jj3 Aki (j-aijij 5li 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Laits] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu 'Umar] bahwa 
dia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat ludah 
di dinding arah kiblat 
masjid. Saat itu Beliau 
sedang shalat di hadapan 
orang banyak, beliau 
kemudian 

menggosoknya seraya 
mengatakan: 
"Sesungguhnya 
seseorang dari kalian 
ketika berdiri shalat, dia 
sedang berhadapan 
dengan Allah. Maka itu 
janganlah dia meludah 
ke arah depannya ketika 
dia sedang shalat." 
Hadits ini dikuatkan oleh 
[Musa bin 'Uqbah] dan 
[Ibnu Abu Rawwad] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



[Nafi 1 ]. 



712 




Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
telah menceritakan 
kepada kami [Laits bin 
Sa'd] dari [TJqail] dari 
[Ibnu Syihab] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Anas bin 
Malik] berkata, "Ketika 
Kaum Muslimin 
melaksanakan shalat 
Fajar tidak ada sesuatu 
yang mengagetkan 



mereka kecuali 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
tiba-tiba membuka tabir 
kamar Aisyah sambil 
memandang ke arah 
mereka. Saat itu mereka 
sudah berbaris dalam 
shaf, beliau tersenyum 
lalu tertawa. Maka Abu 
Bakar berniat mundur ke 
belakang untuk 
mempersilakan beliau 
masuk dalam shaf, 
karena menduga beliau 
akan keluar. Dan Kaum 
Muslimin hampir saja 
terfitnah (berpaling dan 
memutus) dalam shalat 
mereka. Namun ternyata 
Beliau memberi isyarat 
kepada mereka: 
"Teruskanlah shalat 
kalian." Beliau 
kemudian menutup tabir, 
dan setelah itu beliau 
meninggal pada hari itu 
juga-" 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



jj-ac- (jj lilLall ^jc. Ijjia. <Jla 

'M /- *-2aJ j-at ^J) h» ui 4i jSlI 

V <jl I C5 i=>. Ij£2iS Ijlic. 

U £jlaa <j1J ^jljla L ^- ; ^ ■ j 

(jjic jj eVjA (jl (jli_uil IjI 
jjI (Jll /-lloJ (jjJi^J V t^Jjl 
' * liS ,_jla M j lil lil jiaJjij 

j»^>^l Ui ^llj 4jle "'l u^'^* 

f\ o!>LLa / -lilai LgAc 

jULi ut b <2L (jist aii Jla" 

i3j 2j jSJI <ic. JUa Si jill 

cJL. VI lV*ip2 

<] Jllj (_!=>. j jilaa ijj^c 
(Jla s, h ui UI '^j «Jua ^jj 4-alll 

V (jlS 1141 jla UjAij il Uil 

UI Jali <JlI Si ^ ^Jaj Vj 

(jls (jl I^Jll cj!xij (Jjc-jV <<iilj 
aJuoLj JIjj ila UjlS lii i21jjc. 

(Jjij (Jlui IjI Jaj (jl^j (j^U 

Aaj AjjIj UU lillill JJC JlaJali 
{^ya 4_ilc. ^g-ic- o IjaIa Ia3 1 u .13 
,J (_5jljjiil (j^ajaiil JJ^il 
(JA^aaJ (Jj^Iall 



Telah menceritakan 
kepada kami [Musa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Awanah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik bin 
'Umair] dari [Jabir bin 
Samrah] berkata, 
"Penduduk Kufah 
mengadukan Sa'd (bin 
Abu Waqash) kepada 
'Umar. Maka 'Umar 
menggantinya dengan 
Ammar. Mereka 
mengadukan Sa'd karena 
dianggap tidak baik 
dalam shalatnya. Maka 
Sa'd dikirim kepada 
'Umar dan ditanya, 
"Wahai Abu Ishaq, 
penduduk Kufah 
menganggap kamu tidak 
baik dalam shalat?" 
[Abu Ishaq] menjawab, 
"Demi Allah, aku 
memimpin shalat 
mereka sebagaimana 
shalatnya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Tidaklah aku 
mengurangi sedikitpun 
dalam melaksanakan 
shalat Isya bersama 
mereka. Aku 
memanjangkan bacaan 
pada dua rakaat pertama 
dan aku pendekkan pada 
dua rakaat yang akhir." 
'Umar berkata, "wahai 
Abu Ishaq, kami juga 
menganggap begitu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



terhadapmu." Kemudian 
'Umar mengutus seorang 
atau beberapa orang 
bersama Sa'd ke Kufah. 
Orang itu kemudian 
bertanya kepada para 
penduduk tentang Sa'd, 
tidak ada satupun masjid 
yang dikunjungi tanpa 
menanyakan tentang 
Sa'd, mereka semua 
mengagumi Sa'd dan 
mengenalnya dengan 
baik. Hingga akhirnya 
sampai ke sebuah masjid 
milik bani 'Abs, lalu 
salah seorang dari 
mereka yang bernama 
Usamah bin Qatadah 
dengan nama panggilan 
Abu Sa'dah berkata, 
"Jika kalian minta 
pendapat kami, maka 
kami katakan bahwa 
Sa'd adalah seorang yang 
tidak memudahkan 
pasukan, bila membagi 
tidak sama dan tidak adil 
dalam mengambil 
keputusan." Maka Sa'd 
berkata, "Demi Allah, 
sungguh aku akan 
berdo'a dengan tiga do'a; 
Ya Allah jika dia, 
hambamu ini, berdusta, 
dan mengatakan ini 
dengan maksud riya' 
atau sum'ah, maka 
panjangkanlah umurnya, 
panjangkanlah 
kefakirannya dan 
campakkanlah dia 
dengan berbagai fitnah." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Setelah beberapa masa 
kemudian, orang 
tersebut bila ditanya 
mengapa keadaannya 
jadi sengsara begitu, 
maka ia menjawab, 
"Aku orang tua renta 
yang terkena fitnah 
akibat do'anya Sa'd." 
'Abdul Malik berkata, 
"Aku sendiri melihat 
kedua alisnya telah 
panjang ke bawah 
menutupi kedua 
matanya, dan sungguh 
dia tersia-siakan saat 
berada di jalan-jalan." 


714 


(jj oJiIjc (jc £JJjJI ''j'"'- * 

iill (^glLa J J-^J L) ^ ' 

j»J (j-al o!>lLa V (jH illuj Ajlc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Adullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Az Zuhri] 
dari [Mahmud bin Ar 
Rabi'] dari ['Ubadah bin 
Ash Shamit], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
shalat bagi yang tidak 
membaca Faatihatul 
Kitab (Al Fatihah)." 


715 


Uj.la (Jli jllij (jj lxa 'a Hlla 

(jc AjjI (jc Aja lji ^1 (jj Mi l n 
^jlLa jlll (Jjajij (jlojJjA ^1 

J ' ^ * ~. * * > " - - ^ 

Ls Jc alLi Ls ii-ai J=lj jaia 

ilLjj 4j1c auI ( _ ? lj-a 
£}LaJ <21jll ^Lak £?>jl (3^J 
pLk 0 i 1 Us£ 0 1 1 ^1 ; j3 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
['Ubaidullah] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Sa'id bin Abu 
Sa'id] dari [Bapaknya] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




dari [Abu Hurairah], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk ke 
masjid, lalu ada juga 
seorang laki-laki masuk 
Masjid dan langsung 
shalat kemudian 
memberi salam kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 



wasallam. Beliau 
menjawab dan berkata 
kepadanya, "Kembalilah 
dan ulangi shalatmu 
karena kamu belum 
shalat!" Maka orang itu 
mengulangi shalatnya 
seperti yang 
dilakukannya pertama 
tadi kemudian datang 
menghadap kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan memberi 
salam. Namun Beliau 
kembali berkata: 
"Kembalilah dan ulangi 
shalatmu karena kamu 
belum shalat!" Beliau 
memerintahkan orang ini 
sampai tiga kali hingga 
akhirnya laki-laki 
tersebut berkata, "Demi 
Dzat yang mengutus 
Tuan dengan hak, aku 
tidak bisa melakukan 
yang lebih baik dari itu. 
Maka ajarkkanlah aku!" 
Beliau lantas berkata: 
"Jika kamu berdiri untuk 
shalat maka mulailah 
dengan takbir, lalu 
bacalah apa yang mudah 
buatmu dari Al Qur'an 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kemudian rukuklah 
sampai benar-benar 
rukuk dengan 
thuma'ninah (tenang), 
lalu bangkitlah (dari 
rukuk) hingga kamu 
berdiri tegak, lalu 
sujudlah sampai hingga 
benar-benar 

thuma'ninah, lalu angkat 
(kepalamu) untuk duduk 
hingga benar-benar 
duduk dengan 
thuma'ninah. Maka 
lakukanlah dengan cara 
seperti itu dalam seluruh 
shalat (rakaat) mu." 


716 


tjll (Jla o jjuj (jj __>jL=>. (jc- 

"A*^ . — ■ 1 \lJ t*lX.^»in 

alluj 4jlc iill ^U.-i (J JJJJ 

(laiki 3 (jiil jVl 
i2L j!ki1 <it 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nu'man] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Abdul Malik bin 
'Umair] dari [Jabir bin 
Samrah] berkata, [Sa'd] 
berkata, "Aku pernah 
mengimami mereka di 
antara dua shalat pada 
malam hari (Maghrib 
atau Isya) sebagaimana 
shalatnya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan aku 
mengurangi sedikitpun. 
Aku memanjangkan 
bacaan pada dua rakaat 
pertama dan aku 
pendekkan pada dua 
rakaat yang akhir." 
'Umar? radliallahu 'anhu 
lalu berkata, "Begitulah 
anggapan kami 
terhadapmu." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



717 


C5 lLa ^-f^l L^f^ ^jjI 6^ ^3 
^ « l n ) j AjjlSlI ^ J L taSjJ J J^l 

(J l^kj (jlij lillLl aj^I 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Yahya] dari ['Abdullah 
bin Abu Qatadah] dari 
[Bapaknya] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada 
dua rakaat pertama 
dalam shalat Zhuhur 
membaca Al Fatihah dan 
dua surah, beliau 
memanjangkan rakaat 
pertama dan 
memendekkan pada 
rakaat kedua, dan 
terkadang beliau 
memperdengarkan 
bacaannya. Dalam shalat 
Ashar beliau membaca 
Al Fatihah dan dua 
surah, dan 

memanjangkan pada 
rakaat yang pertama. 
Demikian pula dalam 
shalat Shubuh, beliau 
memanjangkan bacaan 
pada rakaat pertama dan 
memendekkakan pada 
rakaat kedua." 


718 


'*\i j : ;,^r-.VI lii^i JIS il 

- ' « f - ** J ^ 

«.^ji (^U Ula £«j <Jla 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Umar bin 
Hafsh] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] telah 
menceritakan kepadaku 
['Umarah] dari [Abu 
Ma'mar] berkata, "Kami 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bertanya kepada 
[Khabbab], apakah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membaca surah dalam 
shalat Zhuhur dan 
'Ashar?" Dia menjawab, 
"Ya." Kami tanyakan 
lagi, "Bagaimana kalian 
bisa mengetahuinya?" 
Dia menjawab, "Dari 
gerakan jenggot beliau." 


719 


£jLj dila Jli liu (Jli jLoji1\j 

Jli 4j<-.Ij3 (jjilij 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari ['Umarah] 
dari [Abu Ma'mar] 
berkata, "Aku bertanya 
kepada [Khabbab bin Al 
Arat], Apakah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membaca surah dalam 
shalat Zhuhur dan 
Ashar? ' Dia menjawab, 
"Ya." Kami tanyakan 
lagi, "Bagaimana kalian 
bisa mengetahui bacaan 
Beliau?" Dia menjawab, 
"Dari gerakan jenggot 
Beliau." 


720 


(jC ^jAI^)jJ (jj (c^^l 1 '"'^ 

AjjI (jc oJlLia ^gjl jj auI Ijc 
iilij <jic 'M / JLo /^Jjl! jiSJii 

^ ' "s ,e- i a 

Jfrlall (j? (jJjiSjl! ^ 1 jij 
ulikl AjV 1 l 'i» a l aj j o j jjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Makki 
bin Ibrahim] dari 
[Hisyam] dari [Yahya 
bin Abu Katsir] dari 
[Abdullah bin Abu 
Qatadah] dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







'alaihi wasallam pada 
dua rakaat pertama 
dalam shalat Zhuhur dan 
'Ashar membaca Al 
Fatihah dan surah 
masing-masing, dan 
terkadang Beliau 
memperdengarkannya 
kepada kami ayat yang 
dibacanya." 


721 


(jll i Lu jj (jj auI ijc uiik 

(jC t ■ j \ "n (jjl (jt lillLa IjJA^I 
jjC. <iic jj <J&I IjC. jj IjJC 
Ajl\ ' ^« "ic Aill ^jjaj (jJj^ 

J*J -' j' (J'* 

ajlA lilis-ljaj (^J^^ ^ ^'3 
alluj Ajlc. Alll AUl (J jjuJJ 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdullah bin 'Utbah] 
dari [Ibnu Abbas? 
radliallahu 'anhu] dia 
mengatakan bahwa 
[Ummu Al Fadll] pernah 
mendengarnya membaca 
Wal mursalaati 'urfa. 
Maka Ummu Al Fadll 
pun berkata, "Wahai 
ananda, bacaan surahmu 
ini telah mengingatkan 
aku. Sungguh itu adalah 
surah terakhir yang aku 
dengar dibaca oleh 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ketika 
beliau membacanya 
pada shalat Maghrib." 


722 


^j^j^ (jjl (jc. g i a1 & ^cjI llj ^ 
(jj o3jC- (jc- (jj' (jc- 

^ C* 1 u'3->° Cf- Ssj^ 
(J Ijii Lalilj jj iyj J Jli 
* ia3 j''^°' 1 'j* 5 »" 

(jjjl jJall 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ashim] dari [Ibnu 
Juraij] dari [Ibnu Abu 
Mulaikah] dari ['Urwah 
bin Az Zubair] dari 
[Marwan bin Al Hakam] 
berkata, " [Zaid bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Tsabit] berkata kepdaku, 
"Kenapa kamu dalam 
shalat Maghrib 
membaca surah-surah 
yang pendek? Sungguh 
aku pernah mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca 
dengan surah-surah yang 
panjang." 


723 


(jii i lL jj jiii ^jc. ijjii 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari 
[Muhammad bin Jubair 
bin Muth'im] dari 
[Bapaknya] berkata, 
"Aku pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
shalat Maghrib 
membaca "Ath-Thur." 


724 


^1 (jt (jt (jc ^ajaJi 
iLaUl |j| 1 jS3 AJsjill'ijjjA 

i-Ai.T,, JIS Si i'iKi Si.t..i i •• ia 
AjIc- 'A) (^ U^i ajaiUlI ,J ala 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nu'man] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'tamir] dari 
[Bapaknya] dari [Bakar] 
dari [Abu Rafi'] berkata, 
"Aku shalat 'Isya 
bersama [Abu Hurairah], 
lalu ia membaca 'IDZAS 
SAMAA'UNSYAQQAT 
' lalu dia sujud, maka hal 
itu kemudian aku 
tanyakan kepadanya. 
Maka dia menjawab, 
"Aku pernah sujud 
bersama di belakang 
Abu Al Qashim (Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam) dalam ayat 
tersebut, dan aku akan 
selalu sujud di dalamnya 
hingga aku berjumpa 
dengannya." 


725 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Adi] berkata, "Aku 
mendengar [Al Bara'], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ketika 
safar (bepergian) pada 
shalat Isya membaca 
pada salah satu dari dua 
rakaatnya dengan 'WAT 
TIINI WAZ 
ZAITUUN'." 


726 


(jj A) jj Ijjii. (Jll JAuii Ijlla 
(X «tiill |j| 1 jS3 AJijillojjjA 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Zurai'] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[At Taimi] dari [Bakar] 
dari [Abu Rafi'] berkata, 
"Aku shalat 'Isya 
bersama [Abu Hurairah], 
lalu ia membaca TDZAS 
SAMAA'UNSYAQQAT 
' lalu ia sujud. Maka aku 
pun bertanya kepadanya 
kenapa melakukan hal 
tersebut. Dia lantas 
menjawab, "Aku pernah 
sujud di belakang Abu 
Al Qashim (Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam) setelah 
membaca surah tersebut, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dan aku akan selalu 
sujud di dalamnya 
hingga aku berjumpa 
dengannya." 


727 


liiii (Jll j^j tlH Uisi 

UT? UJ^ j^'j U^' J L$l ^"J 
^j.ii^l l.^l dia ajjj U j <.Uca_SI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khallad 
bin Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Mis'ar] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Adi bin Tsabit] 
bahwa dia mendengan 
[Al Bara] berkata, "Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca 
'WAT TIINI WAZ 
ZAITUUN' pada shalat 
'Isya. Dan belum pernah 
aku mendengar 
seseorang yang suaranya 
atau bacaan lebih baik 
dari beliau." 


728 


l^Aa. (Jll S-i^>i- (JJ lliii 

jjLk ("'liflui (Jll ^iSlI Jll 
iaJ 'l» uil ^-aC- (JlaJll aj<u<i jjj 

aSU-all ^H^. £^5-»^ (J^ / c^ ^ jSljJ 

jijjj^l^^lipfdjll 

jtll (J j. „j 'A Si i^i jj-n 4 1 l"ll'Vi5l 

i-iS^r^. JIS iU„j<t°\r-. iw \r^. 
(2L CJ ii> j! (2L (jkl! iSJIj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'ah] dari [Abu 
Aun Muhammad bin 
Ubaidullah Ats Tsaqafi] 
berkata, Aku mendengar 
[Jabir bin Samrah] 
berkata, "Umar berkata 
kepada [Sa'd], "Orang- 
orang banyak 
mengeluhkan tentangmu 
hingga dalam masalah 
shalat!" Maka Sa'd 
menjelaskan, "Dalam 
shalat aku selalu 
memanjangkan bacaan 
pada dua rakaat pertama 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dan aku pendekkan pada 
dua rakaat yang akhir. 
Dan tidak ada yang aku 
ubah dari apa yang aku 
dapat ambil dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." Umar 
berkata, "Kamu benar. 
Aku juga menganggap 
kamu seperti itu." 


729 


^ailu^l SjjJ ^1 ^jit ^Ij lil 

Jlaa CliljiLall Cli3j (jc- oUJLuia 
ilLij AjIc- iul ^U^i (^jjJI (jlS 

* » J f ~ - a ' $ * 

^jLiauill j AjjAaII La3l 

Clili ^jjj »1 l w 11 jj^uj JUj 
1*33 »$l C^. % 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sayyar bin 
Salamah] berkata, "Aku 
dan bapakku datang 
menemui [Abu Barzah 
Al Aslami], lalu kami 
bertanya kepadanya 
tangtang waktu-waktu 
shalat." Dia lalu berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat Zhuhur ketika 
matahari sudah condong, 
shalat Ashar saat 
seseorang kembali ke 
ujung Kota Madinah 
sementara matahari 
masih panas, dan aku 
lupa apa yang 
dijelaskannya tentang 
shalat Maghrib. Dan 
tidak jarang Beliau 
mengakhirkan 
pelaksanaan shalat 'Isya 
hingga sepertiga malam 
yang akhir, beliau tidak 
menyukai tidur sebelum 
shalat Isya dan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mengobrol sesudahnya. 
Dan Beliau 
melaksanakan shalat 
Shubuh pada waktu 
dimana bila sudah 
selesai, seseorang akan 
dapat mengenali siapa 
yang shalat di 
sampingnya. Beliau 
membaca surah dalam 
shalat Shubuh pada 
kedua rakaatnya, atau 
salah satunya kira-kira 
enam puluh hingga 
seratus ayat." 


730 


gjj^ ilw' mj^' u^ f^'^w! dw 

**.-* .i ^ J ° , \ - , 9 , f 

*d)l (Jjjoij 1 'l» «uil La3 l^)ij o^/LLa 

jjjj 1£ V. 1 jjfla i Ijc. t _ ? i^l L«j 
u]j ^ J?'' j' j^l f' cs^ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ibrahim] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Juraij] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Atha] bahwa dia 
mendengar [Abu 
Hurairah] berkata, "Pada 
setiap rakaat ada 
bacaannya. Apa yang 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
perdengarkan (keraskan) 
bacaannya kepada kami 
maka kamipun akan 
perdengarkan kepada 
kalian, dan apa yang 
Beliau sembunyikan 
(tidak mengeraskan 
bacaan) kepada kami, 
maka kamipun tidak 
mengeraskannya kepada 
kalian. Jika kalian tidak 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



tambah selain Al 
Fatihah, maka itu sudah 
cukup. Namun bila 
kalian tambah 
setelahnya itu lebih 
baik." 



731 



Aji jC jjI IjjJli. (Jl! J.linia 

o! 1 > j^j d & 

jlll ^ i^-ij (JjAjC- (jJ <&l -iJC 
iill jLa Juli (jUaj^ll I <4 
Ajlau al jj^i 4 aji la ,_S ^Iujj A-ilc 
tJJa. ^3 j Uil S r. Jjjjjj J J (jj-lalc. 
»1 <u«ll __ui. (j^Jj C^i 
•' jt^^S ■ ■ utll a^JJC Cllluijl j 



^Sl L» ) jllla -g J) j.:^ 3 
pLaUl ^>fi u^j I jJIss 

La I i . "M UjIc Cliluijlj 

»1 'n uM ^i^. (JJJj ~^\;; (Jta> 

La I jjajla LgJjULaj (J-ajVI 
Ji. (JJJJ (Jla. <_S^I \ja 

jlll Jl Ai\^ 

jA j la1 (j^^ (J) lW*^ -0 ^ 
J^l siLlo Ajlau al J JLLaJ 
AJ* I jt a'udI (jl Jll I ^oa-ajuj Lai9 
ASjSj JLk (fiill aill j I I jJlla 

Uij5 Lj I jlUij "j* Jl I j» 7» J 
Jl <_5^J l;-^-»*- lii j3 1 a «ui ul 
Ijj^u iSljAlij Jj Aj liaU JLii Jl 
Jj-a Ajnj Jc. iil (J jjll 
AjI J) ^a. jl 35 jiiLij AjIc. iil 
jl Lajjj (J>^l Jj ^a'uhI 
(jaJ| 3 J AjI] 



Telah menceritakan 
kepada kami [Musadad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Abu Bisyr] -dia 
adalah Ja'far bin Abu 
Wahsyiyyah- dari [Sa'id 
bin Jubair] dari 
[Abdullah bin Abbas] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersama 
sekelompok sahabat 
berangkat menuju pasar 
'Ukazh. Saat itu telah 
ada penghalang antara 
setan dan berita-berita 
langit dimana telah 
dikirim kabut kepada 
setan sebagai 
penghalang. Maka setan- 
setan kembali menemui 
kaumnya, lalu kaumnya 
berkata, "Apa yang 
terjadi dengan kalian?" 
Setan-setan tersebut 
menjawab, "Telah ada 
penghalang antara kami 
dan berita-berita langit 
dengan dikirimnya 
kabut." Kaumnya 
berkata, "Tidak ada 
penghalang antara kalian 
dan berita-berita langit 
kecuali telah ada sesuatu 
yang terjadi. Pergilah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



kalian ke seluruh 
penjuru timur bumi dan 
baratnya, lalu 
perhatikanlah apa 
penghalang yang ada 
antara kalian dan berita- 
berita langit!" Maka 
berangkatlah setan-setan 
yang ada di Tihamah 
untuk mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan para 
sahabat Beliau yang 
sedang berada di pasar 
Ukazh. Saat itu beliau 
dan para sahabat sedang 
melaksanakan shalat 
fajar. Ketika setan-setan 
itu mendengar Al 
Qur'an, mereka 
menyimaknya dengan 
baik hingga mereka pun 
berkata, "Demi Allah, 
inilah yang menjadi 
penghalang antara kalian 
dan berita-berita langit." 
Dan perkataan ini pula 
yang disampaikan ketika 
mereka kembali kepada 
kaum mereka. Lantas 
mereka berkata kepada 
kaumnya, "Wahai kaum 
kami, sesungguhnya 
kami telah 

mendengarkan Al Quran 
yang menakjubkan. 
(Yang) memberi 
petunjuk kepada jalan 
yang benar, lalu kami 
beriman kepadanya. Dan 
kami sekali-kali tidak 
akan mempersekutukan 
seseorangpun dengan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Tuhan kami) ' (Qs. Al 
Jin: 1-2). Maka 
kemudian Allah 
menurunkan wahyu 
kepada Nabi-Nya 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: '(Katakanlah 
(hai Muhammad): 
"Telah diwahyukan 
kepadamu bahwasanya: 
telah mendengarkan 
sekumpulan jin (akan Al 
Qur'an)) ' (Qs. Al Jin: 1). 
Yakni diwahyukan 
kepada beliau perkataan 
jin." 


732 


(JjcLaluI lilla. (Jll J.'Una Ujia. 
(jc <-o^C (jc U-SjjI Ujik (Jll 
'M (^glla ^Joll i jaili (_>u1jC (jjl 

ij\S ^al lluij iSIjj (jl^ L«j 3*' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub] dari 
['Ucrimah] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca 
(dengan suara 
dikeraskan) sesuai apa 
yang diperintahkan dan 
juga diam (tidak 
mengeraskan) sesuai apa 
yang diperintahkan 
'(Dan tidaklah Rabbmu 
lupa) ' (Qs. Maryam: 
64). '(Sesungguhnya 
telah ada pada diri 
Rasulullah itu suri 
teladan yang baik 
bagimu) ' (Qs. Al Ahzab: 
21). 


733 


(jc 4;» in Uij^a (Jll IjjJLa 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





\ i! i'w^tu 'Aji jji 

<Jjill JLaLkll dlljS JlaS J jalai 

jt Ali J^i IjiA JUa Ai£j ^ 


kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
['Amru bin Murrah] 
berkata, aku mendengar 
[Abu Wa'il] berkata, 
"Seorang laki-laki 
datang kepada [Ibnu 
Mas'ud] lalu berkata, 
"Tadi malam aku 
membaca surat-surat Al 
Musfashal dalam satu 
rakaat." Ibnu Mas'ud 
berkata, "Hah! (cepat 
sekali kamu dalam 
membaca), ini seperti 
membaca syair! 
Sungguh aku 
mengetahui surah-surah 
sepadan (panjangnya) 
yang Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
gabungkan saat 
membaca." Ibnu Mas'ud 
kemudian menyebutkan 
dua puluh surah dari Al 
Mufashshal (yang dibaca 
oleh Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam), yakni 
dua surah untuk setiap 
rakaat." 


734 


(Jll (JjcLttjall jj (^jjoljjl UJ la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] dari 
[Yahya] dari [Abdullah 
bin Abu Qatadah] dari 
[Bapaknya], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam shalat 
Zhuhur membaca Al 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Fathihah dan dua surah 
pada dua rakaat pertama. 
Dan pada dua rakaat 
akhir membaca Al 
Fatihah, yang terkadang 
ayat yang beliau baca 
terdengar. Beliau 
memanjangkannya pada 
rakaat pertama, dan pada 
rakaat keduanya tidak 
sepanjang pada rakaat 
pertama. Beliau lakukan 
seperti ini juga dalam 
shalat 'Ashar, begitu 
pula pada shalat 
Shubuh." 


735 


UjJLa (Jll .la m (jj uj.3a 

(jjl (j^i ula ^aaj Jli j i a» 11 j 
I 1 ll^J laj^a! 1 ^ " ljal& 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Al 
A'masy] dari ['Umarah 
bin 'Umair] dari [Abu 
Ma'mar], aku bertanya 
kepada [Khabbab], 
'Apakah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca 
surah dalam shalat 
Zhuhur dan Ashar?" Dia 
menjawab, "Ya." Kami 
tanyakan lagi, 
"Bagaimana kamu bisa 
mengetahuinya?" Dia 
menjawab, "Dari 
gerakan jenggot Beliau." 


736 


»« 'l j' j'»! ^«~- "'^->- j' - '^ 
aAIc iiil ^U^i ^ ; lll (jlgjj! tjc 

i a» 11 ^ Jail a^lll-a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] telah 
menceritakan kepadaku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





(JjIaJ (jlSj IjLl^l ^jVI 1 'l» «i j)J j 


[Yahya bin Abu Katsir] 
telah menceritakan 
kepadaku ['Abdullah bin 
Abu Qatadah] dari 
[Bapaknya] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca Al 
Fathihah dan dua surah 
pada dua rakaat pertama 
dalam shalat Zhuhur dan 
Ashar. Terkadang beliau 
memperdengarkan 
(mengeraskan bacaan) 
ayat yang dibacanya, 
dan beliau biasa 
memanjangkannya pada 
rakaat pertama." 


737 


(J jJaj ^llaj AjIc auI (^gll-a 
sila ^ Jl jVI 4j<£^]! ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abdullah bin Abu 
Qatadah] dari 
[Bapaknya], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam shalat 
Zhuhur memanjangkan 
bacaan pada rakaat 
pertama dan 
memendekkannya pada 
rakaat kedua. Beliau 
lakukan pula seperti itu 
pada shalat Shubuh." 


738 


(Jla ' Lii jj (jj auI ^jc- Lu^k 

(jC t ■ ll \ uj (^jjI (jt lillLa U^)J^I 
jNi 4 iu.i il j i ii i.i Ml jj i 1 1» l« 
^jC. fil^)i^l Lagjl ■liC' 

(jj-olj A-uaLj (jj^lj (j-o AjU 1 jiill 
<Lijjs (j-o ^JSj La A} jhc. 3Aj5LaJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Sa'id bin 
Al Musayyab] dan [Abu 
Salamah bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







'Abdurrahman] bahwa 
keduanya mengabarkan 
kepadanya dari [Abu 
Hurairah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika Imam membaca 
Amiin', maka bacalah 
Amiin', karena 
barangsiapa bacaan 
Amiin' nya bersamaan 
dengan bacaan Malaikat, 
maka dosanya yang telah 
lalu akan diampuni." 
Ibnu Syihab berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam juga 
membaca amin." 


739 


Ijjjil i Luj jjj zOil jjc. Ijlla 

gigit 2ll 0JJ^)A (jjl (jC. 
iliuj 4jlc. iSlI ^U.-l (J JJJJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
Az Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika salah seorang dari 
kalian Amiin' dan para 
Malaikat yang ada di 
langit juga membaca 
Amiin', lalu bacaan 
salah satunya bersamaan 
dengan bacaan yang 
lain, maka dosanya yang 
telah lalu akan 
diampuni." 


740 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Sumayya] 
mantan budak Abu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





jjjjl iJall V j ' . 'J' 

jj-o i^Sj La aJ jic <£j!)La]l J^a 

(jC. j^aC (jj ^ AjLjLi^aj j 
^jajj ^JlLhj <j1c auI ^U.-i ^."^ 

<Gc &I 


Bakar, dari [Abu Shalih 
As Siman] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika Imam 
membaca GHAIRIL 
MAGHDLUUBI 
ALAIHIM WALADL 
DLAALLIIN, maka 
ucapkanlah AMIIN'. 
Karena siapa yang 
ucapan AMIIN' nya 
bersamaan dengan 
AMIIN' nya Malaikat, 
maka dosanya yang telah 
lalu akan diampuni." 
Hadits ini dikuatkan oleh 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan [Nu'aim 
Al Mujmir] dari [Abu 
Hurairah]." 


741 


(JlJ (JjcLajj] (jj ^^jjoijii Lu la 
jLjj jA j glc V 1 (jc £LaA IjjJli. 

<jioj£j ^jjl (jC (juiaJI (jC 

^ic 2jI ^jl-a lJ&\ ^jlil 

u' ^Sl j 3*3 ^3 
* "\\\ ,A\\ 3<\i t i. ~\\ W 

J Jlaa iilij ■^c. &l ^glla 

"^3 LLa^a. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] dari 
[Al A'lam] -yaitu Ziyad- 
dari [Al Hasan] dari 
[Abu Bakrah], bahwa 
dia pernah mendapati 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang rukuk, 
maka dia pun ikut rukuk 
sebelum sampai ke 
dalam barisan shaf. 
Kemudian dia 
menceritakan kejadian 
tersebut kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: 
"Semoga Allah 
menambah semangat 
kepadamu, namun 
jangan diulang kembali." 


742 


.tttl jltl (J J "'J «i \g vK"*1 
JjfL) 4jl j£jl3 aWj Ajlc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq Al 
Wasithi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid] dari [Al 
Jurairi] dari [Abu Al 
Ala] dari [Mutharrif] 
dari ['Imran bin 
Hushain] berkata, "Dia 
shalat bersama Ali? 
radliallahu 'anhu di 
Bashrah. Lalu ia berkata, 
"Orang ini 
mengingatkan kami 
tentang shalat yang kami 
lakukan bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Dia 
menyebutkan bahwa 
Beliau bertakbir setiap 
mengangkat tangan dan 
setiap menurunkan 
tangan." 


743 


(Jll i 'a',. jj jjj 1JC. 

(jlS 4ilojjjA jc A-oiui ^jjl 

^jj <Jli Caj^l tala ^aj3 

A\\ (Jj'«ji S''" «''''V 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah], bahwa dia 
shalat mengimami para 
sahabat, Abu Hurairah 
lalu takbir setiap 
menurunkan tangan dan 
setiap mengangkat 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







tangan. Selesai shalat ia 
berkata, "Sungguh, aku 
adalah orang yang 
shalatnya paling mirip 
dengan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam daripada 
kalian semua." 


744 


jUoi. UjAk (JlJ jLcuolI jjl 
l_SJJai (jc. JJji. £i (j!fcjc. (jc. 

UI 4jC- iill 1- inj L-lSUa ^1 (jj 
|j| (jl£a gjj-aa. <jj jl jic. 3 
jjS A_Lu\ j £3 j 1 j) j jj£> Ai_ui 
Lila jj£ jjjaiV^ll (j-o (j'-*** ' IjIj 
(jl^Jae (_£JJJ A^l o!/LLa]l 

i' ^ « o5LLa Uj (-Ha jal tjl3 jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nu'man] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Ghailan bin Jarir] dari 
[Mutharrif bin 
Abdullah] berkata, "Aku 
dan 'Imran bin Hushain 
shalat di belakang Ali 
bin Abu Thalib? 
radliallahu 'anhu. Ali 
bertakbir ketika sujud, 
ketika mengangkat 
kepalanya, dan ketika 
bangkit dari dua rakaat 
(menuju rakaat tiga). 
Selesai ['Imran bin 
Hushain] memegang 
tanganku seraya berkata, 
"Sunguh dia telah 
mengingatkan aku 
tentang shalatnya 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam." Atau 
dia berkata, "Sungguh 
dia telah shalat bersama 
kami dengan shalatnya 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam." 


745 


^jc. ^*JJ ^jl jC. a J -''''^ 
JjSo alaill jjc !>1=>.J Cjjl jUl 

IjI j ^ll |j| j £3jj tj^aii. 3^ (^3 
^ i <aj ^uljc. jjl £jJaj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Aun] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







[Abu Bisyr] dari 
['Ikrimah] berkata, "Aku 
melihat seseorang shalat 
di dekat Maqam 
(Masjidil Haram), lalu 
dia bertakbir pada setiap 
menurunkan tangan, 
setiap mengangkat 
tangan dan ketika berdiri 
dan turun." Aku lalu 
kabarkan hal itu kepada 
[Ibnu Abbas] radliallahu 
'anhu, maka ia berkata, 
"Bagaimana kamu ini, 
bukankah memang 
begitu caranya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalatnya!" 


746 


o^jjSj /j uj&jg /j u u ^jf^9 <\ S ia 1 
cs lL a 4H1 ^V°iK'"i 
<Lo j5Le UjAk oJllja UjAk jjUi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hammam] dari 
[Qatadah] dari ['Ikrimah] 
berkata, "Aku shalat di 
belakang seorang syaikh 
di Makkah. Orang itu 
bertakbir sejumlah dua 
puluh dua kali. Lalu aku 
katakan kepada Ibnu 
Abbas, 'Betapa 
bodohnya orangku!" 
Maka [Ibnu Abbas] pun 
berkata, "Celaka kamu. 
Sungguh dia telah 
mempraktekkan sunnah 
yang dicontohlan oleh 
Abu Al Qasim 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." [Musa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



kami [Aban] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ikrimah]. 



747 



t . i1 g i» (jjl (jc (Jjsc- (jc- t" 'M 

^Ui-i A)jl (Jjjjj (jl^ljij ojj^A 

LH?- J^J f- 1 f J^J LH^ Jfy 
<x£j]l (j« 4 J i a 

lillj CLylll (jc- ^Jlj-a (jJ AJC- 
j^Sj (^^J j j -v ] Aa^JI 
(ji^ _jW^J <m\j (j^ 
<lolj ^ ^ 'J 

Lgj£ Silai! ^1 <^US 

(jj jl^JI Aaj (jjjilll 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Bakar bin 
Abdurrahman] bahwa 
dia mendengar [Abu 
Hurairah] berkata, "Jika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat, 
beliau takbir saat 
memulai berdiri 
(takbiratul Ikram), 
kemudian ketika akan 
rukuk sambil membaca: 
'SAMIALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 
(semoga Allah 
mendengar orang yang 
memuji-Nya) ' ketika 
mengangkat 

punggungnya dari rukuk, 
dalam saat posisi berdiri 
baliau membaca: 
RABBANAA LAKAL 
HAMDU (Ya Rabb 
kami, milik-Mu lah 
segala pujian) '." 
[Abdullah bin Shalih] 
dari [Al Laits] 
menyebutkan, 'W A 
LAKAL HAMDU', 
kemudian bertakbir 
ketika turun (sujud), 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kemudian bertakbir 
ketika mengangkat 
kepala (dari sujud), lalu 
bertakbir ketika sujud 
dan ketika mengangkat 
kepalanya (dari sujud), 
kemudian Beliau 
melakukan seperti itu 
dalam shalat seluruhnya 
hingga selesai. Dan 
beliau juga bertakbir 
ketika bangkit dari dua 
rakaat setelah duduk 
(tasyahud awal)." 


748 


Jla ^i (jc. 
i^i <^j^ 5£ 

' ■ <^j1l ^Ic- Uj^jI £jjaj (ji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Ya'fur] berkata, 
Aku mendengar 
[Mush'ab bin Sa'd] 
berkata, "Aku shalat di 
samping [ayahku], lalu 
aku rapatkan tanganku 
dan aku letakkan di atas 
pahaku. Maka ayahku 
pun melarangnya seraya 
berkata, "Kami pernah 
mengerjakan seperti itu 
lalu kami dilarang (oleh 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam), dan kami 
diperintahkan untuk 
meletakkan tangan kami 
pada lutut-lutut kami." 


749 


Ijlla (Jl! (jj (j afla UliSk 
S 1 j 1 1» ^ 1 (Jl 5 (ji i i\ m (jr. 2 1» 1" 
V ilLjAijjli. (^ij Jll t_JA j (jj 
La (Jll 3 ja Lili j ^ J^^>ll ^ 
j,r-. \(~. i'ii r*iJv j\j i-nir^. 

|jUt=J> Ai)l jla3 ^gjll Sjiaill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
'Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Sulaiman] berkata, 
"Aku mendengar [Zaid 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bin Wahb] berkata, " 
[Hudzaifah] melihat 
seseorang shalat namun 
tidak menyempurnakan 
rukuk dan sujudnya. 
Maka dia berkata, 
"Kamu belum shalat. 
Seandainya kamu 
meninggal dunia, maka 
kamu mati dalam 
keadaan di luar fithrah 
(agama), padahal Allah 
telah menciptakan 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam berada 
diatasnya." 


750 


(jj| (jc. i^a SI ^jiki (Jl! 4 ui 
jij (jl£3ll ? l jiil (jc (JjS ^1 

1 jlj (j u la jual) (j^Jj ''j? 1 ' n J 
^L. La ^ jSjJI (j* 4jJ J £3 J 
elJ^LJ) (j^ Ijjj3 5 jikllj ^Uall 


Telah menceritakan 
kepada kami [Badai bin 
Al Muhabbar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Al Hakam] dari [Ibnu 
Abu Laila] dari [Al 
Bara'] berkata, "Rukuk 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, sujudnya, 
(duduk) antara dua 
sujud, dan ketika 
mengangkat kepala dari 
rukuk, tidaklah berbeda 
antara berdiri (i'tidal) 
dan duduknya melainkan 
semuanya sama (dalam 
thu'maninah)." 


751 


£jL3 <&l Luc (jc .lalu (jj 

(jc (jc ia 
^jjII ^jic ^lli £la. £j (j 3 La3 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Yahya bin 
Sa'id] dari ['Ubaidullah] 
berkata, telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




dalam Masjid, lalu ada 
seorang laki-laki masuk 
ke dalam Masjid dan 



kami [Sa'id Al Maqburi] 
dari [Bapaknya] dari 



menceritakan kepada 



[Abu Hurairah], bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk ke 



shalat, kemudian orang 
itu datang dan memberi 
salam kepada Nabi 



shallallahu 'alaihi 
wasallam. Lalu Nabi 



shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab 
salamnya kemudian 
bersabda: "Kembali dan 
ulangilah shalatmu, 
karena kamu belum 
shalat!" Orang itu 
kemudian mengulangi 
shalat dan kembali 
datang menghadap 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sambil 
memberi salam. Namun 
beliau kembali bersabda: 
"Kembali dan ulangilah 
shalatmu karena kamu 
belum shalat!" Beliau 
memerintahkan orang ini 
sampai tiga kali dan 
akhirnya, sehingga ia 
berkata, "Demi Dzat 
yang mengutus tuan 
dengan kebenaran, aku 
tidak bisa melakukan 
yang lebih baik dari itu. 
Maka aj arilah aku." 
Beliau pun bersabda: 
"Jika kamu mengerjakan 
shalat maka bertakbirlah, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







lalu bacalah ayat yang 
mudah dari Al Qur'an. 
Kemudian rukuklah 
hingga benar-benar 
rukuk dengan tenang, 
lalu bangkitlah (dari 
rukuk) hingga kamu 
berdiri tegak, setelah itu 
sujudlah sampai benar- 
benar sujud, lalu angkat 
(kepalamu) untuk duduk 
hingga benar-benar 
duduk, Setelah itu 
sujudlah sampai benar- 
benar sujud, Kemudian 
lakukanlah seperti cara 
tersebut di seluruh shalat 
(rakaat) mu." 


752 


^jl ^)C. i a La ^)C. 4 ;» ua 
^ (Jjij f^'"J AjIc. auI ( _ s -lj-a 

111 ^V'l -v 1) ^ fiJ^^AjJj <C 
J jati ifrlll lS3.1X3i Jj Ujj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
'Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Manshur] dari [Abu Adi 
Dluha] dari [Masruq] 
dari [Aisyah] ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca do'a 
dalam rukuk dan 
sujudnya dengan bacaan: 
"SUBHAANAKALLAH 
UMMA RABBANAA 
WA BIHAMDIKA 
ALLAHUMMAGHFIR 
LII (Maha suci Engkau 
wahai Tuhan kami, 
segala pujian bagi-Mu. 
Ya Allah, ampunilah 
aku) '." 


753 


auI ^U^i ^_ull (jl£Jll Sjjja 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





llajl Ujj -^]\ C!^ *^ a ^- 

ilulj £3j lijj li! 
iW JIS jVTi-lT„\l i1S IMj 


kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari [Sa'id Al Maqburi] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata, "Jika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca: 
'SAMIALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 
(Semoga Allah 
mendengar pujian orang 
yang memuji-Nya) ', 
maka beliau melanjutkan 
dengan: 'RABBANAA 
WA LAKAL HAMDU 
(Wahai Rabb kami, 
bagi-Mu lah segala 
pujian) '. Jika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam rukuk dan 
mengangkat kepalanya 
(dari sujud), beliau 
bertakbir, dan jika 
bangkit dari dua sujud 
(dua rakaat), beliau 
mengucapkan Allahu 
Akbar'." 


754 


Jla ' Lu jj jj auI jjc. uiik 

^jjl (jt ^j-ajJ (jC lillLa IjjJjkl 

£jjJaj ojjjA ^jjl (jt ^JLLa 
AjIc aSiI l) j^J p' 3 "~- 

Ujj l^lll I jl jS3 a. 'u -s (jil 
J^a (jal^ (ji AJll lxaJl 
<Jjj (j-o ^iaj La AJ jit <^j!>LaJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Sumayya] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika Imam 
mengucapkan 
'SAMIALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 
(semoga Allah 
mendengar pujian orang 
yang memuji-Nya) ', 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







maka ucapkanlah: 
'ALLAHUMMA 
RABBANAA LAKAL 
HAMDU (Wahai Rabb 
kami, bagi-Mu lah 
segala pujian) '." Karena 
barangsiapa yang 
ucapannya bersamaan 
dengan ucapan Malaikat, 
maka dosanya yang telah 
lalu akan diampuni." 


755 


(jjjaiUla Sjjja ^1 (jc- 4 «lui 

^luij AjIc illl ^U^i (^Jjll oiLLa 
<jc Atll (^jJaj ojjjA (j^9 
(j-o ^ <Ti'«j 
tUcajI o^LLaj ^Jall o^U-a 

^jjlajJil! jCl)3 a.la-^ (jol iill 
(jaljj 


Bab. Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Fadlalah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
dari [Yahya] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] berkata, 'Aku 
akan contohkan 
shalatnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Abu 
Hurairah? radliallahu 
'anhu membaca do 'a 
qunut pada rakaat 
terakhir dalam shalat 
Zhuhur, shalat Isya dan 
shalat Shubuh setelah 
mengucapkan 
'S AMI' ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 
(semoga Allah 
mendengar pujian orang 
yang memuji-Nya) '." 
Maka dia mendo'akan 
Kaum Mu'minin dan 
melaknat orang-orang 
kafir." 


756 


jii jjjiiVi (jj ^iii ajc. Uiiik 

s-lAkll JLk (jc (JjC-LaLiJ IjjSi. 
lillLa (jj (jjiji (jc Aj!)iii ^1 (jc 
^ O jjall (jl^lli <Uc Sll ^ l^ij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abu Al Aswad] 
berkata, telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





jf illj L_ljjLall 


menceritakan kepada 
kami [Isma'il] dari 
[Khalid Al Hadzdza'] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Anas bin Malik] 
radliallahu 'anhu berkata, 
"Doa qunut itu ada 
dalam shalat Maghrib 
danShubuh." 


757 


jjc. A «Ima /o auI /MO 1 Vi 

j "7- all Atll ^Jt (jj ^ajaj (jt lillLo 

<tla j Jr. ^ t>- iiljJ^' 
^L'-Vi Ujj USlll Is^'jj^ j 

Jll AiSjll ^-"Ij £Jj L*la 

J^) Jll o^aa ^j-al jlll 

lila <j3 iSJUi I^jjS 

Ul Jll ilSSil! 5-» Jll ilijLaj! 

Kli (j * » <j ,u> i-ivlj JIS 

Jjl L$i&j l^ijj^jjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Nu'aim bin 
Abdullah Al Mujmir] 
dari [Ali bin Yahya bin 
Khallad Az Zuraqi] dari 
[Bapaknya] dari [Rifa'ah 
bin Rafi' Az Zuraqi] 
berkata, "Pada suatu hari 
kami shalat di belakang 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Ketika 
mengangkat kepalanya 
dari rukuk beliau 
mengucapkan: 
'S AMF ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 
(Semoga Allah 
mendengar punjian 
orang yang memuji- 
Nya) '. Kemudian ada 
seorang laki-laki yang 
berada di belakang 
beliau membaca; 
'RABBANAA WA 
LAKAL HAMDU 
HAMDAN 
KATSIIRAN 
THAYYIBAN 
MUBAARAKAN FIIHI 
(Wahai Tuhan kami, 
bagi-Mu segala pujian, 
aku memuji-Mu dengan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







pujian yang banyak, 
yang baik dan penuh 
berkah) '." Selesai shalat 
beliau bertanya: "Siapa 
orang yang membaca 
kalimat tadi?" Orang itu 
menjawab, "Saya." 
Beliau bersabda: "Aku 
melihat lebih dari tiga 
puluh Malaikat berebut 
siapa di antara mereka 
yang lebih dahulu untuk 
menuliskan kalimat 
tersebut." 


758 


A 'n u5 UjAk (Jll Ailjil jjI 1 *" ^ 

1 \\ i-ii JIS i*n\i jf. 

ja Jjaj ,^31 ^ll £ jSjil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Tsabit] berkata, " 
[Anas] pernah 
menceritakan sifat shalat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam kepada kami, 
jika beliau shalat dan 
mengangkat kepalanya 
dari rukuk, maka beliau 
berdiri (lama) hingga 
kami mengatakan 'beliau 
telah lupa'." 


759 


4 ui Ujia. (Jll Ailjll jjI lAia. 
(jc. (jjjj gjl (jc. (jc. 
(jlSlll Ait 'M ^ s-IjjII 

(j-o lljjS (jiiALUl (JJJj p J^JI 
p 1 J)*lill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
Hakam] dari [Ibnu Abu 
Laila] dari [Al Bara'] 
berkata, "Rukuknya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, sujudnya dan 
ketika mengangkat 
kepala dari rukuk, serta 
duduk antara dua sujud, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







semuanya hampir sama 
(lama dan 
thunam'ninah)." 


760 


CP CP -flj lH 

(231 j j jiiLij 4jlc. Mil (^lla /LjSII 

(jSili ilaa l>*XLa dia j jjc- («i 
p g. ji^3l o^li ^ p 
JIS 2 i' iT^u <t7»IJ iij 

^ jilidi o^^VI oA^jLi3l (j-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Abu Qilabah] berkata, " 
[Malik bin Al Huwirits] 
pernah memperlihatkan 
kepada kami tata cara 
shalat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Ia lakukan itu 
bukan pas waktu shalat. 
Dia lalu berdiri hingga 
dengan thuma'ninah, lalu 
rukuk dengan 
thuma'ninah, lalu 
mengangkat kepalanya 
dan berdiam diri 
sejenak, kemudian dia 
berkata, "Guru (syaikh) 
kami ini Abu Buraid 
pernah shalat memimpin 
kami." Jika Abu Buraid 
mengangkat kepalanya 
dari sujud yang akhir, 
maka dia duduk dengan 
lurus sejenak lalu 
bangkit berdiri." 


761 


<*" i ii , ! ;, 1 v; ii (JU jl j'l 1 v; ii 

-W' igilti*-' ^ is j>y>\ CP 
(jj ciijLk3l (jj ^«^.^31 (jj 

^Ja^^)3l ^ 10 ju AJoluj j-ii j ^LJcA 

Ia jjc- j 4jj!i5La3l (j^s o^)LLa 

^»^4 ;Q a^ic.j /jl , 

(213 j Ijjj (JjSj oA^k (j-a3 Atll 
" l l (J j*' r' ^ j' (J'' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Bakar bin 
Abdurrahman bin Al 
Harits bin Hisyam] dan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




[Abu Salamah bin 
Abdurrahman] bahwa 
[Abu Hurairah] bertakbir 
dalam setiap shalat yang 
wajib dan yang lainnya 
baik pada bulan 
Ramadan maupun di luar 
Ramadan. Dia bertakbir 
ketika berdiri dan ketika 
akan rukuk, kemudian 
dia mengucapkan: 



'S AMF ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 
(Semoga Allah 
mendengar pujian orang 
yang memuji-Nya) ', 
kemudian sebelum sujud 
dia membaca: 
'RABBANAA WA 
LAKAL HAMDU 
(Wahai Rabb kami, 
bagi-Mu segala puji) ', 
lalu mengucapkan: 
Allahu Akbar' ketika 
akan turun sujud. 
Kemudian bertakbir 
ketika mengangkat 
kepalanya dari sujud, 
kemudian bertakbir lagi 
ketika akan sujud, 
kemudian bertakbir 
ketika mengangkat 
kepalanya dari sujud, 
dan ketika bangkit 
berdiri dari duduk 
setelah dua rakaat 
(tasyahud awal) ia juga 
bertakbir kembali. Dan 
dalam setiap rakaat 
shalat dia mengerjakan 
seperti itu, lalu setelah 
selesai ia berkata, "Demi 
Dzat yang jiwaku berada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







di tangan-Nya, sungguh 
aku telah mencontohkan 
kepada kalian shalat 
seperti shalatnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. 
Sungguh inilah cara 
shalatnya hingga beliau 
meninggalkan dunia ini." 


762 


'M ( _ s i-a M (JjjJJ (jlSjjgjc. 

(Jji) 4jJj £3jJ (JJ^ Ajje. 
lillj Ujj a-lAi. iill 


(Masih dari jalur 
periwayatan yang sama 
dengan hadits 
sebelumnya) keduanya 
berkata; [Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ketika 
mengangkat kepalanya 
dari rukuk sambil 
mengucapkan: 
'SAMI'ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH, 
RABBANAA WA 
LAKAL HAMDU 
(Semoga Allah 
mendengar pujian orang 
yang memuji-Nya. 
Wahai Rabb kami, dan 
milik-Mu lah segala 
pujian) ', kemudian 
beliau berdo'a: "Ya 
Allah, selamatkanlah Al 
Walid bin Al Walid, 
Salamah bin Hisyam, 
Ayyasy bin Abu Rabi'ah 
orang-orang lemah dari 
kaum Mukminin. Ya 
Allah, timpakanlah 
kerasnya siksa-Mu 
kepada Mudlar dan 
jadikanlah siksa-Mu 
untuk mereka berupa 
paceklik seperti paceklik 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



yang terjadi pada zaman 
Nabi Yusuf." Pada 
waktu itu, orang-orang 
penduduk Masyriq 
menyelisih atau 
menentang Mudlar." 



763 



tjll (lsjA_)^ (j 1 " *^>* (j^- UJ 

Wq> 'A jSj lillLo (jj i _>ajl 

alluj AjIc ii)! ^U.-i Akil (3 J^iJ 

Lila 15 jx£ 1 ij\r^« /jl , ,. 

I jjjSs jjS lili ^j^jJ iUVI 

tato ^al (Jla ^aij ' " llS jasLa Aj 

^ o 'e ^ » s ' ~ e 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
'Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] tidak 
hanya sekali dari [Az 
Zuhri] berkata, "Aku 
mendengar [Anas bin 
Malik] radliallahu 'anhu 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam terjatuh dari 
kudanya, dimungkinkan 
Sufyan juga 
menyebutkan, "Beliau 
jatuh dari kudanya 
hingga bagian lambung 
kananannya terluka. 
Lalu kami pun 
menjenguk beliau, tidak 
lama kemudian masuk 
waktu shalat, beliau lalu 
shalat mengimami kami 
sambil duduk, kemudian 
kami shalat di 
belakangnya dengan 
duduk." Sekali waktu 
waktu Sufyan 
menyebutkan, "Kami 
shalat dengan duduk. 
Setalah selesai shalat 
beliau bersabda: 
"Hanyasanya 
dijadikannya imam 
adalah agar diikuti, jika 
dia takbir maka 
takbirlah, jika dia rukuk 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







maka rukuklah, jika ia 
mengangkat kepala 
maka angkatlah kepala 
kalian, dan jika ia 
mengucapkan 
'SAMI'ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 
(Semoga Allah 
mendengar pujian orang 
yang memuji-Nya) ', 
maka ucapkanlah oleh 
kalian 'RABBANAA 
WA LAKAL HAMDU 
(Ya Rabb kami, milik 
Engkaulah segala 
pujian) '. Dan jika dia 
sujud maka sujudlah 
kalian." Sufyan berkata, 
'Apakah begitu yang 
dibawa oleh Ma'mar? 
Aku jawab, "Ya." Lalu 
Sufyan berkata, 
"Sungguh dia telah 
menjaga (memelihara) 
masalah ini." Az Zuhri 
berkata, "Segala puji 
bagi Engkau ya Allah. 
Sungguh aku masih 
ingat bahwa beliau 
terhempas pada bagian 
kanan lambungnya." 
Setelah kami berpisah 
dari Az Zuhri, [Ibnu 
Juraij] berkata, "Saat itu 
aku ada di sisi beliau, 
lalu terjatuhlah beliau 
pada lambung bagian 
kanannya." 


764 


(Jll (jlijll jjI lili». 

<Jil Ls 6^ s '3* ' " 

'i 'j 1 (j 1 r' i->f- j ' tii.iM! jj i 1 1» i„ 
cJ* ""1 (J J^J 1 ji^ (jaili 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



(jjjLaJ (Ja tJLs "LaLiall ^jj Luj 

Jla ^iil J jLj U V I jlll <I_iL=^lu 
tlv^ o^^JI ^ (jjjLaj ilfe 3 
£lka (JLa V I jlll Ljj jj 

lliki Jjxj (jlfi (j-o (Jjija "LaLiall 
Ijuull £JJJ (ji j a3 ^/ijH 

3JaYI 0JA ^ iiij <*<jr.ljUU 

UI J jiia aiil jS^-iiUa U jaalia L$ja 

^ja. LulSLa I JA (jjljiia j»^JJ 

'aCsijc Ujj pli lila Ujj LyjLj 

Ul J jsjs 'M g^jjja 
£a j&Jja Ujj ci±jl (jjl jija 

^jl^g-Ia (JJJ Jal jlall ' ■ ' J i «aj3 

L>? U? Ojl (jj^ 

Aki jil^j V J AiiLl (JjuijII 

ili^j JLjjII JLijll VI 

t_J;lW£ "S ,-Sj siul alul iglll 
^aillj (Ja (jl.H "nll liljjl (JLa 

Ljjla (Jll -Ju I jJll jljAUl i21j2s 

Y <j| jjc- (jl, H tuli tiljjui (JLa 

"aU-^ - ; iiil Yl 1 « alac j ja ilaj 
(Jjjjj (ji - * La3 SI aci J (jjilill 

jIjI (j-o auI jIjI IjI ^jli. 
j! <ij!>Ull 'M jil jLill JaI (j-o 

illl Jj*J (jl£ (j-a I j^L^ikJ 

(j i jlill ^jic iul ^j^-j ^ jf ^ 

(j-° (j^? , ^>k^ ' 1^ (j^ij 

VI jtlll AJib jijl (jj| <jia jllll 

julI (j-a (j^c^^p^ia J kuil jjl 

e. La p^jjc '* il^jS I ja 

igi Aj^JI '");')') La£ (jjlnlja SLja II 
(j-a illl ^^>ij (JjJ^I (Jjo-\ 
(J^j (^t^J jLutll (jjj -1 i «aall 
(JaI ^>i.I jAj J^'j ^''f SI (jJJ 
(Jjai AjiJI V ji-J jlill 

ilijLal (Ijj Lj (J jSjs julI (Jja 
(Ja J jLa Ia (JSja.lj 



Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
dan ['Atha' bin Yazid Al 
Laitsi] bahwa [Abu 
Hurairah] mengabarkan 
kepada keduanya, bahwa 
orang-orang berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
apakah kita akan melihat 
Rabb kita pada hari 
kiamat nanti?" Beliau 
menjawab: "Apakah 
kalian dapat membantah 
(bahwa kalian dapat 
melihat) bulan pada 
malam purnama, bila 
tidak ada awan yang 
menghalanginya?" 
Mereka menjawab, 
"Tidak, wahai 
Rasulullah." Beliau 
bertanya lagi: "Apakah 
kalian dapat membantah 
(bahwa kalian dapat 
melihat) matahari, bila 
tidak ada awan yang 
menghalanginya?" 
Mereka menjawab, 
"Tidak." Beliau lantas 
bersabda: "Sungguh 
kalian akan dapat 
melihat-Nya seperti itu 
juga. Manusia akan 
dikumpulkan pada hari 
kiamat, lalu Allah 
Subhaanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 'Barangsiapa 
menyembah seseuatu, 
maka ia akan ikut 
dengannya.' Maka di 
antara mereka ada yang 
mengikuti matahari, di 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



(JLLij jjl (21j i2IIj (Jxi (jl '"{;■"'*■ 

lilijc. j V (3 j^a i2113 jji 

^C. (j^i *.l2jj La iil baja 
(jc A^^j <&l ■ «J " aj3 (JLLiaj 
(jlj (^Sc 4.) (JjSI lili jllll 

jl iiil La djSL " LfrJa * J 

Aic- (_jj|«-ia Li <Jl! difLI "3 

V (jl JjIIiaIIj 3 j£*ll ClyJaC-l 

dillji ' " u£ (_j3jl jjc- (jLLii 
^jiil jj^l V L> dJjiia 

jl tlulac La3 J jSji dilflla 

Sjj^. jLLu v jl ^uS ciik^i 

(j^i pLi Li 4jj U» j» <-^3 

bis a!=JI i_Aj J I AJsiaja juj^j 
LgjS U3 L^jjA j (jljl LjjU £jj 
La t " )S ■ a Ifl jj^Lill j a^jjaill (j-a 
<_SJ Lj (3 J^3 ' " l£ ' "J (jl iil iLi 
L) lilijj iil (3 jSji AiaJl (-jla '''l 

ia (j^' t*lj3ei Li ^31 (jjl 

V (jl (jLIiaIIj 3 j^AJI dilkcl 

Lj (3 diliati (_j3ll JJC- (JLLii 
iSSila ( _ s iil (-lliLaJ <_lj 
<lo (Jij j'- ^ l^aji 

J jija 4_L=JI J _&=Ji (J 4J (jjLj 

A lj j al aJaSjl I jl (^ji^ ^ j ^ j3 (jij 
I3S} I3S (j-o (Jikj jc- (3^ 
"'l 131 4jj o_3^3j (JjSl 

(211 iil cJll £jUVl <j 
(^jjaLII _jjI (jLa^jLi AJiLoj 
jl Li^io iiil (j-^j *^J* <^f^ 
illuj aAIc iiil ^U^i auI J j-uij 
s^ic. 3 (2113 (211 iiii jl! Jl! 

(j^i Laia I ^1 ojjjA jjl (Jl! 4JLiaI 
aHaj AjIc ijl (^Ha ^dll (J JJ^J 

Jl! (2113 (211 4J3! ^1 

(2113 /J £ 
<lLiil s j , V. j (211 



antara mereka ada yang 
mengikuti bulan dan di 
antara mereka ada pula 
yang mengikuti thaghut- 
thaghut. Maka tinggallah 
ummat ini, yang 
diantaranya ada para 
munafiknya. Maka Allah 
mendatangi mereka dan 
lalu berfirman: 'Aku 
adalah Rabb kalian.' 
Mereka berkata, 'Inilah 
tempat kedudukan kami 
hingga datang Rabb 
kami. Apabila Rabb 
kami telah datang pasti 
kami mengenalnya.' 
Maka Allah mendatangi 
mereka seraya 
berfirman: Akulah Rabb 
kalian.' Allah kemudian 
memanggil mereka, lalu 
dibentangkanlah Ash 
Shirath di atas neraka 
Jahannam. Dan akulah 
orang yang pertama 
berhasil melewatinya di 
antara para Rasul 
bersama ummatnya. 
Pada hari itu tidak ada 
seorangpun yang dapat 
berbicara kecuali para 
Rasul, dan ucapan para 
Rasul adalah: 'Ya Allah 
selamatkanlah, 
selamatkanlah.' Dan di 
dalam Jahannam ada 
besi yang ujungnya 
bengkok seperti duri 
Sa'dan (tumbuhan yang 
berduri tajam). 
Pernahkah kalian 
melihat duri Sa'dan?" 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Mereka menjawab: "Ya, 
pernah." Beliau 
melanjutkan: "Sungguh 
dia seperti duri Sa'dan, 
hanya saja tidak ada 
yang mengetahui ukuran 
besarnya duri tersebut 
kecuali Allah. Duri 
tersebut akan menusuk- 
nusuk manusia 
berdasarkan amal amal 
mereka. Di antara 
mereka ada yang 
dikoyak-koyak hingga 
binasa disebabkan 
amalnya, ada pula yang 
dipotong-potong 
kemudian selamat 
melewatinya. Hingga 
apabila Allah 
berkehendak 
memberikan rahmat-Nya 
bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya dari 
penghuni neraka, maka 
Allah memerintahkan 
Malaikat untuk 
mengeluarkan siapa saja 
yang pernah menyembah 
Allah. Maka para 
Malikat mengeluarkan 
mereka, yang mereka 
dikenal berdasarkan 
tanda bekas-bekas sujud 
(atsarus sujud). Dan 
Allah telah 

mengharamkan kepada 
neraka untuk memakan 
(membakar) atsarus 
sujud, lalu keluarlah 
mereka dari neraka. 
Setiap anak keturunan 
Adam akan dibakar oleh 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



neraka kecuali mereka 
yang memiliki atsarus 
sujud. Maka mereka 
keluar dalam keadaan 
sudah hangus terbakar 
(gosong), lalu mereka 
disiram dengan air 
kehidupan kemudian 
jadilah mereka tumbuh 
seperti tumbuhnya benih 
di tepian aliran sungai. 
Setelah itu selesailah 
Allah memutuskan 
perkara di antara hamba- 
hambaNya. Dan yang 
tinggal hanyalah seorang 
yang berada antara surga 
dan neraka, dan dia 
adalah orang terakhir 
yang memasuki surga di 
antara penghuni neraka 
yang berhak 
memasukinya, dia 
sedang menghadapkan 
wajahnya ke neraka 
seraya berkata, 'Ya 
Rabb, palingkanlah 
wajahku dari neraka! 
Sungguh anginnya 
neraka telah meracuni 
aku dan baranya telah 
memanggang aku.' Lalu 
Allah berfirman: 
Apakah seandainya 
kamu diberi kesempatan 
kali yang lain kamu 
tidak akan meminta yang 
lain lagi? ' Orang itu 
menjawab: 'Tidak, demi 
kemuliaan-Mu, ya 
Allah! 'Maka Allah 
memberikan kepadanya 
janji dan ikatan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



perjanjian sesuai apa 
yang dikehendati orang 
tersebut. Kemudian 
Allah memalingkan 
wajah orang tersebut 
dari neraka. Maka ketika 
wajahnya dihadapkan 
kepada surga, dia 
meliahat taman-taman 
dan keindahan surga lalu 
terdiam dengan tertegun 
sesuai apa yang Allah 
kehendaki. Kemudian 
orang itu berkata, 'Ya 
Rabb, dekatkan aku ke 
pintu surga! ' Allah Azza 
Wa Jalla berfirman: 
'Bukankah kamu telah 
berjanji dan mengikat 
perjanjian untuk tidak 
meminta sesuatu setelah 
permintaan kamu 
sebelumnya?" Orang itu 
menjawab, 'Ya Rabb, 
aku tidak mau menjadi 
ciptaanM-u yang paling 
celaka.' Allah kembali 
bertanya: Apakah kamu 
bila telah diberikan 
permintaanmu sekarang 
ini, nantinya kamu tidak 
akan meminta yang lain 
lagi?" Orang itu 
menjawab, 'Tidak, demi 
kemuliaan-Mu. Aku 
tidak akan meminta yang 
lain setelah ini.' Maka 
Rabbnya memberikan 
kepadanya janji dan 
ikatan sesuai apa yang 
dikehendati orang 
tersebut. Lalu orang 
tersebut didekatkan ke 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



pintu surga. Maka 
manakala orang itu 
sudah sampai di pintu 
surga, dia melihat 
keindahan surga dan 
taman-taman yang hijau 
serta kegembiraan yang 
terdapat didalamnya, 
orang itu terdiam dengan 
tertegun sesuai apa yang 
Allah kehendaki. 
Kemudian orang itu 
berkata, 'Ya Rabb, 
masukkanlah aku ke 
surga! ' Allah berfirman: 
'Celakalah kamu dari 
sikap kamu yang tidak 
menepati janji. 
Bukankah kamu telah 
berjanji dan mengikat 
perjanjian untuk tidak 
meminta sesuatu setelah 
kamu diberikan apa yang 
kamu pinta?" Orang itu 
berkata, 'Ya Rabb, 
janganlah Engkau 
menjadikan aku ciptaan- 
Mu yang paling celaka.' 
Maka Allah Azza Wa 
Jalla tertawa 
mendengarnya. Lalu 
Allah mengizinkan 
orang itu memasuki 
surga. Setelahitu Allah 
Azza Wa Jalla 
berfirman: 

'Bayangkanlah! ' Lalu 
orang itu 

membayangkan hingga 
setelah selesai apa yang 
ia bayangkan, Allah 
berfirman kepadanya: 
'Dari sini.' Dan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







demikianlah Rabbnya 
mengingatkan orang 
tersebut hingga 
manakala orang tersebut 
selesai membayangkan, 
Allah berfirman lagi: 
"Ini semua untuk kamu 
dan yang serupa 
dengannya." [Abu Sa'id 
Al Khudri] berkata 
kepada Abu Hurairah, 
"Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah 
berfirman: 'Ini semua 
untukmu dan sepuluh 
macam yang serupa 
dengannya.' [Abu 
Hurairah] berkata, "Aku 
tidak mengingat dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kecuali 
sabdanya: "Ini semua 
untuk kamu dan yang 
serupa dengannya." Abu 
Sa'id Al Khudri berkata, 
"Sungguh aku 
mendengar Beliau 
menyebutkan: 'Ini semua 
untukmu dan sepuluh 
macam yang serupa 
dengannya'." 


765 


/g uAa (JIS jjSj (jj ts J2kJ liiii. 
(jc. jsLk (jc. jliii (jj jfLj 

(jjl lillLa jj Jh\ jjC- (jt _>«jA 
4jJSj (ju u^'^* ^] ^*"J 

JUjg ll-lll (J>ll II jlll 

^*"J U' J'*^ Uw i"'n\\l 


Telah mengabarkan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Bakar bin Mudlar] dari 
[Ja'far] dari [Ibnu 
Hurmuz] dari [Abdullah 
bin Malik bin 
Buhainah], bahwa jika 
Nabi shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam melaksanakan 
shalat, beliau 
membentangkan kedua 
lengannya hingga 
tampak putih ketiaknya." 
[Al Laits] berkata; [Ja'far 
bin Rabi'ah] 
menceritakan kepadaku 
seperti itu." 


766 


(jc. Jj-alJ; (jC. (jjiia (jj <J±$-a 
V <_sS J^jil (jC. (JjIj ^1 

i'iiv j\j JIS d'.„^ij (jrs i"i,\r^. 

^ l^aa ^ Ajjui jac. (^^C dli 
alLlj AjIc M 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ash Shalt 
bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mahdi bin 
Maimun] dari [Washil] 
dari [Abu Wa'il] dari 
[Hudzaifah], bahwa dia 
melihat seorang laki-laki 
shalat namun tidak 
menyempurnakan rukuk 
dan sujudnya. Setelah 
laki-laki tersebut selesai 
dari shalatnya, 
Hudzaifah berkata 
kepadanya, "Kamu 
belumlah shalat." Abu 
Wail berkata, 
"Menurutku ia 
mengatakan, 
"Seandainya engkau 
mati, maka engkau mati 
bukan di atas sunnah 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam." 


767 


(jjjjUa (jc. jljjJS (jj JJ^C (jC. 
Jill ( _ s i-a ^jjill uAjC. (jjl (jt 

^ * U H ^.iC- ■ n * ^j| X \ T n *\(-. 

Ijjj lj» "i ' -1 LiaC.1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qabishah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Amru bin Dinar] dari 
[Thawus] dari [Ibnu 
Abbas]: "Nabi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam diperintahkan 
untuk melaksanakan 
sujud dengan tujuh 
anggota sujud; muka, 

OO J' " 

kedua telapak tangan, 
kedua lutut dan kedua 
kaki tidak boleh 
terhalang oleh rambut 
atau pakaian." 


768 


^ ^ i ^jjjuc. ^jjl 

S 0 ? e'" ' < o f a 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari ['Amru] dari 
[Thawus] dari [Ibnu 
'Abbas] radliallahu 
'anhuma, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Kami 
diperintahkan untuk 
melaksanakan sujud 
dengan tujuh tulang 
(anggota sujud), dan 
dilarang menahan 
rambut atau pakaian 
(sehingga menghalangi 
anggota sujud)." 


769 


jj jjj jii) ^jc- (jC (jl a " "j 
■>] c, 'U -s (jil AUl ^«ul (Jla lili 

O^jVl Jc.' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isra'il] dari 
[Abu Ishaq] dari 
[Abdullah bin Yazid Al 
Khaththami] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Bara' bin 
Azib] -dan dia bukanlah 
pendusta- bahwa dia 
berkata, "Kami pernah 
shalat di belakang Nabi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam, ketika beliau 
mengucapkan: 
'S AMI' ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 
(Semoga Allah 
mendengar pujian orang 
yang memuji-Nya) ', 
tidak seorang pun dari 
kami yang 
membungkukkan 
punggungnya hingga 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam meletakkan 
keningnya di atas tanah." 


770 


UjJLa (JLs AujI (jj (_5-l«-« Ulia 
(_)j:jUa (jj *)I)I ^Jt (jt (_JjAj 

er^J Ltf' CP 
'M ^ji-a ^joII CJlalll 1 <4 iiil 
( _ s ic la i "1 (jl di^al jiluij A-ilc- 
jUilj 4 3 ia SI (_j.lt g taC- 1 4 ii u a 
jjy^j^ j lH^'j "-W 

j» ?MI j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'alla 
bin Asad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] dari 
[Abdullah bin Thawus] 
dari [Bapaknya] dari 
[Ibnu Abbas] radliallahu 
'anhu, ia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku diperintahkan 
untuk melaksanakan 
sujud dengan tujuh 
tulang (anggota sujud); 
kening -beliau lantas 
memberi isyarat dengan 
tangannya menunjuk 
hidung- kedua telapak 
tangan, kedua lutut dan 
ujung jari dari kedua 
kaki dan tidak boleh 
menahan rambut atau 
pakaian (sehingga 
menghalangi anggota 
sujud)." 


771 


(jC pJz& u!i.}a. (_]la ^^-uijji u5 Ia 

i'ialU'i) £]1S 2i\'„ 'l j'"- '»"«■'< 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



s/1 .Vfcjj'^ii ij.;„ ~3 Jj 



''O ' o''' * 

Jlaa Jj sljll AjL» 1 iaSc 1 3 

oIjU 4jLo iVa^'r.U JaLijV! JJjiJ! 
Lu C5 lLa3 UjIiiU Ic. j3 



berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] dari 
[Yahya] dari [Abu 
Salamah] berkata, Aku 
pergi menemui [Abu 
Sa'id Al Khudri],lalu 
aku bertanya kepadanya, 
"Maukah anda pergi 
bersama kami ke bawah 
pohon kurma lalu kita 
berbincang-bincang di 
sana?" Ia pun pergi dan 
bercakap-cakap bersama 
kami. Aku kemudian 
berkata, "Ceritakanlah 
kepadaku apa yang 
pernah anda dengar dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang 
Lailatul Qadar." Dia lalu 
menjelaskan, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melaksanakan i'tikaf 
pada sepuluh malam 
yang awal dari 
Ramadan, dan kami juga 
ikut beri'tikaf bersama 
beliau. Lalu datanglah 
Malaikat Jibril berkata, 
"Sesungguhnya apa yang 
kamu cari ada di depan 
kamu (pada malam 
berikutnya)." Maka 
Beliau beri'tikaf pada 
sepuluh malam 
pertengahannnya dan 
kami pun ikut beri'tikaf 
bersama Beliau. 
Kemudian Malaikat 
Jibril datang lagi dan 
berkata, "Sesungguhnya 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



apa yang kamu cari ada 
di depan kamu (pada 
malam berikutnya)." 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri 
memberi khuthbah 
kepada kami pada pagi 
hari di hari ke dua puluh 
dari bulan Ramadan, 
sabdanya: "Barangsiapa 
sudah beri'tikaf bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam maka 
pulanglah, karena aku 
diperlihatkan (dalam 
mimpi) Lailatul Qadar 
namun aku dilupakan 
waktunya yang pasti. 
Namun dia ada pada 
sepuluh malam-malam 
akhir dan pada malam 
yang ganjil. Sungguh 
aku melihat dalam 
mimpi, bahwa aku sujud 
di atas tanah dan air 
(yang becek)." Pada 
masa itu atap masjid 
masih terbuat dari daun 
dan pelepah pohon 
kurma, dan kami tidak 
melihat sesuatu di atas 
langit hingga kemudian 
datang awan dan 
turunlah air hujan. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat bersama 
kami hingga aku melihat 
sisa-sisa tanah dan air 
pada wajah dan ujung 
hidung Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sebagai bukti 
kebenaran mimpi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







beliau." 


772 


aAj ^lulj ^-jlt iill u CS"^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Hazim] dari [Sahal bin 
Sa'd] berkata, "Orang- 
orang shalat bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
mengikatkan kain 
mereka di leher-leher 
karena kainnya kecil. 
Lalu dikatakan kepada 
Kaum Wanita: 
"Janganlah kalian 
mengangkat kepala 
kalian hingga para laki- 
laki telah duduk." 


773 


jj^- l£ £u clw' j* j 

alluj AjIc illl 1-5 l^a ^joII 
Vj -«Uir. 1 «4» n« \r_ .W >m jjl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nu'man] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] -yaitu 
Ibnu Zaid- dari [Amru 
bin Dinar] dari [Thawus] 
dari [Ibnu Abbas] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diperintahkan 
untuk melaksanakan 
sujud dengan tujuh 
anggota sujud, tidak 
boleh mengumpulkan 
rambutnya atau 
pakaiannya (sehingga 
menghalangi anggota 
sujud)." 


774 




Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





Ajic AUl ^U«-i (^Jjll (jcLogAc 

Ls ic ^ ml (jl di^ol <Jls ilLij 


menceritakan kepada 
kami [Abu 'Awanah] 
dari [Amru] dari 
[Thawus] dari [Ibnu 
Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Aku 
diperintahkan untuk 
melaksanakan sujud 
dengan tujuh anggota 
sujud, dan dilarang 
mengumpulkan rambut 
atau pakaian (sehingga 
menghalangi anggota 
sujud)." 


775 


(jC- (_5-PH ^ V' ' "S (3-3 1"'^ 
(jj jj' a La (JIS (jului 
^ 1J i a (jjl jjA ^Ljiia (jc. ^aJ»Ja3 1 
(jc- ij^ cs^'^ 1 ^ 

^ 'k 

Ar. j£j (Jjij jl ^3 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Sufyan] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Manshur bin 
Al Mu'tamir] dari 
[Muslim] -yaitu Ibnu 
Shubaih Abu Adi Dluha- 
dari [Masruq] dari 
[Aisyah] berkata, "Saat 
rukuk dan sujud Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 
memperbanyak 
membaca do'a: 
'SUBHAANAKALLAH 
UMMA RABBANAA 
WA BIHAMDIKA 
ALLAHUMMAGHFIR 
LII (Maha suci Engkau 
wahai Tuhan kami, 
segala puji bangi-Mu, ya 
Allah ampunilah aku) ', 
sebagai pengamalan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



perintah Al Qur'an." 



776 



jULa. Ijjia. (Jlii (jLaijll jji Ujik 

(Jjjjj o^U-a jaSjjji VI j jla • ap/ 
(Jll ^iljij AjIc- Atll ^U^i <&l 

j) I 'i j'* (Jt V; (jlS iljjjj (Jl3 
<j11j1I iiij jl£ 

^.ull UjjU Jll Aijl jllj 
(JlaS oiic. liaSU jiiuij Ajic. a«I 

laS 'o!lLa I jlLa laS (jj^. (J laS 
Cjjl^a I jU laS (jj^. ^ 
^aSijjlj ^aSAkl (jjjjla O^LLaJI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nu'man] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Abu Qilabah] dari 
[Malik bin Al Huwairits] 
ia berkata kepada para 
sahabatnya, "Maukah 
kalian aku sampaikan 
cara shalat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam?" padahal saat 
itu bukan pada waktu 
shalat. Malik kemudian 
berdiri lalu rukuk dan 
bertakbir, kemudian 
mengangkat kepalanya 
lalu berdiri dan berdiam 
sejenak. Kemudian dia 
sujud, lalu mengangkat 
kepalanya, lalu (duduk) 
sejenak. Dia shalat 
seperti shalatnya Amru 
bin Salamah, guru kita 
ini." Ayyub berkata, 
"Dia mengerjakan 
sesuatu yang tidak 
pernah aku lihat orang- 
orang melakukannya, dia 
duduk pada setiap akan 
berdiri ke rakaat ketiga 
dan keempat. Maka 
kami menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berdiam di 
sisi beliau. Beliau 
kemudian bersabda: 
"Jika kalian kembali 
kepada keluarga kalian, 
maka shalatlah dengan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







cara ini pada waktu 
begini, dan shalat ini 
pada waktu begini. Jika 
telah datang waktu 
shalat maka hendaklah 
seseorang dari kalian 
adzan, dan hendaklah 
yang mengimami shalat 
adalah yang paling tua di 
antara kalian." 


777 


(jli ^aj^^ll Ajc- (jj Laa < 1 * la 
auI -Ijc ^jj liaa a laa 1 ^jI Hi la 

J ja-Li (jl^llj «-I jjII (jc ( _ s Jj1 
alLlj AjIc iiil ( _ s -1j-=> /1 ."^ 
M u la jaili (jjj ^Ic^f^j 
pIjjUl (j« 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
'Abdurrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ahmad Muhammad bin 
Abdullah Az Zubairi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mis'ar] dari [Al 
Hakam] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Al Bara'] 
berkata, "Sujudnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, rukuk, dan 
duduknya antara dua 
sujud semuanya hampir 
sama (panjangnya)." 


778 


(_)jiil (jc (JLuu (jc j (jj jULa. 
V ^yil <JC Atll (^aj t*lL« (jJ 

1 'i i \ i i i\ i „j A i\r. A) . \ . 
lillLa (jj (jjijl (jlfi CllAj (Jll 

i^jl IW'iiA i n/11 
£ jSV)]l (ja 4lJ J £3 j 1 jj (jl£ 

Lr u 1 : ia (^jlill (Jjii (jik ^ll 

(Jjllll dJji) ^jia. (jiiAalJI (juj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Tsabit] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Aku tidak akan 
segan-segan untuk 
mencontohkan kepada 
kalian cara shalat 
sebagaimana aku 
melihat Nabi shallallahu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







'alaihi wasallam 
melakanakan shalat 
bersama kami." Tsabit 
berkata, "Anas bin Malik 
mengerjakan sesuatu 
yang belum pernah aku 
melihat kalian 
mengerjakannya. Dia 
mengangkat kepala dari 
rukuk lalu berdiri (lama 
sekali) hingga ada 
seseorang berkata, 'Dia 
lupa', dan jika duduk di 
antara dua sujud dia 
berdiam lama hingga ada 
seseorang berkata, 'Dia 
lupa'." 


779 


A \* u5 1 * la £JLs j°» t- (jj Laa < 

"Cile. 2jl ^jlj-a (ji^lLa 

"^j J ji. f, .11 | j]jjC.| Jll alljj 

UK„v'vl d «-.Ij^ uf.,Vi 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
Aku mendengar 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Seimbanglah 
kalian salam sujud, dan 
janganlah salah seorang 
dari kalian 

membentangkan kedua 
sikunya sebagaimana 
anjing membentangkan 
tangannya." 


780 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabah] berkata, telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mengabarkan kepada 
kami [Husyaim] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Khalid Al 
Hadzdza'] dari [Abu 
Qilabah] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik bin Al 
Huwairits AL Laitsi], 
bahwa dia melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat, jika sampai pada 
rakaat yang ganjil, maka 
beliau tidak bangkit 
berdiri hingga duduk 
sejenak." 


781 


j^jjac j. 3a i I^A 1 3AAuj a^U-a 
^jlill lili j (j^J cJ^ 

( _ s ic Ailiclj (_>ul^ Ajjllill oAiljill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'allaa 
bin Asad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] dari 
[Ayyub] dari [Abu 
Qilabah] berkata, " 
[Malik bin Al Huwairits] 
datang kepada kami lalu 
shalat bersama di masjid 
milik ini, kemudian 
berkata, "Aku bukan 
ingin melaksanakan 
shalat, tapi aku akan 
menerangkan kepada 
kalian bagaimana Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat." Ayyub berkata, 
"Lalu aku bertanya 
kepada Abu Qilabah, 
"Bagaimana cara shalat 
dia?" Abu Qilabah 
menjawab, "Seperti 
shalatnya guru (syaikh) 
kita ini, yaitu Amru bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Salamah." Ayyub 
berkata, "Guru kita itu 
selalu menyempurnakan 
takbir. Dan jika 
mengangkat kepalanya 
dari sujud yang kedua 
dia duduk di atas tanah, 
kemudian baru berdiri." 


782 




Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Fulaih bin 
Sulaiman] dari [Sa'id bin 
Al Harits] berkata, " 
[Abu Sa'id] memimpin 
kami shalat, dia lalu 
mengeraskan bacaan 
takbirnya ketika 
mengangkat kepala dari 
sujud, ketika mau sujud, 
ketika mengangkat 
(kepala dari sujud) dan 
ketika bangkit berdiri 
dari rakaat kedua, 
setelah itu ia berkata, 
"Begitulah aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 


783 


1 ',1 r*i,\r^. JIS i ijUJv /j<-. j'j->- 
^1 (jj £jic- ■ ala Lajl^Cj 

lijj 'JK 'fk'j blj jj£ la-Li 

^lLj Uai9 ^jjS qa 3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghailan bin Jarir] 
dari [Mutharrif] berkata, 
"Aku dan 'Imran pernah 
shalat di belakang Ali 
bin Abu Thalib? 
radliallahu 'anhu, jika 
sujud ia bertakbir, jika 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







rukuk ia bertakbir, jika 
mengangkat (kepala dari 
sujud) ia bertakbir, jika 
bangkit berdiri dari 
rakaat ia juga bertabir. 
Selesai salam, ['Imran] 
memegang tanganku lalu 
berkata, "Sungguh dia 
telah shalat bersama kita 
dengan tata cara 
shalatnya Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Atau dia 
berkata, "Sungguh 
dengan shalatnya ini dia 
telah mengingatkan aku 
tentang shalatnya 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam." 


784 


Aji liC. (jj Alll (jc- 

Aill IjC "'l ftji (jUl ClyAk Vmjj 
"'''j 'i^ill i^U-vj i u^i'i" Q\ 

Jlaa i2Uj Jaij <2£i] ■'''" <_£ 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari 
['Abdurrahman bin Al 
Qasim] dari [Abdullah 
bin Abdullah] ia 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa dia 
pernah melihhat 
[Abdullah bin 'Umar] 
radliallahu 'anhuma 
mengerjakan shalat 
dengan cara bersimpuh 
dengan kedua kakinya 
ketika duduk. Maka aku 
juga melakukan hal 
serupa. Saat itu aku 
masih berusia muda. 
Namun Abdullah bin 
'Umar melarangku 
berbuat seperti itu. Ia 
mengatakan, 
"Sesungguhnya yang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



sesuai sunnah adalah 
kamu menegakkan 
telapak kakimu yang 
kanan sedangkan yang 
kiri kamu masukkan 
dibawahnya (melipat)." 
Aku pun berkata, "Tapi 
aku melihat anda 
melakukan hal itu ! " Dia 
menjawab, "Kakiku 
tidak mampu." 



785 



' . Lua ^1 (jj jj (jc CLylll 
/jj S aa a ^jc. ' a jj -1j Jjj j 
a ^jc. 4 la ia ^jj j^)JaC. 
lLJla. 4jI s-UaC (jj j^y>£- 
( _ s iLa ^jjill L-liaj^al (j-o £a 
^jjII o"*>U-a UjSia alluj Ajlc J&I 
jjl (JUa alluj AjIc iil ^jJj-a 
:<lAa-ll i " ik ULilc-lLll .iLia. 
<j1c *d)l ^jij-a <&l (J J-^J o^J-al 
AjJj (Jia. jj£ lil 4jjIj (^"'J 
AjJj (j^Jol f£j Ijjj ^j;^'^ «.l-la. 

lili rit 

gj'fij 'f : - lila <Gl5La jlaa 
i ag i iajla "ij (jijjii jjc. 

4jia.j £jLLal L_al^)Ialj (JjSJjjIj 
(jjj»£j!l (J (jJa. lili Aiall 



4i£^]l ^ (jJa. l-ijj (jJ^I 
(_gj!n;ll ^^3 o^i.'VI 

S a ^ja Jy j < ■ Uia 
(Jla s-UaC (jjl (j-o 4 La la (jjl j 

(jj ^jJaJ (jt liljllall (jjl djlij 

AjAa. j^aC. ^jj ^aa a t ■ Uja 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Khalid] dari [Sa'id] dari 
[Muhammad bin Amru 
bin Halhalah] dari 
[Muhammad bin Amru 
bin Atha'], dan telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Yazid bin Abu Habib] 
dan [Yazid bin 
Muhammad] dari 
[Muhammad bin Amru 
bin Halhalah] dari 
[Muhammad bin Amru 
bin Atha'], bahwasanya 
dia duduk bersama 
beberapa orang sahabat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, mereka 
bercerita tentang 
shalatnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Maka 
berkatalah [Abu Hamid 
As Sa'idi], "Aku adalah 
orang yang paling hafal 
dengan shalatnya 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




'alaihi wasallam, jika 
shalat aku melihat beliau 
takbir dengan 
mengangkat kedua 
tangannya sejajar 
dengan pundaknya, jika 
rukuk maka beliau 
menempatkan kedua 
tangannya pada lutut dan 
meluruskan 
punggungnya. Jika 
mengangkat kepalanya, 
beliau berdiri lurus 
hingga seluruh tulung 
punggungnya kembali 
pada tempatnya semula. 
Dan jika sujud maka 
beliau meletakkan 
tangannya dengan tidak 
menempelkan lengannya 
ke tanah atau badannya, 
dan dalam posisi sujud 
itu beliau menghadapkan 
jari-jari kakinya ke arah 
kiblat. Apabila duduk 
pada rakaat kedua, 
beliau duduk di atas 
kakinya yang kiri dan 
menegakkan kakinya 
yang kanan. Dan jika 
duduk pada rakaat 
terakhir, maka beliau 
memasukkan kaki 
kirinya (di bawah kaki 
kananya) dan 
menegakkan kaki 
kanannya dan beliau 
duduk pada tempat 
duduknya." Dan [Al 
Laits] telah mendengar 
dari [Yazid bin Abu 
Habib], dan Yazid dari 
[Muhammad bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Halhalah], dan Ibnu 
Halhalah dari [Ibnu 
'Atha']. [Abu Shalih] 
menyebutkan dari [Al 
Laits], "Seluruh tulung 
punggung." [Ibnu Al 
Mubarak] berkata dari 
[Yahya bin Ayyub] ia 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Yazid bin Abu Habib] 
bahwa [Muhammad bin 
Amru] menceritakan 
kepadanya, "Seluruh 
tulung punggung." 


786 


(^jjiik <Jls (j jA Jl\ (jc- t' m i* 

(jjl A)jl IjC. (jl CLljLkJI (jj 4j«JJJ 
jjAj jltji J^l (j-a jjA^j ^ Ua J 

O'" L) J 1 1 * 
AjIc Atll ^U^i (^Jjll t— lla-Lal 
<jlc illl (^1^ rgj^l (jl «U n j 

S^L-all * IjlJ (jjilill 
J* J J'^ '^1 jlVI'ilj 
(jl dj 1 ' (ji'i^-vi,. (j^l-- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdurrahman bin 
Hurmuz] mantan budak 
Bani Abdul Muthalib - 
sekali waktu ia 
menyebutkan- mantan 
budak Rabi'ah bin Al 
Harits, bahwa [Abdullah 
Ibnu Buhainah] dia 
berasal dari suku Azdi 
Sya'unah, sekutunya 
Bani Abdu Manaf, dan 
dia adalah seorang 
sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah shalat 
Zhuhur bersama mereka, 
lalu beliau berdiri pada 
dua rakaat yang pertama 
dan tidak duduk (untuk 
tas yahud), dan orang- 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







orang ikut berdiri. 
Sehingga ketika shalat 
akan selesai, dan orang- 
orang menanti salamnya, 
beliau bertakbir dalam 
posisi duduk, lalu sujud 
dua kali sebelum salam, 
setelahitu baru beliau 
salam." 


787 


(3 y^i 'j Lb ( _ s iLalll 4 ''j^ j 
l\la Jftiall allioj AjIc- 'M ( _ s ii-a 

^ ijLSi Lila (_>u jlL 4 lio j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bakar] dari [Ja'far 
bin Rabi'ah] dari [Al 
A'raj] dari [Abdullah bin 
Malik Ibnu Buhainah] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah shalat 
Zhuhur bersama kami, 
lalu beliau berdiri yang 
semestinya beliau 
duduk. Kemudian di 
akhir shalatnya, beliau 
sujud dua kali dalam 
posisi duduk." 


788 


(jji-aC-Vl Ljjik (Jll aji 'i jj! LuAa. 

ajc £jta (jLS A-alLi (jj (jjS (jc- 
iiLulI Lila ilLij <ulc. auI ^glLa 

alLlj Ajlc illl M (J _JJJJ 

C5 iLa tali plLJI 3* iil cJLal 

P Jt « 'S. a J* i' J ^ ? 

<uil AJzLjj LjjI lilllc- 

jLjC ^jlc- J Ljjlc ijlujl AjLSjJJ 

Ia jiSli tal ^ijla (jjaJLLJI M 

^3 ^JLLa ^JC- (3^ ^1 

<]) V (jl ^ ** ) i_h=jVIj pLilill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Syaqiq bin Salamah] 
berkata, berkata, " 
[Abdullah] berkata, "Jika 
kami shalat di belakang 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, kami 
membaca: 

ASSALAAMU ALAA 
JIBRIL WA MIKAAIL. 
ASSALAAMU ALAA 
FULAN WA FULAN 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




(Semoga kesejahteraan 
terlimpahkan kepada 
malaikat Jibril dan 
Mika'il, dan semoga 
kesejahteraan 
terlimpahkan kepada si 
anu dan si anu) '. Lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menoleh ke arah kami 
seraya bersabda: 
"Sesungguhnya Allah, 
Dialah As-Salaam. Maka 
jika seseorang dari 
kalian shalat, hendaklah 
ia membaca: 
'ATTAHIYYAATU 
LILLAHI 

WASHSHALAWAATU 
WATHTHAYYIBAAT. 
ASSALAAMU 
ALAIKA 

AYYUHANNABIYYU 
WA RAHMATULLAHI 
WA BARAKAATUH. 
ASSALAAMU 
ALAINAA WA ALAA 
'IBAADILLAHISH 
SHAALIHIIN (Segala 
penghormatan hanya 
milik Allah, juga segala 
pengagungan dan 
kebaikan. Semoga 
kesejahteraan 
terlimpahkan kepada 
engkau wahai Nabi dan 
juga rahmat dan berkah- 
Nya. Dan juga semoga 
kesejahteraan 
terlimpahkan kepada 
kami dan kepada hamba- 
hamba Allah yang 
shalih) '. Sesungguhnya 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







jika kalian mengucapkan 
seperti ini, maka kalian 
telah mengucapkan 
salam kepada seluruh 
hamba Allah yang shalih 
di langit maupun di 
bumi. (Dan lanjutkanlah 
dengan bacaan): 
'ASYHADU ALLAA 
ILAAHA ILLALLAH 
WA ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
ABDUHU WA 
RASUULUH (Aku 
bersaksi tidak ada tuhan 
yang berhak disembah 
selain Allah, dan aku 
bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
hamba dan utusan- 
Nya')." 


789 


iiil ^'^* (Jj^j uW-^^>f^' 

o^lLall (_a jtil alluj AjIc 
Ua all <j!ia (j-o i2L j jC-ij JLLill 

i2L jjc-l 1^ 111 dl-tt-all Ailiaj 

(Jjll "U Jlla ^ja-all j aJUal! (j-o 

j ' j<"-3° ' ^'33 ' ' 

(j' J£J^' CH 1 »JJ^ <^J^' cJl^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Urwah bin Az 
Zubair] dari [Aisyah] 
isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dia 
telah mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di 
dalam shalat membaca 
do'a: ALLAHUMMA 
INNH AUUDZU BIKA 
MIN ADZAABIL 
QABRI, WA AUUDZU 
BIKA MIN FITNATIL 
MASIIHID DAJJAAL, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



WA A'UUDZU BIKA 
MIN FITNATIL 
MAHYAA WA 
FITNATIL MAMAAT. 
ALLAHUMMA INNII 
A'UUDZU BIKA 
MINAL MATSAMI 
WAL MAGHRAM (Ya 
Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari siksa 
kubur dan aku 
berlindung kepada-Mu 
dari fitnah Al Masihid 
Dajjal, dan aku 
berlindung kepada-Mu 
dari fitnah kehidupan 
dan fitnah kematian. Ya 
Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari 
perbuatan dosa dan 
hutang) '. Tiba-tiba ada 
seseorang berkata 
kepada beliau, "Kenapa 
tuan banyak meminta 
perlindungan dari 
hutang?" Beliau 
menjawab, 
"Sesungguhnya 
seseorang apabila 
berhutang dia akan 
cenderung berkata dusta 
dan berjanji lalu 
mengingkarinya." Dan 
dari Az Zuhri ia berkata, 
Urwah bin Az Zubair 
telah mengabarkan 
kepadaku, bahwa 
Aisyah? radliallahu 
'anha berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam 
shalatnya meminta 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







perlindungan dari fitnah 
Dajjal." 


790 


j^aC- (jj Atll iJC. (jc jja il ls j\ 
Atll ^jjJaj (jJALall j£j ^\ (jt 

^3 'j'' iuii l'lilli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Yazid bin Abu Habib] 
dari [Abu Al Khair] dari 
[Abdullah bin Amru] 
dari [Abu Bakar Ash 
Shiddiq] radliallahu 
'anhu, ia berkata kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam: 
"Ajarkanlah aku suatu 
do'a yang bisa aku 
panjatkan saat shalat!" 
Maka Beliau pun 
berkata: "Bacalah 
ALLAHUMMA INNII 
ZHALAMTU NAFSU 
ZHULMAN 
KATSIIRAN WA LAA 
YAGHFIRUDZ 
DZUNUUBA ILLAA 
ANTA FAGHFIRLII 
MAGHFIRATAN MIN 
TNDIKA WARHAMNII 
INNAKA ANTAL 
GHAFUURUR 
RAHIIM (Ya Allah, 
sungguh aku telah 
menzhalimi diriku 
sendiri dengan 
kezhaliman yang 
banyak, sedangkan tidak 
ada yang dapat 
mengampuni dosa-dosa 
kecuali Engkau. Maka 
itu ampunilah aku 
dengan suatu 
pengampunan dari sisi- 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Mu, dan rahmatilah aku. 
Sesungguhnya Engkau 
Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang) '." 



791 



Uia S!5L<all ,J iiloj Mil 
sjUc- Ml ^jic. ^jCjJI 

I jl jii 'V pli j 4j1c Mil to U<-i 
i^Lall JjA Mil (jll Mil ^jic a5Lull 

Mil 5jlLj3 ^jISI tfcil <2Jj1c. 

jdia lil pLili (jjaJ LaSI Mil 
(jjj jl »1 «inti [j ijc 3^ ''. ^ ' 



a,\)f- I lla < (jl ^ *-l j Mil VI 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Al A'masy] telah 
menceritakan kepadaku 
[Syaqiq] dari ['Abdullah] 
berkata, "Jika kami 
shalat bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kami 
mengucapkan: 
"ASSALAAMU 
ALAALLAH MIN 
'IBAADIHIS 
SALAAMU ALAA 
FULAAN WA 
FULAAN (Semoga 
kesejahteraan 
terlimpahkan kepada 
Allah dari hamba-hamba 
Nya, dan semoga 
kesejahteraan 
terlimpahkan kepada si 
anu dan si anu) '. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian 
mengucapkan: 
ASSALAAMU 
ALAALLAH (Semoga 
kesejahteraan 
terlimpahkan kepada 
Allah) ', karena 
sesungguhnya Allah, 
Dialah As-Salaam. Akan 
tetapi bacalah: 
ATTAHIYYAATU 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



LILLAHI 

WASHSHALAAWAAT 
U 

WATHTHAYYIBAAT 

ASSALAAMU 

ALAIKA 

AYYUHANNABIYYU 
WA RAHMATULLAHI 
WA BARAKAATUH 
ASSALAAMU 
ALAINAA WA ALAA 
'IBAADILLAHISH 
SHAALIHIIN (Segala 
penghormatan hanya 
milik Allah, juga segala 
pengagungan dan 
kebaikan. Semoga 
kesejahteraan 
terlimpahkan kepada 
engkau wahai Nabi dan 
juga rahmat dan berkah- 
Nya. Semoga 
kesejahteraan 
terlimpahkan kepada 
kami dan kepada hamba- 
hamba Allah yang 
shalih). Karena apabila 
kalian mengucapkan 
seperti ini, maka berarti 
kalian telah 
mengucapkan salam 
kepada seluruh yang ada 
di langit atau yang 
berada di antara langit 
dan bumi." (Dan 
lanjutkanlah dengan 
bacaan): ASYHADU 
ALLAA ILAAHA 
ILLALLAH WA 
ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
ABDUHU WA 
RASUULUH (Aku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bersaksi tidak ada tuhan 
yang berhak disembah 
selain Allah, dan aku 
bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
hamba dan utusan-Nya) 
'. Lalu ia memilih doa 
yang paling ia sukai 
kemudian berdoa 
dengannya." 


792 


Ijlla Jla ^sjaI^j) (jj 'l"' IjliAa. 

^1 (jC (gjaj (jC- aUiA 
(_£jAaJI 'n» l n UI ' lili Li (Jtii 

auI ^jli-a ^iil Cl j^j y ' jllaa 

r .l i\l i 1-v i.ii 4 i\r. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
dari [Yahya] dari [Abu 
Salamah] berkata, 'Aku 
bertanya kepada [Abu 
Sa'id Al Khudri] 
(tentang Lailatul Qadar). 
Lalu ia menjawab, "Aku 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sujud di atas 
air dan lumpur hingga 
aku bisa melihat bekas 
lumpur itu di dahi 
beliau." 


793 


1 'i la (JjcLoaJ (jj (^jjjjii 1 * la 
IsJ& j^ \ H ui (jj ^jaI^jjJ 
4 <Jla ^1 (jl ClljLaJI '"'"'; AiA (jc 
J j^j (jlSjlll 1 « "*■ iiil ^ l^ij 

alul lil alluj AjIc <jjl ^jJj-a <&l 

<4il\i,i" i>i«l (j'-v £ti,i»| 

(jjl (Jlkijij (jl d)ja 1 jjj-y ' " iS « j 

4-lfLa (jl pC.1 illlj <_sjla t g uS 

(j^jiy jl iLLulI ^ii (^£J 
gjall qa l_s jLajl (ji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
telah menceritakan 
kepada kami [Az Zuhri] 
dari [Hind binti Al 
Harits] bahwa [Ummu 
Salamah] radliallahu 
'anha berkata, "Apabila 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengucapkan salam, 
maka seketika selesainya 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







salam beliau itu pula 
mereka langsung 
bangkit, sementara 
beliau berdiam diri 
sebentar sebelum 
berdiri." Ibnu Syihab 
berkata, "Menurutku - 
dan hanya Allah yang 
tahu- beliau melakukan 
itu agar kaum wanita 
punya kesempatan untuk 
pergi sehingga seseorang 
yang berlalu pulang dari 
kalangan laki-laki tidak 
bertemu dengan 
mereka." 


794 


i ^ 1 iil '. 5 .-Slll ^ j i jl 'iV. 

\ LalLiS ilLij 4jlc (_5-lj-a ^ J "1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hibban 
bin Musa] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Mahmud bin 
Ar Rabi'] dari ['Itban bin 
Malik] berkata, "Kami 
pernah shalat bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka kami 
salam ketika beliau 
salam." 


795 


- ■ 777. — — 5-5 — —g — 5 — „ ; g 

c]\3 jli ,^3 (jlS (y* \^La 
lillLa (jj (jUic dia ala 

alluj AjIc Atll ^U«-i ^gjlll ciiiila 

(jlj {CjLai cii^)£jl ' " iSa 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdan] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Mahmud bin Ar Rabi'], 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




dia mengklaim bahwa ia 
telah membuat 
perjanjian dengan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
meminta keberkahan 
kewat air yang diambil 
dari sumur yang ada di 
dalam mereka. Dia 
berkata, Aku mendengar 
[Ttban bin Malik Al 
Anshari] kemudian 



seseorang dari suku Bani 
Salim berkata, 'Aku 
pernah memimpin shalat 
kaumku, Bani Salim. 
Pada kemudian hari aku 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu aku 
berkata kepada beliau, 
"Wahai Rasulullah, aku 
adalah orang yang sudah 
lemah penglihatan 
sedangkan genangan- 
genangan dari saluran air 
sering menghalangi 
antara aku dan masjid 
kaumku. Seandainya 
tuan berkenan, bolehlah 
tuan datang berkunjung 
lalu shalat di rumahku 
pada suatu tempat yang 
akan aku jadikan 
masjid." Maka Beliau 
berkata, "Aku akan 
datang, Insyaallah." 
Kemudian beliau datang 
kepadaku bersama Abu 
Bakar di waktu siang 
yang terik. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu minta izin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







masuk dan aku pun 
mengizinkannya. 
Sebelum duduk beliau 
langsung bersabda: 
"Mana tempat yang kau 
sukai untuk aku shalat 
padanya di rumahmu 
ini?" Maka Itban 
memberi isyarat kepada 
Beliau tempat yang 
disukainya supaya 
Beliau shalat di tempat 
tersebut. Beliau lalu 
berdiri shalat dan 
kamipun berdiri shalat 
mengatur shaf di 
belakangnya. Kemudian 
Beliau mengakhiri shalat 
dengan salam, maka 
kamipun mengucapkan 
salam setelah Beliau 
salam." 


796 


.'J (j- 4 (J^UjI ' i j. a 'n (jJ^ 
iil ^ji-a ^j-jIJI ^jlt (jlS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Nashir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Juraij] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Amru] bahwa [Abu 
Ma'bad] mantan budak 
Ibnu Abbas, 
mengabarkan kepadanya 
bahwa [Ibnu Abbas] 
radliallahu 'anhuma 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
mengeraskan suara 
dalam berdzikir setelah 
orang selesai 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







menunaikah shalat 
fardlu terjadi di zaman 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Ibnu 'Abbas 
mengatakan, "Aku 
mengetahui bahwa 
mereka telah selesai dari 
shalat itu karena aku 
mendengarnya." 


797 


UiiAk (JLa aiil ajc. ^ ^c UiiAk 
^^ii (Jli jj-^c- ^ " i$ 3 ■ " 

^ i <aj (JjjuC (jjl (jc. AjjLo ^jJI 
«linj AjIc auI ^U^i (^Jjll oiLLa 

(jc- (jUajui UjAk (^ic (Jll jjjSLilU 

(jAi-al \)" * (jl^ (Jl^ JJ"*'' 
(Jc. cJLS (jjjt (jjl (Jlji 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Abu Ma'bad] 
dari [Ibnu Abbas] 
radliallahu 'anhuma 
berkata, "Aku 
mengetahui selesainya 
shalat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dari 
suara takbir." Ali 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Amru 
ia berkata, "Abu Ma'bad 
adalah salah satu budak 
Ibnu Abbas yang paling 
jujur." Ali berkata, 
"Nama aslinya adalah 
Nafidz." 


798 


(Jll j£j ^1 (jj 'e 1 Vi" w 
(jc auI AjjC (jc ^)-a!ixJi LllAa 
(^i (jc jJL^a ^jji (jc (^-iuji 
«.LkJla 4ic auI ^ ojJjA 
aJc 'M (glLa ^Jil! (jJI £ t jail! 

(j-o jjjlll 3aI i_jaa 1 jllaa Jluj 
gjalllj lili CiUjlSL JljiVl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Bakar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'tamir] dari 
['Ubaidullah] dari 
[Sumayyah] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




Hurairah] berkata, 
"Pernah datang para 
fuqara kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seraya berkata, 
"Orang-orang kaya, 
dengan harta benda 
mereka itu, mereka 
mendapatkan kedudukan 
yang tinggi, juga 
kenikmatan yang abadi. 
Karena mereka 
melaksanakan shalat 
seperti juga kami 



melaksanakan shalat. 
Mereka shaum 
sebagaimana kami juga 
shaum. Namun mereka 
memiliki kelebihan 
disebabkan harta 
mereka, sehingga 
mereka dapat 
menunaikan 'ibadah haji 
dengan harta tersebut, 
juga dapat melaksnakan 
'umrah bahkan dapat 
berjihad dan 
bersedekah." Maka 
beliau pun bersabda: 
"Maukah aku sampaikan 
kepada kalian sesuatu 
yang apabila kalian 
ambil (sebagai amal 
ibadah) kalian akan 
dapat melampaui 
(derajat) orang-orang 
yang sudah 
mengalahkan kalian 
tersebut, dan tidak akan 
ada yang dapat 
mengalahkan kalian 
dengan amal ini 
sehingga kalian menjadi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







yang terbaik di antara 
kalian dan di tengah- 
tengah mereka kecuali 
bila ada orang yang 
mengerjakan seperti 
yang kalian amalkan ini. 
Yaitu kalian membaca 
tasbih (Subhaanallah), 
membaca tahmid 
(Alhamdulillah) dan 
membaca takbir (Allahu 
Akbar) setiap selesai 
dari shalat sebanyak tiga 
puluh tiga kali." 
Kemudian setelah itu di 
antara kami terdapat 
perbedaan pendapat. Di 
antara kami ada yang 
berkata, "Kita bertasbih 
tiga puluh tiga kali, lalu 
bertahmid tiga puluh tiga 
kali, lalu bertakbir empat 
puluh tiga kali." 
Kemudian aku kembali 
menemui Beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lalu 
bersabda: "Bacalah 
'Subhaanallah 
walhamdulillah wallahu 
Akbar' hingga dari itu 
semuanya berjumlah tiga 
puluh tiga kali." 


799 


uj.la jls ■ 'i i a (jj &a < Hua 
jlit (jj tilLall ^jc- (jc (j\j 
A 'n l7i (jj ojjiJJI (_jjlfi ^Ijj (jc 
4 'n l7i (jj ojjijill j^^^lc ( _ s ial (Jls 
^i5l (jlAjjlii Jl J 
(J j£j jjlS illuj AjIc Alll ( _ ? l>-a 
<JJ V <Jjj5Li S3L<a 3^ JJJ ^ 

e>£gjji t^C' 3^ J a}j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdul Malik bin 
'Umair] dari [Warrad] 
penulisnya Al Mughirah 
bin Syu'bah, berkata, " 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



[Al Mughirah bin 
Syu'bah] meminta aku 
untuk menulis (hadits) 
buat dikirim kepada 
Mu'awiyyah bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdo'a setiap 
selesai dari shalat fardlu: 
'LAA ILAAHA 
ILLALLAH 
WAHDAHU LAA 
SYARIIKA LAHU, 
LAHUL MULKU WA 
LAHUL HAMDU WA 
HUWA ALAA KULLI 
SYAI'IN QADIIR. 
ALLAHUMMA LAA 
MAANIA LIMA 
A'THAITA WA LAA 
MU'THIYA LIMA 
MANA'TA WA LAA 
YANFA'U DZAL 
JADDI MINKAL 
JADDU (Tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, 
yang Tunggal dan tidak 
ada sekutu bagi-Nya. 
Milik-Nya segala 
kerajaan, dan milik-Nya 
segala pujian. Dan Dia 
Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. Ya Allah, tidak 
ada yang dapat menahan 
dari apa yang Engkau 
berikan dan dan tidak 
ada yang dapat memberi 
dari apa yang Engkau 
tahan. Dan tidak 
bermanfaat kekayaan 
orang yang kaya di 
hadapan-Mu sedikitpun) 
'." [Syu'bah] berkata dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







['Abdul Malik bin 
'Umair] dengan lafadz 
seperti ini. Dan dari [Al 
Hakam] dari [Al Qasim 
bin Mukhaimirah] dari 
[Warrad] dengan seperti 
ini juga. Al Hasan 
berkata, 'Al Jaddu 
artinyaadalah kekayaan." 


800 


(Jll (JatLiujiJ (jj ^jijm Uli la 
IjjAa Jll g (jJ JJ J^ IjJ-ia. 
t . ) lla ^jj ojJlwj ^jc. e-l^j jJl 
jdlaj <jic. 2jI ^U^i (jiSJii 

4 4-a jj Lilit (Jjal o!)LLa ^U.-! 1 jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir bin Hazim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Raja'] dari 
[Samrah bin Jundub] 
berkata, "Jika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selesai dari 
menunaikan shalat, 
beliau menghadapkan 
wajahnya ke arah kami." 


801 


Jo 4 /o Aill \io ljj.la 
(jC (jl i tiJ& (jj ^JLLa (jC. dllLa 
jNj (jj IjC (jj <&l JjJE. 
^ 3^ a 11 .lila. (jj Ajj qC J j» u»lq 
( _ s iLa M (J jiuj IjJ ^jiLalll Aji 

i'i'iK r \i'.< j"l \<-. <»'(iO"^ll , 
Jll IjLa (JJjjj (Ja (jullll 

Jll jiic. I <] jLjj iil l jlll ^Sjj 

(J°'— °; ujJaia Jll (ji lili jjlSj 
^ (j-oji lillia «CLaa jj 
Jll J-a UoSj <_l£j£L) jilij 
^-j jilS i211jl3 llSj ISS p jjj 
< ■ iSjSill j (j-ajj-oj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Shalih bin 
Kaisan] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdullah bin 'Utbah bin 
Mas'ud] dari [Zaid bin 
Khalid Al Juhaini] 
bahwasanya dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memimpin kami shalat 
Shubuh di Hudaibiyyah 
pada suatu malam 
sehabis turun hujan. 
Setelah selesai Beliau 
menghadapkan 
wajahnya kepada orang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







banyak lalu bersabda: 
"Tahukah kalian apa 
yang sudah difirmankan 
oleh Rabb kalian?" 
Orang-orang menjawab, 
"Allah dan rasul-Nya 
lebih mengetahui." 
Beliau bersabda: '(Allah 
berfirman): 'Di pagi ini 
ada hamba-hamba Ku 
yang beriman kepada- 
Ku dan ada yang kafir. 
Orang yang berkata, 
'Hujan turun kepada kita 
karena karunia Allah dan 
rahmat-Nya', maka dia 
adalah yang beriman 
kepada-Ku dan kafir 
kepada bintang-bintang. 
Adapun yang berkata, 
'(Hujan turun 
disebabkan) bintang ini 
atau itu', maka dia telah 
kafir kepada-Ku dan 
beriman kepada bintang- 
bintang'." 


802 


(J _&"JJ ^iVu lillLa (*JJ jjjijl 
La o!>LLa [j 1 jll jj (jj £SjI j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Munir] dia 
mendengar [Yazid bin 
Harun] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Humaid] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Pada suatu 
malam Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mengakhirkan shalat 
hingga pertengahan 
malam, lalu beliau 
keluar menemui kami 
(untuk melaksanakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



shalat). Selesai shalat 
beliau menghadap ke 
arah kami dan bersabda: 
"Manusia sudah selesai 
melaksanakan shalat lalu 
mereka tidur. Dan kalian 
akan tetqap dalan 
hitungan shalat selama 
kalian masih menunggu 
(pelaksanaan) shalat." 



803 



Clijj AiA (jc (_£^_)A jll IjjJLa 
^jUl ^»1 (jc Cllj^Lkll 

allu lil (jlS iiluj Ajlc AUl ^U.-i 

(jjl (Jlll jjun 4jl£Lo [j ■ - iS a-j 

lajj ^fil llc.) iiilj <_sjj9 ' ■ ^ S !. " 

(jjl (35 j «-ILuHl (j-o ■ j i <ajj (ji 
JlJ jj (jj £3U UJJ^I j»JJ-<> 

i| jjc 4 juil jail ClljLkll AiA 



' ijLa jji -'"'j ^Is dJl5 

''-^ AUl (Jjjoij i 'a j . ^»'ij 
(jC <_lA j (jjl Jlij j»ij^J 4jlc 

(jj jjLiiic. (35 j 4 'uni jail AiA 
LSJ^j^ (j^ (J-^J^ ^>f^' j-ac 

(35 J <Iul 



iiA (j' J*3^ CS^J^' t^^J^' 
4jjli.l 4 j ui jail lilijliJI 

■jl-jLall (jj Aja 'a diaJ ClljlSj 
CliilSij ojA j ^jij t jA j 

auI ( _ s ij-a ^.'"'^ CS"^" (3*-^ 

(jc (35 j ^u'j 4j1c 

4 j ui jail AiA ^JSj la (C jA jll 
(fl jAjl! (jc jjJC. (^Jl (jjl (35^9 
tlulll <Jl5j AjjluI jail .iiA (jc. 

(jC 1j» ui (jj ( _ S J^-J *" 

(j^Jj5 (j-a SI jJol (jC C— al^g uj (jjl 
<jlc Itll ^jlla /Ljiill (jc <jjA=l 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
telah menceritakan 
kepada kami [Az Zuhri] 
dari [Hind binti Al 
Harits] dari [Ummu 
Salamah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam jika selesai 
salam, beliau tetap 
berdiam di tempatnya 
sejenak." Ibnu Syihab 
berkata, "Menurut kami 
-dan Allah yang lebih 
tahu, hal itu agar wanita 
yang akan pergi punya 
kesempatan." Dan [Ibnu 
Abu Maryam] berkata; 
telah mengabarkan 
kepada kami [Nafi' bin 
Yazid] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ja'far bin Rabi'ah] 
bahwa [Ibnu Syihab] 
menulis surat 
kepadanya; telah 
menceritakan kepadaku 
[Hind binti Al Harits Al 
Firasiyyah] dari [Ummu 
Salamah] isteri Nabi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam -dia adalah 
teman Unimu Salamah- 
ia berkata, "Ketika beliu 
salam, para wanita 
bergegas kembali ke 
rumah-rumah mereka 
masing-masing sebelum 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
beranjak pergi." [Ibnu 
Wahab] berkata; dari 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Hind Al Firasiyyah] . 
Dan ['Utsman bin 
'Umar] berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yunus] dari [Az 
Zuhri] telah 
menceritakan kepadaku 
[Hind Al Firasiyyah] . 
Dan [Az Zubaidi] 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Az Zuhri] bahwa [Hind 
binti Al Harits Al 
Firasiyyah] 

mengabarkan kepadanya 
- saat itu wanita ini 
adalah isteri Ma'bad bin 
Al Miqdad, sekutunya 
Bani Zuhrah- Hind 
sering mengunjungi 
isteri-isrti Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan [Syu'aib] 
berkata; dari [Az Zuhri] 
telah menceritakan 
kepadaku [Hind Al 
Firasiyyah]. Dan [Ibnu 
Abu Atiq] berkata; dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







[Az Zuhri] dari [Hind Al 
Firasiyyah]. Dan [Al 
Laits] berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Yahya bin Sa'id] ia 
menceritakan kepadanya 
dari [Ibnu Syihabl dari 
[seorang wanita] suku 
Quraisy, ia menceritakan 
kepadanya dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


804 


jilLij AjIc auI ^Il-a ^jjill *-^JJ 
^Uj £j allai J ' a» SI AjjAaIL 

(_jjAi]| ^_)^ AjILu ^>a^ 'a* J 
jj ^-.g j\t~- £ jaJ Alt jjjj (j-a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 'Ubaid 
bin Maimun] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami ['Isa bin 
Yunus] dari [Umar bin 
Sa'id] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Abu Mulaikah] 
dari ['Uqbah] berkata, 
"Aku pernah shalat 
Ashar di belakang Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di kota 
Madinah. Setelah salam, 
tiba-tiba beliau berdiri 
dengan tergesa-gesa 
sambil melangkahi 
leher-leher orang banyak 
menuju sebagian kamar 
isteri-isterinya. Orang- 
orang pun merasa heran 
dengan ketergesa-gesaan 
beliau. Setelah itu beliau 
keluar kembali menemui 
orang banyak, dan beliau 
lihat orang-orang merasa 
heran. Maka beliau pun 
bersabda: "Aku teringat 
dengan sebatang emas 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







yang ada pada kami. 
Aku khawatir itu dapat 
menggangguku, maka 
aku perintahkan untuk 
dibagi-bagikan." 


805 


Ajc. <Jls Jll jijjluVI (jc- 

(_j 1*1 U* jjl lll.nU ivW| (J» -VI 

V (jl <LlIc lak (jl (_£ JJ AjiLLa 
IjtuS alLij AjS& Aljl i _glLa ^ J "1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Sulaiman] dari 
['Umarah bin 'Umair] 
dari [Al Aswad] berkata, 
[Abdullah] berkata, 
"Janganlah salah seorang 
dari kalian memberi 
peluang sedikitpun 
kepada setan untuk 
menggangu shalatnya." 
Dia berpendapat bahwa 
tidak boleh seseorang 
beranjak pergi kecuali 
dari sebelah kanannya, 
dan aku melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sering 
beranjak pergi dari 
sebelah kirinya." 


806 


(je la-j liii^a Jll J,1ui« UlS^a 
j°il j<-. .41 'i iiii JIS Al iVm-. 
^jill .jll ^ ii-. ijj) ^^jjaj ^ic 
^ Jla allnj AjIc- iil ^jJj-a 
ojlA (j-o (J5il (ji ^Wi^ *J 

1 1 W , 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari ['Ubaidullah] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Nafi'] dari [Ibnu 'Umar] 
radliallahu 'anhuma, 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda saat terjadinya 
perang Khaibar: 
"Barangsiapa memakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dari pohon ini, yaitu 
bawang putih, maka 
jangan sekali-kali dia 
mendekati masjid kami." 


807 


UiiSi. (Jll i* ^ (jj auI lj& Luii. 

^j-o (3^^ u - * A-iic. jiil 

13 Mitj ili ijjll *'"^ o^a 

ALLa Jllj Ajjj Vj t^-uLj sljl La 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Ashim] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Juraij] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Atha] berkata, "Aku 
mendengar [Jabir bin 
Abdullah] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa memakan 
dari pohon ini, - 
maksudnya bawang 
putih-, maka hendaklah 
dia tidak mendatangi 
kami di masjid-masjid 
kami." Aku bertanya, 
"Apa yang beliau 
maksudkan itu?" Maka 
Jabir menjawab, "Aku 
tidak melihat maksud 
beliau yang lain kecuali 
yang mentah (belum 
dimasak)." [Makhallad 
bin Yazid] menyebutkan 
dari [Ibnu Juraij], 
"Kecuali yang mentah." 


808 


LuJLa Jla JJSC (jj .la l n lil^a 

^)jL^. (jl c-LkaC. ^C-^) ^-iL^jj 

jl La jj Jfil (ji LjIjS ^Ijjj 4j1c 
(3 jjajla Jll jl UI jjajla N l ~ ; 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
'Ufair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] dari 
[Yunus] dari [Ibnu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Aj3 j^aj (^jI ilLij 4j1c Mil Ls ii-a 
(j-o l$-j3 LaJ L? ' ^ ^JJ 

i STj UJa 

(jc (j I j&La jjIj '"'.:^ 
( "io^i I ^± j\ (j ja j!l J^a (j^ 



Syihab] bahwa ['Atha] 
menyakini bahwa [Jabir 
bin 'Abdullah] meyakini 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
memakan bawang putih 
atau bawang merah 
hendaklah dia menjauhi 
kami." Atau beliau 
mengatakan: "Hendaklah 
dia menjauhi masjid 
kami dan hendaklah dia 
duduk berdiam di 
rumahnya." Dan 
bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
diberikan periuk yang di 
dalamnya sayuran 
seperti kol. Kemudian 
beliau mencium arama 
sesuatu, beliau lalu 
menanyakannya dan 
beliau pun diberi kabar 
tentang beau tersebut. 
Maka beliau bersabda: 
"Sodorkanlah!" yakni 
kepada para sahabat 
yang bersamanya. 
Ketika beliau melihat 
mereka enggan 
memakannya, beliau pun 
bersabda: "Makanlah! 
Sesungghuhnya aku 
berbicara dengan orang 
yang bukan engkau ajak 
bicara." [Ahmadbin 
Shalih] menyebutkan 
dari [Ibnu Wahab], "Saat 
perang badar beliau 
diberi..". Ibnu 
menyebutkan, "Yakni 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mangkuk berisi 
sayuran." Namun [Al 
Laits] dan [Abu 
Shafwan] dari [Yunus] 
tidak menyebutkan 
perihal mangkuk 
tersebut, dan aku tidak 
tahu ucapan tadi 
perkataan Az Zuhri atau 
memang redaksi hadits 
begitu." 


809 


-J' * ' ^ Sf S S' 

Jj£) aIIuj AjIc iil ^jJj-a 

o^A (3^1 (3*° A-lic. 
/j'ilr^.' V jl 1 iVjai ^ii ij^v .'Ml 
UaLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
dari [Abdul Aziz] 
berkata, "Seorang laki- 
laki bertanya kepada 
[Anas bin Malik], 
"Pernyataan apa yang 
pernah kamu dengar dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang 
bawang putih?" Anas bin 
Malik menjawab, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa memakan 
dari pohon ini, maka 
jangan sekali-kali dia 
mendekati kami atau 
shalat bersama kami." 


810 


Vil-v (JU ili'l ^jl iSv-v i l "i 1-v 

(Jc alLlJ 4jlc &l /-Ha (Vlill 

- J '** g > 

A_ilc> l^a^ j a g Sal 3 'jua ^ *a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ghundar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
Aku mendengar 
[Sulaiman Asy Syaibani] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berkata, Aku mendengar 
[Asy Sya'bi] berkata, 
"Telah mengabarkan 
kepadaku [orang yang 
berjalan] besama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melewati 
sebuah kuburan yang 
terpisah, kemudian 
Beliau memimpin 
mereka shalat dan orang- 
orang membuat shaf lalu 
shalat untuk kuburan 
tersebut." Maka aku 
tanyakan, "Wahai Abu 
Amru, siapa yang 
menceritakan kepadamu 
tentang ini?" Dia 
menjawab, "Ibnu 
Abbas." 


811 


liiii (Jla M ^JC- (jj j^ic. liiii. 

(jj (jljiLa ^ Li.ia (Jla (jULai 

^jl (jc. jl-wiJ (jj c-LlaC. (jC. - U i u 
glSa a (Jfi (J 1 - S '?■ ^3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Shafwan bin 
Sulaim] dari [Atha' bin 
Yasar] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Mandi pada 
hari Jum'at adalah wajib 
bagi orang yang sudah 
bermimpi (baligh)." 


812 


(Jll <&l ^jc- (jj Iju-la. 
^jjiJ (Jla j_y>c (jc- (jUiuj 
illl (JjAj& (jjl (jc t^-y^ 

4 \ *<u ^ *ur-. ciulla 1 ^ ,f *- 
4-jIc. auI ^U^i ^Jill <!jJ 
^la (Jjill (_>^xj (^i (jl£ Usia -ALij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Amru] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




wasallam tidur dan 
bangun kembali di 



sebagian waktu malam, 
beliau berwudlu dari 
geriba yang sudah yang 
digantung secara ringan 



malam aku pernah 
menginap di rumah 
bibiku, Maimunah? 



radliallahu 'anha. Lalu 
Nabi shallallahu 'alaihi 



[Kuraib] dari [Ibnu 
'Abbas] radliallahu 



'anhuma berkata, "Suatu 



-'Amru teramat 
mensedikitkan (air yang 
dipakai) -. Kemudian 
beliau berdiri shalat, aku 
lalu bangun; berwudlu 
sebagaimana beliau 
wudlu. Kemudian aku 
datang dan berdiri di sisi 
kiri beliau, namun beliau 
kemudian menggeser 
aku ke sebelah 
kanannya. Beliau lalu 
shalat menurut apa yang 
Allah kehendaki 
(lamanya), kemudian 
beliau berbaring tertidur 
hingga mendengkur. 
Setelah itu datanglah 
seorang mu'adzin yang 
memberitahukan bahwa 
waktu shalat shubuh 
telah tiba. Beliau 
kemudian berangkat 
bersama mu'adzin 
tersebut untuk 
menunaikan shalat 
dengan tidak berwudlu 
lagi." Kami tanyakan 
kepada Amru: "Orang- 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







orang mengatakan 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam (jika 
tidur), mata beliau tidur 
namun hatinya tidak." 
Maka 'Amru menjawab, 
"Aku mendengar 'Ubaid 
bin 'Umair berkata, 
"Sesungguhnya 
mimpinya para Nabi 
adalah wahyu." Lalu dia 
membaca firman Allah: 
'(Sesungguhnya Aku 
melihat dalam mimpi 
bahwa Aku 

menyembelihmu) ' (Qs. 
Ash Shaffaat: 102). 


813 


^1 (jj Aill £c (jj (jlklul (jc 
(jl^lLo (jj (jjijl (jc "LaJUa 

(_5-lj-a (J J-" 1 J ' " "*- ^ ^ y'* 
(_}Slj3 *Cjitix-a a1 * ^ alljjjj A-ilc 

dai ,-1 i, 4"!^ 'U'ii i'iil 1 i (Jjl- 
alluj AjIc auI ^U.-! AUl (J jjjj 
(j-a ^y^Jtl\j (^gJt-a ^aJ-ullj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Ishaq bin 
Abdullah bin Abu 
Thalhah] dari [Anas bin 
Malik] bahwa neneknya, 
Mulaikah, mengundang 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam untuk 
menghadiri hidangan 
yang ia masak untuknya. 
Beliau lantas 
memakannya lalu 
bersabda: "Berdirilah 
kalian, aku akan pimpin 
shalat kalian." Maka aku 
berdiri di tikar milik 
kami yang sudah hitam 
lusuh akibat sering 
digunakan. Tikar itu 
kemudian aku perciki 
dengan air, lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







diatasnya. Maka aku dan 
anak yatim yang tinggal 
bersama kami 
merapatkan shaf di 
belakang beliau 
sedangkan nenek kami 
berdiri di belakang kami. 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
shalat memimpim kami 
sebanyak dua rakaat." 


814 


(jc A aluia (jj Ai\ -Ijc UJ la 

JjJC (jC t ■ it g l n (jjl (jC lillLa 
(jjl (jC % jSc (jj <&l IjC. (jj 

(jij! jUa. usij* cJivii 

JJC (JaJ (jjllllj (-ILaJ 
(j Ia» J (jJJ Cllj^i3 jli^ 

jl'V/l i'iKi.jIj r*i\j',i i 's". ^\\ 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari 
['Ubaidullah bin 
'Abdullah bin TJtbah] 
dari [Ibnu 'Abbas] 
radliallahu 'anhuma, 
bahwa dia berkata, 
"Pada suatu hari aku 
datang sambil 
menunggang keledai 
betina dan pada saat itu 
usiaku hampir baligh. 
Saat itu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang shalat 
bersama orang banyak di 
Mina tanpa ada dinding 
di hadapannya. Maka 
aku lewat di depan 
sebagian shaf. Lalu aku 
turun dan aku biarkan 
keledaiku mencari 
makan, aku lantas masuk 
ke dalam barisan shaf 
dan tidak ada 
seorangpun yang 
menegurku." 


815 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





( _ s icVI ^JC- liiii. (JJjLlC. (Jllj 
(jc c£ jA jll tj c ' J-**-" 1 1 
1 g j& M ^ i ^ J <UlljLc. jC. 0 jjt 
AjIc 'M l3 J^J pcul\l 
JAC. flljU g.1 uuul ^9 ^ilLj j 
( jliw.~i\lj p\_Lu]| il "i iS 

AjjAaII (JAi JJC- 


Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Urwah bin Az Zubair] 
bahwa [Aisyah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mengakhirkan shalat 
'Isya' ketika malam 
sudah larut." [Ayyasy] 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari ['Urwah] dari 
[Aisyah] radliallahu 
'anhuma, berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mengakhirkan shalat 
'Isya' ketika malam 
sudah larut, hingga 
akhirnya 'Umar berseru 
kepada Beliau, "Para 
wanita dan anak-anak 
sudah tidur." Beliau lalu 
keluar seraya bersabda: 
"Tidak ada seorangpun 
dari penduduk bumi 
mengerjakan shalat ini 
selain kalian." Dan pada 
saat itu tidak ada satu 
orangpun yang 
melaksanakan shalat 
selain penduduk 
Madinah." 


816 




Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Ali] berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




kami [Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 



telah menceritakan 
kepadaku 



seseorang bertanya 
kepada [Ibnu 'Abbas] 



['Abdurrahman bin 
'Abis] berkata, Aku 
mendengar ada 



radliallahu 'anhuma, 
"Apakah engkau pernah 
ikut keluar (shalat) 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam?" Dia 
menjawab, "Ya. 
Sekiranya bukan karena 
kedudukanku di sisi 
Beliau, niscaya aku tidak 
mungkin (bisa) ikut - 
karena umurnya masih 
kecil-. Beliau 
mendatangi tempat yang 
agak tinggi dekat rumah 
Katsir bin Ash Shalt lalu 
memberikan ceramah, 
kemudian mendatangi 
para wanita. Beliau 
lantas memberi nasihat 
kepada mereka, 
mengingatkan dan 
memerintahkan mereka 
agar bersedekah. Maka 
para wanita tersebut 
memberikan apa yang 
ada pada tangan dan 
leher mereka (emas 
perhiasan) lalu 
dimasukkan ke dalam 
kain Bilal, setelah itu 
beliau dan Bilal menuju 



Ka'bah. 



1! 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



817 


(Jll (jLajll jjl IjjSk 

<Jujlc (jC. ^JJ^ll (jj &J^)C 
(J JJ^J aJCulLS l^JC Aljl ^jjaj 
AJijillj illj j 4j1c auI ^Ui-i «lili 
iLujlll jilj __)-aC slilj (^jii. 

A=J li jJaajj La JlaS alluj 4j1c 

'j'' J " ' l, * i J)' < ' ' 
■ ■ «j» j (jl (jjj LajS (jjlLaJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Urwah bin Az Zubair] 
dari [Aisyah] radliallahu 
'anha berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mengakhirkan shalat 
'Isya' ketika malam 
sudah larut, hingga 
'Umar berseru pun 
kepada beliau, "Para 
wanita dan anak-anak 
sudah tidur!" Maka 
keluarlah Rasulullah 
seraya bersabda: "Tidak 
ada seorangpun yang 
menunggu pelaksanaan 
shalat 'Isya ini dari 
penduduk bumi selain 
kalian." Dan pada hari 
itu tidak ada satu 
orangpun yang 
melaksanakan shalat 
selain penduduk 
Madinah. Mereka 
melakanakan shalat 'Isya 
antara telah berlalunya 
waktu syafaq hingga 
sepertiga awal malam." 


818 


(jC ^g^jiya (jj lUC l '* ^ 
jjc. dlll JLlC. j' -U . i, jjc <ljaia 
(jcLa^jC A\\ ^ i <a^j ^)-aC (jj! 
1 jl (Jll ^Ilu} Ajic 'M (J^a ^jjJl 
Jj (JjilLl jLS^Lulj is&uLil 

(jjl (jC JAL^Ji (jC (JjIaC^I 
AjIc auI Jj, lili (jC ^aC 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Musa] 
dari [Hanzhalah] dari 
[Salim bin Abdullah] 
dari [Ibnu 'Umar] 
radliallahu 'anhuma dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam bersabda: 
"Jika isteri-isteri kalian 
minta izin ke masjid di 
waktu malam, maka 
berilah mereka izin." 
Hadits ini dikuatkan oleh 
[Syu'bah] dari [Al 
A'masy] dari [Mujahid] 
dari [Ibnu 'Umar] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


819 


Hi la lxa « jjj Alil Ajc Hj la 

^ya Ijl alLd^g <Lllc 

(J jj^J <— AjjjfLall 
^ L a O wo j a L "j A lio Jdll ^ll-a 

ila lila auI £A2s La JLkjJI 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Utsman bin 
'Umar] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yunus] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Hind binti Al Harits] 
bahwa [Ummu Salamah] 
isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa para 
wanita di zaman 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam jika 
mereka telah selesai dari 
shalat fardlu, maka 
mereka segera beranjak 
pergi. Sedangkan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
kaum laki-laki yang 
shalat bersama beliau 
tetap diam di tempat 
sampai waktu yang 
Allah kehendaki. Ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dan beranjak pergi maka 
mereka pun 
mengikutinya." 


820 


qC a alui« auI -Ijc uj la 

(jj <&l ^JC- lilla. j £ lillLa 
(jC lillLa lj JL* ' tLi j'; 
dij ojjat (jC lu (jj JaJ 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik], (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdullah bin 
Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Yahya bin Sa'id] dari 
['Amrah binti 
Abdurrahman] dari 
[ Aisyah] ia berkata, 
"Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat Shubuh, maka 
para wanita yang ikut 
beriama'ah datang 
dengan menutup wajah 
mereka dengan tanpa 
diketahui oleh 
seorangpun karena hari 
masih gelap." 


821 


LuAa JIS ■}£ i u a /u l^a a LuAk 
^jLLajN/l oJiLi3 ^1 (jj 

^jlLa J jajij Jlalla AjjI jjc. 
Ljja JjLS Jl jjjI Ulj -plLaH 

(Jjjjl (jl AjAIJ£ ^^LLa 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Miskin] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyir bin Bakar] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Al Auza'i] 
telah menceritakan 
kepadaku [Yahya bin 
Abu Katsir] dari 
[Abdullah bin Abu 
Qatadah Al Anshari] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata, "Rasulullah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku pernah berdiri 
melaksanakan shalat dan 
aku ingin 

memanj angkannya, 
namun kemudian aku 
mendengar tangisan 
bayi. Maka aku 
pendekkan shalatku 
karena aku khawatir 
akan memberatkan 
ibunya." 


822 


(JUj i alu jj (jj auI Ajc- LuAk 
1j» l n (jj (jC illlLo. u^)±kl 

^iii J jjjj lilj^i jlilii i^ic. 

c-LLij < " la 3 «a LoS ^jjg » 1a3 g.1 Lull 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Yahya bin Sa'id] dari 
['Amrah] dari [Aisyah] 
radliallahu 'anha berkata, 
"Seandainya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengetahui 
apa yang telah terjadi 
dengan para wanita 
sekarang ini, niscaya 
beliau akan melarang 
mereka sebagaimana 
dilarangnya para wanita 
bani Isra'il." Yahya 
berkata, "Aku bertanya 
Amrah, "Apakah 
mereka dilarang? 
Amrah menjawab, "Ya." 


823 


a, - a ^ a, 'e ' ^ 'a e 

Q& i JSi i j* r" i< j 
jl ^1 'Jii\j /Jjj Jliijiij jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Qaza'ah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Hind binti Al Harits] 
dari [Ummu Salamah] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





j.\ unll C ijLaii ^fLl lillj 

JU-jl! j-? u&^ jA; u' 


radliallahu 'anhu, ia 
berkata, "Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengucapkan 
salam, maka para wanita 
langsung beranjak pergi 
ketika beliau selesai 
mengucapkan salamnya. 
Sementara beliau tetap 
di tempatnya sejenak 
sebelum beranjak pergi. 
Menurut kami -dan 
hadits hanya Allah yang 
tahu- beliau lakukan itu 
agar para wanita bisa 
segera pergi sebelum 
diketahui oleh 
seorangpun dari jama'ah 
laki-laki." 


824 


^jjI lij^a (Jll - *' 

"M "J^ JlM 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu 'Uyainah] 
dari [Ishaq bin 
Abdullah] dari [Anas 
bin Malik] radliallahu 
'anhu, ia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melaksanakan shalat di 
rumah Ummu Sulaim, 
maka aku dan anak 
yatim ikut di belakang 
beliau sedangkan Ummu 
Sulaim berdiri di 
belakang kami." 


825 


^uiju ^jUall ^lLaJ (jl^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin 
Manshur] telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







menceritakan kepada 
kami [Fulaih] dari 
['Abdurrahman bin Al 
Qasim] dari [Bapaknya] 
dari [Aisyah] radliallahu 
'anha, bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat 
Shubuh di waktu yang 
masih gelap, sehingga 
kaum Mukminah berlalu 
pergi tidak ada yang 
dapat mengenalinya, 
atau sebagian mereka 
tidak bisa mengetahui 
sebagian yang lain." 


826 


£JJJ (jj Al jj UllAi. jYma UliA^ 

Cllij)! i ini 1 jl allaj Ajlc *d)l ^jlj-a 
1 gila) ^ aS la 1 ol^Jol 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
dari [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Salim bin 
Abdullah] dari 
[Bapaknya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jika isteri 
salah seorang dari kalian 
minta izin (untuk ke 
Masjid), hendaklah ia 
larang." 


827 


<Ul Ajik ClljliJI (jj 4jiJJJ J j-a 
Ailgjc- iill £jjJaj ojj^A UI £auj 
AjIc iill Ai\ (J JJ^J 
(JjJ^Vl Jaj cJjiJ 

^Lgjl juj AJiUall ^jj (jjajlLill 

IjlA UljS (j-o t_lL&]l 1 jj jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Az 
Zinad] banwa 
[Abdurrahman bin 
Hurmuz Al A'raj] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mantan budak Rabi'ah 
bin Al Harits, 
menceritakan kepadanya 
bahwasanya dia 
mendengar [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu, bahwa ia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kita datang terakhir dan 
pertama pada hari 
kiamat, meskipun 
mereka diberi Kitab 
sebelum kita. Dan ini 
adalah hari dimana 
mereka mendapat 
kewajiban, namun 
kemudian mereka 
berselisih di dalamnya. 
Allah lalu memberi 
hidayah kepada kita, 
maka semua manusia 
akan mengikuti kita (hari 
ini), besok hari untuk 
Yahudi dan Nashrani 
hari setelahnya lagi." 


828 


(JlJ i 'a . ,. jjj M IjC. Ujii. 

<&l ^JC- (jC. £SU (jC- lillLo Uji^' 

^ » '"f 11 ^£i=j iLk |j| Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Nafi'] 
dari [Abdullah bin 
'Umar] radliallahu 'anhu, 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika salah seorangii 
kalian mendatangi shalat 
jum'at hendaklah ia 
mandi." 


829 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





^ysC (jjl jjc ^aC (jj jlll ^JC- (jj 

(j-o ci^J i}^^ jl 4j<-a^JI ajJ 

slilia alLij 4jSc. 2jI ^glla ^jlll 
(Jls oAA <lc.Lui 4jI j-at 

(J I a» 1L ^itj (jlS alLij Ajic. Alll 


bin Muhammad bin 
Asma'] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Juwairiyah bin 
Asma'] dari [Malik] dari 
[Az Zuhri] dari [Salim 
bin Abdullah bin 'Umar] 
dari [Ibnu Umar] 
radliallahu 'anhuma, 
bahwa ketika ['Umar bin 
Al Khaththab] berdiri 
khuthbah pada hari 
Jum'at, tiba-tiba ada 
seorang laki-laki 
Muhajirin Al Awwalin 
(generasi pertama), 
sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, masuk 
(ke dalam Masjid). 
Maka Umar pun 
bertanya, "Jam 
berapakah ini?" Sahabat 
tersebut menjawab, 
"Aku sibuk, dan aku 
belum sempat pulang ke 
rumah hingga akhirnya 
aku mendengar adzan 
dan aku hanya bisa 
berwudlu." Umar 
berkata, "Hanya 
berwudlu' saja! Sungguh 
kamu sudah mengetahui 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan untuk 
mandi (di hari Jum'at)." 


830 


(JUj i 'a . ,< jj jjj au| JjC- Ujik 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Shafwan bin Sulaim] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



dari ['Atha' bin Yasar] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] radliallahu 
'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mandi pada hari Jum'at 
adalah wajib bagi setiap 
orang yang sudah 
baligh." 



831 



(jj A\\ liC- (jj Jjit IjjSi. 

(Jll ojl-ac. (jj [^lys- Uj-ia. (Jll 

lW l?^ (j 1 " ^4* ' " ^ 
(jj j^-at "'^ (Jll j^i&ll 
( _ 5 ic- uil (Jll (CjLLaiVl gjl ' " 
(JjllJ ^jlc- A^iiVll (^1 
(Jll ^IIjjj "Ulc- auI (^glLa .Uli 
l j\c t_L^I j 4-xAa.il ^jj (JljitII 

(JuitIi Uii j_y& (jiii^j (j) iy= 

(jUdLaVI l^lj s-^'j ^ "i' 8 

j»l jA '* 't- Ijl ^ic-l iill 4 'J J 
jji (Jll <_*»^i) IjSa jilj V 

^ la i -'j (jJ 

/u^» « (jl^j S^Cj (J51& ^1 (jJ 

l^f J csAi J^iill (Jj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah bin Ja'far] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Harami bin 
'Umarah] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Syu'bah] dari [Abu 
Bakar bin Al Munkadir] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Amru bin Sulaim Al 
Anshari] berkata, "Aku 
bersaksi atas [Abu Sa'id 
Al Khudri] ia berkata, 
"Aku bersaksi atas Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa beliau 
bersabda: "Mandi pada 
hari Jum'at merupakan 
kewajiban bagi orang 
yang sudah bermimpi 
(baligh), dan agar 
bersiwak (menggosok 
gigi) dan memakai 
wewangian bila 
memilikinya." Amru 
berkata, "Adapun mandi, 
aku bersaksi bahwa itu 
adalah wajib. Sedangkan 
bersiwak dan memakai 
wewangian -dan Allah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







yang lebih tahu- aku 
tidak tahu ia wajib atau 
tidak, tapi begitulah 
yang ada dalam hadits." 
Abu 'Abdullah -yaitu 
saudara Muhammad bin 
Al Munkadir, dan tidak 
disbeut dengan nama 
Abu Bakar- berkata, 
'Hadits ini diriwayatkan 
darinya oleh [Bukair bin 
Al Asyaj] dan [Sa'id bin 
Abu Hilal] dan masih 
banyak lagi.' Dan 
Muhammad bin Al 
Munkadir punya nama 
panggilan Abu Bakar 
dan Abdullah." 


832 


(jii i a',. J\ qi jiii ^jc. ijiijii. 

^jj (jc. jjia.jJI JJO (jj j5u 

A)jl (J ^wJJ ^j' g ^ 1 laj 

<jUiJI (Jjjit 4jJaa.ll ^jj (J uiir- 1 
(jij AjAj t_lj3 1 <ul £j 
L^l£a AjjIjII Aillill (J 

<c.iui ^ ^ij (j-oj »3^ 

^ jaS liuS liMs Ajllill 

Cll^jjai. ^LaVI £ j=l lili S Lajj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Sumayya] mantan 
budak Abu Bakar bin 
Abdurrahman, dari [Abu 
Shalih As Saman] dari 
[Abu Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mandi pada hari Jum'at 
sebagaimana mandi 
janabah, lalu berangkat 
menuju Masjid, maka 
dia seolah berkurban 
seekor unta. Dan 
barangiapa datang pada 
kesempatan (saat) kedua 
maka dia seolah 
berkurban seekor sapi. 
Dan barangiapa datang 
pada kesempatan (saat) 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







ketiga maka dia seolah 
berkurban seekor 
kambing yang 
bertanduk. Dan 
barangiapa datang pada 
kesempatan (saat) 
keempat maka dia seolah 
berkurban seekor ayam. 
Dan barangiapa datang 
pada kesempatan (saat) 
kelima maka dia seolah 
berkurban sebutir telur. 
Dan apabila imam sudah 
keluar (untuk memberi 
khuthbah), maka para 
Malaikat hadir 
mendengarkan dzikir 
(khuthbah tersebut)." 


833 


^ J* L^" 

,jj j-at Jlla 3=0 tll^ jj 

£]\aiX"4i^tl (jf- jjji.n'i-v'i 
ilill lilLalj Jjl VI jA U cJijll 
^ aIII 1 jt « l n') ^aJi (JUS CllLijajJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Yahya] -yaitu Ibnu Abu 
Katsir- dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
['Umar] radliallahu 'anhu 
ketika berdiri 
memberikah khuthbah 
pada hari Jum'at, tiba- 
tiba ada seorang laki-laki 
masuk (Masjid). 'Umar 
lalu bertanya, "Kenapa 
anda terlambat shalat?" 
Laki-laki itu menjawab: 
"Aku tidak tahu hingga 
aku mendengar adzan, 
maka aku pun hanya 
berwudlu." Maka "Umar 
berkata, "Bukankah 
kamu sudah mendengar 
bahwa Nabi shallallahu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







'alaihi wasallam 
bersabda: 'Jika salah 
seorang dari kalian 
berangkat shalat jum'at 
hendaklah mandi." 


834 


l_Jji ^1 (jjl lijik (JlJ ail LjjJli. 

(jLalui ^jc. 4jLjJ^ (jjl (jc. ,^jI 

Si ^iii jiiiii ^ji^i 

j^yi ^Lia!iujl La JaJ ijg 4 * ^ 11 

<J 3ii VI ^3 IjI ("n «V, 

(^^i,^/! 4jJaa.ll (jJJj 4Jijj La 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari [Sa'id Al Maqburi] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Bapakku] dari [Ibnu 
Wadi'ah] dari [Salman 
Al Farsi] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah seorang laki- 
laki mandi pada hari 
Jum'at lalu bersuci 
semaksimal mungkin, 
memakai wewangian 
miliknya atau minyak 
wangi keluarganya, lalu 
keluar rumah menuju 
Masjid, ia tidak 
memisahkan dua orang 
pada tempat duduknya 
lalu dia shalat yang 
dianjurkan baginya dan 
diam mendengarkan 
khutbah Imam, kecuali 
dia akan diampuni dosa- 
dosanya yang ada antara 
Jum'atnya itu dan Jum'at 
yang lainnya." 


835 


Ujlii (Jll (jl-ojll jji Ujia. 
(jjjlla Jll <_£jA jll (jc. L. m i* 
^ ajll (jll j^>Si (_>^JC (jj^ ' " ila 
1 jl , n ir- 1 Jla ilLij 4_uc alll ^U<-i 

jt j 1 jlnir.l j 4 a II 
(j-o l^jjjj-alj 1 J-ia l^j jSj ^1 tj]j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri], [Thawus] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





,rj\\ *3« i' uU\| I2>)j 


berkata, Aku berkata 
kepada [Ibnu 'Abbas], 
"Orang-orang 
menyebutkan bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mandilah pada hari 
Jum'at dan basuhlah 
kepala kalian sekalipun 
tidak sedang junub, dan 
pakailah wewangian." 
Ibnu 'Abbas berkata, 
"Adapun mandi, 
memang benar bahwa itu 
adalah wajib, sedangkan 
memakai wewangian 
aku tidak tahu." 


836 


^J^)^ ^1 (jl ^l2dA 

(jjV dllka AjLa^JI ^jj (J I a» 11 

(j! 11a^ j! 1 la (_)Jiijl (J^A^C. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Musa] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hisyam] bahwa 
[Ibnu Juraij] telah 
mengabarkan kepada 
mereka, ia katakan; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibrahim bin Maisarah] 
dari [Thawus] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 
'anhuma, bahwa dia 
menyebutkan sabda 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam perihal mandi 
pada hari Jum'at. Maka 
aku pun bertanya kepada 
Ibnu Abbas, Apakah 
beliau memakai 
wewangian ketika 
berada bersama keluarga 
Beliau? ' ia menjawab, 
Aku tidak tahu'." 


837 


(Jla ' Lii jj (jj auI ijc uiiik 

<&l ^JC- (jC. ^aU (jC- lillLo Uji^-' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Nafi'] 
dari ['Abdullah bin 
Umar], bahwa 'Umar 
bin Al Khaththab 
melihat pakaian sutera di 
depan pintu masjid, 
maka ia pun berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
seandainya tuan beli 
pakaian ini lalu tuan 
kenakan pada hari Jum'at 
atau saat menyambut 
utusan (delegasi) bila 
datang menghadap 



tuan." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu 
menjawab: 

"Sesungguhnya orang 
yang memakai pakaian 
seperti ini tidak akan 
mendapat bagian di 
akhirat." Kemudian 
datang hadiah untuk 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
diantaranya ada pakain 
sutera. Beliau lalu 
memberikan pakaian 
sutera tersebut kepada 
'Umar bin Al Khaththab? 
radliallahu 'anhu, maka 
berkatalah 'Umar, 
"Wahai Rasulullah, tuan 
telah memberikan 
pakaian ini untukku, 
padahal tuan telah 
menjelaskan 
konsekwensi orang yang 
memakainya!" 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku 
memberikannya 
kepadamu bukan untuk 
kamu pakai." Maka 
'Umar bin Al Khaththab 
memberikan pakaian 
sutera tersebut kepada 
saudaranya yang 
musyrik di kota 
Makkah." 


838 


(Jljj i 'a . ,. jj jjj l'ir. Uj.ii 

Atll C5 -lj-a (J J-^J p' S ' 
f^JJ^ (_>uU3l ^jit jl c5 2il 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
Az Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sekiranya 
tidak memberatkan 
ummatku atau manusia, 
niscaya aku akan 
perintahkan kepada 
mereka untuk bersiwak 
(menggosok gigi) pada 
setiap kali hendak 
shalat." 


839 


Jlsil'i j „M 1 V; w , li'iitl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'aib bn Al 
Habhab] telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bersabda: "Aku telah 
terlalu sering 
memperingatkan kalian 
untuk selalu bersiwak." 


840 


(jc. ^jjjua^j a La (jc. (jLiiui 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Manshur] dan 
[Hushain] dari [Abu 
Wa'il] dari [Hudzifah] ia 
berkata, "Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bangun untuk 
shalat malam, beliau 
menggosok mulutnya." 


841 


"'"li (JIS lil^i 

dll^uj AjLoj ^jI (jj (j-aa.^)]l 

<J ciilaa jiiLij <ulc. auI ^jlj-a 

A'i^f^aa A /J U>c-.l a ^j^^^U 
4j (jluill allnj AjIc- auI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
saya [Sulaiman bin 
Bilal] berkata, [Hisyam 
bin 'Urwah] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Bapakku] 
dari [Aisyah] radliallahu 
'anha, ia berkata, 
"Abdurrahman bin Abu 
Bakar datang dengan 
membawa siwak yang 
dia gunakan untuk 
membersihkan giginya, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
memandang ke arahnya. 
Maka aku pun berkata 
kepadanya, "Wahai 
Abdurrahman, 
berikanlah siwak itu 
kepadaku." 

Abdurrahman kemudian 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







memberikannya 
kepadaku, kemudian aku 
pecahkan dengan gigiku 
dan mengunyahnya 
(hingga lembut). Setelah 
itu siwak tersebut aku 
berikan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
Rasulullah menggosok 
giginya dengan 
menyandar pada 
dadaku." 


842 


Alt (jt ^»jAI^>j) (jj A» l ji (jc- 
^JC-V _>«jA (_>jl jA (j^-I^' 
4jt iill (^J-iaj »^yjA 
( iiuij AjIc. 'M t^La ^jiil (J^^ 
jaili "o^kLa ^ 4jLa=JI ^ 1 jij 

C5 lc. ^1 Ja j oaLUI (Jj_>2 ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Sa'd 
bin Ibrahim] dari 
['Abdurrahman] -yaitu 
Ibnu Hurmuz Al A'raj 
dari [Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam shalat 
Fajar membaca: "ALIF 
LAAM MIIM TANZIIL 
(Surah As Sajadah), dan 
'HAL ATAA ALAL 
INSAANI HIINUM 
MIN AD DAHRI (Surah 
Al Insaan)." 


843 


liiiAa jla iiMI (jj ^ UiiAii. 
liiAi. (Jli (^A9aJI j-alc. _aJI 
^jj jji jLa^Ja ^ <LiAIjjJ 
(JjjUC. (jjl qC ^*Ai jail OJAi 
A*j (Jjl (jVli 4jI 
^ALa jlll (J ^ft^J ^7* i aja ^9 4 ai .aa 
1«-. w. „i i I\T.,j 4 il<-. A\\ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir Al 
Aqadi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 
Thahman] dari [Abu 
Jamrah Adi Dluba'i] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



[Ibnu 'Abbas] bahwa dia 
berkata, "Sesungguhnya 
(shalat) Jum'at yang 
pertama kali 
dilaksanakan setelah 
(shalat) Jum'at) di 
Masjid Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah di 
Masjid 'Abdul Qais di 
kampung Juwatsa, 
negeri Bahrain." 



844 



L>ujjj cJii *— ffi' ^' jj p' j 

Sr 1 ^ g«' J) (4^- lAUJ 

t— ilg ui (jjl t_uSa aJjI ^ic- Vmjj 
^A'j ^Ujij AjIc. iiil 

(jC (Jj'lula p'j 



4jjc j ^jc. (Jjuniflj p'j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Muhammad Al 
Marwazi] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yunus] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Salim bin 
Abdullah] dari [Ibnu 
'Umar] radliallahu 
'anhuma, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap kalian 
adalah pemimpin." [Al 
Laits] menambahkan; 
[Yunus] berkata; Ruzaiq 
bin Hukaim menulis 
surat kepada [Ibnu 
Syihab], dan pada saat 
itu aku bersamanya di 
Wadi Qura (pinggiran 
kota), "Apa pendapatmu 
jika aku mengumpulkan 
orang untuk shalat 
Jum'at?" -Saat itu 
Ruzaiq bertugas di suatu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



tempat dimana banyak 
jama'ah dari negeri 
Sudan dan yang lainnya, 
yaitu di negeri Ailah-. 
Maka Ibnu Syihab 
membalasnya dan aku 
mendengar dia 
memerintahkan (Ruzaiq) 
untuk mendirikan shalat 
Jum'at. Lalu 
mengabarkan bahwa 
[Salim] telah 
menceritakan 
kepadanya, bahwa 
['Abdullah bin 'Umar] 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Setiap kalian adalah 
pemimpin, dan setiap 
pemimpin akan dimintai 
pertanggung jawaban 
atas yang dipimpinnya. 
Imam adalah pemimpin 
yang akan diminta 
pertanggung jawaban 
atas rakyatnya. Seorang 
suami adalah pemimpin 
dan akan dimintai 
pertanggung jawaban 
atas keluarganya. 
Seorang isteri adalah 
pemimpin di dalam 
urusan rumah tangga 
suaminya, dan akan 
dimintai pertanggung 
jawaban atas urusan 
rumah tangga tersebut. 
Seorang pembantu 
adalah pemimpin dalam 
urusan harta tuannya, 
dan akan dimintai 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







pertanggung jawaban 
atas urusan tanggung 
jawabnya tersebut." Aku 
menduga Ibnu 'Umar 
menyebutkan: "Dan 
seorang laki-laki adalah 
pemimpin atas harta 
bapaknya, dan akan 
dimintai pertanggung 
jawaban atasnya. Setiap 
kalian adalah pemimpin 
dan setiap pemimpin 
akan dimintai 
pertanggung jawaban 
atas yang dipimpinnya." 


845 


<Jls <^ ja_)!! 'l '3* ' " 
auI kj\ A\\ \r. ^ £]Ua 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Salim bin Abdullah] 
bahwa dia mendengar 
[Abdullah bin 'Umar] 
radliallahu 'anhuma 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Siapa di antara kalian 
yang mendatangi shalat 
Jum'at, maka hendaklah 
dia mandi?" 


846 


gl ia a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Shafwan 
bin Sulaim] dari [Atha' 
bin Yaar] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



bersabda: "Mandi pada 
hari Jum'at adalah wajib 
bagi setiap orang yang 
sudah baligh." 



847 



UjJLa (JLs ^jaI^)jJ (jj si i uS^a 
(jc (jjjUa (jjl UAla (Jll ' ■ uA j 
(Jjajj (JUJla SjJjA ^1 (jt AjjI 

(jaj ^ILij Ajlt iul (_5-lj-a <&l 
oliii jlj ULS (j-o C iuSSI I jj jl 

I jaiii.1 jijjJI j»A^»J 

3^ (J (J uni j (jl allnJa JS ^jic- 
4-uiSj <j3 (J l n» j 1-<sjJ jaljl 4tjn 
(jc. ^JLLa (jj (jljl fil ^laa j 
^jl (jc. (jjjjlla (jc. AaL^-g 
2)1 (JLa /Lull 0^ ^JJjA 
(JS ( _ s ic- JIju 2) illoj 



«e 



.UI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Wuhaib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Thawus] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kita datang 
terakhir dan akan 
pertama pada hari 
kiamat. Mereka diberi 
Kitab sebelum kita dan 
kita diberi sesudah 
mereka. Inilah hari 
(Jum'at) dimana mereka 
berselisih tentangnya 
namun Allah memberi 
petunjuk kepada kita. 
Maka esok hari untuk 
Yahudi dan lusa untuk 
Nashrani." Beliau lalu 
diam, setelah itu beliau 
bersabda lagi: "Sudah 
menjadi kewajiban bagi 
setiap Muslim untuk 
mandi pada satu hari 
dari setiap tujuh hari, 
pada hari itu dia basuh 
kepala dan tubuhnya." 
Diriwayatkan oleh 
[Aban bin Shalih] dari 
[Mujahid] dari [Thawus] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata, "Rasulullah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Bagi setiap Muslim 
sudah menjadi 
kewajiban karena Allah 
Ta'ala untuk mandi pada 
satu hari dari setiap 
tujuh hari." 


848 


AjIc 'M ts li-a cr^' Cfi-ly^ 

J) (jjiLl pUail) 1 j^JLll <Jls ^3 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Warqa'] dari 
['Amru bin Dinar] dari 
[Mujahid] dari [Ibnu 
'Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Izinkanlah 
para wanita (bila minta 
izin) pergi ke masjid di 
malam hari." 


849 


ciilil jiijj lillji 3^ u' 

2ax Aiil c-Lal I^lIaj V ^La; j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] 
telah menceritakan 
kepada kami 
['Ubaidullah bin 'Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
'Umar] : "Isteri Umar 
ikut menghadiri shalat 
Shubuh dan 'Isya 
berjama'ah di masjid." 
Lalu dikatakan 
kepadanya, "Kenapa 
kamu pergi ke masjid 
padahal kamu telah 
mengetahui bahwa 
Umar tidak 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







menyukainya?" Wanita 
itu berkata, "Apa yang 
menghalangi dia untuk 
melarangku?" Penanya 
itu berkata, "Yang 
mencegahnya adalah 
sabda Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: 'Janganlah 
kalian larang para wanita 
mendatangi masjid- 
masjid Allah." 


850 


cH^H^ (j^ ^ ^ (j^ Cli^LaJI 
(jlia «S jjj ,J 1 jiLa (3a rfJLall 

jA (ji 41*3 (Jla 1 £jjiUl| 
^gjlj 4j*JaaJI /jl (,5^-° 

'" \ i g f o £ " ^ 'e 

^ (j j ina'l ^aSi.^a.1 (jl CllA^)S 
(j^a^Jlllj (jjUl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abdul Hamid] 
sahabatnya Az Ziyadi, 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [ Abdullah bin Al 
Harits] anak pamannya 
Muhammad bin Sirin, 
[Ibnu Abbas] berkata 
kepada Mu'adzinnya saat 
hari turun hujan, "Jika 
kamu sudah 
mengucapkan 
ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AR 
RASULULLAH', 
janganlah kamu 
sambung dengan 
HAYYA 

ALASHSHALAAH 
(Marilah mendirikan 
shalat) '. Tapi 
serukanlah, 'SHALLUU 
FII BUYUUTIKUM 
(Shalatlah di tempat 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







tinggal masing-masing) 
'." Lalu orang-orang 
seakan mengingkarinya. 
Maka Ibnu 'Abbas pun 
berkata, "Sesungguhnya 
hal yang demikian ini 
pernah dilakukan oleh 
orang yang lebih baik 
dariku. Sesungguhnya 
shalat Jum'at adalah 
kewajiban dan aku tidak 
suka untuk 
mengeluarkan kalian, 
sehingga kalian berjalan 
di tanah yang penuh 
dengan air dan lumpur." 


851 


^jlil £jLi <— ia j (jj auI ijc 

auI -Inc. (jc- ClijLkll (jj j_[>ac. 

(J j* "j J '*" J 
(jl ia 'i) iliuj <j1c ^Ui-i <&l 

»' laJ j\ -Alu j 4j1c Akil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdullah bin 
Wahab] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Amru bin Al Harits] 
dari ['Ubaidullah bin 
Abu Ja'far] bahwa 
[Muhammad bin Ja'far 
bin Az Zubair] 
menceritakan kepadanya 
dari ['Urwah bin Az 
Zubair] dari [Aisyah] 
isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, ia 
berkata, "Orang-orang 
datang berbondong- 
bondong pada hari 
Jum'at dari tempat 
tinggal mereka dan 
pinggiran kota yang 
jauh, mereka datang 
melewati padang pasir 
yang berdebu sehingga 
mereka pun berdebu dan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berkeringat. Lalu 
seorang dari mereka 
mendatangi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang saat itu 
beliau sedang 
bersamaku, beliau lantas 
bersabda: "Seandainya 
kalian mandi dahulu." 


852 


^a^J (J t n* 11 ^C. O^J-ftC. (JLlu 
^jjJaj AJujIc. ClllU Cllllaa AJLaaJl 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdan] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
bahwa dia bertanya 
kepada ['Amrah] tentang 
mandi pada hari Jum'at. 
Maka dia menjawab, "' 
[Aisyah? radliallahu 
'anha] berkata, "Orang- 
orang bekerja untuk 
memenuhi kebutuhan 
diri mereka masing- 
masing, ketika 
menghadiri shalat 
Jum'at, mereka tetap 
dalam keadaan mereka 
masing-masing (dengan 
pakaian kerjanya), maka 
dikatakan kepada 
mereka, "Seandainya 
kalian mandi terlebih 
dahulu." 


853 


;jt «V. (jt (jliului (jj ^ils Uj^a 
(_3-J-oJ (ji^ ^ * ^ u J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suraij bin 
An Nu'man] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Fulaih bin 
Sulaiman] dari ['Utsman 
bin Abdurrahman bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







'Utsman At Taimi] dari 
[Anas bin Malik] 
radliallahu 'anhu, bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat Jum'at ketika 
matahari sudah 
tergelincir." 


854 


Jjsjj AiJ^W J^JJ lillli 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdan] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Humaid] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Kami 
bersegera (berpagi-pagi 
dan awal wwaktu) dalam 
mengerjakan shalat 
Jum'at, dan tidur siang 
setelannya." 


855 


a ^j^j ^j) ^jj ^ 1 'ii w 
, Vinil Ijjj »M ualU ^5Lj JjjII .Vi *il 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Bakar Al Muqaddami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Harami bin 
'Umarah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khaldah] - 
yaitu Khalid bin Dinar- 
berkata, Aku mendengar 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Jika hari terasa 
sejuk Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyegerakan 
pelaksanaan shalat, dan 
bila udara panas beliau 
mengakhirkannya, yakni 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shalat Jum'at." [Yunus 
bin Bukair] berkata; 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abu 
Khaldah] menyebutkan 
dengan lafadz 'shalat' 
saja dan tidak 
menyebutkan kata 
'jum'at'. [Bisyrbin 
Tsabit] berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khaldah] ia 
berkata, "Ada seorang 
amir (pemimpin) shalat 
bersama kami kemudian 
bertanya kepada Anas? 
radliallahu 'anhu, 
"Bagaimana cara Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat 
Zhuhur?" 


856 


AjIc iil (_jJj-a ^_j2i21 t"w aluSUa 
(J sLoJl5 dljjtl (j-a (JjiJ |»1j^J 
jU]| (Jc- 'M k^y*. M Jjun 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Abu 
Maryam Al Anshari] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abayah bin 
Rifa'ah] berkata, " [Abu 
Abas] berjumpa 
denganku saat aku 
sedang berangkat untuk 
shalat Jum'at, lalu ia 
berkata, "Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa yang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kedua kakinya berdebu 
dijalan Allah, maka 
Allah mengharamkan 
orang itu untuk masuk 
neraka." 


857 


jlll ^ i <aj o^jj^A jc A aKh 
(j^i^aj Ia^jI^j j j» > a i Ia^jJU 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b], 
[Az Zuhri] berkata dari 
[Sa'id] dan [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. (dalam jalur 
lain disebutkan) Dan 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Salamah bin 
Abdurrahman] bahwa 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika shalat 
sudak ditegakkan 
(iqamatnya) janganlah 
kalian mendatnginya 
dengan tergesa-gesa. 
Datangilah dengan 
berjalan tenang. Maka 
apa yang kalian 
dapatkan shalatlah, dan 
mana yang ketinggalan 
sempurnakanlah. " 


858 




Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





^jill j» j jjl (jt Y) 4 «lr-l 


'Ali] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Qutaibah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Al 
Mubarak] dari [Yahya 
bin Abu Katsir] dari 
[Abdullah bin Abu 
Qatadah] yang aku tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari [Bapaknya] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Janganlah 
kalian berdiri hingga 
kalian melihat aku. Dan 
wajib bagi kalian 
(mengerj akannya 
dengan) tenang." 


859 


<&l ^jc. LV>±=>.i cJli (jl^jc- Luli. 

jjc. AjjI (jc £5 jj&aJI Lu 
AjcJ&^JI ^ jj (J ul ir- 1 ^La j 

J^ (j<0 C- 1 T— i'i , ..I LftJ 1-t 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdan] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari [Sa'id Al Maqburi] 
dari [Bapaknya] dari 
[Ibnu Wadi'ah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Salman Al Farsi] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa mandi 
pada hari Jum'at lalu 
bersuci semaksimal 
mungkin, lalu memakai 
minyak atau wewangian 
lalu keluar rumah 
menuju masjid, ia tidak 
memisahkan antara dua 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







orang pada tempat 
duduknya, kemudian ia 
mengerjakan shalat yang 
dianjurkan baginya, lalu 
bila imam sudah datang 
dia berdiam 

mendengarkan, maka dia 
akan diampuni dosa- 
dosanya yang ada antara 
Jum'atnya itu dan Jum'at 
yang lainnya." 


860 


(jli jaiLui (jj! jA l^a < UjJLa 

JjiJ ULalj <"1» alu (Jll clw' 
jlll ^jJaj ^)-aC. (jjl dia a i " 
jil) ^^ii-a (^iill ^^jlji) 1 «j "*- 

£3U] i " <IS Aj3 Cl" -33 o^*^* (j- 0 

Ia jjc. j <xi=JI <Jla AjiasJI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad] -yaitu 
Ibnu Salam- berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Makhlad 
bin Yazid] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Juraij] 
berkata, Aku mendengar 
[Nafi'] berkata, Aku 
mendengar [Ibnu 'Umar] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
seseorang meminta 
kawannya berdiri dari 
tempat duduknya lalu 
dia menempati tempat 
duduk tersebut." Aku 
bertanya kepada Nafi', 
"Apakah ini berlaku 
pada saat shalat Jum'at?" 
Dia menjawab, "Untuk 
shalat Jum'at dan yang 
lainnya." 


861 


(_L]js ^jji (jjl Ujik (Jll ^ail Ujii. 

jj jjj i . uLulll (jC- (I? jA jll (je- 
li) AJjl AiAiJI f JJ «-1^1 (jl^^ 

^Ujij AjIc Atll C5 -lj-a ^ ; "1 
ail (^aj >Cj j£j ^Ij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari [Az Zuhri] dari [As 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





auI l^ij (jLijc. Usia 1 <4 

£l3jll 31 j (jaUlI jMj AAc. 
Jj^LJh ^jja^a G-^JJJ^ ^ 


Sa'ib bin Yazid] berkata, 
"Adzan panggilan shalat 
Jum'at pada mulanya 
dilakukan ketika imam 
sudah duduk di atas 
mimbar. Hal ini 
dipraktekkan sejak 
zaman Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, Abu 
Bakar dan 'Umar? 
radliallahu 'anhuma. 
Ketika masa 'Utsman? 
radliallahu 'anhu dan 
manusia sudah semakin 
banyak, maka dia 
menambah adzan ketiga 
di Az Zaura'." Abu 
Abdullah berkata, "Az 
Zaura' adalah bangunan 
yang ada di pasar di 
Kota Madinah." 


862 


UJ'^T^ ^ AjAjji ^jl jj jxJI 
£lj j . uLulll (jC jA jll O c ' 

iiUjll (Jj31j1I 31 j <_s3]I (j!3j jj 

(JaI jj£ (JJ^ 4j& Alll ^jJaj 
A=J j JJC- (jjjj-a alm j ^ lio 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abu Salamah Al 
Majisyun] dari [Az 
Zuhri] dari [As Sa'ib bin 
Yazid], "Sesungguhnya 
orang yang menambah 
adzan ketiga pada shalat 
Jum'at adalah 'Utsman 
bin Affan? radliallahu 
'anhu, ketika penduduk 
Madinah semakin 
banyak. Dan tidak ada 
mu'adzin bagi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kecuali satu. 
Dan adzan shalat Jum'at 
dilaksanakan ketika 
Imam sudah duduk, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



cjlll IjIj <jjUJ> jUa iil VI 2lS] 

(JjiUlI Lia3 (jl UJa IjIj Ajjliii 
dia alu ,_j| Ajjll Ljjl U (Jll 



yakni duduk di atas 
mimbar." 



863 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqatil] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Utsman bin Sahi bin 
Hunaifj dari [Abu 
Umamah bin Sahi bin 
Hunaifj berkata, Aku 
mendengar [Mu'awiyyah 
bin Abu Suyan] ketika 
dia sedang duduk di atas 
mimbar dan mu'adzan 
sedang 

mengumandangkan 
adzan: Allahu Akbar 
Allahu Akbar', 
Mu'awiyyah 
mengucapkan, Allahu 
Akbar Allahu Akbar'. 
Ketika mu'adzin 
membaca Asyhadu 
anlaa ilaaha illallah', 
Mu'awiyyah dan aku 
mengucapkan seperti 
yang diucapkan 
mu'adzin. Dan ketika 
mu'adzin membaca 
Asyhadu anna 
Muhammadar rasulullah, 
' Mu'awiyyah dan aku 
mengucapkan seperti 
yang diucapkan 
mu'adzin. Ketika adzan 
sudah selesai 
Mu'awiyyah berkata, 
"Wahai manusia, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







sungguh ketika adzan 
dikumandangkan aku 
pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengatakan dari tempat 
ini seperti yang kalian 
dengar dari (bacaan) 
ucapanku tadi." 


864 


t-A$ u5 (jjl (jc (Jjsc (jc Clylll 

(jlA^)iil ijjj (jJ t— IjlLJI (j! 
4_j 4jLLiJI ^jj ^jjliill (jjjlull 
AjC auI ^jjJaj (jl^C (jj (jLaJC 
(jKj w (J^l jj£ (j 1 "" 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] bahwa [As Sa'ib 
bin Yazid] mengabarkan 
kepadanya, bahwa adzan 
yang kedua pada hari 
Jum'at diperintahkan 
oleh 'Utsman bin Affan? 
radliallahu 'anhu ketika 
penduduk Madinah 
semakin banyak. 
Adapun sebelumnya, 
adzan hari Jum'at 
dikumandangkan ketika 
Imam sudah duduk." 


865 


(Jl! (Jjlii (jj a 1 

(jC (_>ujjJ ^JJ^' ^ *^ 
(jj il iM ',.11 da a la (Jia (_£ jA_)l! 
AjLiiJI ajj (jbVl (jVj^i 
^jj j»l-<>VI (j'^T-J (jJ^ (jl£ 
^C ^ Jjlttll ^jic <LiLa=JI 
jiluij 4-iic iill ^glla (J^jjjj 

(jl «V. 4i!>Li. ,j (jls lila La^ic 

1 4jc Atll (^jJaj (jlic (jj 
(jljVlj <«Jttaj| ^jj pLa!lc ja\ 
eljJjJI ^jic 4.) (jjU illO 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqatil] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yunus] dari [Az 
Zuhri] berkata, Aku 
mendengar [As Sa'ib bin 
Yazid] berkata, "Pada 
mulanya adzan pada hari 
Jum'at dikumandangkan 
ketika Imam sudah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







duduk di atas mimbar. 
Yaitu apa yang biasa 
dipraktekkan sejak 
zaman Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, Abu 
Bakar dan 'Umar? 
radliallahu 'anhu. Pada 
masa Khilafah 'Utsman 
bin 'Affan? radliallahu 
'anhu ketika manusia 
sudah semakin banyak, 
maka pada hari Jum'at 
dia mememerintahkan 
adzan yang ketiga. 
Sehingga 

dikumandangkanlah 
adzan (ketiga) tersebut 
di Az Zaura'. Kemudian 
berlakulah urusan 
tersebut menjadi 
ketetapan." 


866 


UAla jls lix Lu jjj AjjjS 1 li. 

jiilj Jlaa <211j (jc- o jlLoi 

A-ilc. ala ^a^jj (J^5^ ^**^ ^ajJ 

(Jj-LU IaUluj jLLaj^l 
eUjla (j^i t^Laati Aj^all (JjiUII 

Ua Ia t " i» l ^ jj I^j ^ila 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 
Abdurrahman bin 
Muhammad bin 
Abdullah bin Abdul 
Qari Al Qurasyi Al 
Iskandarani] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hazim bin Dinar] bahwa 
ada orang-orang 
mendatangi [Sahi bin 
Sa'd As Sa'idi] yang 
berdebat tentang mimbar 
dan bahan membuatnya? 
Mereka menanyakan hal 
itu kepadanya. Sahi lalu 
berkata, "Demi Allah, 
akulah orang yang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



jjiall (JLal ^ la la3 (_j jabali 

(jaull ^jlo (Jjai ^ js lila jlc. p 
IjiA t' w 'u ^ LojI (jiiUlI IjjI Jlaa 



paling mengerti tentang 
masalah ini. Sungguh 
aku telah melihat hari 
pertama mimbar tersebut 
dipasang dan hari saat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam duduk 
di atasnya. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus 
orang untuk menemui 
seorang wanita Anshar, 
yang namanya sudah 
disebutkan oleh Sahi, 
Sahi lalu berkata, 
"Perintahkanlah budak 
lelakimu yang tukang 
kayu itu untuk membuat 
mimbar bertangga, 
sehingga saat berbicara 
dengan orang banyak 
aku bisa duduk di 
atasnya." Maka 
kemudian wanita itu 
memerintahkan budak 
lelakinya membuat 
mimbar yang terbuat 
dari batang kayu hutan. 
Setelah diberikan kepada 
wanita itu, lalu itu 
mengirimnya untuk 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Maka 
Beliau memerintahkan 
orang untuk meletakkan 
mimbar tersebut di sini. 
Lalu aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat 
diatasnya. Beliau 
bertakbir dalam posisi di 
atas mimbar lalu rukuk 
dalam posisi masih di 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







atas mimbar. Kemudian 
Beliau turun dengan 
mundur ke belakang, 
lalu sujud di dasar 
mimbar, kemudian 
Beliau mengulangi lagi 
(hingga shalat selesai). 
Setelah selesai, beliau 
menghadap kepada 
orang banyak lalu 
bersabda: "Wahai 
sekalian manusia, 
sesungguhnya aku 
berbuat seperti tadi agar 
kalian mengikuti dan 
agar kalian dapat 
mengambil pelajaran 
tentang tata cara 
shalatku." 


867 


Aj]) ^jSJ ia. (jliUlI <Ul! .JJC. Jj 

la U 1 'l» a l a jjUI Aj ^uij 
jliiaJI CjIji.-iI (jLo 
^jjajjj ^luij Ajic iill (^glii-a ^ jlll 
uJ^J (jt (jLijlui (Jlag-ilc 0.1) 
(jj lu& jjJ j ato ^^i.! 
.JJC. (jj __)jl-a. £aui Aji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abu Maryam] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yahya bin Sa'id] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Anas] bahwa 
dia mendengar [Jabir bin 
Abdullah] berkata, 
"Pada mulanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menggunakan 
batang kayu sebagai 
tongkat yang biasa 
beliau gunakan untuk 
bersandar. Ketika sudah 
dibuatkan mimbar untuk 
Beliau, kami mendengar 
sesuatu dari batang kayu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







tersebut seperti suara 
unta hendak beranak, 
hingga akhirnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam turun lalu 
meletakkan tangan 
Beliau pada kayu 
tersebut." [Sulaiman] 
berkata, dari [Yahya] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Hafsh bin 'Ubaidullah 
bin Anas] bahwa dia 
mendengar dari [Jabir 
bin 'Abdullah]." 


868 


CP LS J* jJI (jt <_l3j (-Jl (jjl 

S**/ e - £ o " ' 

4jLa=JI ^jjj pla. (j-o (Jlaa Jjiall 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam bin 
Abu Iyas] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Salim] dari [Bapaknya] 
berkata, "Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda saat 
sedang berkhuthbah di 
atas mimbar: "Siapa 
yang mendatangi shalat 
Jum'at, hendaklah dia 
mandi." 


869 


(jj SlLL L±iSk <Jla (e jjjIj^I 

(e™ (j^^ LagJC <U)I ^ l^-ij 

1;>MS< 4 'M V, ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
['Ubaidullah bin 'Umar 
Al Qawariri] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Khalid bin 
Al Harits] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Umar] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] radliallahu 
'anhuma, ia berkata, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berkhuthbah sambil 
berdiri, kemudian duduk 
lalu berdiri kembali 
seperti yang kalian 
lakukan di zaman 
sekarang ini." 


870 


LuJik Jl! SJU^a (jj iUi lijlk 

jLuij (^jj iliaC 1 * la Ajjjiji ^1 

aJc ( __ r ji]l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Fadlalah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
dari [Yahya] dari [Hilal 
bin Abu Maimunah] 
telah menceritakan 
kepada kami ['Atha' bin 
Yasar] bahwasanya dia 
mendengar [Abu Sa'id 
Al Khudri] radliallahu 
'anhu berkata, "Pada 
suatu hari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam duduk di atas 
mimbar dan kami duduk 
di sekitarnya." 


871 


Uii-ii. J jij (jLiiJI i" Jl! 

^ALa AUl J^cajj _jL]*j j^)JaC. 
^^Auj jl JLaJ ^1 ^j^- 
VLvj (_gic.il 4 alaii 

1 jjjt JjjJI jl AjLLa ^L>j 

111 Jl! p jalo (jjSl p 2ll iaai 

j'' j[5 "'e**' a' e 

La J) UI^Il JSlj j p jajl 
4-a]£L) (J Jl L. la,] La Jlljj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Ma'mar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] dari 
[Jarir bin Hazim] 
berkata, aku mendengar 
[Al Hasan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin 
Taghlib], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
diberi hadiah berupa 
harta atau tawanan 
wanita, beliau lalu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




membagi-bagikannya. 
Ada orang yang diberi 
dan ada yang tidak. 
Kemudian sampai berita 
kepada beliau bahwa 
orang-orang yang tidak 
diberi, mereka mencela 
(beliau). Maka 
mengucapkan puja dan 
puji kepada Allah lalu 
bersabda: "Ammaba'du. 
Demi Allah, memang 
aku telah memberi 
seseorang dan tidak 
kepada yang lain. Orang 
yang tidak aku beri 
sesungguhnya lebih aku 
cintai daripada orang 
yang aku beri. Namun 
aku memberi 
sekelompok kaum 
karena aku melihat hati- 
hati mereka masih 
sangat bersedih dan 
punya rasa takut. Dan 
aku biarkan sekelompok 
orang karena Allah telah 
menjadikan hati-hati 
mereka penuh dengan 
perasaan cukup dan 
penuh kebaikan. Di 
antara mereka adalah 
Amru bin Taghlib." 
Amru bin Taghlib 
berkata, "Demi Allah, 
tidak ada yang lebih aku 
sukai dari unta yang 
paling baik 
dibandingkan ucapan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kepadaku tadi." Hadits 
ini dikuatkan oleh 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



t . A \ u5 jjl (jc (Jjsc- (jc- Clylll 
<2ojlc (j! 'sjjc- i_rO^' ^ 
iiil ^'^* <&l (Jj^J uWL^^ 
(j« 4il Clili ^ J^- p*"J) » 
la-uLall [j (Jjlll i— ija- 

jcjlali <Q Laj (Jlaj -'i 

La jjSI ^aj^li I jjAkjS (juUlI 
(juljll ^Jj-all AjLo IjlLafl 
jj^i A^_Lii]| (Jil j°is< I jjAklia 
ill J jLy £ jai AjJIjJI 4JjI]I 

( _ s jja3 Usia ?Lli all o^/LLal 

p Aj2iiia (jiiUlI ^jlc (JjaS jaili 

Mc iaj ^ Aji! i*j Uil Jl! 
(jjajii jl lllluaa ^^^J ^afijlSLa 

jjijjj AjLju au! 



[Yunus]." 



872 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Urwah] bahwa 
['Aisyah] radliallahu 
'anha mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada 
suatu malam keluar di 
tengah malam untuk 
melaksanakan shalat di 
masjid, orang-orang 
kemudian mengikuti 
beliau dan shalat 
dibelakangnya. Pada 
waktu paginya orang- 
orang membicarakan 
kejadian tersebut. 
Kemudian pada malam 
berikutnya orang-orang 
yang berkumpul 
bertambah banyak lalu 
ikut shalat dengan 
Beliau. Dan pada waktu 
paginya orang-orang 
kembali membicarakan 
kejadian tersebut. 
Kemudian pada malam 
yang ketiga orang-orang 
yang hadir di masjid 
semakin bertambah 
banyak lagi, lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam keluar 
untuk shalat dan mereka 
shalat bersama beliau. 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Kemudian pada malam 
yang keempat, masjid 
sudah penuh dengan 
jama'ah hingga akhirnya 
beliau keluar hanya 
untuk shalat Shubuh. 
Setelah beliau selesai 
shalat Fajar, beliau 
menghadap kepada 
orang banyak membaca 
syahadat lalu bersabda: 
" Amma ba'du, 
sesungguhnya aku 
bukannya tidak tahu 
keberadaan kalian 
(semalam). Akan tetapi 
aku takut shalat tersebut 
akan diwajibkan atas 
kalian, sementara kalian 
tidak mampu." Abu 
Abdullah Al Bukhari 
berkata, "Hadits ini 
dikuatkan oleh [Yunus]." 


873 


Ujjij (Jll (jUijll jji L±bi 

Jli (J jA jll (^c- c m , n 
<Ul £5^clliill ^\ (jc oj^>c 
auI ^U^i auI (J jIjij (jlA 

, ^%\\ ^JJJ ^ 1 yjfc ^Lj J ^ il& 

AjjULi jjl Ajulj^ij Uil (Jll 
^jjlll (jt (_5.lc.LLJI ^l (jc 

Uil jLa ilLoj <ule aiil ^jii-a 

Uil ,j (jUiui (jt ^j^ill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Urwah] dari [Abu 
Humaid As Sa'idi] 
bahwasanya dia 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
setelah melaksanakan 
shalat di awal malam 
(Isya) Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri, lalu 
membaca syahadah dan 
puja pujnya kepada 
Allah dengan pujian 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







yang layak (bagi Allah), 
beliau lalu 

mengucapkan: "Amma 
ba'du." Hadits ini 
dikuatkan oleh [Abu 
Mu'awiyyah] dan [Abu 
Usamah] dari [Hisyam] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Humaid As Sa'idi] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Amma 
ba'du." Dikuatkan juga 
oleh [Al Adani] dari 
[Sufyan] tentang ucapan 
Amma ba'du'." 


874 


(jj J^jLiall (jC. (jlul=L (jj ^ic. 

Ls lLa auI (J jj^jj ^lalla S ^j^. ~« 

(jc (^Jjj^II <*jIj^xj Uil JjSJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ali bin Husain] dari 
[Al Miswar bin 
Makhramah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri, 
lalu ketika beliau 
mengucapkan syahadat, 
aku mendengar beliau 
mengucapkan: Amma 
ba'du'." Hadits ini 
dikuatkan oleh [Az 
Zubaidi] dari [Az 
Zuhri]." 


875 


Uliii. (Jia (jljl (jj (JjcLaLil IjjJli. 

-Lij^c Ujik (Jla (JauuJI (jjl 

1 2& AUl ^ ■ «aj (JjjUC (jjl (jC 
AjIc auI ^ U^i ^jjII 'i» Lalll 
(j'^T» ia ^>^l U J S> 

A i i o A il . ^i» i A i „Ij i 1 1 ^if. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Aban] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Al Ghasil] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




kami ['Ikrimah] dari 
[Ibnu 'Abbas] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menaiki 
mimbar -yang 
merupakan kali terakhir 
beliau duduk di situ- 
dalam keadaan 



berselimut yang 
diletakkannya di atas 
kedua pundaknya dan 
mengikat kepalanya 
dengan ikat kepala 
berwarna hitam. Setelah 
memuji Allah dan 
mensucikan-Nya, beliau 
bersabda: "Ammaba'du, 
wahai sekalian manusia 
berkumpullah di 
hadapanku." Maka 
orang-orang berkumpul 
mengelilingi beliau. 
Kemudian beliau 
melanjutkan: "Amma 
ba'du, sesungguhnya 
orang yang masih hidup 
dari kalangan Anshar 
semakin sedikit, 
sedangkan orang-orang 
lain (selain Anshar) terus 
bertambah banyak. 
Maka barangsiapa 
mengurus sesuatu dari 
urusan ummat 
Muhammad lalu dia 
mampu mendatangkan 
madlarat kepada 
seseorang atau memberi 
manfaat kepada 
seseorang, maka 
terimalah orang-orang 
baik mereka (kaum 
Anshar) dan maafkanlah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







orang yang keliru dari 
kalangan mereka." 


876 


(jj auI IjC. (jc £3lj (jc ^aC 
(jlSJll 1 ^ V. iiil ' JjtC 
i ;Lij4ilr. fiil " 

t 'i 1 1 .^»0 i Q i'i ili-^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Bisyir bin 
Al Mufadldlal] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
['Ubaidullah bin 'Umar] 
dari [Nafi'] dari 
['Abdullah bin 'Umar] 
radliallahu 'anhuma, ia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkhuthbah 
dengan dua kali 
khuthbah dan duduk di 
antara keduanya." 


877 


M Ip. ^\ lp 1$ Jkj\\ Ijz. 
<£j!>U1I ■ * ia j AjLo=JI ^ (jl£ 

(^ill (Jii-a£ jVg «11 (Jlij (Jj^li 

|jli 4jjajj 4^Lk5 1 mja 
^^'■^ ljj^> 

J* «'i 1 11 )J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Abu Abdullah Al 
Aghar] dari [Abu 
Hurairah] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Pada hari Jum'at para 
Malaikat hadir di pintu 
Masjid mencatat siapa 
orang yang datang 
paling awal dan 
seterusnya. Orang yang 
paling awal datang ke 
Masjid seperti orang 
yang berkurban dengan 
seekor unta, kemudian 
seperti orang yang 
berkurban dengan seekor 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







sapi, kemudian seperti 
orang yang berkurban 
seekor kambing yang 
bertanduk, kemudian 
seperti orang yang 
berkurban seekor ayam, 
kemudian seperti orang 
yang berkurban sebutir 
telur. Dan apabila Imam 
sudah keluar (untuk 
memberi khutbah), maka 
para Malaikat menutup 
buku catatan mereka 
kemudian mendengarkan 
dzikir (khutbah)." 


878 


CP J- 1 !-} Crl JJ^- LJ^ Ci 
G^-J iliJUi auI (jj Jjia. 

£]\S»2£i^\| i ji £j ,,\ i\) i iL.i'i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nu'man] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [ Amru bin 
Dinar] dari [Jabir bin 
Abdullah] berkata, 
"Seorang laki-laki 
datang saat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang 
memberikan khutbah di 
hadapan orang banyak 
pada hari Jum'at. Beliau 
lalu bertanya: "Wahai 
fulan, apakah kamu 
sudah shalat?" Orang itu 
menjawab, "Belum." 
Maka beliau bersabda: 
"Bangun dan shalatlah 
dua rakaat." 


879 


Jloi i iLi'i i\T„j «>°tr-. iW \r^. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Amru] bahwa dia telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mendengar [Jabir] 
berkata, "Pada hari 
Jum'at seorang laki-laki 
datang ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang 
memberikan khutbah. 
Beliau lalu bertanya: 
"Apakah kamu sudah 
shalat?" Orang itu 
menjawab, "Belum." 
Maka beliau pun 
bersabda: "Bangun dan 
shalatlah dua rakaat." 


880 


iSIJa iil J jii 'j Ij J^aa 34- j ^ 
j! iil illill lillAj ^Ij^ll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari ['Abdul 
Aziz bin Shuhaib] dari 
[Anas] dan dari [Yunus] 
dari [Tsabit] dari [Anas] 
berkata, "Ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang 
menyampaikan khutbah 
pada hari Jum'at, tiba- 
tiba ada seorang laki-laki 
berdiri dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, telah 
binasa binatang ternak 
(unta) dan telah binasa 
kehidupan (telah 
menjadi sulit), maka 
berdo'alah kepada Allah 
agar menurunkan air 
untuk kami." Rasulullah 
lalu menengadahkan 
kedua telapak tangan 
dan berdo'a." 


881 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



u^'^* <^f^^ CS^" ^ Jj "" 0>"^^ 

^iLa ^jlll IjJJS jiIuij AjIc illl 

£_jll jti*il lWI «211a ill 

ajjj Laaj (cillji 4c- ja »1 aLill 

jjLkjj _^Ja*Il <^jjIj ( _ S J^ °^>^ a 

ilLij AjIc. auI ^lla 4 ''j*- ' 

jj«Jj jail (j-aj ^Ofci UjJajtt3 

IjJ aiil £ola JUlI (jj^-j iUJI 

VjjjI ji. ^4^' cJ^S 4j-^ 

ClljLLaj '"'f V I t—lLkjjill 
(_Jj|jJI (JILij AjjiJI (J^a Ajjj-all 
jj^i Aki ^jJ>J jLlj !^>$-"> »Ij3 



bin Al Mundzir] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Muslim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Amru Al Auza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ishaq bin Abdullah bin 
Abu Thalhah] dari [Anas 
bin Malik] berkata, 
"Pasa masa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam manusia 
tertimpa paceklik. 
Ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sedang 
memberikan khutbah 
pada hari Jum'at, tiba- 
tiba ada seorang Arab 
badui berdiri dan 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, harta benda 
telah binasa dan telah 
terjadi kelaparan, maka 
berdo'alah kepada Allah 
untuk kami." Beliau lalu 
mengangkat kedua 
telapak tangan berdoa, 
dan saat itu kami tidak 
melihat sedikitpun ada 
awan di langit. Namun 
demi Dzat yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, 
sungguh beliau tidak 
menurunkan kedua 
tangannya kecuali 
gumpalan awan telah 
datang membumbung 
tinggi laksana 
pegunungan. Dan beliau 
belum turun dari mimbar 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



hingga akhirnya aku 
melihat hujan turun 
membasahi jenggot 
beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam. Maka pada 
hari itu, keesokan 
harinya dan lusa kami 
terus-terusan 
mendapatkan guyuran 
hujan dan hari-hari 
berikutnya hingga hari 
Jum'at berikutnya. Pada 
Jum'at berikut itulah 
orang Arab badui 
tersebut, atau orang yang 
lain berdiri seraya 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, banyak 
bangunan yang roboh, 
harta benda tenggelam 
dan hanyut, maka 
berdo'alah kepada Allah 
untuk kami." Beliau lalu 
mengangkat kedua 
telapak tangannya dan 
berdoa: ALLAHUMMA 
HAWAALAINAA WA 
LAA ALAINAA (Ya 
Allah, turunkanlah hujan 
di sekeliling kami dan 
jangan sampai 
menimbulkan kerusakan 
kepada kami) '. Belum 
lagi beliau memberikan 
isyarat dengan 
tangannya kepada 
gumpalan awan, 
melainkan awan tersebut 
hilang seketika. Saat itu 
kota Madinah menjadi 
seperti danau dan aliran- 
aliran air, Madinah juga 
tidak mendapatkan sinar 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







matahari selama satu 
bulan. Dan tidak seorang 
pun yang datang dari 
segala pelosok kota 
kecuali akan 
menceritakan tentang 
terjadinya hujan yang 
lebat tersebut." 


882 


t—A$ lVi jjjl (jc- (Jjsc (jc Clylll 

jjl 1 llt«i\l jjl .^l. m "|J|4.I (J15 

- ' -~ o'- / { e " 'e 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
bahwa [Abu Hurairah] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika kamu 
berkata kepada temanmu 
pada hari Jum'at 
'diamlah', padahal Imam 
sedang memberikan 
khutbah maka sungguh 
kamu sudah berbuat sia- 
sia (tidak mendapat 
pahala)." 


883 


jjc. 4 «juta (jj auI /mo uj.la 
^JC^I (jC JU_)1I (^jI (jc lillLa 
^lll J^j tjISjJjA («jI (jc- 

Uialjj V <cILj Ajs Jlaa S jj ^ jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Abu Az 
Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membicarakan 
perihal hari Jum'at. 
Beliau mengatakan: 
"Pada hari Jum'at itu ada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







satu saat, tidaklah 
seorang hamba Muslim 
mengerjakan shalat lalu 
dia berdo'a tepat pada 
saat tersebut melainkan 
Allah akan mengabulkan 
do'anya tersebut." 
Kemudian beliau 
memberi isyarat dengan 
tangannya yang 
menunjukkan sedikitnya 
saat tersebut." 


884 


V - 3* s * ' s' 

j l V. Uiil VI ilLij <j1c. iiil 
'ojlkj Ijl j UI j 4jV! s^a ciJjia 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Mu'awiyah bin 'Amru] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Za'idah] dari 
[Hushain] dari [S alim 
bin Abu Al Ja'd] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Jabir bin 
Abdullah] berkata, 
"Ketika kami sedang 
shalat bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tiba-tiba 
datang rombongan 
dagang yang membawa 
makanan. Orang-orang 
pun melirik (dan 
berhamburan pergi) 
mendatangi rombongan 
tersebut, hingga tidak 
ada orang yang tersisa 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kecuali hanya 
dua belas orang. Maka 
turunlah ayat ini: '(Dan 
apabila mereka melihat 
perdagangan atau 
permainan, maka mereka 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bubar untuk menuju 
kepadanya dan mereka 
meninggalkan kamu 
ketika kamu sedang 
berdiri menyampaikan 
berkhutbah) ' (Qs. Al 
Jumu'ah: 12). 


885 


(Jljj i 'a . ,. jj jjj jlll l'ir. Uj.}i 

^JC- (jt £SU (jC- lillli Uji^' 

^ajj ^jj '» <j Ia^jijj 

-latJj ^jj '» <j i_Jjx-all 

■ '"j' a 'j ( _ s ^i^ 4-xAa.il 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Nafi'] 
dari ['Abdullah bin 
Umar], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam biasa 
melaksanakan dua rakaat 
sebelum zhuhur dan dua 
rakaat sesudahnya, dua 
rakaat setelag Maghrib 
di rumahnya, dan dua 
rakaat sesudah Isya. Dan 
beliau tidak 
mengerjakan shalat 
setelah Jum'at hingga 
beliau pulang, lalu shalat 
dua rakaat." 


886 


j'l V'1-v jjtiuC. j'l IV'^-v 

t^jic (J» f'' i\^y>\ LLa 

JjlLJI (Jjj-al ^ * ^ 

AjIc- J» f'' p j^a ^ji A U f *i 
jj j^'ii t g 'i-v W; j i» l* jj ^ 2 1 >i >5 

1 V' 11 al » Uli iillj i 'ja - ;i l^jic. 

Ajii^JI ^jj ( _ s -liij u£j 4iilia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abu Maryam] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ghassan] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Hazim] dari [Sahi 
bin Sa'd] berkata, "Di 
tempat kami ada seorang 
wanita yang menanam 
ubi di sela-sela selokan 
kebunnya. Jika hari 
Jum'at tiba, dia 
mencabut pohon ubinya 
lalu direbusnya dalam 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







periuk yang dicampur 
dengan segenggam 
gandum. Rebusan ubi 
dijadikan sebagai 
makanan pengganti 
sepotong daging. Setelah 
kami selesai 
melaksanakan shalat 
Jum'at, kami datang ke 
rumah wanita itu. Kami 
masuk mengucapkan 
salam lalu dia 
menyuguhkan makanan 
ubinya itu kepada kami, 
maka kami pun 
memakannya. Kami 
selalu mengharapkan 
kehadiran hari Jum'at 
karena ada makanan 
yang disuguhkannya 
itu." 


887 


(jc (jc g (jjl UJ la 

V j cJ-iaj li£ La cJllj I.Vg.i\g.l4j 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Maslamah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Hazim] dari [Bapaknya] 
dari [Sahi] dengan 
riwayat seperti di atas, 
lalu dia berkata, "Kami 
tidaklah beristirahat 
siang maupun makan 
siang kecuali setelah 
shalat Jum'at." 


888 


(a ^ 4j3c (jj l!aa a 1 Vi ' -s 
£JIS (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 'Uqbah 
'Asy Syaibani Al Kufi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ishaq Al 
Fazari] dari [Humaid] 
berkata, Aku mendengar 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







[Anas] berkata, "Kami 
lebih awal mendatangi 
shalat Jum'at lalu 
beristirahat siang 
(qailulah) setelannya." 


889 


jil Vil-v jjK.ir. jil IVil-v 
i' 'S * ,! i ' ji t" ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abu Maryam] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ghassan] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Hazim] dari [Sahi 
bin Sa'd] berkata, "Kami 
shalat Jum'at bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
kami beristirahat siang 
(qailulah) setelannya." 


890 


i'tlT,, JIS ,^jk j\l j.-, i i°i A 
AjIc. 'M ^ji-a ^g-jlll ^glla (U* 
(Jil L_Sj^JI o5lLa C5 -j*J ^Knj 

£i Cll J jaili 1 '<*■■ ^jjaj 

liall Lo3 jiill IjjjIjS ikl (JjI 
AjIc alll ^jli-a «uli J y^J P^J 

j^iSI ^Ic. 4ijUa tlujllj ( _ s iLaJ 
<jlc auI j-i-a (J J-^J £^JJ 

(J^ a1 fl3 a 1 JJJ aj ' ■ ^ ^ '' ^ ^ ' " J) 

4 . .1« ll i^Jp ~ j j " A^l J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, Aku 
bertanya kepadanya, 
"Apakah Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat khauf?" Ia 
berkata; [Salim] telah 
mengabarkan kepadaku 
bahwa [Abdullah bin 
'Umar] radliallahu 
'anhuma berkata, "Aku 
pernah ikut suatu 
peperangan bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ke arah 
Najed, kami menghadap 
ke arah musuh dan 
membuat barisan untuk 
mereka. Rasulullah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu berdiri 
mengimami kami. 
Sekelompok orang yang 
bersama beliau 
melaksanakan shalat 
sementara sekelompok 
yang lain menghadap 
musuh. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
rukuk dan sujud dua kali 
bersama kelompok yang 
bersamanya, lalu mereka 
(kelompok yang telah 
shalat) bergeser 
menempati posisi 
kelompok yang belum 
shalat. Kemudian 
kelompok yang belum 
shalat tersebut datang 
dan masuk ke dalam 
shaf, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu rukuk 
bersama kelompok yang 
baru dan sujud dua kali, 
lalu beliau salam. Maka 
setiap kelompok dari 
kami menyelesaikan 
shalat mereka masing- 
masing dengan rukuk 
dan sujud dua kali." 


891 


(j-o jii^l 1 jjlii gjj jiluij AjIc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Yahya bin Sa'id Al 
Qurasyi] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] dari 
[Musa bin Uqbah] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu 'Umar] 
seperti ucapan Mujahid, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"Bila mereka dalam 
keadaan genting, mereka 
shalat dengan berdiri." 
Ibnu 'Umar 

menambahkan dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, "Apabila 
musuh lebih banyak dari 
mereka (pasukan kaum 
Muslimin), maka mereka 
shalat dengan berdiri dan 
di atas kendaraan." 


892 


(jc (^Ajj^II (jc S-l^)^ (jJ < 

<&i ^jc (jj jii jjjc (jc £5 ja_^i 

2jI i^La ^jlll i\Mi La^lc iill 
Jj5La AjLo (jjjll ^llj allaj Ajic 
(jij £^Jj 1 JJ&J 
AjLa \j la 1 ajg la 1 u AJLo a g *< 

L' A e " 'e » ^ ' e' ' j 

AjLa IjA^-ujj I^a£^}9 (_£^)a.Vl 

(jil^ plLa ^ jL^JS. (jjjUlI^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Haiwah 
bin Syuraih] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Harb] 
dari [Az Zubaidi] dari 
[Az Zuhri] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdullah bin 'Utbah] 
dari [Ibnu Abbas] 
radliallahu 'anhuma, 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat dan diikuti 
sekelompok orang 
bersamanya. Beliau lalu 
bertakbir dan mereka 
pun bertakbir bersama 
beliau. Kemudian beliau 
rukuk dan orang-orang 
yang bersamanya ikut 
rukuk. Kemudian beliau 
sujud dan orang-orang 
yang bersamanyanya 
pun sujud. Kemudian 
beliau berdiri untuk 
rakaat kedua, maka 
orang-orang yang sujud 
bersama beliau berdiri 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dan berjaga-jaga untuk 
saudara mereka. 
Kemudian datanglah 
sekelompok yang lain 
(yang sebelumnya 
berjaga dan belum 
shalat), mereka lalu 
rukuk dan sujud bersama 
beliau. Dan masing- 
masing orang 
melanjutkan shalat 
mereka namun dengan 
tetap berjaga-jaga satu 
sama lain." 


893 


j_£jLLJ) ja» ^ jjj J^ J l '' la 

Ij cJj^jj c_Ai jla^ '* ''"3 lJ*^ 
ijlaa C 'j»' (jl (juauill C1ijIS\ 

j ' a» 11 ^Aj-aj ^jLaJaJ 
Ia j*J t—lja-oll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Ja'fat Al Bukhari] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari ['Ali 
bin Mubarak] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Jabir bin Abdullah] 
berkata, "Pada hari 
peperangan Khandaq 
'Umar bin Al Khaththab 
datang sambil mencaci 
orang-orang kafir 
Quraisy, ia katakan, 
"Wahai Rasulullah, aku 
belum melaksanakan 
shalat Ashar hingga 
matahari sudah 
terbenam!" Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Demi Allah, akupun 
belum 

melakasanakannya. " 
Maka kemudian beliau 
berdiri menuju aliran air 
(sungai), lalu berwudlu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dan melaksanakan shalat 
'Ashar setelah matahari 
terbenam, kemudian 
dilanjutkan dengan 
melaksanakan shalat 
Maghrib." 


894 


(jc ^alj (jc <j jjj^. UiiAk (Jla 

2jl ^ji-a ^jlll Jlalls J^C (jjl 
Jllj I^jjU ^Jik t5 L^ V 

iiLij AjIc- 'M Ls ii-a ^ j 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Muhammad bin 
Asma'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Juwairiyah] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu 'Umar] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada kami ketika 
beliau kembali dari 
perang Ahzab: "Jangan 
sekali-kali salah seorang 
dari kalian shalat Ashar 
keculi di perkampungan 
Bani Quraizhah." Lalu 
tibalah waktu shalat 
ketika mereka masih di 
jalan, sebagian dari 
mereka berkata, 'Kami 
tidak akan shalat kecuali 
telah sampai tujuan', dan 
sebagian lain berkata, 
'Bahkan kami akan 
melaksanakan shalat, 
sebab beliau tidaklah 
bermaksud demikian'. 
Maka kejadian tersebut 
diceritakan kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan beliau 
tidak mencela seorang 
pun dari mereka." 


895 


1 1 '£ 1 (j 1 j 0* ^ ^ ,r ~ U r " ^ 0 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari ['Abdul 
'Aziz bin Shuhaib] dan 
[Tsabit Al Banani] dari 
[Anas bin Malik], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat 
Shubuh dalam keadaan 
masih gelap, kemudian 
beliau mengendarai 
tunggangannya seraya 
bersabda: 'Allahu 
Akbar, hancurlah 
Khaibar! Sesungguhnya 



kami apabila mendatangi 
perkampungan suatu 
kaum, (maka amat 
buruklah pagi hari yang 
dialami orang-orang 
yang diperingatkan 
tersebut) (Qs. Ash 
Shaaffaat: 177). Orang- 
orang Khaibar keluar 
seraya berkata, 
"Muhammad dan Al 
Khamis!" Tabit berkata, 
"Al Khamis artinya 
pasukan." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
mengalahkan mereka, 
membunuh pasukan dan 
menawan tawanan. 
Maka Shafiah menjadi 
bagian Dihyah Al Kalbi, 
kemudian ia menjadi 
milik Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Beliau 
kemudian menikahinya, 
dan maharnya adalah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







pembebasannya." 'Abdul 
'Azizi berkata kepada 
Tsabit, "Wahai Abu 
Muhammad, apakah 
kamu bertanya kepada 
Anas bin Malik, apa 
yang Beliau jadikan 
mahar untuk wanita 
tersebut?" Tsabit 
menjawab, 'Maharnya 
adalah pembebasannya.' 
Ia pun tersenyum." 


896 


£]13 (jl-ojll JjI IjJja. 

(jj «Uli ^JS (jl «Uli IjC (jj IS-ui 
(j-o Aji. ^aC Ai^li 

Iaa^Is JjjjJI ^L±i tj j .'""') 
^jjI auI J j-uij Ij djlaa ^lluj AjIc. 

(Jlaa J j3j]l j ajali Lj-J (J ''f' aaA 
Ajlc. <d)l ( _ s ii-a <&l J J*"J 
(j^LL V (j-a (_>"^ *JA LajI ^ILj j 
CIjjL (jl iill f.l2i li ^ac CLnla aJ 

iiil ^"-i «&l (J AjJI £i"ijl £j 

1 ^ ' (jjfll 3 ^IjjJ A_ia»j ^lli^j A-iic- 
(gl^a auI lJjj^J es"^ 

Jbl J j** j Ij (Jjia pli j AjIc. iil 
V (j-a (JjUJ siA Lijj ciila 

Aja SI sAjj ^1 tliLajlj Al (j5^ 

AjIc. a«I t5 ii-a Jil J j*jj a! cJUa 

t J 1 1 1 1. St" jil g * "'i i\ 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Salim bin Abdullah] 
bahwa [Abdullah bin 
'Umar] berkata, '"Umar 
membawa baju jubah 
terbuat dari sutera yang 
dibelinya di pasar, jubah 
tersebut kemudian ia 
diberikan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam seraya 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, belilah jubah 
ini sehingga tuan bisa 
memperbagus 
penampilan saat shalat 
'Ied atau ketika 
menyambut para 
delegasi." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu berkata 
kepadanya: "Ini adalah 
pakaian orang yang tidak 
akan mendapatkan 
bagian (di akhirat)." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Kemudian Umar tidak 
nampak untuk beberaa 
waktu lamanya menurut 
apa yang Allah 
kehendaki, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
mengirimkan kepada 
'Umar sebuah jubah 
yang terbuat dari sutera. 
Maka Umar pun 
membawanya menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam seraya 
berkata: "Wahai 
Rasulullah, tuan telah 
memberikan pakaian ini 
untukku, padahal tuan 
telah berkata, 'Ini adalah 
pakaian orang yang tidak 
akan mendapatkan 
bagian (di akhirat) '. 
Lalu mengapa tuan 
mengirimnya buat 
saya?" Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun berkata 
kepadanya: "Juallah, 
atau beliau mengatakan, 
'dengannya engkau bisa 
memenuhi 
kebutuhanmu." 


897 


(j! J^aC (Jll LJikj (jj! 

A uni r- (jc. oj^)C (jc. AjA^ 

Mil (^gila c] _JJ^; (^ic. (J^illl 

« -v li i >iU 1 ll » I r .l 'li I jjl ilil 

cAAj cJj^j J^' 

jii J j^j , ^ Ajic 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin 'Isa] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Amru] bahwa 
[Muhammad bin 
Abdurrahman Al Asadi] 
menceritakan kepadanya 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




dari ['Urwah] dari 
['Aisyah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam masuk 
menemuiku saat ketika 
di sisiku ada dua budak 
wanita yang sedang 
bersenandung dengan 
lagu-lagu (tentang 



perang) Bu'ats. Maka 
beliau berbaring di atas 
tikar lalu memalingkan 
wajahnya, kemudian 
masuklah Abu Bakar 
mencelaku, ia 
mengatakan, "Seruling- 
seruling setan (kalian 
perdengarkan) di 
hadapan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam!" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lantas 
memandang kepada Abu 
Bakar seraya berkata: 
"Biarkanlah keduanya." 
Setelah beliau tidak 
menghiraukan lagi, aku 
memberi isyarat kepada 
kedua sahaya tersebut 
agar lekas pergi, lalu 
keduanya pun pergi. 
Saat Hari Raya 'Ied, 
biasanya ada dua budak 
Sudan yang 
memperlihatkan 
kebolehannya 
mempermainkan tombak 
dan perisai. Maka 
adakalanya aku sendiri 
yang meminta kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, atau beliau 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







yang menawarkan 
kepadaku: "Apakah 
kamu mau melihatnya?" 
Maka aku jawab, "Ya, 
mau." Maka beliau 
menempatkan aku 
berdiri di belakangnya, 
sementara pipiku 
bertemu dengan pipinya 
sambil beliau berkata: 
"Teruskan hai Bani 
Arfadah!" Demikianlah 
seterusnya sampai aku 
merasa bosan lalu beliau 
berkata: "Apakah kamu 
merasa sudah cukup?" 
Aku jawab, "Ya, sudah." 
Beliau lalu berkata: 
"Kalau begitu pergilah." 


898 


* 1» ulll ("i» flul (Jl! AjJ j ^JjiJ 

jl (3 Si . iU-^'i ;\7„j a°\ri jtil 
1 'i*i 'i , li t il f \ *i'aa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Zubaid] 
berkata, Aku mendengar 
[Asy Sya'bi] dari [Al 
Bara'] berkata, Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

menyampaikan khutbah, 
sabdanya: "Pertama kali 
yang akan kita kerjakan 
pada hari ini adalah 
shalat, kemudian 
kembali pulang dan 
menyembelih hewan 
kurban. Maka 
barangsiapa 
mengerjakan seperti ini 
bararti dia telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







memenuhi sunnah 
kami." 


899 


LaJ (jLiuu jjl LajVI (_£jlj^a. (j^i 

jjI (Jlaa (jjliiiLaj ULuJj 
iSllij ^lluj ^jIc. 'M J^La M 

iill ^U^i A)jl (J _JJ-aj (IjUia Alt fjJi 

(JSJ (jl j£j UI U illjj AjIc 
LjJjc IjsAj Iaic- 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ubaid bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Hisyam] dari 
[Bapaknya] dari 
['Aisyah] berkata, "Abu 
Bakar masuk menemui 
aku saat itu di sisiku ada 
dua orang budak 
tetangga Kaum Anshar 
yang sedang 
bersenandung, yang 
mengingatkan kepada 
peristiwa pembantaian 
kaum Anshar pada 
perang Bu'ats." Aisyah 
menlanjutkan kisahnya, 
"Kedua sahaya tersebut 
tidaklah begitu pandai 
dalam bersenandung. 
Maka Abu Bakar pun 
berkata, "Seruling- 
seruling setan (kalian 
perdengarkan) di 
kediaman Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam!" Peristiwa itu 
terjadi pada Hari Raya 
'Ied. Maka bersabdalah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam: "Wahai 
Abu Bakar, 
sesungguhnya setiap 
kaum memiliki hari 
raya, dan sekarang ini 
adalah hari raya kita." 


900 


UJ.la jjl Juc /o &a < 1 

-j 1 * la Jls (jLului (jj ' ;t . !■ 

j£j (-j! (jj «Uli IjjC. ljjla.1 JUi 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





(J^lj j^ji^ jfbs]\ ^ijj j^iu 
(jc (jjijl Ii-la (Jll auI .Inc. 


'Abdurrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin 
Sulaiman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami 
['Ubaidullah bin Abu 
Bakar bin Anas] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Pada hari raya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
berangkat untuk 
melaksanakan shalat 
hingga beliau makan 
beberapa butir kurma." 
[Murajja' bin Raja'] 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
['Ubaidullah] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Anas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, "Beliau 
makan beberapa kurma 
dengan bilangan ganjil." 


901 


-.' '.'','>'.-- 't ; ' 

iil ^jii-a ^ull (JlaJll (jjijl (JC- 
S3t uall (Jj3 (j-a jilj^j ^jc 

AjIc. Atll ^jij-a ^jjII (jl^a Aji JJ=>. 

^1 ^Ljj <ulc. 'M ij^La ^Jjll AJ 
oIjjj-u (j-a 4 1 (_£^pl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
dari [Ayyub] dari 
[Muhammad bin Sirin] 
dari [Anas] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
menyembelih sebelum 
shalat hendaklah dia 
mengulanginya." Lalu 
berdirilah seorang laki- 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Cf- u ,! * " A \ Jc. j j . ^i'm Jc. 
<uil ^ 4-0^ lW J^' 

Uj^LLa ^lla (ji [JUS S^j^all 

^ * ia""'**"' 

i . ajj | t _j| T ^ I ^ag 1 i n 3 (^Imj jg 
Uj3 AjU lall (Jj3 i^Uji'i (jij 
SijJ jj! (Jlla lilLu V J o^lall 
*d)l (Jjjjj Ij «.I jjII (JLL jljj (jj 

^jlli (jj^j (j^ t "\ , .'" v ^3 'rOAj 

diajui <_s^W ^° ^j' 

U Jl! S\2s i2jjl2i dJll 
UI lIUc. Uiic. (jll ^iil J jjoij 

u^j f*- 5 t;r ic. ^ jliial 

i2Ijxj A=J (jC- 



laki seraya berkata, "Ini 
adalah hari yang daging 
sangat diharap." Laki- 
laki itu kemudian 
menyebut-nyebut 
tentang tetangga- 
tetangganya, dan seakan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam membenarkan 
orang itu. Lelaki itu 
berkata, "Sungguh aku 
berkurban dengan seekor 
jadza'ah lebih aku sukai 
dari dua ekor kambing." 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberikan keringanan 
buat orang tersebut. Aku 
(Anas) tidak tahu apakah 
keringanan itu juga 
berlaku untuk yang lain 
atau tidak." 
Telah menceritakan 
kepada kami ['Utsman] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Al Bara' bin 
Azib] radliallahu 'anhu, 
ia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

menyampaikan khutbah 
pada hari Raya Qurban 
('Iedul Adlha) setelah 
melaksankan shalat. 
Beliau bersabda: 
"Barangsiapa 
melaksanakan shalat 
seperti shalat kami dan 
melaksanakan manasik 
seperti manasik kami 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



maka dia telah 
melaksanakan manasik 
(menyembelih kurban). 
Dan barangsiapa 
menyembelih kurban 
sebelum shalat berarti 
dia malaks anakannya 
sebelum shalat, dan 
berarti dia belum 
melaksanakan manasik 
(berkurban)." Abu 
Burdah bin Niyar, 
paman Al Bara', berkata, 
"Wahai Rasulullah, aku 
telah menyembelih dua 
ekor kambing sebelum 
shalat, dan yang aku 
ketahui bahwa hari ini 
adalah hari kita 
bergembira dengan 
makan dan minum. Dan 
aku menyukai bila dua 
ekor kambingku itu 
menjadi yang pertama 
disembelih di rumahku 
lalu aku memasaknya 
dan menikmatinya 
sebelum aku berangkat 
untuk shalat!" Beliau 
bersabda: "Kambingmu 
setatusnya adalah 
kambing yang 
disembelih untuk 
diambil dagingnya 
(bukan daging kurban)." 
Laki-laki itu berkata 
lagi, "Wahai Rasulullah, 
kami masih memiliki 
anak kambing yang dia 
lebih kami cintai dari 
dua ekor kambing tadi. 
Apakah aku dibolehkan 
berkurban dengannya?" 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Ya. Akan tetapi tidak 
boleh untuk seorangpun 
setelah kamu." 



903 



JI 93 J ■ a 'j 4j e/e-"^ _>*U 
^^Ic (_^ulill (J jj ^ala 'n» l n jjl 

jjL lil ^V.s-iM IjjjI Lla jLa 

(jlj^i lili diigali (jj jj'X aljj 

^ijjla ^^Ika Ajjj^ '"'\'-f-* 
ja ,ij» i» UI jua ^iil j ^jjc. 

<>tSii ji jua jdtH lu jji 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abu Maryam] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Zaid bin Aslam] dari 
['Iyadl bin Abdullah bin 
Abu Sarah] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] berkata, 
"Pada hari raya Idul Firi 
dan Adlha Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar menuju 
tempat shalat (lapangan), 
dan pertama kali yang 
beliau kerjakan adalah 
shalat hingga selesai. 
Kemudian beliau berdiri 
menghadap orang 
banyak sedangkan 
mereka dalam keadaan 
duduk di barisan 
mereka. Beliau memberi 
pengajaran, wasiat dan 
memerintahkan mereka. 
Dan apabila beliau ingin 
mengutus pasukan, maka 
beliau sampaikan atau 
beliau perintahkan 
(untuk 

mempersiapkannya), 
setelah itu beliau berlalu 
pergi." Abu Sa'id Al 
Khudri berkata, 
"Manusia senantiasa 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



lUC. (jC (_paljC. (jj Uj.la 
(jj <Ull JlJC- (jt ^iU (jC- <U)I 



melaksanakan (tata cara 
shalat hari raya) seperti 
apa yang beliau 
laksanakan, hingga pada 
suatu hari aku keluar 
bersama Marwan -yang 
saat itu sebagai Amir di 
Madinah- pada hari raya 
Adlha atau Fithri. Ketika 
kami sampai di tempat 
shalat, ternyata di sana 
sudah ada mimbar yang 
dibuat oleh Katsir bin 
Ash Shalt. Ketika 
Marwan hendak menaiki 
mimbar sebelum 
pelaksanaan shalat, aku 
tarik pakaiannya dan dia 
balik menariknya, 
kemudian ia naik dan 
khuthbah sebelum 
shalat. Maka aku 
katakan kepadanya, 
"Demi Allah, kamu telah 
merubah (sunnah) ! " Lalu 
dia menjawab, "Wahai 
Abu Sa'id. Apa yang 
engkau ketahui itu telah 
berlalu." Aku katakan, 
"Demi Allah, apa yang 
aku ketahui lebih baik 
dari apa yang tidak aku 
ketahui." Lalu dia 
berkata, "Sesungguhnya 
orang-orang tidak akan 
duduk (mendengarkan 
khutbah kami) setelah 
shalat. Maka aku buat 
(khutbah) sebelum 
shalat." 



904 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir] berkata, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







telah menceritakan 
kepada kami [Anas bin 
Tyadl] dari ['Ubaidullah] 
dari [Nafi'] dari 
['Abdullah bin 'Umar] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat 'Idul Adlha dan 
'Idul Fitri kemudian 
berkhutbah setelah 
shalat." 


905 


Jll ( _ s jj jj> (jj ^LiaI^jJ US^a 

(jC- JUaC ^jjiJ Jll j»A 
4 'i» aLi Jls 1JC. (jj __>Ai. 
ilLij Ajlc. (gila (^J^l (jV J^J 
Jj3 SilLoftj IJjS jLill pjj ^3=>- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Musa] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hisyam] bahwa 
[Ibnu Juraij] telah 
mengabarkan kepada 
mereka, ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
['Atha'] dari [Jabir bin 
Abdullah] berkata, Aku 
mendengarnya berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam keluar 
pada hari Raya 'Idul 
Fitri, beliau memulainya 
dengan shalat kemudian 
khutbah." 


906 


(jjjj ^Ll AjJ <] l-i JjI 


(Masih dari jalur 
periwayatan yang sama 
dengan hadits 
sebelumnya) perawi 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
['Atha'] bahwa [Ibnu 
Abbas] menyampaikan 
kepada Ibnu Az Zubair 
pada awal dia dibai'at 
sebagai khalifah, bahwa 
tidak ada adzan dalam 
shalat Hari Raya 'Idul 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Fithri (di zaman Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam), dan 
bahwasanya khutbah 
dilaksanakan setelah 
shalat." 


907 


(jSj £WliS ^JC- (jj JjLi (j^ J 
V/j jiaill jj^j 


(Masih dari jalur 
periwayatan yang sama 
dengan hadits 
sebelumnya), telah 
mengabarkan kepadaku 
['Atha'] dari [Ibnu 
'Abbas], dan dari [Jabir 
bin 'Abdullah] keduanya 
berkata, "Dalam shalat 
Idul Fitri dan Idul Adlha 
tidak ada adzan." 


908 


A 'i» «ui <Jla auI ijc (jj __>J-i. tjc-j 

Ai)l ^jii-a ^jjj p j3 lila .1»J 

«.Luiill ^la <J_>i illuj 4-ile 

»1 lji ill Aj3 AjjJ la ■ "1 j (Jiljj 
( _ s ic- lak (_J jjI pUaiLl djlSSAla 

lillj j] Jla j-^aj (Jj^ (jAjijia 

1 jl*ij V jl ^ lij (L^Alc (jkl 


Dan (masih dari jalur 
periwayatan yang sama 
dengan hadits 
sebelumnya) dari [Jabir 
bin Abdullah] ia 
berkata, aku 
mendengarnya berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri dan 
memulai dengan shalat, 
kemudian berkhutbah di 
hadapan manusia 
setelahnya. Setelah Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selesai, beliau 
mendatangi tempat 
jama'ah wanita dan 
mengingatkan mereka. 
Beliau menyandar pada 
tangan Bilal, sementara 
Bilal sendiri 
membentangkan kain 
miliknya dimana para 
wanita memasukkan 
sedekahnya ke dalam 
kain tersebut." Aku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







(perawi) bertanya 
kepada 'Atha, 
"Bagaimana menurutmu 
apakah boleh jika 
sekarang Imam 
mendatangi para wanita 
untuk memberi 
peringatan kepada 
mereka setelah selesai 
dari khutbah?" 'Atha 
menjawab, "Itu adalah 
hak mereka, dan 
mengapa mereka tidak 
diperbolehkan 
melakukannya?" 


909 


— ~ , ^ i ( — — T T ~T^i~^Z 

.Al J j'.'j »^ ^«tl i'i.^AtlS 

3C. Aill ^ i «aj (jLoiic. j ^yiC-j 
A iU-n \l ^J ifl ^j^lLaj l^jlfl a^lSfl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ashim] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Juraij] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Al Hasan bin Muslim] 
dari [Thawus] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, "Aku 
menghadiri shalat Hari 
Raya bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, Abu 
Bakar, 'Umar dan 
'Utsman? radliallahu 
'anhum, bahwa mereka 
semua melaksanakan 
shalat sebelum khutbah." 


910 


(JlJ ^ijA (jj t-ljSaj lijAi. 
AnC Uiiii. (Jli jjl Uiiii. 

(jlilli jmc (jjl (jc- ^aU (jc. Jh\ 

aHnj Ajlc illl (J J^J 
1 ^ Ic jlll ^ i «a^J jaC j ^jjIj 
AjiaiJI (Jj3 (jjAaJI (jjlLoj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu 'Umar] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Abu Bakar, 
dan 'Umar? radliallahu 
'anhu mereka 
melaksanakan shalat dua 
Hari Raya sebelum 
khutbah." 


911 


UjJLa £]ls *-;-l^>^. (jJ (jLajiui lilj^a 
(jC i_UU (jj (_J^C (jC 4 w l'ji 
(jl ud\j& (jjl (jc. ^>4f^ (jj Aulajj 

4jLaj «.LuijII ^1 Ia^*j 'V j 
(jliai AaiLalLj (J* j-oll 

1 g Laja si jill ^^iii clti^J 
1 ^ il ^ ■ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
['Adi bin Tsabit] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat 
Hari Raya 'Idul Fitri dua 
rakaat dan tidak shalat 
sebelum atau 
sesudahnya. Kemudian 
beliau mendatangi para 
wanita dan 

memerintahkan mereka 
untuk bersedekah. Maka 
para wanita memberikan 
sedekah hingga ada 
seorang wanita yang 
memberikan anting dan 
kalungnya." 


912 


Jli Ujik JLa iil Ijjla. 

* 1» inll ("w ■»'« (Jl! ^JJ j Ujia. 
^jill (Jlllll (jJ jjII (jC- 
La (Jjl (jl illuj 4j1c- auI (J-La 
^jiLaj (jl IjlA "-ajJ (e^ l A^J 

^aa lillj (j-»a jai5a 

_pJs (j-aj Ijjiui (_lLLal 

(Jlla t-^giji igi liluiill (j^ (_>uJ 

jjl 'U (JIsj jLLaj^/l (j« 

L* W ll A\\ (Jj'«J t 1 _jl II (jl 'A'ljl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Zubaid] 
berkata, aku mendengar 
[Asy Sya'bi] dari [Al 
Bara' bin Azib] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



lil^aj Aki (jc (^£_^J 



wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya yang 
pertama kali kami 
lakukan pada hari Raya 
ini adalah shalat. 
Kemudian kami pulang 
dan menyembelih 
kurban. Maka 
barangsiapa 
mengerjakan seperti itu 
berarti dia telah 
memenuhi sunnah kami. 
Dan barangsiapa 
menyembelih kurban 
sebelum pelaksanaan 
shalat 'Ied, maka itu 
hanyalah daging yang 
dipersembahkan untuk 
keluarganya dan tidak 
sedikitpun mendapatkan 
(pahala) ibadah kurban." 
Tiba-tiba ada seorang 
lelaki Anshar yang 
dipanggil dengan nama 
Abu Burdah bin Niyar 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, aku telah 
menyembelih hewan dan 
aku masih memiliki anak 
unta yang lebih baik dari 
unta yang lebih besar." 
Maka beliau bersabda: 
"Jadikanlah ia sebagai 
pengganti dari apa yang 
telah kamu sembelih 
sebelum shalat, dan 
kamu akan mendapatkan 
bagian pahala yang 
cukup yang tidak akan 
didapati oleh orang 
selainmu." 



913 



(Jl! ^jjlaJJI Ujik (Jl! (jJ^lJI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Zakaria 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



(211 j j 1^jc.jj3 ciiljia i_il£jllj 

liljLLal (j-a paLj ^1 ^LLkll Jllj 



bin Yahya Abu As 
Sukain] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Muharibi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Suqah] dari [Sa'id bin 
Jubah] berkata, 'Aku 
pernah besama Ibnu 
'Umar saat dia terkena 
ujung panah pada bagian 
lekuk telapak kakinya. 
Dia lalu merapatkan 
kakinya pada 
tunggangannya, lalu aku 
turun dan 
melepaskannya. 
Kejadiaan itu terjadi di 
Mina. Kemudian 
peristiwa ini didengar 
oleh Al Hajjaj, maka dia 
pun menjenguknya 
seraya berkata, 
"Seandainya kami 
ketahui siapa yang 
membuatmu terkena 
mushibah ini!" Maka 
[Ibnu 'Umar] menyahut, 
"Engkaulah yang 
membuat aku terkena 
mushibah ini." Al Hajjaj 
berkata, "Bagaimana 
bisa!" Ibnu 'Umar 
menjawab, "Engkau 
yang membawa senjata 
di hari yang tidak 
diperbolehkan 
membawanya. Dan 
engkau pula yang 
membawa masuk senjata 
ke dalam Masjidil 
Haram padahal tidak 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







diperbolehkan membawa 
masuk senjata ke dalam 
Masjidil Haram pada 
hari ini." 


914 


Vil-v (JU 1 IjS» 1 jl 1 

(jj j^aC (jj ^ UI l U (jj ^1 a l "j 
(J^Jllls 4jjI (jt (j^alill (jj lix m 
sAit IjIj ^)-aC. jjl ( _ s -lt ^L^iJI 

Jlia ^JLLa jUa 3* «}< Jlaa 

Ja\ (j-a |_53 Lal (Jli t=li ual (ji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Ya'qub] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq bin 
Sa'id bin Al 'Ash] dari 
[Bapaknya] berkata, "Al 
Hajjaj datang menemui 
Ibnu 'Umar, dan saat itu 
aku sedang bersamanya. 
Al Hajjaj lalu bertanya, 
"Bagaimana 
keadaannya?" Ibnu 
'Umar menjawab, 
"Baik." Al Hajjaj 
bertanya lagi, "Siapa 
yang melukaimu?" [Ibnu 
'Umar] menjawab, 'Yang 
melukai aku adalah 
orang yang 
memerintahkan 
membawa senjata pada 
suatu hari yang mana 
pada hari itu dilarang 
membawanya.' Yaitu Al 
Hajjaj." 


915 


ijjJLa (Jll *-;-l^>^. (jJ jlijlui l'* w 

(jC /L 1» ulll (jC Ajjj (jC 4 1T l'j'i 

ill Jla ^ill "••W'ii 
(Jjl (jl (Jlii ^ij]l a JJ jilj^J 

\r^.i ji i 4 ^ i Uii i ^ 
^aa J*s j^a j-»- ui f 4 

jl (Jj3 jtjjl (jij ^ C 'l ' —l 

' 'r.'. ' - . t S e ' "e' 

^laa liluiill (j« (JjiJ 
U (Jlla jUj (jj Sijj jjI (JL^- 
jl (Jj3 iltLp UI ,»1)1 J jj^jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Zubaid] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Al Bara'] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi 
khutbah kepada kami 
pada hari Nahr 
(penyembelihan kurban), 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



beliau sabdakan: 
"Sesungguhnya yang 
pertama kali kami 
lakukan pada hari Raya 
kami ini adalah shalat. 
Kemudian kami pulang 
dan melaksanakan 
penyembelihan kurban. 
Maka barangsiapa 
mengerjakan seperti itu 
berarti dia telah 
memenuhi sunnah kami. 
Dan barangsiapa 
menyembelih kurban 
sebelum pelaksanaan 
shalat 'Ied maka itu 
hanyalah daging yang 
dipersembahkan untuk 
keluarganya dan tidak 
sedikitpun mendapatkan 
(pahala) ibadah kurban." 
Tiba-tiba pamanku, Abu 
Burdah bin Niyar, 
berdiri dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, aku 
telah menyembelih 
hewan sebelum aku 
shalat, namun aku masih 
memiliki anak kambing 
yang lebih baik dari 
kambing yang telah 
berumur dua tahun." 
Maka beliau pun 
bersabda: "Jadikanlah ia 
sebagai pengganti (dari 
apa yang telah kamu 
sembelih sebelum 
shalat)." Atau beliau 
mengatakan: 
"Sembelihlah, namun hal 
itu tidak mencukupi oleh 
orang selainmu." 



916 



Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





jjc. JJf^ l)J \;» lu (jt (jjiaJI 

1 jlta o^a l$la diibai 


kepada kami 
[Muhammad bin 
'Ar'arah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Sulaiman] dari [Muslim 
Al Bathin] dari [Sa'id 
bin Jubair] dari [Ibnu 
'Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak ada 
amal yang lebih utama 
pada hari-hari (tasyriq) 
ini selian berkurban." 
Para sahabat berkata, 
"Tidak juga jihad?" 
Beliau menjawab: 
"Tidak juga jihad. 
Kecuali seseorang yang 
keluar dari rumahnya 
dengan mengorbankan 
diri dan hartanya (di 
jalan Allah), lalu dia 
tidak kembali lagi." 


917 


^jjl (jj Xaa « ^ 'u 'l -s (jll (jjiil 
(Jj dJl la (JlJ ^iiill jSij 

a j A t 'a Ujil ^)C. dlLs^jC. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin Abu 
Bakar Ats Tsaqafi] 
berkata, "Aku bertanya 
kepada [Anas bin Malik] 
-saat itu kami berdua 
sedang berangkat dari 
Mina menuju Arafah- 
tentang talbiyyah, 
'Bagaimana kalian 
melaksanakannya 
bersama Nabi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam? ' Dia 
menjawab, "Di antara 
kami ada seorang yang 
membaca talbiyyah, 
namun hal itu tidak 
diingkari, dan ada yang 
bertakbir namun hal itu 
juga tidak diingkari." 


918 


L>° J^i^^ C-^^ <- s "^' ^J*J' ^JJ 

U_>t>-Iw UJ^-^J 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Umar bin 
Hafsh] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] dari 
['Ashim] dari [Hafshah] 
dari [Ummu 'Athiyyah] 
berkata, "Pada hari Raya 
Ied kami diperintahkan 
untuk keluar sampai- 
sampai kami mengajak 
para anak gadis dari 
kamarnya dan juga para 
wanita yang sedang 
haid. Mereka duduk di 
belakang barisan kaum 
laki-laki dan 
mengucapkan takbir 
mengikuti takbirnya 
kaum laki-laki, dan 
berdoa mengikuti 
doanya kaum laki-laki 
dengan mengharap 
barakah dan kesucian 
hari raya tersebut." 


919 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Wahhab] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







[Nafi'] dari [Ibnu 
'Umar], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menancapkan 
tombak pada hari Raya 
Fitri dan hari Raya 
kurban, kemudian beliau 
shalat." 


920 


Jla <^c! jjVl jjit 

j^iu plaj "Ulc &\ ^g^La 

4 i.Vi (jn K — ■ ^ \1 i i u^i'i'ij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir Al 
Hizami] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Amru 
Al Auza'i] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Nafi'] dari [Ibnu 
'Umar], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berangkat 
menuju tempat shalat 
sedang di tangan beliau 
ada sebuat tongkat, 
tongkat tersebut beliau 
tancapkan di depannya 
lalu shalat menhhadap 
ke arahnya." 


921 


tjla t—ilij^l -^c- (jj <&l ^jc uiAk 

(jc j ^ jUii. Ujii. 

Ij^)iull3 AjlaC -J\ (jc l^aa a (jc 
(jL ^Ijjj 4j1c Alll (J^-a Ijjjj 
Cllljjj (jjljill £r^)ij 

il.^ i"liK * jj *J^" 

(j'^;~^ 11 (jl^jjuj jjA^JI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdul Wahhab] 
berkata, [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Muhammad] dari 
[Ummu Athiyyah] 
berkata, "Nabi kami 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan kami 
untuk mengeluarkan 
para gadis remaja kami 
dan wanita-wanita yang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dipingit di rumah." Dan 
dari [Ayyub] dari 
[Hafshah] seperti 
riwayat ini juga. Dalam 
hadits Hafshah 
ditambahkan, beliau 
bersabda. Atau Ummu 
'Athiyyah berkata, "Para 
gadis remaja kami dan 
wanita-wanita yang 
dipingit di rumah, dan 
wanita-wanita hadi 
menjauhi tempat shalat." 


922 




Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Abbas] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Abdurrahman bin 
Abis] berkata, Aku 
mendengar [Ibnu 
Abbas] berkata, "Aku 
pernah keluar bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk shalat 
Hari Raya Fitri atau 
Adlha. Beliau 
melaksanakan shalat 
kemudian 

menyampaikan khutbah. 
Setelah itu, beliau 
mendatangi para wanita 
dan memberi pelajaran 
kepada mereka, 
mengingatkan dan 
memerintahkan agar 
bersedekah." 


923 


W i . ",-.1 p\'.,j 4 *\<-. itil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




kami [Muhammad bin 
Thalhah] dari [Zubaid] 
dari [Asy Sya'bi] dari 
[Al Bara'] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar pada 
hari Raya kurban 
menuju Baqi', beliau lalu 
melaksanakan shalat dua 
rakaat, setelahitu beliau 



menghadap ke arah kami 
dan bersabda: 
"Sesungguhnya yang 
pertama dari 'ibadah kita 
pada Hari Raya kita ini 
adalah memulai dengan 
melaksanakan shalat, 
kemudian kembali ke 
rumah dan menyembelih 
hewan kurban. 
Barangsiapa 

melaksanakan seperti itu 
berarti telah sesuai 
dengan sunnah kita. Dan 
barangsiapa 
menyembelih kurban 
sebelum shalat, maka itu 
hanyalah sesuatu yang 
dipersembahkan untuk 
keluarganya dan tidak 
ada sedikitpun termasuk 
dari ibadah kita ini." 
Lalu berdirilah seorang 
laki-laki dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, aku 
telah menyembelih 
(sebelum shalat), namun 
aku masih memiliki anak 
kambing yang lebih baik 
dari kambing yang telah 
berumur dua tahun?" 
Beliau pun bersabda: 
"Sembelihlah. Namun 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



C£A!I ^iill ( _ s ii. ^ 'i j uj La 
AjLaj (\ ..i'lll ' ■ 'k»'*. 



ini tidak berlaku bagi 
seorang pun setelanmu." 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku 
['Abdurrahman bin 
'Abis] berkata, aku 
mendengar [Ibnu 
Abbas] ketika dikatakan 
kepadanya, "Apakah 
engkau pernah 
menghadiri shalat 'Ied 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam?" Dia 
menjawab, "Ya. Kalau 
seandainya bukan karena 
kedudukanku yang 
masih kecil, tentu aku 
tak akan turut serta, 
hingga beliau 
mendatangi tanda yang 
ada di sisi rumah Katsir 
bin Ash Shalt. Beliau 
lalu shalat dan 
memberikan khutbah. 
Setelah itu beliau 
mendatangi j ama'ah para 
wanita bersama Bilal, 
beliau memberi 
pelajaran kepada para 
wanita tersebut, 
mengingatkan mereka 
dan memerintahkan agar 
bersedekah. Maka aku 
menyaksikan para 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wanita tersebut 
memberikan apa yang 
ada pada tangan mereka 
(emas perhiasan), 
mereka meletakkannya 
ke dalam kain yang di 
bawa oleh Bilal. Setelah 
itu beliau dan Bilal pergi 
menuju rumahnya." 


925 


J j', c. ji l ^>\i r lUi r; «'i . ^.tl i 

ISjJJ jAj (JA jSLia »1 uiill (^li 
AJi\ Jll (JA ji^j lilli fUV' 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq bin 
Ibrahim bin Nashr] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Atha'] dari [Jabir bin 
'Abdullah] berkata, Aku 
mendengarnya berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri untuk 
melaksanakan shalat 
pada hari Raya Iedul 
Fitri, dan yang pertama 
kali beliau kerjakan 
adalah shalat, baru 
kemudian 

menyampaikan khutbah. 
Selesai khutbah beliau 
turun (dari mimbar) dan 
mendatangi jama'ah 
wanita untuk 
mengingatkan mereka 
dengan bersandar pada 
tangan Bilal, sementara 
Bilal sendiri 
membentangkan kain 
miliknya hingga para 
wanita tersebut 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







memasukkan 
sedekahnya ke dalam 
kain tersebut." Aku 
bertanya kepada 'Atha, 
'Apakah itu zakat fitri? ' 
ia menjawab, 'Bukan, 
tetapi sedekah yang 
mereka keluarkan pada 
saat itu, mereka 
memberikan anting dan 
gelang mereka.' Aku 
bertanya lagi, 
'Bagaimana pendapatmu 
jika masa sekarang ini 
seorang Imam 
mendatangi j ama'ah para 
wanita lalu 

mengingatkan mereka 
tentang itu? ' Atha 
menjawab, 'Yang 
demikian itu merupakan 
hak mereka (para 
Imam), dan apa alasanya 
mereka tidak boleh 
melakukannya? ' 


926 


(jjl (jc. <_>ujUa (je alliLa (Jj 
jlajl (jjlS illoj Ajlc. 2jI /-Ha 

9 £ 7^ * 2 J 

(iUi ^Jt t$L (Jja. 
<ia-J jLS (jgj-o oi^Jj ol^il Clllla 

^1 SI3a 5^ fj* l!^ p 


[Ibnu Juraij] berkata; 
telah mengabarkan 
kepadaku [Al Hasan bin 
Muslim] dari [Thawus] 
dari [Ibnu Abbas] 
radliallahu 'anhuma, ia 
berkata, "Aku pernah 
menghadiri shalat Idul 
Fitri bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Abu Bakar, 
'Umar dan 'Utsman? 
radliallahu 'anhum. 
Mereka semua 
melaksanakan shalat 
sebelum khutbah, dan 
menyampaikan khutbah 
setelah shalat. Nabi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
pergi dan aku melihat 
seakan beliau memberi 
isyarat dengan 
tangannya agar jama'ah 
tetap duduk di 
tempatnya. Kemudian 
beliau melewati dan 
membelah shaf-shaf 
mereka hingga sampai 
pada jama'ah para 
wanita, dan saat itu Bilal 
juga bersama beliau. 
Beliau kemudian 
membaca ayat: '(Hai 
Nabi, apabila datang 
kepadamu perempuan- 
perempuan yang 
beriman untuk 
mengadakan janji setia, 
...)'(Qs.Al 
Mumtahanah: 12), 
selesai membaca ayat 
tersebut beliau 
mengatakan: "Apakah 
kalian siap untuk itu?" 
salah seorang wanita 
dari mereka -dan tidak 
ada yang berani 
menjawab selain dia- 
berkata, "Ya." -namun 
Hasan tidak tahu siapa 
wanita tersebut. Perawi 
berkata, "Kemudian 
mereka bersedekah dan 
Bilal membentangkan 
selembar kain, kemudian 
Bilal berkata, "Demi 
bapak dan ibuku, 
kemarilah! Sungguh, itu 
akan menjadi tebusan 
bagi kalian." Mereka 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



(jc l^iii (Jll clijljll 



kemudian melemparkan 
gelang (besar) dan cincin 
mereka ke dalam kain 
yang dibawa oleh Bilal." 
[Abdurrazaq] berkata, 
"Al Fatakh adalah cincin 
besar (gelang) yang bisa 
mereka pakai pada masa 
jahiliyah." 



927 



jjLa3 ClJ_jja Cll^Lka 
^jjjjl du^ai I^jjjU ' «la 
Atll (^glla Jj,."^ ^fr^l 

■ " I ■ " ^ Lgji-i.1 ''"I" 

|j| (jjj Ulia.1 ^jic-l «lili (J >">J lj 
£ ^ (j' ^ ^ 

^iLojjJill j ^jji-^JI (J ^ 
SjUr. £| Ciija UUa «Haik ciJll 
IjS ,j t 'i» alul tj$-ul Li tj; 'j'l 
ClljSjl LalSj »*j Clilla liS j 
V) pujij <ulc. &I ^glla f^jill 

(jjl^ill £_>=J tJ^ cJla 

(jjliljiJI jl jj'^ll Cllljjl 
(Ijjji iil2u jjAiJI dlljjj 
(j^alaJI (J^lujjj (j^alaJlj 
aj^C-Jj ^i_kJI j ^ }j ^jll^aJall 

SI LgJ ciilaa Clilla (jAiajAlI 

1« u£ j'--' ''l a II (Jj^I ^aij Clllll 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub] dari 
[Hafshah binti Sirin] 
berkata, "Dahulu kami 
melarang anak-anak 
gadis remaja kami keluar 
untuk ikut melaksanakan 
shalat di Hari Raya 'Ied. 
Lalu datanglah seorang 
wanita ke kampung Bani 
Khalaf, maka aku pun 
menemuinya. Lalu ia 
menceritakan bahwa 
suami dari saudara 
perempuannya pernah 
ikut perang bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sebanyak dua 
belas peperangan, dan 
saudara perempuannya 
itu pernah mendampingi 
suaminya dalam enam 
kali peperangan." Ia 
(saudara wanitanya itu) 
berkata, "Kami merawat 
orang yang sakit dan 
mengobati orang-orang 
yang terluka." Saudara 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



perempuanku bertanya 
kepada Rasulullah, 
"Wahai Rasulullah, 
apakah berdosa bila 
seorang dari kami tidak 
keluar karena tidak 
memiliki jilbab?" Beliau 
menjawab: "Hendaklah 
temannya meminjamkan 
jilbabnya, sehingga 
mereka dapat 
menyaksikan kebaikan 
dan mendo'akan Kaum 
Muslimin." Hafshah 
berkata, "Ketika [Ummu 
'Athiyyah] datang, aku 
menemuinya dan 
kutanyakan kepadanya, 
'Apakah kamu pernah 
mendengar tentang ini 
dan ini? ' Dia menjawab, 
'Iya. Demi bapakku'. 
Dan setiap kali dia 
menceritakan tentang 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, dia selalu 
mengatakan 'Demi 
bapakku'. Beliau 
bersabda: "Keluarkanlah 
para gadis remaja yang 
dipingit dalam rumah." 
Atau beliau bersabda: 
"Para gadis remaja dan 
wanita-wanita yang 
dipingit dalam rumah - 
Ayyub masih ragu- dan 
wanita yang sedang 
haid. Dan hendaklah 
wanita yang sedang haid 
dijauhkan dari tempat 
shalat, agar mereka 
dapat menyaksikan 
kebaikah dan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mendo'akan Kaum 
Muslimin." Hafshah 
berkata, "Aku bertanya 
kepadanya, 'Wanita yang 
sedang haid iuga? ' Dia 
menjawab, 'Bukankah 
mereka juga hadir di 
'Arafah dan 

menyaksikan ini dan itu? 


928 


CP UJf g$ 6f Is^- (j? c!$ 

j' UJ^ lW^ JJ - ^^ Cllljjl j 
Lili jjAiJI Cllljjl (jjljiil 

^A^/LLa-a ^jIjjajj ^lijC-Jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
dari [Ibnu Aun] dari 
[Muhammad] berkata, " 
[Ummu Athiyyah] 
berkata, "Kami 
diperintahkan untuk 
keluar, maka kami 
keluarkan pula para 
wanita yang sedang 
haid, gadis remaja dan 
wanita-wanita yang 
dipingit dalam rumah." 
Ibnu Aun menyebutkan, 
"Atau gadis-gadis 
remaja yang dipingit. 
Adapun wanita haid, 
maka mereka dapat 
menyaksikan 
(menghadiri) jama'ah 
kaum Muslimin dan 
mendo'akan mereka, dan 
hendaklah mereka 
menjauhi tempat shalat 
mereka (kaum laki- 
laki)." 


929 


Jla i 'a . ,< jj jjj Al)) ^jc- Uiiik 
j, J''K L?* ' ! '"^' liOi 
jlj-aC 5^ CP ^J* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



menceritakan kepada 
kami [Al Laits] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Katsir bin 
Farqad] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu 'Umar], bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam biasa 
berkurban atau 
menyembelih hewan 
kurban di tempat shalat." 



930 



UliAk Jli ' . d a Hj^a 

(jc. uJI (jt j-ajaJJI 

Ls lLa (j-a Jla3 S^l ■ all Jaj 

o^LLall (Jj3 dillaj (j-«j iSluuSI 
(jj S3°)4 Jjl aUS aa l sUi l2Uj3 

^al «uli j <&l <J jjjj U Jlia jUj 

Lall 2^>^' L)' U^ 
(JSl ^jj ajyll (jl Clfljc J 

tluuUal j dlKlj llllajji l_J^)Juj 

M J jjjj JUa ^jjljj^.^ cs^*' 

oLfci aljjj J 4 ^ * l ^ 

£jA "Lcii. (jUc <_£Aic (jli (Jli 

U* 3 cr^-"> Uf J-}^ 
(jc [g jkl (jlj ^ij Jli 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ahwash] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Manshur bin Al 
Mutamir] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Al Bara' bin 
Azib] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberikan khutbah 
pada hari kurban setelah 
shalat. Beliau katakan: 
"Barangsiapa shalat 
seperti shalat kita dan 
melaksanakan manasik 
(penyembelihan kurban) 
seperti kita berarti telah 
mendapatkan pahala 
berkurban. Dan 
barangsiapa 
menyembelih kurban 
sebelum shalat maka itu 
hanyalah kambing yang 
dinikmati dagingnya." 
Maka Abu Burdah bin 
Niyar berdiri dan 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, aku telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







menyembelih sebelum 
aku keluar untuk shalat, 
dan aku mengetahui 
bahwa hari ini adalah 
hari makan dan minum, 
aku lalu menyegerakan 
penyembelihannya, 
kemudian aku berikan 
kepada keluarga dan 
para tetanggaku." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Itu hanyalah 
kambing yang dinikmati 
dagingnya." Abu Burdah 
bertanya lagi, "Namun 
aku masih memiliki anak 
kambing yang lebih baik 
dari kambing yang telah 
aku sembelih itu. 
Apakah dibenarkan 
kalau aku 
menyembelihnya? " 
Beliau menjawab: "Ya. 
Akan tetapi tidak boleh 
untuk seorangpun 
setelah kamu." 


931 


^jii-a A\ (J jLij (jVli lilll-o (JJ 

«*3?>«t| i'v>i jJi r iUi 

S' »'.^ 'o/o 

aa ^a^j (Jll lil J (jl 
diaji <ejlj p^J cJta lijj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hamid bin 
'Umar] dari [Hammad 
bin Zaid] dari [Ayyub] 
dari [Muhammad] 
bahwa [Anas bin Malik] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat hari Raya kurban 
kemudian 

menyampaikan khutbah, 
beliau katakan: 
"Barangsiapa 
menyembelih hewan 
sebelum shalat, maka dia 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







harus menyembelih 
ulang." Lalu berdirilah 
seorang laki-laki Anshar 
seraya berkata, "Wahai 
Rasulullah, para 
tetanggaku!" Orang itu 
entah berkata, "Mereka 
sangat membutuhkan." 
atau "Mereka orang- 
orang miskin. Dan aku 
telah menyembelih 
kurban sebelum shalat. 
Namun aku masih punya 
anak kambing yang lebih 
aku cintai dari pada 
kambing yang telah aku 
sembelih?" Maka beliau 
pun memberikan 
keringanan untuk orang 
itu." 


932 


ir\<\ jji Jloi i-'o R l' iLi. 

1 3 "'l S a ^jAila j^iLaJ (jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
Aswad] dari [Jundub] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat Hari Raya kurban 
lalu menyampaikan 
khutbah, beliau katakan: 
"Barangsiapa 
menyembelih hewan 
sebelum shalat maka dia 
harus menyembelih 
hewan kurban lain 
sebagai penggantinya. 
Dan siapa yang belum 
menyembelihnya maka 
sembelihlah atas nama 
Allah." 


933 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





^jj Sj» . n ^jc. (jLsului (jj ^-lis (jC 
Ijc. (jj __>Ai. (jc ClijliJ! 

(jj (JJijjJ Ajuljijjlall L_a]Lk Alt 
(jj ^aa ^ (J^J (jc- ^ 


kepada kami 
[Muhammad] -yaitu 
Ibnu Salam- berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abu 
Tumailah Yahya bin 
Wadlih] dari [Fulaih bin 
Sulaiman] dari [Sa'id bin 
Al Harits] dari [Jabir bin 
Abdullah] radliallahu 
'anhuma, ia berkata, 
"Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat 'Ied, 
beliau mengambil jalan 
yang berbeda (antara 
berangkat dan kembali)." 
Hadits ini dikuatkan oleh 
[Yunus bin Muhammad] 
dari [Fulaih]. Dan 
[Muhammad bin Ash 
Shalt] berkata dari 
[Fulaih] dari [Sa'id] dari 
[Abu Hurairah] . Dan 
hadits Jabir lebih shahih. 


934 


t- il g u5 (jjl (jc (Jjsc- (jc Clylll 

^)5ij Ijl (jUjijlc (jC OJJC- (jC 

Lgjlc <jc iill ^ 

( _ s j^> jaUjl ^ (jujjLi. l&Aicj 

4-lJJJ (jiiii jilljJJ ^J 1 " "'l 

^IjI l^Jli j£j UI U Jlaa 

CllJll^ ^jio ^IjVI liliij iJC 
AjIc iil ^jii-a [ s i^\ CjjIj 4_iijlc 

Uil AjIc zOlI 

(j^l (j^> ^jj*;) 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari ['Urwah] 
dari [Aisyah], bahwa 
Abu Bakar? radliallahu 
'anhu pernah masuk 
menemuinya pada hari- 
hari saat di Mina 
(Tasyriq). Saat itu ada 
dua budak yang sedang 
bermain rebana, 
sementara Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menutupi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wajahnya dengan kain. 
Kemudian Abu Bakar 
melarang dan 
menghardik kedua 
sahaya itu, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melepas kain 
yang menutupi wajahnya 
seraya bersabda: 
"Biarkanlah wahai Abu 
Bakar. Karena ini adalah 
Hari Raya 'Ied." Hari- 
hari itu adalah hari-hari 
Mina (Tasyriq)." Aisyah 
berkata, "Aku melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menutupi aku 
dengan (badannya) 
sedangkan aku 
menyaksikan budak- 
budak Habasyah yang 
sedang bermain di dalam 
masjid. Tiba-tiba Umar 
menghentikan mereka, 
maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Biarkanlah 
mereka dengan jaminan 
Bani Arfidah, yaitu 
keamanan." 


935 


A 'n u5 UjAk (Jll Ailjil jjI 1 *" s ^ 

B ( B , o, .J .B. , ^ s „ 

AjIc 'M ^ji-a ^g-jlil (jUu\jC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Adi bin 
Tsabit] berkata, aku 
mendengar [Sa'id bin 
Jubah] dari [Ibnu 
Abbas], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar pada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Hari Raya 'Iedul Fitri, 
beliau melaksanakan 
shalat dua rakaat, tanpa 
melaksanakan shalat 
baik sebelum atau 
sesudahnya. Dan saat itu 
beliau bersama Bilal? 
radliallahu 'anhu." 


936 


i 'a . ,. (jj *&| IjC. li!iSa. 
*&l ^JC- j (jC. lillLo ljji=>.l 

!>LLj u' u}' u^ j^fc? 

Ajlcv illl (_5-lj-a <&l (J J*0 
O^LLa a5LuJI Ajlc AUl (J JJJJ 

la la 1 ^ lVA lili ^^j-ii* ts^* cJ^' 

^JC (jl £Sli jc. jjiLa La <1 
AjL£^)1I (jjj jiluiJ (jlS ^aC (jj jlll 

>*y cr^ jM cr? ui£*0 J 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Nafi'] 
dan ['Abdullah bin 
Dinar] dari [Ibnu 
Umar], bahwa ada 
seseorang bertanya 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang shalat 
malam. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Shalat malam itu dua 
rakaat dua rakaat. Jika 
salah seorang dari kalian 
khawatir akan masuk 
waktu shubuh, 
hendaklah ia shalat satu 
rakaat sebagai witir 
(penutup) bagi shalat 
yang telah dilaksanakan 
sebelumnya." Dan dari 
Nafi' bahwa 'Abdullah 
bin 'Umar memberi 
salam di antara satu 
rakaat dan dua rakaat 
witir hingga dia 
menuntaskan sebagian 
keperluannya." 


937 


(jc. -Coilc-o (jj Aill \io 1 * la 
(jj (jc (JjjjI (jj c£i]Lo 
(JjAjC jjl jl jc jLajlui 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



( " \ «'n a W n i •• <» r ^.9 1 i ^li 

( _ s ii-a I^JjSj ^^Lj Ailj j^lj 



r 4 



p L}p*^J (M* dA>^' 



■J r 1 



[Malik bin Anas] dari 
[Makhramah bin 
Sulaiman] dari [Kuraib] 
bahwa [Ibnu 'Abbas] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa dia 
pernah bermalam di 
rumah Maimunah, 
bibinya dari pihak ibu. Ia 
mengatakan, "Aku tidur 
pada sisi tikar sedangkan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
isterinya berbaring pada 
bagian tengahnya. 
Beliau tidur hingga 
pertengahan malam atau 
kurang sedikit, 
kemudian beliau bangun 
dan mengusap sisa tidur 
pada wajahnya, 
membaca sepuluh ayat 
dari surah Ali Tmran. 
Kemudian beliau berdiri 
mengambil geriba berisi 
air yang digantung, 
beliau berwudlu dengan 
wudlu yang sempurna 
lalu mendirikan shalat. 
Aku kemudian 
mengerjakan seperti apa 
yang beliau kerjakan, 
aku lantas berdiri 
disampingnya. Beliau 
kemudian meletakkan 
tangan kanannya di atas 
kepalaku, meraih 
telingaku dan 
menariknya 

(menggeser). Kemudian 
beliau shalat dua rakaat, 
lalu dua rakaat, lalu dua 
rakaat, lalu dua rakaat, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







lalu dua rakaat, lalu dua 
rakaat, lalu shalat witir. 
Kemudian Beliau 
berbaring hingga 
seorang mu'adzin 
mendatanginya, 
kemudian beliau 
melaksanakan shalat dua 
rakaat lalu keluar 
melaksanakan shalat 
subuh." 


938 


(JIS < ikj/jijtll 1«-. "'"li 

u' H J^' LH JJ^ i^J^' 

(jC jxulll]l (jj (j-a^^ll Aic- 
tjlaSLa JaC (jj <&l Alt (jc- 

(jl dlijS Ijlll ^ jlLo (Jjill 
(jlj «JllillL (JJJJJJ U^J^I Ali 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sulaiman] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
['Abdullah bin Wahb] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Amru bin Al Harits] 
bahwa [Abdurrahman 
bin Al Qasim] 
menceritakan kepadanya 
dari [Bapaknya] dari 
[Abdullah bin 'Umar] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Shalat malam dua 
rakaat dua rakaat, jika 
kamu hendak 
mengakhirinya, maka 
shalatlah satu rakaat 
sebagai penutup dari 
shalatmu sebelumnya." 
Al Qasim berkata, 
"Semenjak kami ketahui, 
kami melihat orang- 
orang mengerjakan witir 
dengan tiga rakaat. 
Sesungguhnya urusan ini 
adalah kelonggaran yang 
aku berharap bukan 
menjadi perkara yang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







salah." 


939 


(a Sila <Jla £s jA J' (jt 4 {;» ui 

AjLSj o^Jic. j^gAi-aJ (jl^ 
\r. i -v U i >i i 1* 'A Si i^i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Urwah] bahwa 
[Aisyah] mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat 
sebelas rakaat, begitulah 
cara beliau shalat -yakni 
shalat tahajjut-. Dalam 
shalat tersebut beliau 
sujud seperti lamanya 
kalian membaca sekitar 
lima puluh ayat sebelum 
mengangkat kepalanya. 
Dan beliau mengerjakan 
shalat dua rakaat 
sebelum melaksanakan 
shalat subuh. Kemudian 
beliau berbaring pada 
sebelah tubuh sebelah 
kanan hingga datang 
mu'adzin 

(membangunkan) untuk 
shalat." 


940 


^jjjjjj ^jj jjajl Ujik (Jlii A; j (jj 
Jjial Sliiil o!lLa iJjfl jjjiSjll 

jjjJj ^j-ii-a (jji» (Ji^l 
dJll <LuiL (jl^Vl (jLS) Sliill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nu'man] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin Sirin] 
berkata, Aku bertanya 
kepada [Ibnu 'Umar], 
"Apakah shalat dua 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







rakaat sebelum shalat 
Fajar bacaannya 
dipanjangkan?" Maka 
dia menjawab, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
shalat malam dua rakaat 
dua rakaat lalu witir 
dengan satu rakaat, dan 
beliau mengerjakan 
shalat dua rakaat 
sebelum melaksanakan 
shalat Fajar, seakan 
adzan ada di sisi 
telinganya." Hammad 
berkata, "Maksudnya 
beliau melaksanakan dua 
rakaat tersebut dengan 
cepat." 


941 


Jll (jiieVI Uiia. Jll 

J jjuij JJjl (Jjiil JsiiSls AjJujIc. 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Umar bin 
Hafsh] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Muslim] dari [Masyruq] 
dari ['Aisyah] ia berkata, 
"Sepanjang malam 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat 
witir dan berhenti pada 
waktu sahur." 


942 


Jll ^J^J IjJJa. Jll J, 'U n« IjjJli. 
(jc- ,_ll ^.Yi-W J13 £l2uA Ujik 
Mil ^glla ^jISI Jlfulll <iulc. 
oJlilj IjIj i-ILaJ ^luij ^J'' 
Jlljl lili "LuSl ^jit AjJaJlnJi 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







kami [Hisyam] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Bapakku] 
dari ['Aisyah] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah berdiri 
shalat malam sedangkan 
aku berbaring 
membentang di atas 
tikarnya. Apabila akan 
melaksanakan shalat 
witir, beliau 
membangunkan aku 
hingga aku pun 
mengerjakan shalat 
witir." 


943 


(jj 0 ; lij^a JU AlLiJa ijjJLa 
^Lalj ^ uAa auI Jjjc- jc 
Aill ^jJaj ^aC (jj Alll ^JC- (jt 
Ajie A)jl (aj^ /ji-.l "~. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] dari ['Ubaidullah] 
telah menceritakan 
kepadaku [Nafi'] dari 
['Abdullah bin 'Umar] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Jadikanlah 
akhir shalat malam 
dengan ganjil (witir)." 


944 


lillLa tf li Jla JjC-LaU Ujik 

^ gj J-at LW CS^' (J^ 
(jj ^at (jj ^Jt (jj (j-a^^ll 
4 'i! jl i„ i j i 1 1» i,, jr. i ilU^'l 
jj>C (jj Jilll ^JC- gJa J^-" 1 ' ' " llS SI S 
Uala 'n» lji (Jllaa 4fLa (jjj^>laj 
X'i '"'j'i jl* i'llj'i l'nAi 

jjl j-ic- jj jil ^jc. Jlaa Aja=J 
r*ilj',i i"i\a« rv,< 
(jujll ^jc. JUa djjjla 

AjIc iil ^jii-a M J jjjjJ ^ 

jiil j ' " ilai 4 'i 1 1' -i ( iu j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Abu Bakar 
bin 'Umar bin 
Abdurrahman bin 
Abdullah bin 'Umar bin 
Al Khaththab] dari [Sa'd 
bin Yasar] bahwa dia 
berkata, "Aku bersama 
Abdullah bin Umar 
pernah berjalan di 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





JJaJI (^jic JJJJ (jlS jiiulj 


jalanan kota Makkah. 
Sa'id berkata, "Ketika 
aku khawatir akan 
(masuknya waktu) 
Shubuh, maka aku pun 
singgah dan 
melaksanakan shalat 
witir. Kemudian aku 
menyusulnya, maka 
Abdullah bin Umar pun 
bertanya, "Dari mana 
saja kamu?" Aku 
menjawab, "Tadi aku 
khawatir akan 
(masuknya waktu) 
Shubuh, maka aku 
singgah dan 
melaksanakan shalat 
witir." ['Abdullah bin 
'Umar] berkata, 
"Bukankah kamu telah 
memiliki suri tauladan 
yang baik pada diri 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam?" Aku 
menjawab, "Ya. Demi 
Allah." Abdullah bin 
Umar berkata, 
"Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
shalat witir di atas 
untanya." 


945 




Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Juwairiyyah bin 
Asma'] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] berkata, 
"Jika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
perjalanan, maka beliau 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mengerjakan shalat di 
atas tunggangannya 
kemana saja hewan itu 
menghadap, beliau 
mengerjakannya dengan 
isyarat, kecuali shalat 
fardlu. Dan beliau juga 
mengerjakan shalat witir 
di atas kendaraannya." 


946 


(jj jUai. Ujik Jll J.lina l*«<^ 

. s - j, ; , - i; . , . 
jj ^^"^ a ^jC. i*_s^_Jl ^jc. Ajj 

(jj (jjijl Jiui J13 (JJJJj-u 

<J JjS3 ^ij Jll ^lluj 

iij Jll £ J^jll Jjl Cjj3j1 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Ayyub] 
dari [Muhammad bin 
Sirin] berkata, " [Anas 
bin Malik] pernah 
ditanya, "Apakah Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melakukan 
qunut dalam shalat 
Shubuh?" Dia berkata, 
"Ya." Lalu dikatakan 
kepadanya, "Apakah 
beliau melakukannya 
sebelum rukuk?" Dia 
menjawab, "Terkadang 
setelah rukuk." 


947 


A=J j]l ^JC- Hl^i Jll J.lina Ujik 
Jll aj^alc. liilk (Jll jlj j (jj 

JjI dill d jjall jl£ ia JUa 

jil jii Aii jii si«j ji ^ jSjii 

iAj Cila liLc. ^ ji=J llila 
ciiia Uli Jlaa ^ jSjll 

alluj AjIc *&l ^U.-i auI J JJJJ 

' " a j (jl£ si jl 1 uji p j^">^ ^«j 

(jj» u n ilA j «.l^sll Jl^i Uij3 

fs-ft u^j ™j' uj- 2 

alLij AjIc iill *&ll J 

iiil J -^-c- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahid bin Ziyad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ashim] berkata, 
"Aku pernah bertanya 
[Anas bin Malik] tentang 
qunut." Maka dia 
menjawab, "Qunut itu 
benar adanya." Aku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



bertanya lagi, "Apakah 
pelaksanaannya sebelum 
atau sesudah rukuk?" 
Dia menjawab, 
"Sebelum rukuK." 
Ashim berkata, "Ada 
orang yang 

mengabarkan kepadaku 
bahwa engkau 
mengatakan bahwa 
pelaksanaannya setelah 
rukuk?" Anas bin Malik 
menjawab, "Orang itu 
dusta. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melaksanakannya 
setelah rukuk selama 
satu bulan. Hal itu 
Beliau lakukan karena 
Beliau pernah mengutus 
sekelompok orang (ahli 
Al Qur'an) yang 
berjumlah sekitar tujuh 
puluh orang kepada 
Kaum Musyrikin selain 
mereka. Saat itu antara 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
kaum musyrikin ada 
perjanjian. Kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melaksanakan doa qunut 
selama satu bulan untuk 
berdoa atas mereka 
(karena telah membunuh 
para utusannya)." 



948 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Za'idah] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dari [At Taimi] dari 
[Abu Mijlaz] dari [Anas 
bin Malik] ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melaksanakan qunut 
selama satu bulan untuk 
mendo'akan 
(kebinasaan) atas suku 
Ri'la dan Dzakwan." 


949 


(jc (jc. jJLL LSik (Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid] dari [Abu 
Qilabah] dari [Anas bin 
Malik] berkata, "Qunut 
itu dilakukan pada shalat 
Maghrib dan Shubuh." 


950 


jIjc (jc jfLj ^1 (jj ijc (jc 
^jjll ^^Llll AjaC (jc »j aJ (jj 

«'«*'"' ilinj «i ife. iit| 1 ' — > 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdullah bin Abu 
Bakar] dari [Abbad bin 
Tamim] dari 
[Pamannya] ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah keluar 
melaksanakan shalat 
istisqa' dengan 
membalik 
selendangnya." 


951 


Ajc (jj 'ijiiua 1 n ' -s lij^a 

^ill (jisjJjA ^Jl (jc gjc-Vl 

£3j 1 jj (jl£ ^liuj <j1c illl (^i-a 
(Jjii o^i.VI (j-a Aj^jIj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Mughirah 
bin Abdurrahman] dari 
[Abu Az Zinad] dari [Al 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




Hurairah], bahwa jika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengangkat 
kepalanya dari rukuk 
yang akhir, beliau 



A'raj] dari [Abu 



membaca: 



"ALLAHUMMA ANJI 
AYYASY IBNA ABU 



RABI AH 

ALLAHUMMA ANJI 
SALAMAH IBNA 
HISYAM 

ALLAHUMMA ANJIL 
WALIDA IB NAL 
WALIID 

ALLAHUMMA ANJIL 
MUSTADLAFIINA 
MINAL MU V MINIINA 
ALLAHUMMASDUD 
WATffATAKA ALAA 
MUDLAR 

ALLHUMMALHAA 
SINIINA YUSUF (Ya 
Allah selamatkanlah 
Ayyasy bin Abu 
Rabi'ah, Ya Allah 
selamatkanlah Salamah 
bin Hisyam, Ya Allah 
selamatkanlah Al Walib 
bin Al Walid, Ya Allah 
selamatkanlah orang- 
orang yang lemah dari 
orang-orang beriman. Ya 
Allah keraskanlah 
sikaan-Mu atas suKu 
Mudlar dan timpakanlah 
kepada mereka musim 
paceklik sebagaimana 
terjadi di zaman 
Yusuf)." Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam juga berdoa: 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"Suku Ghifar, semoga 
Allah mengampuni 
mereka. Suku Aslam, 
semoga Allah 
menyelamatkan 
mereka." [Ibnu Abu Az 
Zinad] menyebutkan 
dari [Bapaknya], "Semua 
ini dilakukan pada shalat 
Shubuh." 


952 


(jc. ^jj i ala ^jc. jjji LlJ ^ 
US Jll (jjj^uii (jc- ^-s 
^jii-a ^jlll (J^lla jil ^JC. iic 

^ImI jahili (Jlii Ijtiil 

&a U <JUa (jUaLi jjI oljla 
^ iil 1 jSJa ia liL^a jjjj 

Iji 2 iT,lii\U jJjiaVii l'il 

2 , ! ;,U')\lj jjl-iMl r*ir>.i -Aj jV* 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari [Abu Adi 
Dluha] dari [Masyruq] 
berkata, "Kami pernah 
bersama [Abdullah] 
ketika dia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
ketika melihat orang- 
orang berpaling (dari 
Islam): "Ya Allah, 
timpakanlah kepada 
mereka masa paceklik 
tujuh tahun seperti 
kejadian zaman Yusuf." 
Maka terjadilah masa 
paceklik tersebut dimana 
tidak ada tunbuhan- 
tunbuhan yang tumbuh 
sehingga mereka 
memakan kulit, bangkai 
dan barang-barang 
busuk. Kemudian ada 
seorang dari mereka 
yang memandang ke 
langit melihat awan 
lantaran lapar. Lalu Abu 
Sufyan menemui beliau 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







seraya berkata, "Ya 
Muhammad, kamu 
adalah orang yang 
memerintahkan untuk 
taat kepada Allah dan 
menyambung 
silaturrahim, kaummu 
telah binasa, maka 
mintalah kepada Allah 
untuk mereka." Allah 
lalu berfirman: '(Maka 
tunggulah hari ketika 
langit membawa kabut 
yang nyata) hingga 
firman-Nya: 
'(Sesungguhnya kamu 
akan kembali (ingkar). 
(Ingatlah) hari (ketika) 
kami menghantam 
mereka dengan 
hantaman yang keras. 
Sesungguhnya kami 
adalah pemberi balasan) 
' (Qs. Ad Dukhaan: 10- 
16). Siksaan (hantaman 
yang keras) adalah saat 
mereka terbunuh dalam 
perang Badar. Dan saat 
awan gelap sudah 
berlalu." 


953 


(JlJ (jc jlip (jj ^jc. (jj 

^Loill S! u! l /i j W< .I j t_ilUa 
Lai ^ S l l n'l f '-"J 4_llc <&l (Jj-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Ali] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Qutaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Abdullah bin Dinar] dari 
[Bapaknya] berkata, 
"Aku mendengar [Ibnu 
'Umar] menirukan 
sya'irnya Abu Thalib, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







"#Wajahnya yang putih 
mengharap turunnya 
awan (hujan), #sumber 
kehidupan anak-anak 
yatim dan pelindung 
para janda." Dan [Umar 
bin Hamzah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Salim] 
dari [Bapaknya], 
barangkali aku sebutkan 
kepadanya perkataan 
syair -sementara aku 
lihat wajah Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meminta 
turunnya hujan. Maka 
beliau belum selesai, 
setiap aliran air telah 
penuh dengan air- 
Wajahnya yang putih 
mengharap turunnya 
awan (hujan), #sumber 
kehidupan anak-anak 
yatim dan pelindung 
para janda." Itulah 
perkataan Abu Thalib. 


954 


Uj.la (Jlii lxa < (jj J. i"s \l Hj^a 

jjc. "iiitl jji -ttit lir. il Vil-v 

I*" 1 ' j'^j'""' J "' ' ''-J' ill— 5-^1 

' 1,r - j' j"' 1 «»«"»"1 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdullah Al Anshari] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
bapakku [Abdullah bin 
Al Mutsanna] dari 
[Tsumamah bin 
Abdullah bin Anas] dari 
[Anas bin Malik] bahwa 
['Umar bin Al 
Khaththab] radliallahu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







'anhu ketika kaum 
muslimin tertimpa 
musibah, ia meminta 
hujan dengan berwasilah 
kepada 'Abbas bin 
'Abdul Muththalib 
seraya berdo'a, "Ya 
Allah, kami meminta 
hujan kepada-Mu 
dengan perantaraan Nabi 
kami, kemudian Engkau 
menurunkan hujan 
kepada kami. Maka 
sekarang kami memohon 
kepada-Mu dengan 
perantaraan paman Nabi 
kami,, maka turunkanlah 
hujan untuk kami." Anas 
berkata, "Mereka pun 
kemudian mendapatkan 
hujan." 


955 


(jj Juc (jc ^1 (jj Laa « 
^illl (jl.1; j (jj ^jc (jc ^lj-oj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahb bin Jarir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Muhammad bin Abu 
Bakar] dari [Abbad bin 
Tamim] dari [Abdullah 
bin Zaid], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah berdoa 
meminta hujan dengan 
membalik 
selendangnya." 


956 


UjAi. Jll <jjl ^JC (jj (^ic liiii. 

(jj auI ijc (jc (jUaLi 

n\ ll i"v'l-v 1 , l^'i (j I M ir_ i^iu 4 'll 

, - j jll (jlAjj (jj ^jc aJic (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





aJjs]| ffiSLAi ^«lunull ^U^JJI 

£]\a'u";sj \r^.j i.; I -\j i' 

j [jliVl 4 ^ j* 
(jj jjj (jj <&i ^jc. ijiA 


['Abdullah bin Abu 
Bakr] bahwa dia 
mendengar ['Abbad bin 
Tamim] menceritakan 
kepada bapaknya dari 
pamannya [Abdullah 
bin Zaid], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah keluar 
menuju tempat shalat 
kemudian melaksanakan 
shalat istisqa' (meminta 
hujan). Beliau 
menghadap kiblat dan 
membalik posisi 
selendangnya, lalu 
melaksanakan shalat dua 
rakaat." Abu Abdullah 
berkata, "Ibnu 'Uyainah 
berkata, "Dia adalah 
seorang mu'adzin tetapi 
dia ragu, karena orang 
ini - Abdullah bin Zaid 
bin Ashim Al mazini- 
adalah Mazin Al 
Anshar." 


957 


LuJLa (Jli >il V- j^jj S_j °" i 
<j| jjj ^jt (jj liliku 

J U J * U 1 U"' 1 ' * 

1 iL-i', I'd S ;\T„j 4 ,\r-. jti| 
AjIc- idll C5 ii-a <&\ (J J-^J l). ' 

(J Ij ijlas Lajta iiloj 

dJUS AjJlj ^Ij^j 4j1c- auI ^jii-a ^iil 
UaLil 1 Jalai IfrUl Ualil S^UI 
,_a <_5 jj La ^ilj Y 3 u^' CP 

ClilJ (j-a ^lLi (j;AJj UilJ 1-aj LujJu 
a '''jJ LT J 15 J 1 '" 1 Vj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada saya [Abu 
Dlamrah Anas bin 
'Iyadl] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik bin 
Abdullah bin Abu 
Namir] bahwa dia 
mendengar [Anas bin 
Malik] menceritakan, 
bahwa ada seorang laki- 
laki masuk ke dalam 
Masjid pada hari Jum'at 
dari pintu yang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



(J^J lia (jjiAjlll lili j La A)jl j 
SjijaaJI (J t_l\jll (^a 34- J 

iul J AijsiJI 

' " iSSa <wl J y^ 'j l)^ Uull 

iil £jll JiiJI ClaJa^lj LjIjiVI 

*&i J /"-s 3^ '-J ^ 'j ' " 

£Jtfl aJ ilLij 4j1c 2jI ^lla 

^ S^lll lik ^3 l^Slji f^lll 

(Jlj j-^. ?r.\l dijliaj AjJjVlj 
^ l n «'i Ua.jikj diiiaiili 

V JlS DjVl 3*1 ilL 



berhadapan dengan 
mimbar, sedangkan saat 
itu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang 
menyampaikan khutbah. 
Orang itu kemudian 
menghadap ke arah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam serata 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, harta benda 
telah habis dan jalan- 
jalan terputus. Maka 
mintalah kepada Allah 
agar menurunkan hujan 
buat kami!" Anas 
berkata, "Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengangkat kedua 
tangannya seraya 
berdoa: "Ya Allah 
berilah kami hujan, Ya 
Allah berilah kami 
hujan, Ya Allah berilah 
kami hujan." Anas 
melanjutkan kisahnya, 
"Demi Allah, sebelum 
itu kami tidak melihat 
sedikitpun awan baik 
yang tebal maupun yang 
tipis. Juga tidak ada 
antara tempat kami dan 
bukit itu rumah atau 
bangunan satupun. Tiba- 
tiba dari bukit itu 
tampaklah awan 
bagaikan perisai. Ketika 
sudah membumbung 
sampai ke tengah langit, 
awan itupun menyebar 
dan hujan pun turun." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



Anas melanjutkan, 
"Demi Allah, sungguh 
kami tidak melihat 
matahari selama enam 
hari. Kemudian pada 
Jum'at berikutnya, orang 
itu masuk kembali dari 
pintu yang sama dan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sedang 
berdiri menyampaikan 
khutbahnya. Kemudian 
orang itu menghadap 
beliau seraya berkata, 
"Wahai Rasulullah, harta 
benda telah binasa dan 
jalan-jalanpun terputus. 
Maka mintalah kepada 
Allah agar menahan 
hujan!" Anas berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lantas 
mengangkat kedua 
tangannya seraya 
berdoa: "Ya Allah 
turunkanlah hujan di 
sekitar kami saja dan 
jangan membahayakan 
kami. Ya Allah 
turunkanlah di atas 
bukit-bukit, gunung- 
gunung, bendungan air 
(danau), dataran tinggi, 
jurang-jurang yang 
dalam serta pada tempat- 
tempat tumbuhnya 
pepohonan." Anas 
berkata, "Maka hujan 
berhenti. Kami lalu 
keluar berjalan-jalan di 
bawah sinar matahari." 
S y arik berkata, "Aku 
bertanya kepada Anas 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



bin Malik, 'Apakah laki- 
laki itu adalah laki-laki 
yang pertama? ' Anas 
menjawab, Aku tak 
tahu'." 



958 



LuAk (Jll iVwIh (jj 4jjj3 LuSa. 
c^L^jjj ^jC. ^fl*^ (jJ (J^Laj^jj 

jl£ ^j-a 4 » .aa ^jjj ^ i niall 

auI tj jMi^j p\ i 3^ 

(J JJ^J Lj (JUi Lajla allaj 

JLl (3 J*"J I ''J* J iill p 

£jVa ^Knj iul 

lici ^iii £isi ust! 

(J (j jj La ahl j (jjijl CJLa 

Laj 4£. j3 V J ' . ^ ^ * n (j-a s-LaUl 
jlj) V J (j-a ^lLu (JJJJ LlilJ 

Aji a AjIjJ (j-a dutlla3 (Jla 
»1 «tuli ■ - ' Ja i "j' Lals (jia 

? - s 0 s ° .„a' 

La ila ClljiaJal Clljui')')! 
ifrlll Jll p allaj <llc. 2jI 

^lll Luk Lul']>. 
ciaJali (Jla juali i " ul la j 

(Jl&ulAludll ^9 "'-a' 1 l-^^^J 
jAI lillLa (jj (JJijl dllLul liLjjj 

^ jjl La Jlla ^Vl ^Jijl! ' 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Ja'far] 
dari [Syarik] dari [Anas 
bin Malik] bahwa ada 
seorang memasuki 
masjid pada hari Jum'at 
dari pintu yang 
menghadap Darul Qadla' 
(rumah 'Umar bin Al 
Khaththab). Saat itu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sedang 
berdiri menyampaikan 
khutbah, orang itu lalu 
berdiri menghadap 
Rasulullah seraya 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, harta benda 
telah habis dan jalan- 
jalan terputus. Maka 
mintalah kepada Allah 
agar menurunkan hujan 
buat kami!" Anas bin 
Malik berkata, "Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengangkat kedua 
tangannya seraya 
berdoa: "Ya Allah 
berilah kami hujan, Ya 
Allah berilah kami 
hujan, Ya Allah berilah 
kami hujan." Anas bin 
Malik melanjutkan, 
"Demi Allah, sebelum 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



itu kami tidak melihat 
sedikitpun awan baik 
yang tebal maupun yang 
tipis. Juga tidak ada 
antara tempat kami dan 
bukit itu rumah atau 
bangunan satupun. Tiba- 
tiba dari bukit itu 
tampaklah awan 
bagaikan perisai. Ketika 
sudah membumbung 
sampai ke tengah langit, 
awan itupun menyebar 
lalu turunlah hujan." 
Anas bin Malik berkata, 
"Demi Allah, sungguh 
kami tidak melihat 
matahari selama enam 
hari. Kemudian pada 
Jum'at berikutnya, ada 
seorang laki-laki masuk 
kembali dari pintu yang 
sama sementara 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sedang 
beridiri menyampaikan 
khutbahnya. Orang itu 
lalu berdiri menghadap 
beliau seraya berkata, 
"Wahai Rasulullah, harta 
benda telah binasa dan 
jalan-jalan pun terputus. 
Maka mintalah kepada 
Allah agar menahan 
hujan dari kami!" Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
mengangkat kedua 
tangannya seraya 
berdoa: "Ya Allah 
turunkanlah hujan di 
sekitar kami saja dan 
jangan membahayakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



kami. Ya Allah 
turunkanlah di atas 
bukit-bukit, dataran 
tinggi, jurang-jurang 
yang dalam serta pada 
tempat-tempat 
tumbuhnya pepohonan." 
Anas bin Malik berkata, 
"Maka hujan pun 
berhenti. Lalu kami 
keluar berjalan-jalan di 
bawah sinar matahari." 
S y arik berkata, "Aku 
bertanya kepada Anas 
bin Malik, Apakah laki- 
laki tadi juga laki-laki 
yang pertama? ' Dia 
menjawab, Aku tak 
tahu'." 



959 



AjIc. 'M t5 ila M J j^j I 

lc.a3 jS 2jI jla-all 

lillj ^lla Jls AiAiJI 
J jj^j Ij cJIjis sjjc- j' ci?-_>^ 

jala cJll liic. liilji 

Ljj-aJ l—lLkLill Clsjlj 

(JaI ^j^*^; V j la la i VI ia uj j 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dari [Qatadah] 
dari [Anas bin Malik] 
berkata, "Ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sedang 
berkhutbah pada hari 
Jum'at, tiba-tiba ada 
seorang laki-laki 
mendatangi beliau 
seraya berkata, "Wahai 
Rasulullah, hujan sudah 
lama tidak turun, 
berdo'alah kepada Allah 
agar menurunkan hujan 
buat kita." Maka beliau 
pun berdoa hingga hujan 
pun turun, dan hampir- 
hampir kami tidak bisa 
pulang ke rumah kami. 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Dan hujan terus turun 
hingga hari Jum'at 
berikutnya." Anas bin 
Malik berkata, "Laki- 
laki itu atau lelaki lain 
berdiri lalu berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
berdo'alah kepada Allah 
agar hujan segera 
dialihkan dari kami." 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdoa: "Ya 
Allah turunkanlah hujan 
di sekitar kami saja dan 
jangan membahyakan 
kami." Anas bin Malik 
berkata, "Sungguh aku 
melihat awan berpencar 
ke kanan dan kiri, lalu 
hujan turun namun tidak 
menghujani penduduk 
Madinah." 


960 


(jC jjC. (jj (ili^S (jC lillLa 
Jlia piliij 4jIc. AUl ^jii-a ^jill 
J) S - a 11 J- 0 IjjiaAa leis 

■ •* i<\i, j J' . i •* ii L; - ; j i •* i jVvtl 
dai i;<.„°^' jti| c Mi z,\yA\ 
I^Ul Jlla jii^j AjIc- auI ^ji-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Syarik bin 
Abdullah] dari [Anas 
bin Malik] berkata, "Ada 
seorang laki-laki datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu berkata, 
"Harta benda telah rusak 
dan jalan-jalan terputus, 
maka mintalah kepada 
Allah agar menurunkan 
air hujan." Maka beliau 
pun berdo' hingga turun 
hujan kepada kami dari 
hari Jum'at ke Jum'at 
berikutnya. Laki-laki itu 
kemudian datang lagi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







seraya berkata, "Rumah- 
rumah telah roboh, 
jalan-jalan terputus dan 
harta benda rusak. Maka 
berdo'alah kepada Allah 
agar menahan hujan." 
Beliau kemudian berdiri 
dan berdoa: "Ya Allah 
turunkanlah di atas 
bukit-bukit, dataran 
tinggi, jurang-jurang 
yang dalam serta pada 
tempat-tempat 
tumbuhnya pepohonan." 
Maka awan pun menjauh 
dari Madinah seperti 
kain." 


961 


ilUU Jll (^icULil Ujik 
^1 (jj M IjC (jj liliku (jC 
iliJla lillLo (jj (_)jijl (jc ^aj 

M ^ji-a ^iii Jj^j J) (3=0 

jil (J jjuij Ij cJl^a alLjj <ulc 

Ls lLa <&l (3 jiuj Icia iiil ^jli 
A m. (j-« 1 ^iLjJ «Llic A)jl 
Jjjjj Jl (J->J <>L=>^ 4 » «t» ^jjj 

U Jlla ^iLij «ulc <uil (^glla <»ii! 

di jjjl dbaJ^j <&l (J 

Ajic 'M (_si-a «il (3 JJJJ (Jlla 
Jt±=JI (jjjij t _ s ic ^ill ilulj 
dljliaj «Lpj^l (jjJaJj |»l£*)/lj 

«liiAill (jc tlulajla jf IjiSI 
i_Jjj3I C lila il 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Syarik bin 
Abdullah bin Abu 
Namir] dari [Anas bin 
Malik] berkata, "Seorang 
laki-laki datang 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu berkata, 
"Wahai Rasulullah, harta 
benda telah rusak dan 
jalan-jalan terputus, 
maka berdo'alah kepada 
Allah." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu berdoa 
hingga hujan pun turun 
kepada kami dari hari 
Jum'at ke Jum'at 
berikutnya. Kemudian 
datang lagi seorang laki- 
laki kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







wasallam seraya berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
rumah-rumah telah 
roboh, jalan-jalan 
terputus dan harta benda 
rusak!" Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun berdoa: 
"Ya Allah turunkanlah di 
puncak-puncak gunung, 
perbukitan, jurang- 
jurang yang dalam serta 
tempat-tempat 
tumbuhnya pepohonan." 
Maka awan itu pun 
menjauh dari Madinah 
seperti kain." 


962 


Uii^a jjZli (jj (jlaa SI l^Aa 
^ftl jjVl (jC- (jlj^C j5 es^^*-* 
^1 (jj iJC. (jj (jlajji] (jc 

(jl£JLi (jj (_)jijl (jc AaUa 
AjIc Atll ^ji-a ^iill l^uj 
JUaJI V; f 3 JUlI i21!>U ^3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Bisyr] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'afa bin 'Imran] 
dari [Al Auza'i] dari 
[Ishaq bin Abdullah bin 
Abu Thalhah] dari [Anas 
bin Malik], bahwa ada 
seorang laki-laki 
mengadu kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, "Harta benda 
telah binasa dan sanak 
keluarga sudah 
kesusahan!" Kemudian 
beliau berdoa kepada 
Allah meminta hujan." 
Namun Anas tidak 
menyebutkan bahwa 
beliau membalik 
selendang dan 
menghadap kiblat." 


963 


(Jla ' Lii jj (jj auI Ijc. uiik 

^JC (jj c£jj_^uj (jc lillLa U^)J^I 
lillLa (jj (_)jijl (jC ja3 ^1 (jj A)jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





U Jlla ^uii ^glLa 

Al lr_'N« Mil c. 'M i £]*,f.,\l i-ii Uiftj 
AjJaaJI <«JttaJl (j-a 1 ' j la 
M iJiLa ^Jil! J) 34 j 
(J jjjj Ij JIS ^ILij AjSc. 

t5 Jt igill ilLij 4jlc. <&l C5 Jj-a 
jjiaij ^iS^lj JUaJI JJ^=" 


mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Syarik bin 'Abdullah 
bin Abu Namir] dari 
[Anas bin Malik] bahwa 
dia berkata, "Seorang 
laki-laki datang 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu berkata, 
"Wahai Rasulullah, harta 
benda telah rusak dan 
jalan-jalan terputus, 
maka berdo'alah kepada 
Allah!" Beliau lalu 
berdoa sehingga hujan 
pun turun kepada kami 
dari hari Jum'at ke 
Jum'at berikutnya. 
Kemudian datang lagi 
seseorang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
rumah-rumah telah 
roboh, jalan-jalan 
terputus dan harta benda 
menjadi rusak!" Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdoa: 
"Ya Allah turunkanlah di 
puncak-puncak gunung, 
perbukitan, jurang- 
jurang yang dalam dan 
tempat-tempat 
tumbuhnya pepohonan." 
Maka awan menjauh 
dari Madinah seperti 
kain." 


964 


^jl ^jc. ^jjIaC-VIj ^jj i «ala ^ 
Ijllajl liy^ uV ^ J* tj^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
dari [Sufyan] telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




menceritakan kepada 
kami [Manshur] dan [Al 
A'masy] dari [Abu Adi 
Dluha] dari [Masyruq] 
berkata, "Aku pernah 
menemui [Ibnu Mas'ud], 
lalu ia berkata, "Orang- 
orang Quraisy telah 
berpaling dari (menolak) 
Islam, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdoa agar 
mereka terkena adzab. 
Maka terjadilah masa 
paceklik dimana tidak 
ada tumbuhan-tumbuhan 
yang hidup sehingga 



mereka memakan kulit, 
bangkai dan barang- 
barang yang telah busuk. 
Kemudian datang Abu 
Sufyan kepada beliau 
seraya berkata, "Ya 
Muhammad, kamu telah 
datang untuk 
memerintahkan orang 
agar menyambung 
silaturrahim, sekarang 
kaummu telah binasa. 
Maka mintalah kepada 
Allah!" Beliau kemudian 
membaca ayat: '(Maka 
tunggulah hari ketika 
langit membawa kabut 
yang nyata) ' (Qs. Adi 
Dlukhaan: 10). Namun 
kemudian mereka 
kembali kepada 
kekafiran mereka. Maka 
terjadilah seperti dalam 
firman-Nya: '(Ingatlah) 
hari (ketika) kami 
menghantam mereka 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dengan hantaman yang 
keras. Sesungguhnya 
kami adalah pemberi 
balasan) ' (Qs. Adi 
Dlukhaan: 16). Yakni 
pada saat perang Badar." 
Abu Abdullah berkata; 
[Asbath] menambahkan 
dari [Manshur], "Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdoa 
hingga mereka 
mendapatkan air hujan, 
dan hujan tersebut 
menyelimuti mereka 
selama tujuh hari. 
Kemudian orang-orang 
mengeluh karena hujan 
yang lebat terus 
menerus. Beliau 
kemudian berdoa: "Ya 
Allah turunkanlah hujan 
di sekitar kami saja dan 
jangan membahyakan 
kami." Maka awan pun 
menyingkir dari atas 
kepala beliau, lalu 
orang-orang 
mendapatkan air dari 
sekeliling mereka." 


965 


73 g 8 5 — n — ~ 

l '* la j5Lj ^jj l^aa < 1 li la 

ClljUi (jC A)jl (jC ^oja-o 

^jlll (jl^lla lillLa (jj (jjijl (jC. 

ijii iJ-iVt itluj 4 v'c. i\tl 

1 jllaa 1 jaJ Lak (j^lill ^laa 4jL«4- 

1 Va;„l i'„ UI Jl a« 1 ia! Al c °\1 i 
t " il 2jj3 ' . 'l a (j-o Ac. jfi (X Simll 

Ig-Jj ^^jll AjJaaJI j la <aJ (J jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Bakar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'tamir] dari 
['Ubaidullah] dari 
[Tsabit] dari [Anas bin 
Malik] berkata, "Ketika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkhutbah 
pada hari Jum'at, lalu 
orang-orang berdiri dan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




berseru, "Wahai 
Rasulullah, hujan sudah 
tidak turun hingga 
pepohonan memerah dan 
hewan-hewan banyak 
yang mati. Maka 
mintalah kepada Allah 
agar menurunkan hujan 
buat kami!" Beliau lalu 



berdoa: "Ya Allah, 
berilah kami air hujan." 
dua kali. Demi Allah, 
sebelumnya kami tidak 
melihat ada awan yang 
tipis sekalipun hingga 
muncul awan tebal, 
kemudian hujan pun 
turun. Setelah itu beliau 
turun dari mimbar dan 
melaksanakan shalat. 
Setelah selesai, hujan 
masih terus turun bahkan 
hingga Jum'at 
berikutnya. Maka ketika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri 
menyampaikan khutbah, 
orang-orang kembali 
berseru kepada beliau: 
"Rumah-rumah telah 
hancur, jalan-jalan 
terputus, berdo'alah 
kepada Allah agar 
menahan hujan dari 
kami!" Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
tersenyum seraya 
berdoa: "Ya Allah 
turunkanlah hujan di 
sekitar kami saja dan 
jangan membahayakan 
kami." Maka Madinah 
menjadi terang kembali 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dan hujan hanya turun di 
sekitarnya, bahkan tidak 
ada hujan setetespun di 
Madinah. Kemudian aku 
melihat langit Madinah, 
dan nampak hujan hanya 
turun disekitarnya." 


966 


t5^C. ^ -XS2 LS £JlUl fajc. M 
jUT'iinlj Jlla JJt < _ s -lC' 

il jj (Jj M 


Telah berbicara kepada 
kami [Abu Nu'aim] dari 
[Zuhair] dari [Abu 
Ishaq], [Abdullah bin 
Yazid Al Anshari] 
keluar menuju lapangan 
bersama Al Bara' bin 
Azib dan Zaid bin 
Arqam? radliallahu 
'anhum untuk 
melaksanakan shalat 
istisqa' (minta hujan). 
Abdullah bin Yazid Al 
Anshari lalu berdiri di 
atas kedua kakinya dan 
tidak di atas mimbar. 
Dia lalu beristighfar dan 
melaksanakan shalat dua 
rakaat dengan 
mengeraskan bacaannya, 
tanpa dengan adzan atau 
pun iqamah." Abu Ishaq 
berkata, "Abdullah bin 
Yazid Al Anshari pernah 
melihat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
(melaksanakan seperti 
itu)." 


967 


(a Vi'i-s <Jla £s jA^I tjc- s {;» > " 

AjIc .Uli Ls ii-a ^Jill L- llajual 

Omlml jj.A'ltl 1 4 lir. 

I jiLili splij Jjij <Lall Jj3 


Telah berbicara kepada 
kami [Abu Al Yaman] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abbad bin Tamim] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







bahwa [Pamannya] - 
salah seorang sahabat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam- mengabarkan 
kepadanya, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah keluar 
bersama manusia 
(melaksanakan shalat 
istisqa') memintakan 
hujan untuk mereka. 
Beliau kemudian berdiri 
menghadap kiblat dan 
berdoa dalam keadaan 
berdiri sambil 
membalikkan kain 
selendangnya. Setelah 
itu mereka pun 
mendapatkan hujan." 


968 


<U)I C5 ii-a t^P^ 

oilij (J^aj ^jti 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Abbad bin Tamim] dari 
[Pamannya] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah keluar 
untuk melaksanakan 
shalat istisqa', beliau lalu 
berdoa dengan 
menghadap ke arah 
kiblat sambil 
membalikkan kain 
selendangnya. 
Kemudian beliau 
melaksanakan shalat dua 
rakaat dengan 
mengeraskan bacaannya 
pada kedua rakaat itu." 


969 


t_Jji (jjl Ijjia. (Jll jail Ijjia, 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Abbad bin Tamim] dari 
[Pamannya] berkata, 
"Aku pernah melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di hari saat 
beliau keluar minta 
turunnya hujan. Beliau 
kemudian menghadap ke 
arah kiblat dengan 
menghadapkan 
punggungnya ke arah 
manusia, beliau lalu 
berdoa sambil 
membalikkan kain 
selendangnya. Setelah 
itu beliau mengimami 
kami shalat dua rakaat 
dengan mengeraskan 
bacaan." 


970 


<_5^ clw ^ ' 

s' o , ^ S? S ' A"' 

C>P*^J cs^-^ (^ILuLil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdullah bin Abu 
Bakar] bahwa dia 
mendengar [Abbad bin 
Tamim] dari 
[Pamannya], bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melaksanakan shalat 
istisqa' (meminta hujan). 
Beliau lalu melakanakan 
shalat dua rakaat dan 
membalik 
selendangnya." 


971 


Ujik (Jii •>* ^ ^ jii lijik 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





La j ".i (^-aill <jpS) ^"J 

(Ji> Jll j£j (_j| (jc- (_gjjir Inall 
(JUttjoJI / j-lc (jJ-aJI 


bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
['Abdullah bin Abu 
Bakar] bahwa dia 
mendengar ['Abbad bin 
Tamim] dari 
[Pamannya] ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah keluar 
untuk melaksanakan 
shalat istisqa' (meminta 
hujan). Beliau lalu 
menghadap kiblat dan 
melakanakan shalat dua 
rakaat sambil membalik 
selendangnya." [Sufyan] 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Al Mas'udi] dari [Abu 
Bakar] berkata, 
"Maksudnya 
selendangnya dipindah 
dari posisi pundak kanan 
ke pundak kiri." 


972 


lj^)j^l (Jll (jj iLa Ijlla 
(jj (_sj^j IjJ^a. (Jl! t-jUb j]l AiC. 
(jj jSLj _jjl ^^iii (Jll 1j» ia 
(jl fi^)J^I ^J-oJ (jJ Auc. (jl Aa^J» 
(_5jLLajVI Al j (jJ AUt AlC- 
AjIc iil Ls ii-a (^J^l (jlAjli.1 
LS^^ Lsi-aill Jl 
jC-Al (jl 31 jl jl lc.3 Ual 4jlj 

JlaAs-lij J>=»-j <SjSSl J 

lA4 Aij (jj .auI Aic. <&l Aic. jjI 

(jj! ^ijS 

Aljj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Salam] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdul Wahhab] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Bakar bin 
Muhammad] bahwa 
[Abbad bin Tamim] 
mengabarkan kepadanya 
bahwa [Abdullah bin 
Zaid Al Anshari] 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mengabarkan 
kepadanya, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah keluar 
menuju tempat shalat 
untuk melaksanakan 
shalat (istisqa'). Ketika 
beliau berdoa, atau akan 
berdoa, beliau 
menghadap ke arah 
kiblat dan membalik 
selendangnya." Abu 
'Abdullah berkata, 
'"Abdullah bin Zaid ini 
adalah dari suku Al 
Maazini. Sedangkan 
yang pertama (rawi pada 
hadits ke 966) adalah 
dari Kufah, yaitu Ibnu 
Yazid." 


973 


uJ^J uj'.Ja juij jJ ^aa < lilja 
jc. je cs^' L$J 

C5 ik frUIj^laVI («i 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dan [Ibnu 
Abi Adi] dari [Sa'id] 
dari [Qatadah] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak pernah 
mengangkat tangannya 
saat berdoa kecuali 
ketika berdoa dalam 
shalat istisqa'. Beliau 
mengangkat tangannya 
hingga terlihat putih 
kedua ketiaknya." 


974 


Jj'lLo jul 3* * 1 Vi 

Jc ijaa ^ Jj a 1 al flll Jc. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad] -yaitu 
Ibnu Muqatil Abu Al 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Hasan Al Marwazi- 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Abdullah] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Ubaidullah] dari 
[Nafi'] dari [Al Qasim 
bin Muhammad] dari 
[Aisyah], bahwa jika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melihat 
hujan, maka beliau 
berdoa: ALLAHUMMA 
SHAYYIBAA 
NAAFIAA (Ya Allah, 
jadikanlah hujan ini 
bermanfaat) '." Hadits ini 
juga dikuatkan oleh [Al 
Qasim bin Yahya] dari 
['Ubaidullah], dan 
diriwayatkan pula oleh 
[Al Auza'i] dan ['Uqail] 
dari [Nafi']." 


975 


iA\\ » j i v; ii JIS 

^jic- <GLi (jJill i •• ui r ^.Sfl S 

JU ji lV\ A| i Ml $'t-\| 

dylj ^jia. «jllo (jc- l)_>^ ^ 
(j-oj ^ill (sij ^J-ojJ Ujiaia 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqatil] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Auza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin 
Abdullah bin Abu 
Thalhah Al Anshari] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Di zaman 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




'alaihi wasallam manusia 
pernah terkena musibah 
paceklik kekeringan. 
Pada hari Jum'at ketika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang 
memberikan khutbah, 
tiba-tiba seorang Arab 
badui berdiri dan 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, harta benda 
telah binasa dan telah 



terjadi kelaparan, maka 
berdo'alah kepada Allah 
agar menurunkan hujan 
untuk kita!" Anas bin 
Malik berkata, "Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
berdoa dengan 
mengangkat kedua 
telapak tangannya. Dan 
saat itu tidak sedikitpun 
ada awan di langit." 
Anas bin Malik 
melanjutkan 
perkataannya, "Maka 
awan seperti gunung 
bergerak. Beliau belum 
lagi turun dari 
mimbarnya hingga aku 
melihat air hujan 
membasahi jenggotnya. 
Maka pada hari itu kami 
mendapatkan hujan 
hingga esok harinya dan 
lusa, hingga hari Jum'at 
berikutnya. Pada hari 
Jum'at berikut itulah 
orang Arab badui 
tersebut, atau orang yang 
lain berdiri dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



~ ° * ~.\ - - * 6 A 1,0 * . - - ? f 



banyak bangunan yang 
roboh, harta benda 
tenggelam dan hanyut, 
maka berdo'alah kepada 
Allah untuk kami!" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
berdoa dengan 
mengangkat kedua 
telapak tangannya: 
'ALLAHUMMA 
HAWAALAINAA WA 
LAA ALAINAA (Ya 
Allah, turunkanlah hujan 
di sekeling kami saja 
dan jangan sampai 
menimbulkan kerusakan 
kepada kami) '. Belum 
lagi beliau memberikan 
isyarat dengan 
tangannya ke langit, 
awan tersebut telah 
hilang. Saat itu kota 
Madinah menjadi seperti 
danau dan aliran-aliran 
air, bahkan tidak 
mendapatkan sinar 
matahari selama satu 
bulan." Anas bin Malik 
berkata, "Tidak ada 
satupun orang yang 
datang dari segala 
pelosok kota kecuali 
akan menceritakan 
tentang terjadinya hujan 
yang lebat tersebut." 



976 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abu Maryam] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
berkata, telah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







mengabarkan kepadaku 
[Humaid] bahwa dia 
mendengar [Anas bin 
Malik] berkata, "Jika 
akan terjadi angin yang 
berhembus kencang, 
maka hal itu dapat 
diketahui pada wajah 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


977 


Jj'^ll , lir-. l"l<\klj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
Hakam] dari [Mujahid] 
dari [Ibnu Abbas], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku ditolong 
dengan perantaraan 
angin yang berhembus 
dari timur (belakang 
pintu Ka'bah) sedangkan 
kaum Aad dibinasakan 
dengan angin yang 
berhembus dari barat." 


978 


auI ivglt-a ^jlll Jlalla ojjjA 
(Jiall (Jiall jAj ^ j^JI jjSjj 

/j '-. ISii 'i 


telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abu Az 
Zinad] dari 

[Abdurrahman Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak akan terjadi hari 
kiamat kecuali setelah 
hilangnya ilmu, banyak 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







terjadi gempa, waktu 
seakan berjalan dengan 
cepat, timbul berbagai 
macam fitnah, Al haraj - 
yaitu pembunuhan- dan 
harta melimpah ruah 
kepada kalian." 


979 


^jjI 1 '* w 11 (jj ^jj ■ -- 
tjll J-aC. jj| Jt £?U (JC- jjC. 

^kj lL>Ui ^ IjS 2*1 jU £^11 

^3 lioUi (J li5 liljlj ^4^1 
tJli (Jll U^Lj ^3 l jlil Jli Uiij 
^ik i^j ^13 0 jv jii asi3i 

(jUalill uJ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husain bin Al 
Hasan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Aun] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu 'Umar] 
berkata, "Beliau berdoa: 
"Ya Allah, berkatilah 
kami pada negeri Syam 
kami dan negeri Yaman 
kami." Ibnu 'Umar 
berkata, "Para sahabat 
berkata, "Juga untuk 
negeri Najed kami." 
Beliau kembali berdoa: 
"Ya Allah, berkatilah 
kami pada negeri Syam 
kami dan negeri Yaman 
kami." Para sahabat 
berkata lagi, "Juga untuk 
negeri Najed kami." 
Ibnu 'Umar berkata, 
"Beliau lalu berdoa: 
"Disanalah akan terjadi 
bencana dan fitnah, dan 
di sana akan muncul 
tanduk setan." 


980 


.■ .. ;. • ' . 'f.' i 
(jC J j» l j) a (jj 4jjc (^jj 41)! ^Jt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Shalih bin Kaisan] dari 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





A LISI jj^i CllilS «.Lola jjj ( _ s ic- 

(ji Lila __>3l5ij (j-ojjii (_5^Ut 

A"]'a^ j j Aill (J°'— °; Ujlaja (Jll 


['Ubaidullah bin 
'Abdullah bin 'Utbah bin 
Mas'ud] dari [Zaid bin 
Khalid Al Juhaini] 
bahwa dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memimpin kami shalat 
Shubuh di Hudaibiyyah 
pada suatu malam 
sehabis turun hujan. 
Selesai shalat beliau 
menghadapkan 
wajahnya kepada orang 
banyak lalu bersabda: 
"Tahukah kalian apa 
yang sudah difirmankan 
oleh Rabb kalian?" 
Orang-orang menjawab, 
"Allah dan rasul-Nya 
lebih mengetahui." 
Beliau lalu bersabda: 
"Allah berfirman: 'Di 
pagi ini ada hamba- 
hamba Ku yang menjadi 
Mukmin kepada-Ku dan 
ada pula yang kafir. 
Orang yang berkata, 
'Hujan turun kepada kita 
karena karunia Allah dan 
rahmat-Nya', maka dia 
adalah yang beriman 
kepada-Ku dan kafir 
kepada bintang-bintang. 
Adapun yang berkata, 
'Hujan turun disebabkan 
bintang ini dan itu', 
maka dia telah kafir 
kepada-Ku dan beriman 
kepada bintang- 
bintang'." 


981 


(jc jLip (jJ <&l 4^ L) c ' L) , '" 


Telah menceritakan 
kepada kami 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 





^ji-a Jh\ (3 J^J (JllJll [y>c (jjl 
, v; 1 1 Sr-. i !.„<•; 1 si i (j'«a'< 


[Muhammad bin Yusuf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
['Abdullah bin Dinar] 
dari [Ibnu 'Umar] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ada lima kunci ghaib 
yang tidak diketahui 
seorangpun kecuali oleh 
Allah; tidak seorangpun 
yang mengetahui apa 
yang akan terjadi esok 
hari, dan tidak 
seorangpun yang 
mengetahui apa yang 
tersembunyi dalam 
rahim, dan tak satu jiwa 
pun yang tahu apa yang 
akan diperbuatnya esok, 
dan tak satu jiwa pun 
yang tahu di bumi mana 
dia akan mati serta tidak 
seorangpun yang 
mengetahui kapan 
turunnya hujan." 


982 


J jjuij Ait USJLS oj5Lj ^jJI 
i'ia'Aili 4 ,\<-. 'juI \r^-. 

AjIc 2jl (^glla (Jua 

j*»<ji" 1:-«1".u« w!.,2,li 
im« sil i*,j^i ^1 »...<: r, v 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Aun] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid] dari 
[Yunus] dari [Al Hasan] 
dari [Abu Bakrah] 
berkata, "Kami pernah 
duduk-duduk bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
terjadi gerhana matahari. 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri 
menjulurkan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







selendangnya hingga 
masuk ke dalam masjid, 
kamipun ikut masuk ke 
dalam Masjid, beliau 
lalu mengimami kami 
shalat dua rakaat hingga 
matahari kembali 
nampak bersinar. Setelah 
itu beliau bersabda: 
"Sesungguhnya matahari 
dan bulan tidak akan 
mengalami gerhana 
disebabkan karena 
matinya seseorang. Jika 
kalian melihat gerhana 
keduanya, maka 
dirikanlah shalat dan 
banyaklah berdoa hingga 
selesai gerhana yang 
terjadi pada kalian." 


983 


(JjC-LituiJ (jt Aia^ (jj ^LjaI^jI 
J j» lj| ' " '» ^ i a (Jl! (_)Jii3 (jc 

1 M k juI i il \\ j/, jl Til 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Syihab bin 
'Abbad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 
Humaid] dari [Isma'il] 
dari [Qais] berkata, 
"Aku mendengar [Abu 
Mas'ud] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya matahari 
dan bulan tidak akan 
mengalami gerhana 
disebabkan karena 
matinya seorang dari 
manusia, tetapi 
keduanya adalah dua 
tanda dari tanda-tanda 
kebesaran Allah. Jika 
kalian melihat gerhana 
keduanya maka 
berdirilah untuk shalat." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



984 


(jC. jj^t ^jjiJ £]13 <_lA j 
(jC- |xullall (jj (j-tt^^ll .JJC. 
Aill ^jJaj jic (jjl (jC AjjI 
^jjjll j'"- j;^J (jlS 4il 1 <4 • 
(jn.<u'MI (j j aLbajg ^ UC *0jl ^—L^a 

V/j 1 r*ij^\ jlo.i.-i', V/ j^ollj 
Al i-iKl ' '^'j "»"<l 
1 jiLa3 U jijjlj lili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ashbagh] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Wahb] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku ['Amru] dari 
['Abdurrahman bin Al 
Qasim] menceritakan 
dari [Bapaknya] dari 
[Ibnu Umar], bahwa dia 
mengabarkan dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya matahari 
dan bulan tidak akan 
mengalami gerhana 
disebabkan mati atau 
hidupnya seseorang, 
akan tetapi keduanya 
adalah dua tanda dari 
tanda-tanda kebesaran 
Allah. Maka jika kalian 
melihat gerhana 
keduanya, hendaklah 
shalatlah." 


985 


Uiiii. (JlJ i* ^ a (Jj A)jl JJC. Ljjii. 
Aiilc (jj .jIj j (jt 4jjU«J> _jJl 

[•"lOmVlU 2 1» A 1 'Aj ii Ml jr. 

alLlj 4jlc iill ^lin *&l (J _JJJJ 
jjliiu^'n S/ jiS\lj jjuSiitill jl 

lili Aj11=J ^3 ^-J d V»! 

?" * o ' ' 'j ' , * 

iil 1 jt-jl^ 1 jlLai 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hasyim bin Al 
Qasim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban Abu 
Mu'awiyyah] dari [Ziyad 
bin Alaqah] dari [Al 
Mughirah bin Syu'bah] 
berkata, "Pada masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
terjadi gerhana matahari, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



yaitu di hari 
meninggalnya putera 
beliau, Ibrahim. Orang- 
orang lalu berkata, 
"Gerhana matahari ini 
terjadi karena 
meninggalnya Ibrahim!" 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"Sesungguhnya matahari 
dan bulan tidak akan 
mengalami gerhana 
disebabkan karena mati 
atau hidupnya seseorang. 
Jika kalian melihat 
gerhana, maka shalat 
dan berdoalah kalian 
kepada Allah." 



986 



qC AjAjjia (jj Alll Ajc UJ la 
(jC. ftjjt (jj ^»LkiA (jC. t^ULa 



(3 _&"1J C5^^ alLij 4 j V. iil 

cJlLtS ^ j p JjV! e Uall Jji 

(J (Jal La £jia AjjljJI (J 
illl Aa^S (jjiull C Uaaj (jjiJLuSSI 

(JilAUlll (jl (Jll j 

AjUaJ Vj Cllj-al (jliuikj 

I j'J&'j M I jeila lili 

4Ja! Lj (Jli I jS 2 ' o3j I jlLaj 
(j-a (j-a La jlllj ^aa ^ 

La (j^a-aiau ^a) AUl j Laa ^ 4Jal L) 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Bapaknya] 
dari ['Aisyah] 
bahwasanya dia berkata, 
"Pernah terjadi gerhana 
matahari pada zaman 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
mendirikan shalat 
bersama orang banyak. 
Beliau berdiri dalam 
shalatnya dengan 
memanjangkan lama 
berdirinya, kemudian 
rukuk dengan 
memanjangkan 
rukuknya, kemudian 
berdiri dengan 
memanjangkan lama 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



berdirinya, namun tidak 
selama yang pertama. 
Kemudian beliau rukuk 
dan memanjangkan lama 
rukuknya, namun tidak 
selama rukuknya yang 
pertama. Kemudian 
beliau sujud dengan 
memanjangkan lama 
sujudnya, beliau 
kemudian mengerjakan 
rakaat kedua seperti 
pada rakaat yang 
pertama. Saat beliau 
selesai melaksanakan 
shalat, matahari telah 
nampak kembali. 
Kemudian beliau 
menyampaikan khutbah 
kepada orang banyak, 
beliau memulai 
khutbahnya dengan 
memuji Allah dan 
mengangungkan-Nya, 
lalu bersabda: 
"Sesungguhnya matahari 
dan bulan adalah dua 
tanda dari tanda-tanda 
kebesaran Allah, dan 
tidak akan mengalami 
gerhana disebabkan 
karena mati atau 
hidupnya seseorang. Jika 
kalian melihat gerhana, 
maka banyaklah berdoa 
kepada Allah, 
bertakbirlah, dirikan 
shalat dan 
bersedekahlah." 
Kemudian beliau 
meneruskan sabdanya: 
"Wahai ummat 
Muhammad! Demi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Allah, tidak ada yang 
melebihi kecemburuan 
Allah kecuali saat Dia 
melihat hamba laki-laki 
atau hamba perempuan- 
Nya berzina. Wahai 
ummat Muhammad! 
Demi Allah, seandainya 
kalian mengetahui apa 
yang aku ketahui, 
niscaya kalian akan 
sedikit tertawa dan lebih 
banyak menangis. " 


987 


Ajlt iiil ^U^i auI (J jjjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yahya bin Shalih] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Salam bin Abu Salam Al 
Habasyi Ad Dimsyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Katsir] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Salamah bin 
Abdurrahman bin Auf 
Az Zuhri] dari 
[Abdullah bin Amru] 
berkata, "Ketika terjadi 
gerhana matahari pada 
masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka 
panggilannya dengan 
seruan, Ashshalaatul 
jaami'ah (Marilah 
mendirikan shalat secara 
bersama-sama) '." 


988 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



t— ilg u5 (jjl (jc (Jjsc- (jc Clylll 
tjla ^JLLa (jj I *" ^ j ^ 

^jjjj^j 1 V* 'w (3-3 ^ ■ aj ,r- - I la 
(jc. ojjc. t_il$-^ (jjl (jc. 

aAIc auI ^U.-! i^."^ J jj ^ »*'ilc. 

ilai. (juai'ill i " iq, i' ViM 
^^ia ^Knj ^ jlc Aljl C5 I*-a |^ '"'^ 
oeljj (jjjll ' L-ai A^Liill 
Sll Jj-a <&l (U jiuj I JJSll JjSii 

j£ aj A^J^jJa D^l ^3 alla 

(Jll p 5LjL ic. ^ ja 
I j3j ^ ■ ^Llj ^laa a. 'u -s (jil <&l 

(j-o ^^l 3* J -^Jj^ 3 ^ J^J 

'M (Jla p JjVI £ j^jil 

lxa 11 lillj ujj aAaa 

(j ii« i* II duajlj ClllAkLi t^? 
^jjjli ^la L-ijLajj jl (Jj3 
LaA Jls p AJ* I 3* ^1 (Jc. 
(jlAutaj V <&l CllUI (j« jlljl 
lili 4jli=J Vj -ii-l Cll^-al 

Jj I jc. jala LoA jiijlj 

jjj ■'"''''■^J (jlSjo^LLall 

(_>uUC. (jj A)jl -IjC jl Jibt 
jijj ' laj jlfi I JC. illl j^jJaj 
■ '"''j la jLso (jiiauill dlilua 

(jl Sj^>«J 1 " ilSa Ajijlc. jc. Sj^)t 

Jla ^b-all (Jla (jjj*£j ( _ r lc 

aILii iLLi AjV £jk,f 



kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Laits] dari ['Uqail] 
dari [Ibnu Syihab]. 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepadaku 
[Ahmad bin Shalih] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Anbasah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus] 
dari [Ibnu Syihab] telah 
menceritakan kepadaku 
[Urwah] dari [Aisyah] 
isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, ia 
berkata, "Pernah terjadi 
gerhana matahari pada 
masa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Beliau 
keluar menuju masjid, 
lalu orang-orang 
membuat barisan di 
belakang beliau, beliau 
lalu takbir dan membaca 
surat yang panjang. Lalu 
beliau takbir dan rukuk 
dengan rukuk yang 
panjang, lalu 
mengucapkan 
SAMIALLAHU 
LIMAN HAMIDAH dan 
berdiri tanpa sujud. 
Kemudian beliau 
membaca bacaan yang 
panjang namun tidak 
sebagaimana bacaan 
yang pertama, lalu takbir 
dan rukuk dengan rukuk 
yang panjang namun 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



tidak sebagaimana rukuk 
yang pertama, lalu 
mengucapkan 
SAMI'ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 
terus kemudian sujud. 
Setelah itu beliau 
melakukannya sepeti itu 
pada rakaat yang akhir 
hingga sempurnalah 
empat rukuk dalam 
empat sujud. Dan 
matahari nampak 
kembali sebelum shalat 
beliau selesai. Setelah 
itu beliau berdiri 
(menyampaikan 
khutbah) dengan memuji 
Allah dengan pujian 
yang patas untuk-Nya, 
beliau bersabda: 
"Keduanya adalah dua 
tanda dari tanda-tanda 
kebesaran Allah, dan 
gerhana tidak akan 
terjadi hanya karena 
mati atau hidupnya 
seseorang. Jika kalian 
melihat (gerhan) 
keduanya, maka 
bersegeralah mendirikan 
shalat." [Katsir bin 
Abbas] menceritakan 
bahwa [Abdullah bin 
Abbas] radliallahu 
'anhuma menceritakan 
tentang hari terjadinya 
gerhana marahari seperti 
hadits 'Urwah dari 
Aisyah ini. Aku lalu 
berkata kepada 'Urwah, 
"Sesungguhnya ketika 
terjadi gerhana di 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



(jl^JJjil illoj 4-llc. Mil 

Jlaa <U j j Ic jSj 

<_j.il ,_4> j 4_JJ_- S*l jS Iji aJ 

L>? Cr'- 3 ' cs^ J ^Lr? J 
l_ jT- 1 " la i " Jj^/I 4j__j]l 

"o f - o ' * ' , r L 9 

dllaj aiul aJ lili- (J_~ 

(JUa (jjiliSI L. -a-» 3 (jn<ii*\l 

— <&g_l ^j-akll j ^uuljl * — fl j; < . ^ 

" * - ?' -7 o' '-7 

|_\1 4_li__ V j -_-l C-jiJ 
o!>U__]| <__!] I jC- jali 1~Aj_ujIj 



Madinah, saudaramu 
tidak pernah menambah 
lebih dari dua rakaat, 
seperti shalat shubuh." 
Dia menjawab, "Benar. 
Dia telah ia telah 
menyelisihi sunnah." 



989 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
'Ufair] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Laits] telah 
menceritakan kepadaku 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Urwah bin Az Zubair] 
bahwa [Aisyah] isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, mengabarkan 
kepadanya bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ketika 
hari terjadinya gerhana 
matahari, beliau berdiri 
melaksanakan shalat. 
Beliau takbir, kemudian 
membaca dengan bacaan 
surah yang panjang, lalu 
rukuk dengan rukuk 
yang panjang, lalu 
mengangkat kepalanya 
seraya membaca 
SAMIALLAHU 
LIMAN HAMIDAH. 
Beliau lalu kembali 
berdiri sebagaimana 
sebelumnya dan 
membaca bacaan yang 
panjang, namun tidak 
sepanjang yang pertama, 
lalu rukuk dengan rukuk 
yang panjang, namun 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







tidak sebagaimana rukuk 
yang pertama. Kemudian 
beliau sujud dengan 
sujud yang panjang. 
Kemudian beliau 
mengerjakan seperti itu 
pada rakaat yang akhir, 
lalu beliau salam 
sementara matahari 
sudah tampak kembali. 
Setelah itu beliau 
menyampaikan khutbah 
di hadapan manusia dan 
menyebutkan tentang 
gerhana matahari dan 
bulan, beliau katakan: 
"Keduanya adalah dua 
tanda dari tanda-tanda 
kebesaran Allah yang 
tidak akan terjadi 
gerhana disebabkan 
karena mati atau 
hidupnya seseorang. 
Maka jika kalian melihat 
gerhana keduanya, 
hendaklah kalian segera 
mendirikan shalat." 


990 


: - -'.>'''.'- =-.-:= 'i s - 

(_}C ^jjjJ^J (jC .llj (jj j) 

Cllljl (j-o (JIajI ^ikllj (juainll (jl 

J^i) a]j .IJC JjI Jla jAJlUc 
Qj JLkj Ayu ui j Clijljjll ^jc. 
(jc. 4-alui (jj JsULkj jlll ^JC 
oJlljC l^-i iill i_a^i-J (_>ujjJ 
AjljIjj (jlaa 11 (jc < - la udl AjljIjj 
(jlriaJI jc i^3jlj-o jc ^ui^Jo 

JUj iil (jj ^Kjij 4j1c iil ^jJj-a 

SjlllC 1 1 ■ Q ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Yunus] dari 
[Al Hasan] dari [Abu 
Bakrah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya matahari 
dan bulan adalah dua 
tanda dari tanda-tanda 
kebesaran Allah, dan 
keduanya tidak akan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



mengalami gerhana 
disebabkan karena mati 
atau hidupnya seseorang. 
Akan tetapi dengan 
peristiwa itu Allah Ta'ala 
ingin membuat para 
hamba-Nya takut 
(dengan siksa-Nya)." 
Abu Abdullah berkata, " 
[Abdul Warits] dan 
[Syu'bah] dan [Khalid 
bin Abdullah] dan 
[Hammad bin Salamah] 
dari [Yunus] tidak 
menyebutkan lafadz, 
'Akan tetapi dengan 
peristiwa tersebut Allah 
Ta'ala ingin membuat 
para hamba-Nya takut 
(dengan siksa-Nya)." 
Riwayat ini dikuatkan 
oleh [Asy'ats] dari [Al 
Hasan], dan dikuatkan 
juga oleh [Musa] dari 
[Mubarak] dari [Al 
Hasan] ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Bakrah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
Ta'ala dengan peristiwa 
itu Allah ingin membuat 
takut para hamba-Nya 
(dari siksa-Nya)." 



991 



(jc A «Liia (jj Ai\ AlC. UjJLa 
(jc 1j» lji (jj J^J (jc lillLa 
(jc (ji^^ll ^JC Clij ejjsC 

1 ^ \1 yjj t " i *. 1 ^ 4 j 'i i (j l jaljja ^ 

i_iljic (j-a auI liljilci LgJ Clillaa 

'S 'i' ', o -f ^ 0 -. s 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Yahya bin 
Sa'id] dari [Amrah binti 
Abdurrahman] dari 
[Aisyah] isteri Nabi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



jjj3 ^ (jjiLill tLiJjIjS ^Unj 

c iSj -H jib lilc ilLaj 

(jjiUJI j»^J ^ SI aj ^lii jf a SI 
p ^ij^ 3 LaUS ^-43 siljj 

LaUa ^laa jij p Ic. jSj 
? JjVl UJ^ J* J ^JJ^ 3 
(jjj 3*3 -^iA 3 ^J^J ff^J 

* - . "*' * c 9 i ^ 

P i^a ^aj p J3VI p jSjll 

(JjJl 3*3 ^ij^ 3 P^ ill 

J3^i p jijJi 343 ^jjL 
(jjj 3*3 -^jj^ 3 L»US ^ ? 

J3VI p_ jSjll jji 3&3 

La £]l3a Vj' la-Iii «i j 13 



shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa ada 
seorang wanita Yahudi 
datang bertanya 
kepadanya, ia katakan, 
"Apakah Allah akan 
melindungi anda dari 
siksa kubur?" Maka 
Aisyah menanyakan hal 
itu kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, "Apakah 
manusia akan disiksa 
dalam kubur mereka?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
menjawab: "Aku 
berlindung darinya." 
Kemudian di pagi hari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pergi 
mengendarai 
tunggangannya, tiba-tiba 
terjadi gerhana matahari. 
Lalu beliau segera 
kembali saat masih 
waktu dluha, beliau 
melewati di antara 
kamar-kamar (isterinya), 
beliau kemudian 
mendirikan shalat 
dengan diikuti oleh 
orang-orang di 
belakangnya. Beliau 
berdiri dengan lama, lalu 
rukuk dengan rukuk 
yang panjang, lalu 
mengangkat (kepala) 
kemudian berdiri dengan 
panjang, namun tidak 
sepanjang yang pertama. 
Kemudian rukuk 
kembali dengan panjang 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







namun tidak sepanjang 
rukuk yang pertama, 
kemudian beliau 
mengangkat kepalanya 
dan sujud. Kemudian 
beliau kembali berdiri 
dengan panjang namun 
tidak sepanjang yang 
pertama, lalu rukuk 
dengan panjang namun 
tidak sepanjang rukuk 
yang pertama, lalu 
mengangkat (kepala) 
dan berdiri dengan 
panjang namun tidak 
sepanjang yang pertama. 
Kemudian beliau rukuk 
dengan panjang namun 
tidak sepanjang rukuk 
yang pertama. Kemudian 
beliau mengangkat 
kepalanya, lalu sujud 
dan mengakhiri 
shalatnya. Kemudian 
beliau bersabda 
sebagaimana yang 
dikendaki Allah, 
kemudian 

memerintahkan orang- 
orang agar mereka 
memohon perlindungan 
dari siksa kubur." 


992 


^Jt (jt 4 alui ^1 (jC- Jaj (jC 

' '* >a7„< littU jjV. j', Al 

(jj ^">J SA C ' CS"^" 3 

^jiLa ^Jjll £^3^ ^ Jt - 0 ^-?- 

S la i " [j UJ ^ 

P u£*^3 £^3^ ^ p 

La Ujjc- iiil ^ <u!ijlc. ciJla j 

[jl*> W I 1 ■» i'l^i'u 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Yahya] dari [Abu 
Salamah] dari [Abdullah 
bin Amru] bahwa dia 
berkata, "Saat terjadi 
gerhana matahari di 
zaman Rasulullah 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka 
diserukan dengan 
panggilan, 'Ashshalaatul 
jaami'ah (Marilah 
mendirikan shalat secara 
bersama-sama) '. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu rukuk dua 
kali dalam satu kali 
sujud, kemudian berdiri 
kembali dan rukuk dua 
kali dengan satu kali 
sujud. Kemudian beliau 
duduk sementara 
matahari telah nampak 
kembali." 'Abdullahbin 
'Amru berkata, 'Aisyah? 
radliallahu 'anha berkata, 
"Tidak pernah aku 
melaksanakan satu 
sujudpun yang lebih 
panjang darinya." 


993 


■Ajmj es"^"" 3 ^ (J^J^J 

JjVl uj^ 3*3 ^jj^ 3 

jA j ^Jjla Ic- jSj jfij p JjVl 
jA j ^Jjla 'ij^J p Jj^' 
/jl almjg 4 UG. *Ujl Lh a 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Zaid bin 
Aslam] dari [ Atha bin 
Yasar] dari [Abdullah 
bin Abbas] ia berkata, 
"Telah terjadi gerhana 
matahari pada zaman 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian melaksanakan 
shalat, beliau berdiri 
dengan sangat panjang 
(lama) sekadar bacaan 
surah Al Baqarah. Lalu 
beliau rukuk dengan 
rukuk yang panjang, lalu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



I jSlI 'M I jjijU i251i ^ijij tali 
Uj2s ciiljUj i21UjIj auI J jj^j L 

t— Ulj jllaj 4jlc Mil ( _ s iLa 

lj i " ll jgj l Jj3 Aj^JI 

Clyjl j Uil!l ' " uSj La <ia aSKV 

la'g^lliljidi jt^Sa jllll 
pUaill I^Jai <— $jj 
jA jsSj iJLa aiil J jjjj U ij I jlLa 
^ jsij Jii Mib (j j^j 

Clljlj La Clllla lilii i2iLa tlllj 



mengangkat (kepala) 
berdiri dengan panjang 
namun tidak sepanjang 
yang pertama. Kemudian 
rukuk kembali dengan 
panjang namun tidak 
sepanjang rukuk yang 
pertama. Kemudian 
sujud. Kemudian beliau 
kembali berdiri dengan 
panjang namun tidak 
sepanjang yang pertama, 
lalu rukuk dengan rukuk 
yang panjang namun 
tidak sepanjang rukuk 
yang pertama, lalu 
mengangkat (kepala) 
berdiri dengan panjang 
namun tidak sepanjang 
yang pertama. Kemudian 
beliau rukuk kembali 
dengan panjang namun 
tidak sepanjang rukuk 
yang pertama. Kemudian 
sujud. Kemudian beliau 
berlalu pergi sementara 
matahari sudah nampak 
kembali. Beliau 
kemudian bersabda: 
"Sesungguhnya matahari 
dan bulan adalah dua 
tanda dari tanda-tanda 
kebesaran Allah, dan 
keduanya tidak akan 
mengalami gerhana 
disebabkan karena mati 
atau hidupnya seseorang. 
Jika kalian melihatnya 
maka banyaklah 
mengingat Allah." Para 
sahabat bertanya, 
"Wahai Rasulullah, kami 
melihat tuan merasakan 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



sesuatu pada posisi tuan 
dan kami melihat seakan 
tuan menahan perasaan 
takut?" Beliau 
menjawab: "Sungguh 
aku melihat surga, dan 
didalamnya aku 
memperoleh setandan 
anggur. Seandainya aku 
mengambilnya tentu 
kalian akan 
memakannya sehingga 
urusan dunia akan 
terabaikan. Kemudian 
aku melihat neraka, dan 
aku belum pernah 
melihat suatu 
pemandangan yang lebih 
mengerikan dibanding 
hari ini, dan aku melihat 
kebanyakan 
penghuninya adalah 
kaum wanita." Para 
sahabat bertanya lagi, 
"Mengapa begitu wahai 
Rasulullah?" Beliau 
menjawab: "Karena 
mereka sering kufur 
(mengingkari)." 
Ditanyakan kepada 
beliau, "Apakah mereka 
mengingkari Allah?" 
Beliau menjawab: 
"Mereka mengingkari 
pemberian suami, 
mengingkari kebaikan. 
Seandainya kamu 
berbuat baik terhadap 
salah seorang dari 
mereka sepanjang masa, 
lalu dia melihat satu saja 
kejelekan darimu maka 
dia akan berkata, Aku 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



belum pernah melihat 
kebaikan darimu 
sedikitpun'." 



994 



i 'a . ,. jjj ^JC. Luik 
oj^jt (jj |aLaA (jC lillLa L^)J^I 
j.VmII <"'"'; AJaJaU 4jl^p>l (jc 
£ s jJaj ^j^j ^1 Cllij «LaU (jc 
A-i-ojLc- Clujllilla L^jl I ^ * ,r "- Aljt 
^Unj AjIc auI ^U.-! Jj,."^ £ jj 

(jjUlI Ijsla (j^auill djaLta (jj^. 

ciijUili (jjull L» dilaa / -Haj 
(jIaIlu Clilllj »1 «tuli Iajjj 
liu /si CijLliU AjI dlaa JLl 

^ * mr W ^y^l ClLaka tllS\l 

«.Lili (s-Jj (jji t—bloi eliLLka 
^jiLa auI (J jjjj ' ijLai\ Lala 
( _ r iilj Atll Aai. allaj Ajlt Atll 

jl (JLa JJjall [j (jjiiii I£j| 

^.'■si ^JjjJ «.Lalai Clllll Log'ni 
(Jijll I j$j (21ilc. La <J Jlija 

^ (jS jJJI jl (j-ajjill LaU 
SxaJa (j jSjS iLalii ClJla lillj lJ\ 

iliuj 4jlc AUl ^U.-l Aill (J J-ulJ 

Lukla (_jji^JIj diLujlL Us-Lk 

Lol j Ua jAl * - < )^ j) LaIc. ^aa 

V J jiia «.LaU dilla Lagil 
<!ilka I »'* (jjljij (jjLuI t " a o l d 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yusuf] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari isterinya [Fatimah 
binti Al Mundzir] dari 
[Asma' binti Abu Bakar] 
radliallahu 'anhuma, 
bahwasanya dia berkata, 
"Aku pernah datang 
menemui Aisyah? 
radliallahu 'anha, isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, ketika terjadi 
gerhana matahari. 
Ternyata orang-orang 
sedang melaksanakan 
shalat dan saat itu ia juga 
ikut melaksanakannya. 
Setelah itu aku bertanya 
kepadanya, "Apa yang 
dilakukan orang-orang?" 
Aisyah memberi isyarat 
dengan tangannya ke 
langit seraya berkata, 
"Mahasuci Allah!" Aku 
bertanya, "Satu tanda 
saja?" Lalu dia memberi 
isyarat tanda 
mengiyakan. Maka 
akupun ikut shalat 
sementara timbul 
perkara yang 
membingungkanku, 
hingga aku siram 
kepalaku dengan air. 
Selesai shalat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 



wasallam memuji Allah 
dan mensucikan-Nya, 
lalu bersabda: "Tidak 
ada sesuatu yang belum 
diperlihatkan kepadaku, 
kecuali aku sudah 
melihatnya dari 
tempatku ini, hingga 
surga dan neraka. 
Kemudian diwahyukan 
kepadaku, bahwa Kalian 
akan terkena fitnah 
dalam kubur kalian 
seperti, atau seupa 
dengan fitnah Dajjal - 
Aku sendiri tidak tahu 
mana dari keduanya 
yang dikatakan oleh 
Asma'-. Salah seorang 
dari kalian akan 
dihadapkan lalu ditanya, 
Apa yang kamu ketahui 
tentang laki-laki ini? ' 
Orang beriman atau 
orang yang yakin -Aku 
tidak tahu mana dari 
keduanya yang 
dikatakan ileh Asma'- 
akan menjawab, 'Dia 
adalah Muhammad 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, dia 
datang kepada kami 
membawa penjelasan 
dan petunjuk. Maka 
kami sambut, kami 
beriman kepadanya dan 
kami ikuti (ajarannya).' 
Maka kepada orang itu 
dikatakan, 'Tidurlah 
kamu dengan baik, 
sungguh kami telah 
mengetahui bahwa kamu 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







adalah orang yang 
yaqin.' Adapun orang 
Munafik atau orang yang 
ragu - aku tidak tahu 
mana dari keduanya 
yang dikatakan oleh 
Asma'- akan menjawab, 
'Aku tidak tahu siapa 
dia, aku mendengar 
orang-orang mengatakan 
sesuatu, maka aku pun 
ikut mengatakannya'." 


995 




Telah menceritakan 
kepada kami [Rabi' bin 
Yahya] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Za'idah] dari 
[Hisyam] dari [Fatimah] 
dari [Asma'] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam telah 
memerintahkan untuk 
membebaskan budak 
ketika terjadi gerhana 
matahari." 


996 


(j-o iil iililc.1 cJlaa l^JLLjj 

' ^ uajl & t " i\l T^s. t )j 1r*. 

<I_iJbul ^Kjij *> ' V- to U<-i jil 

jiL lijlt aiulj Ajlc. iil 

olic- Clsljl alLij 4j1c AUl 
iiji i*ia'.<si l'i^j^ 

A| \r^. jtil (Jj">j j->' ■* ■ '— 

t^j p Jj^' uj j j*j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Yahya bin 
Sa'id] dari [Amrah binti 
Abdurrahman] dari 
[Aisyah] radliallahu 
'anha, bahwa ada 
seorang wanita Yahudi 
datang bertanya 
kepadanya, "Apakah 
Allah akan melindungi 
anda dari siksa kubur?" 
Aisyah lalu menanyakan 
hal itu kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 




"Apakah manusia akan 
disiksa dalam kubur 
mereka?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu 
menjawab: "Aku 
berlindung darinya." 
Kemudian di pagi hari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pergi 
mengendarai 
tunggangannya, tiba-tiba 
terjadi gerhana matahari. 



Lalu beliau segera 
kembali saat masih 
waktu dluha, beliau 
melewati di antara 
kamar-kamar (isterinya). 
Kemudian beliau 
mendirikan shalat 
dengan diikuti oleh 
orang-orang di 
belakangnya. Beliau 
berdiri dengan lama, lalu 
rukuk dengan rukuk 
yang panjang, lalu 
mengangkat (kepala) 
kemudian berdiri dengan 
panjang namun tidak 
sepanjang yang pertama. 
Kemudian rukuk 
kembali dengan yang 
panjang namun tidak 
sepanjang rukuk yang 
pertama, kemudian 
beliau mengangkat 
kepalanya dan sujud 
dengan sujud yang 
panjang. Kemudian 
beliau kembali berdiri 
dengan panjang namun 
tidak sepanjang yang 
pertama, lalu rukuk 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







dengan panjang namun 
tidak sepanjang rukuk 
yang pertama, lalu 
mengangkat (kepala) 
dan berdiri dengan 
panjang namun tidak 
sepanjang yang pertama. 
Kemudian beliau rukuk 
dengan panjang namun 
tidak sepanjang rukuk 
yang pertama. Kemudian 
beliau mengangkat 
kepalanya, lalu sujud 
dan mengakhiri 
shalatnya. Kemudian 
beliau bersabda 
sebagaimana yang 
dikendaki Allah, 
kemudian 

memerintahkan orang- 
orang agar mereka 
memohon perlindungan 
dari siksa kubur." 


997 


(_j t «g Vj 

I jiloa LoA jajjIj lila ahl iliUi 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] dari [Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Qais] dari [Ibnu 
Mas'ud] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Matahari dan 
bulan tidak akan 
mengalami gerhana 
disebabkan karena mati 
atau hidupnya seseorang, 
akan tetapi keduanya 
adalah dua tanda dari 
tanda-tanda kebesaran 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Allah. Jika kalian 
melihat gerhana 
keduanya maka 
shalatlah." 


998 


jA jll (jC- jaa-o UJJ^I ^L2uA 
(jC OJJG- (jC- OJJC (jj ^»L2uAj 

i'ia'A'tlS 1 j ',<-. jtl| ' > U j i. M r. 

p oil jail JUala ^Ulb 
j £Sj p ^ j^jJI (JUata 

<lolj £3 J Jj^l 59 J^J uj- 3 
J 1 1 jt jali ^jjIj lili oiUt 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dan [Hisyam bin 
'Urwah] dari ['Urwah] 
dari [Aisyah] berkata, 
"Pernah terjadi gerhana 
matahari pada zaman 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Maka 
beliau berdiri 
melaksanakan shalat 
bersama orang banyak, 
beliau memanjangkan 
bacaan, lalu rukuk 
dengan memanjangkan 
rukuk, kemudian 
mengangkat kepalanya, 
lalu membaca lagi 
dengan memanjangkan 
bacaannya namun tidak 
sebagaimana panjang 
bacaan yang pertama. 
Kemudian beliau rukuk 
lagi dengan 
memanjangkan rukuk, 
namun tidak sepanjang 
rukuk yang pertama, lalu 
mengangkat kepalanya 
kemudian sujud dua kali. 
Beliau kemudian berdiri 
kembali dan 
mengerjakan seperti 
pada rakaat pertama. 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







Setelah itu beliau 
bangkit dan bersabda: 
"Sesungguhnya matahari 
dan bulan tidak akan 
mengalami gerhana 
disebabkan karena mati 
atau hidupnya seseorang, 
akan tetapi keduanya 
adalah dua tanda dari 
tanda-tanda kebesaran 
Allah, yang Dia 
perlihatkan kepada 
hamba-hambaNya. Jika 
kalian melihat gerhana 
keduanya, maka 
segeralah mendirikan 
shalat." 


999 


UiiAa JIS t!)UJI jjj laa a Halia 
Alll Alt (jj AjJJ (jc "LaLU jjl 

^ uia j Ic- Ja alLij AjIc iill ^U^i 

(jj^j v iui lJ^jj t5^i £Aj|Vl 

(j^lj 4jlIkJ V j Aki CjjaI 
^aiilj lili sJlUc 4j <&l *— SjpJ 

oj£js Jl 1 jt jali (j-o l'nui 

ajli*luilj AjIc-Jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Ala] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Buraid bin Abdullah] 
dari [Abu Burdah] dari 
[Abu Musa] berkata, 
"Ketika terjadi gerhana 
matahari, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri dengan 
tergesa-gesa seolah akan 
terjadi hari kiamat. 
Beliau lantas 
mendatangi masjid dan 
shalat dengan berdiri, 
rukuk dan sujud yang 
paling panjang, yang 
pernah aku lihat dari 
yang beliau pernah 
lakukan. Kemudian 
beliau bersabda: "Inilah 
dua tanda-tanda yang 
Allah kirimkan, ia tidak 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 1-1000 







terjadi karena hidup atau 
matinya seseorang, 
tetapi '(Dia, Allah 
mempertakuti hamba- 
hambaNya dengannya) ' 
(Qs. Az ZUmar: 16). 
Maka jika kalian melihat 
sesuatu padanya 
(gerhana), maka 
segeralah untuk 
mengingat Allah, berdoa 
dan minta ampunan." 


1000 


V/j r*ij^\ £)U.ATi 
1 jiLaj iil ) jc-ill LaA jjijjl j lili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaidah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ziyad bin 
Alaqah] berkata, "Aku 
mendengar [Al 
Mughirah bin Syu'bah] 
berkata, "Telah terjadi 
gerhana matahari ketika 
wafatnya Ibrahim. 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya matahari 
dan bulan adalah dua 
tanda dari tanda-tanda 
kebesaran Allah, dan ia 
tidak akan mengalami 
gerhana disebabkan 
karena mati atau 
hidupnya seseorang. Jika 
kalian melihat gerhana 
keduanya, maka 
berdo'alah kepada Allah 
dan dirikan shalat hingga 
(matahari) kembali 
nampak." 



Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 



